Tahqiq, Taliq 
dan Takhrij oleh, 


Muhammad Mushthafa Al Azhami 


Ibnu Khuzaimah 


SHAHIH 
IBNU 
KHUZAIMAH 


id 4 


Jil 


Penerbit Buku Islam Rahmatan 


Kata Pengantar 


Al hamdulillah, kebesaran dan keagungan-Mu membuat kami selalu 
ingin berteduh dan berlindung, bahkan bila mampu ingin selalu dalam dekapan 
kasih-Mu dan usapan lembut sayang-Mu. Kami yakin, bahwa tetesan 
kekuatan yang Engkau ciprat-kanlah yang membuat kami mampu menyisir 
huruf-huruf dan kalimat yang tertuang dalam buku seorang yang lahir pada 
masa keemasan dan kematangan produksi kebudayaan Islam. Ia adalah 
seorang tokoh, pakar fikih dunia, sekaligus mujtahid, yaitu Abu Bakar 
Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah An-Naisaburi, mantan budak Mujasysyir 
bin Muzahim. 

Hingga patut kiranya jika Ibnu Hibban berkata, “Aku tidak pernah 
melihat seorang pun di atas bumi ini yang cakap membuat buku hadits dan 
menghafal redaksi-redaksinya, baik yang shahih maupun kata tambahannya, 
hingga seakan-akan seluruh Sunnah berada di kedua matanya.” Juga Ad- 
Daraguthni yang berkata, “Ibnu Khuzaimah adalah hujjah tanpa tandingan.” 
Hingga panitia pemberian Sertifikat Penghargaan Internasional Raja Faisal 
untuk Studi Islam memberi alasan tentang kelayakan buku ini untuk mendapat 
penghargaan, bahwa buku karyanya, Shahih Ibnu Khuzaimah, yang telah 
disebarkan dan diperiksa, dinilai sebagai buku terpenting sesudah dua buku 
Shahih, Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim... 

Dikarenakan beberapa alasan dari sekian banyak alasan, dan agungnya 
buku inilah, maka dalam mengolah dan menerbitkan buku ini kami sangat 
berhati-hati, sehingga memakan waktu yang tidak sebentar, dengan harapan 
kandungan buku ini dapat mudah dipahami dan diresapi. Untuk tujuan itulah 
maka di dalam buku ini pembaca akan menemukan banyak tanda seperti | | 
atau ba , misalnya yang sebagiannya telah dijelaskan pada bagian pendahuluan 
dan metode penulisan. Namun pada lembar ini ada beberapa tanda yang 
seyogianya diketahuim yakni: 


Shahih Ibnu Khuzaimah || vii 


y Penulisan alifatau ba “(seperti yang ada pada manuskrip aslinya) dalam 
buku ini hanya kami tulis pada penerjemahannya saja dan tidak pada 
teks Arab (hadits), karena beberapa pertimbangan. 

. ١ “Tandatutup kurung) yang didahului dengan nama Nashir akan Anda 
temui tanpa didahului dengan buka kurung (—sementara dalam buku 
asli memakai tanda buka dan tutup kurung— ada sebagai tanda bahwa 
itu adalah komentar Syaikh Albani. 

V Kode dengan huruf Li نا‎ «lê dalam tejemahan buku ini kami 
seragamkan dengan menggunakan حدثناء أخبر نا‎ dan أنبأنا‎ karena 
beberapa pertimbangan. 

V Tanda ] [ ada penambahan dari penyusun buku ini yang hanya kami 
pasang pada terjemahannya, karena ada banyak keterangan yang 
menggunakan tanda baca tersebut, sebab kami hanya mencantumkan 
haditsnya dan bukan keterangan haditsnya. 

Akhirnya, hanya kepada Allah kami memohon taufik dan hidayah, sebab 
hanya mereka yang mendapat keduanya dan akan menjadi umat yang selamat, 
yang mengakui bahwa dalam hal-hal yang biasa itu terdapat sesuatu yang luar 
biasa. Seberapa pun ketelitian manusia, ia tetap sebagai manusia yang tidak 
luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu, Saran, masukan, dan kontribusi 
positif menjadi harapan kami, sebab setiap kita mendambakan kebaikan dan 
kesempurnaan. 

Ilahi anta magsudi wa ridhaka mathlubi 


Penerbit 


vii || Shahih Ibnu Khuzaimah 


272. Bab: 


273. Bab: 


Daftar Isi 


Penjelasan Menunaikan Zakat Merupakan Bagian dari Ajaran 
Islam sesuai Dengan Ketetapan Dua Sosok Yang Terpercaya, 
Sosok Yang Di Langit yaitu Malaikat Jibril AS dan Sosok Yang 
Dibumi yaitu Nabi Muhammad SAW. ............ocooo.ooe 1 
Penjelasan bahwa Menunaikan Zakat merupakan Bagian Dari 
Keimanan. Sebab Iman Dan Islam adalah Dua Kata yang 
Memiliki Arti Sama ............................ 1 1 1212121212 2 ا‎ 4 


KUMPULAN BAB YANG MENJELASKAN TENTANG 
ANCAMAN KEPADA MEREKA YANG ENGGAN 
MENGELUARKAN ZAKAT ...oooooooooooooooooroooooooooo.oooo 7 


274. Bab: 


275. Bab: 


276. Bab: 


277. Bab: 


278. Bab: 


279. Bab: 


280. Bab: 


281. Bab: 


Penjelasan Tentang Perintah Memerangi Orang Yang Tidak 
Menunaikan Zakat sesuai Dengan Perintah Allah SWT untuk 
Memerangi Kaum Musyrik hingga Mereka Bertaubat Dari 
Kemusyrikannya, kon 1 2 ز 2 ز‎ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 akan 7 
Penjelasan Tentang Dalil Bahwa Darah Dan Harta Seseorang 
Terpelihara setelah Ia Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat, 
Menegakkan Shalat Dan Menunaikan Zakat .............................. 9 
Penjelasan Tentang Dimasukkannya Orang Yang Tidak 
Menunaikan Zakat Ke Dalam Neraka Bersama Rombongan 


Pertama Yang Masuk Ke Dalamnya. .............ooooooooo. 10 
Penjelaskan Tentang Laknat Atas Mereka Yang Menunda- 
Nunda Sedekah yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat .............. 1 


Penjelasan Tentang Aneka Azab Yang Akan Ditimpakan 
Kepada Mereka Yang Tidak Menunaikan Zakat Di Hari 
Kiamat sebelum Allah SWT Memberikan Keputusan tentang 


Nasib Manusia. seisi sees 12 
Penjelasan Tentang Sebagian Siksa Yang akan Diterima oleh 
Mereka Yang Tidak Menunaikan Zakat ..................................... 14 


Penjelasan Tentang Berita-Berita Yang Diriwayatkan dari 

Nabi SAW yang Lafazhnya Bersifat Umum Tentang Harta 

Yang Dibui Menata ka SDA EN sman 18 
Penjelasan Tentang Riwayat Yang Lafazhnya Mufassar Yang 
Menjelaskan Secara Detail tentang Yang Dimaksud dengan 

Harta Simpanan. 2..co 0000 20 


Shahih Ibnu Khuzaimah || ix 


282. Bab: 


283. Bab: 


284. Bab: 


285. Bab: 


Penjelasan Tentang Dalil bahwa Tidak Ada Kewajiban Lain 
Dalam Harta kecuali Zakat ........................................................ 22 
Penjelasan Tentang Dalil Lain Yang Menunjukkan bahwa 
Ancaman Siksa Tersebut Ditujukan Kepada Mereka Yang 
Menimbun Harta yang Tidak Menunaikan Zakatnya dan Tidak 


Ditujukan Kepada Orang Yang Menunaikan Zakatnya ............... 23 
Penjelasan Tentang Imam Membai'at Rakyatnya untuk 
Menunaikan Zakat ع ملل‎ se 24 


Penjelasan Bahwa Kewajiban Zakat Ditetapkan sebelum 
Hijrah Ke Habasyah. Sebab Rasulullah SAW Menetap 
di Kota Suci Makkah sebelum Beliau Hijrah Ke Madinah .......... 25 


KUMPULAN BAB YANG MENJELASKAN TENTANG 


ZAKAT HEWAN TERNAK: UNTA, SAPI DAN KAMBING ........... 28 
286. Bab: Penjelasan Tentang Zakat Unta dan Kambing ............................ 28 
287. Bab: Penjelasan tentang Anak Unta dan Kambing Dihitung Juga 

Dalam Penjumlahan Zakat ...................o.ooeooooooooooo.ooo...o...... 33 
288. Bab: Penjelasan Tentang Dalil Bahwa Tidak Ada Kewajiban Zakat 


289. Bab: 


290. Bab: 
291. Bab: 
292. Bab: 
293. Bab: 


294. Bab: 


295. Bab: 


296.Bab: 


297. Bab: 


Bagi Pemilik Unta Yang Jumlahnya Kurang Dari Lima dan 

Tidak Ada Kewajiban Zakat Bagi Pemilik Kambing Yang 

Jumlah Kambingnya Kurang Dari 40. ......................................... 35 
Penjelasan Tentang Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Sebutan 
Zakat Digunakan Juga Untuk Sedekah Mawasyi (Hewan 
Ternak), Sebab Sedekah Dan Zakat Adalah Dua Nama 

(231/A) Yang Digunakan untuk Sebutan bagi Harta Yang 


Wajib Dikeluarkan ........................................ naa. 37 
Penjelasan Tentang Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah 
Diwajibkan atas Unta dan Kambing Yang Digembalakan, ......... 37 
Penjelasan Tentang Zakat Sapi dengan Menyebutkan Hadits 

Yang Lafazhnya bersifat Mujmal................................................. 40 
Penjelasan Tentang Hadits Yang Lafazhnya Bersifat 

Mufassar Yang Menjelaskan Lafazh Mujmal ............................ 42 
Penjelasan Tentang Larangan Mengambil Unta Labun Sebagai 
Sedekah (Zakat) tanpa Kerelaan Pemiliknya .............................. 45 


Penjelasan tentang Larangan Mengeluarkan Hewan Yang Tua, 
Cacat atau Yang Jantan untuk Sedekah tanpa Keinginan Si 
Petugas Pengumpul Zakat ........o..o..oooooocooo.coooo.o—oo—o 48 
Penjelasan Tentang Kebolehan Seorang Imam Mendoakan 

Orang Yang Mengeluarkan Zakat Dengan Hewan Yang Tua .... 49 
Penjelasan Tentang Larangan bagi Petugas Zakat Mengambil 
Harta Yang Paling Baik Yang Dimiliki Si Pemilik Harta Yang 
Wajib Berzakat SN NAN ANA AAN PAN NN ل‎ 50 
Penjelasan Tentang Hadits Riwayat Yang Mufassir 

(Menjelaskan) Riwayat Bersifat Mujmal Yang Telah Aku 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


298. Bab: 


299. Bab: 


300. Bab: 


301. Bab: 


302. Bab: 


303. Bab: 


304. Bab: 


305. Bab: 


306. Bab: 


307. Bab: 


308. Bab: 


309. Bab: 


310. Bab: 


Sebutkan Dan Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Maksud 

Larangan Nabi SAW Mengambil Harta Terbaik Dari Orang 

Yang Terkena Kewajiban Zakat Adalah Jika Hal Tersebut 

Tanpa Keridhaan Mereka.......................... ena. 52 
Penjelasan Tentang Larangan Mengumpulkan Yang Terpisah 

dan Memisahkan Yang Terkumpul dari Hewan Yang ` 
Digembalakan karena Takut Mengeluarkan Harta Sedekah ...... 56 
Penjelasan Tentang Larangan Mengumpulkan Hewan untuk 
Diambil Sedekahnya dan Perintah Untuk Mengambil Sedekah 
Hewan Ternak di Daerah Pemiliknya tanpa Memerintahkan 
Mereka Mengumpulkan Hewan Ternaknya ke Hadapan 
Pengumpul Zakat untuk Diambil Sedekahnya ............................ 58 
Penjelasan Tentang Mengambil Kambing dan Beberapa 

Dirham, Jika Tidak Terdapat Unta Yang Usianya Dapat 

Dijadikan Zakat.  01010100101202-بببدبددد‎ aa ia 60 
Penjelasan Tentang Perintah Memberikan Tanda Bagi Unta 
sebagai Sedekah jika Telah Diterima agar Pemimpin atau 
Penggembala Dapat Membedakannya Dengan Hewan 

Lain untuk Dibagikan Kepada Mereka Yang Berhak 


Menerimanya, 7 1 1 12121212 2 2 2 2 2 2 Gawe Kemmis takkan 62 
Penjelasan Tentang Memberikan Tanda pada Kambing 
Sedekah setelah Kambing Tersebut Diterima ............................ 64 


Penjelasan Tentang Gugurnya Kewajiban Zakat atas Kuda 
dan Budak dengan Menyebutkan Hadits Yang Lafazhnya 


Rangkas Su 000 65 
Penjelasan Tentang Riwayat Yang Menjelaskan Riwayat 
Sebelumnya mengenai Zakat Budak ......... e 67 


Penjelasan mengenai Sunnah Yang Menunjukkan Tentang 
Kebijakan Umar Bin Khathab RA Yang Mengambil Zakat 

dari Kuda dan Budak.................oocoooooooo 68 
Penjelasan Bahwa Tidak Ada Kewajiban Zakat Keledai dan 

Dalil Yang Menunjukkan Gugurnya Kewajban Zakat Kuda 

serta Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Allah SWT 

Memerintahkan Nabi SAW Mengambil Zakat dari Sebagian 

Harta Kaum Muslimin bukan Dari Semua Jenis Harta ............... 70 
Penjelasan tentang Rukshah (Keringanan) bagi Imam Yang 
Menunda Pembagian Zakat setelah Diterima dan Imam juga 
Boleh Mengirim Zakat Hewan Ternak kepada Masyarakat 


hingga Waktu Pembagiannya dianggap Tepat ............................. 3 
Penjelasan tentang Gugurnya Kewajiban Zakat bagi Mereka 

Yang Memiliki Perak kurang dari Lima Awag............................. 75 
Penjelasan tentang Dalil yang Menunjukan bahwa Lima Awag 
Sama dengan Dua Ratus Dirham ..........ooooooooooo 76 


Penjelasan tentang Jumlah Yang Wajib Dizakatkan jika Jumlah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xi 


311. Bab: 


312. Bab: 
313. Bab: 


314. Bab: 


315. Bab: 


316. Bab: 


317. Bab: 


318. Bab: 
319. Bab: 


320. Bab: 


321. Bab: 


322. Bab: 


323. Bab: 


324. Bab: 


325. Bab: 


E: 


Perak telah Mencapai Lima AWAg ....................... nenen 77 
Penjelasan tentang Zakat Yang Wajib Dikeluarkan jika Harta 
telah Lebih dari Dua Ratus Warig, Termasuk Kewajiban 


Menzakatkan Lebihnya, ..................................... 78 
Penjelasan tentang Dalil Yang Menunjukkan bahwa Tidak Ada 
Kewajiban Zakat bagi Perhiasan Yang Dikenakan, ..................... 79 


Penjelasan tentang Tidak Ada Kewajiban Zakat bagi Biji-Bijian 
atau Buah-Buahan yang Jumlahnya Kurang dari Lima Ausag ...81 
Penjelasan tentang Kewajiban Zakat dalam Gandum dan 

Kurma jika Telah Mencapai Jumlah Lima Ausag ......................... 81 
Penjelasan tentang Dalil Yang Menunjukan bahwa Maksud 

Nabi SAW Adalah: Jika Gandum telah Mencapai Lima Ausag 


dan Jika Kurma telah Mencapai Lima Ausag, ........................... 82 
Penjelasan tentang Kewajiban Mengeluarkan Zakat Anggur 
Kering, jika Jumlahnya telah Mencapai Lima Ausag .................. 84 


Penjelasan Tentang Nishab Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buhan 
serta Penjelasan tentang Perbedaan antara Tanaman Yang 
Pengairannya oleh Air Hujan atau Sungai dengan Tanaman 

Yang Pengairannya Membutuhkan Kerja Alat atau Timba ........ 87 


Penjelasan tentang Batasan AUSAg, .............o.ooooooooo.cocooo 90 
Penjelasan tentang Larangan Mengeluarkan Biji-Bijian dan 
Kurma Yang Jelek untuk Sedekah.........................ooooooo. 91 


Penjelasan tentang Petugas Yang Diutus Imam dan Dalil 

Yang Menunjukkan bahwa Buah Harus Dipisahkan Terlebih 
Dahulu untuk Menentukan Kadar Yang Harus Dikeluarkan 

oleh Si Pemilik Tanaman sebelum Buah Tersebut Dimakan 

dan Dipisahkan. .....oooooooooooooooooooooooooW om mana 95 
Penjelasan tentang Sunnah Memperkirakan Jumlah Buah 

Anggur untuk Dikeluarkan Zakatnya berupa Kismis (Anggur 
Kering) sebagaimana Sunnah Mengeluarkan Tamar (Kurma 
Kering) untuk Zakat Kurma .................000 000000 an 96 
Penjelasan tentang Disunnahkannya Petugas Yang Menghitung 
untuk Tidak Menimbang Buah, dan Tidak Boleh Menakar Apa 
Yang Akan Dimakan oleh Si Pemiliknya dengan Tidak 
Memasukannya dalam Penghitungan Sepersepuluh atau 
Seperduapuluh aa 00000 99 
Penjelasan tentang Kewajiban Mengeluarkan Zakat, baik 

Dikala Lapang ataupun Sempit dan Ancaman bagi Mereka 

yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat di Saat Sempit............... 100 
Penjelasan Bahwa yang Dimaksud oleh Nabi SAW dengan 
Pernyataan Beliau “An-Najdah dan Ar-Rusu?” adalah 

Disaat Lapang dan Disaat Sempit. Sedangkan Kata “Min” 

Dalam Kalimat “Min Najdatiha” Memiliki Makna “FF” .......... 102 
Penjelasan tentang Zakat Barang Tambang, ............................ 105 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


326. Bab: Penjelasan tentang Sedekah Madu, jika Haditsnya Shahih, 


sebab Di Tengah Sanadnya Bermasalah ................................... 106 
327. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Mengeluarkan Seperlima 
dari Harta Karun na 1 1 1 1 1 1 1 esen 110 


328. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Mengeluarkan Zakat 
sebanyak Seperlima dari Harta Yang Ditemukan di Tempat 
Reruntuhan Biasa dari Pendaman Bangsa Jahiliyyah. ............. 112 
329. Bab: Penjelasan Tentang Rukhshah (Keringanan) Menyegerakan 
Pengeluaran Sedekah (Zakat) sebelum Haul (Telah 
Memasuki Satu Tahun) dan Penjelasan Tentang Perbedaan 
antara Zakat Harta dengan Zakat Badan ................................... 114 
330. Bab: Penjelasan Tentang Apa Yang Dikeluarkan oleh Seorang 
Muslim untuk Jalan Allah SWT, seperti Senjata dan Budak, 
dihitung Sebagai Sedekah (Zakat), jika Orang Tersebut 
Terkena Kewajiban Zakat. Masalah Ini Termasuk dalam Bab 
Menyegerakan Zakat sebelum Memasuki Haulnya ................. 119 
331. Bab: Penjelasan bahwa Seorang Pemimpin boleh Meminjam Harta 
Orang Yang Terkena Kewajiban Zakat dan Harta Tersebut 
Dikembalikan Pada Saat telah Tiba Waktu Pelaksanaan 
Pembayaran Zakat ..............oooooooooooooooooo 119 


KUMPULAN BAB TENTANG ORANG YANG BERTUGAS 
MENGUMPULKAN ZAKAT 121 
332. Bab: Penjelasan Tentang Ancaman bagi Petugas Pengumpul 
Zakat dengan Menyebutkan Hadits yang Lafazhnya 
Bersifat Mujmal. ............................... naa aneka 121 
333. Bab: Dalil Yang Menjelaskan bahwa Pernyataan Nabi SAW yang 
Berisikan Ancaman kepada Mereka Yang Bekerja sebagai 
Petugas Pengambil Pajak Zakat, maksudnya Adalah Jika 
Orang Tersebut Tidak Bersikap Adil.......................................... 122 
334. Bab: Ancaman bagi Orang yang Bersikap Curang dalam 
Mengeluarkan Zakat dan Orang Yang Bersikap Demikian 
Disamakan dengan Orang Yang Tidak Mau Mengeluarkan 


Zakat sia A ani T NA 123 
335. Bab: Penjelasan tentang Ancaman bagi Petugas yang Bersikap 
ا 0100 ا اا‎ 125 
336. Bab: Penjelasan tentang Petugas Zakat yang Tidak Bersikap Jujur 
kepada Imari, isin 0001010 127 
337. Bab: Penjelasan tentang Ancaman bagi Petugas Yang Menerima 
Hadiah dari Orang Yang Dipungut Zakat ................................. 128 


338. Bab: Penjelaskan tentang Kodisi Orang Yang Korupsi Zakat dan 
Perintah Kepada Imam untuk Melakukan Pengecekan jika Si 
Petugas Kembali dari Pekerjaannya........................................... 129 
339. Bab: Penjelasan tentang Perintah untuk Bersikap Baik kepada 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xiii 


340. Bab: 


341. Bab: 


342. Bab: 
343. Bab: 
344. Bab: 


345. Bab: 


346. Bab: 


347. Bab: 


348. Bab: 


349. Bab: 


350. Bab: 


351. Bab: 


352. Bab: 


353. Bab: 


Petugas Pengumpul Zakat ...............ooooooooooooooooooooo 131 
Penjelasan tentang Larangan Mempekerjakan Kerabat Dekat 
Nabi Sebagai Petugas Pengumpul Sedekah jika Mereka 

Meminta Pekerjaan Tersebut, Sebab Mereka Tidak Boleh 
Memakan Sedekah Yang Bersifat Wajib (Zakat) ...................... 133 
Penjelasan tentang Larangan Mempekerjakan Kerabat 

Nabi SAW sebagai Petugas Pengambil Zakat, jika Mereka 


138 001 0 ا 
Penjelasan tentang Doa Imam untuk Orang Yang‏ 

Mengeluarkan Zakat, ............ooooooooooooooooooooooooo 139 
Penjelasan tentang Perintah Membagikan Zakat di Daerah 

Zakat Tersebut Diambil ...............oooooocoooooooooooooooo 141 
Penjelasan tentang Larangan bagi Nabi SAW Menerima 

Zakat Yang Bersifat Wajib....................eo.oooooooooooooo. 143 


Penjelasan tentang Kerabat Nabi SAW Yang Sudah Dewasa 
harus Mencegah Anak-Anak Mereka Yang Kecil Memakan 
Sesuatu Yang Terlarang Dimakan oleh Mereka Yang Sudah 
BW ااا‎ 145 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Yang Haram 

Diterima oleh Nabi SAW adalah Sedekah Wajib (Zakat) Yang 
Diwajibkan oleh Allah SWT atas Harta Orang-Orang Yang 

Kaya dan Diberikan kepada Golongan-Golongan yang Berhak 
Menerimanya, ............................ nan Sa Aan 146 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Maksud Nabi SAW dengan 
Pernyataannya, “Bahwasannya Sedekah Tidak Halal bagi 
Keluarga Muhammad SAW,” .....o.ooooooocoooooooooo 148 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Bani Abdul Muthallib 

termasuk Keluarga Nabi SAW Yang Terlarang Menerima 
Sedekah Wajib (Zakat), ........ooooooooocoooooooooo 152 
Penjelasan tentang Memberikan Sedekah kepada Orang Fakir 
sebagai Wujud Kepatuhan terhadap Perintah Allah SWT ......... 15$ 
Penjelasan tentang Sedekah kepada Orang Fakir Yang | 
Dibolehkan Meminta Sedekah dan Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Tidak Ada Batasan Waktu dalam Memberikan Sedekah 
kepada Orang Fakir kecuali Dengan Hitungan Ia Dapat 
Memenuhi Kebutuhan Pokoknya............oooocooo 158 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Yang Dimaksud Dengan 

Syahadat Hija‘ adalah Sumpah, sebab Allah SWT Menyebut 
Sumpah dalam Hal Li'an sebagai Syahadah ............................. 160 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Memberi kepada 
Orang Yang Kehilangan Hartanya dari Harta Sedekah (Zakat) 


sesuai Dengan Kebutuhan Pokoknya ........oooooo.co.oo 162 
Penjelasan tentang Memberikan Sedekah kepada Anak 

Yatim jika Mereka Termasuk Golongan Fakir, ........................... 163 
Shahih Ibnu Khuzaimah 


354. Bab: 
355. Bab: 


356. Bab: 


357. Bab: 


358. Bab: 


359. Bab: 


360. Bab: 


361. Bab: 


362. Bab: 


363. Bab: 


364. Bab: 


365. Bab: 


366. Bab: 


367. Bab: 


Penjelasan tentang Sifat Orang Islam Yang Berhak 

Menerima Zakat sebagaimana Diperintahkan Allah SWT ........ 164 
Penjelasan tentang memberikan bagian petugas pengumpul 

zakat atas pekerjaan yang dilakukannya..................................... 165 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jika Seorang Amil Zakat 
Melakukan Pekerjaannya Semata-Mata Karena Allah SWT 

dan Tidak Mengharapkan Bagiannya, kemudian Imam 
Memberikannya tanpa Ia Minta, maka Ia Boleh Menerima 
Pemberian TersobUk ...—ocoooco.co.oooo.mooooooo0ooooooiioooi. 169 
Penjelaskan Tentang Pemberian kepada Amil Zakat dari 

Harta Zakat Yang Dikumpulkan, meskipun Amil Zakat tersebut 


Termasuk Orang Kaya ..............oooooooo 171 
Penjelasan tentang Kewajiban Imam Memberikan Bagian 
Tertentu untuk Amil Zakat ..............oooooooooooo 172 


Penjelasan tentang Izin Imam kepada Amil Zakat untuk 

Menikah, Mengambil Pembantu dan Tempat Tinggal yang 
Biayanya Diambil dari Harta Zakat ........................................... 173 
Penjelasan tentang Pemberian kepada Al Muallaf 

OGuluubuhum (Orang Yang Hatinya Perlu Dilunakkan) dari 

Harta Zakat agar Dengan Sebab Pemberian Tersebut Mereka - 
Tergerak untuk Masuk Islam ...........ooooooooooooooomooom 174 
Penjelasan tentang Pemberian kepada Orang-Orang Yang 
Terpandang ketika Mereka Masuk Islam sebagai Wujud dari 
Kasih Akung a. وبب000101‎ 175 
Penjelasan Tentang Pemberian Zakat kepada Orang Yang 

Dililit Hutang, meski Orang Tersebut Kaya dengan 

Menyebutkan Hadits yang Lafazhnya Bersifat Mujmal ........... 177 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Orang Yang Berhutang Yang 
Boleh Diberikan Sesuatu dari Harta Zakat Meski Ia Orang 

Kaya adalah Orang Yang Memiliki Hutang Diyat. .................... 178 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Memberikan 

Zakat kepada Orang Yang Akan Melaksanakan Ibadah Haji 
Bagian dari Fii Sabilillah, sebab Haji Termasuk 

Fii Sabilillah [1 na mlam kN e iii 179 
Penjelasan tentang Bolehnya Imam Memberikan Unta Zakat 
untuk Digunakan oleh Seorang yang Akan Melaksanakan 

Ibadah HAN 0010 181 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Imam 
Memberikan kepada Orang Yang telah Menzihar Istrinya 

untuk Pembebasan Ziharnya, jika Orang Tersebut tidak 

Memiliki Sesuatu Yang Dapat Ia Pergunakan untuk 
Menggugurkan Ziharnya...................ooocoooooo 182 
Penjelasan tentang Perintah Imam kepada Petugas 

Pengumpul Zakat untuk Membagikannya kepada Yang 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xv 


368. Bab: 
369. Bab: 
370. Bab: 


371. Bab: 


372. Bab: 


373. Bab: 


374. Bab: 


375. Bab: 


376. Bab: 


377. Bab: 


378. Bab: 


Berhak; nn AAA SAKA bs Pa Sean 185 
Penjelasan tentang Dibawanya Zakat Orang-Orang Badui 

kepada Imam. Kemudian, Imamlah yang Membagikan Zakat 
Tersebut ل‎ ana ا‎ nn ا‎ LA Naa 186 
Penjelasan tentang Membawa Zakat dari Berbagai Daerah untuk 
Diserahkan kepada Iniam dan Dibagikan kepada 

Mereka yang Berhak Menerimanya................o...oo.ooooo... 187 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Membagikan 

Zakat kepada Yang Berhak Menerimanya secara Langsung 

tanpa Harus Diberikan Terlebih Dahulu Kepada Imam ............ 189 
Penjelasan tentang Imam yang Memberikan Diyatnya Orang 
yang Pembunuhnya Tidak Diketahui. Hai Yang Demikian 
Menurutku Termasuk dalam Hammalah (Pembayaran Diyat) 
sebab Hampir Menyerupai Kasus dimana Rasulullah SAW 
Menanggung Diyat Tersebut dan Pembayarannya Diambil 

dari Unta Zakat ......................................... ni 191 
Anjuran untuk Memberikan Zakat kepada Orang-Orang yang 
Masih Terikat Hubungan Famili, sebab Dalam Pemberian Yang 
Demikian terkandung Didalamnya makna Menyambungkan 


Silaturrahim An Sa A ann Na AK BEAN Kanan ea 192 
Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah kepada Kerabat 
yang Memusuhi ...............................a aean aee maan 193 


Penjelasan tentang Haramnya Memberikan Sedekah 
kepada Orang Yang Masih Sehat dan Kuat Mencari 
Penghidupan dan Kepada Orang Yang Memiliki Penghasilan 
Yang Cukup, meski Mereka Bukan Orang Kaya, dengan 


Menyebutkan Hadits yang Lafadznya Bersifat Mujmal........... 194 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Maksud Nabi SAW dengan 
Kalimat Sedekah dalam Haditsnya............................................. 195 


Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Imam 
Memberikan Zakat kepada Orang Yang Menyebutkan 

Kebutuhan Pokoknya dimana Imam Tidak Mengetahui 

Kebalikan dari Apa Yang Diucapkan oleh Orang Tersebut 

tanpa Harus Bertanya Apakah Orang Tersebut Berstatus 

Fakir atau Tidak? .......................................... mantan 196 
Penjelasan tentang Anjuran agar Seseorang Berusaha untuk 
Tidak Menerima Zakat meski Ia Termasuk Orang Yang 

Berhak Menerimanya. Sebab Zakat pada Hakikatnya adalah 
Kotoran Harta Manusia dan Pembersih Dosa Manusia ............ 197 
Penjelasan tentang Makruhnya Meminta Sedekah jika 

Seseorang Memiliki Makanan untuk Satu Hari. Namun jika 

Ia Menerimanya tanpa Meminta, Hal Yang Demikian 

Hukumnya Boleh 1 1 1 1 1 1 اا‎ 108 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


KUMPULAN BAB YANG MENJELASKAN TENTANG 
SEDEKAH (ZAKAT) FITRAH DI BULAN RAMADHAN ............ 200 


379. Bab: 


380. Bab: 
381. Bab: 
382. Bab: 
383. Bab: 


384. Bab: 


385. Bab: 
386. Bab: 
387. Bab: 


388. Bab: 


389. Bab: 


390. Bab: 


391. Bab: 


Kewajiban Mengeluarkan Zakat Fitrah dan Orang-Orang 

Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah berbeda Dengan 

Pendapat Sebagian Kalangan Yang Menganggap bahwa 

Zakat Fitrah Hukumnya Sunnah, Tidak Wajib. .......................... 200 
Penjelasan tentang Dalil Yang Menunjukan bahwa Perintah 
Mengeluarkan Sedekah Fitrah telah Ada Sebelum Perintah 


Mengeluarkan Zakat Mal (Harta) ...............ooooooo 202 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Zakat Fitrah Diwajibkan atas 
Laki-Laki atau Perempuan, ..................ooococoooo 203 


Dalil Yang Menunjukkan Sedekah atas Budak merupakan 
Kewajiban Tuannya bukan Dibebankan kepada Budak 
Tersebut sebagaimana Yang Difahami oleh Sebagian 


Kalangan Anoman Dean aan Ba AN Gaes 204 
Dalil Kedua Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Fitrahnya 
Budak menjadi Kewajiban Tuannya. ...................ooooo. 205 


Dalil Yang Menunjukkan bahwa Seorang Tuan Hanya Wajib 
Membayarkan Sedekah Fitrah untuk Budaknya Yang Muslim, 
tidak Untuk Budaknya Yang Musyrik, ..............oooo.coo 206 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Fitrah Wajib bagi 

Setiap Orang Yang Mampu Melaksanakanya berbeda Dengan 
Pendapat Orang Yang Mengatakan bahwa Sedekah Fitrah 

Tidak Wajib bagi Mereka Yang Tidak Wajib Menunaikan 

Zakat Fitrah... nn nn an amen san gagan daana an paekan 207 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ukuran Zakat Ramadhan 
Mengikuti Ukuran Yang Pernah Digunakan oleh Nabi SAW 

bukan Ukuran Yang Ada Pada Masa Setelahnya. Sebab Satu 

Sha’ pada Masa Nabi SAW di Madinah adalah Satu Sha’ 

yang Digunakan oleh Nabi SAW ...........oooco.oo.oo 208 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Fitrah Hanya 
Diwajibkan bagi Mereka Yang Mampu dan Tidak Diwajibkan 

bagi Mereka Yang Tidak Mampu ..............oco.o.o.ooo 209 
Penjelasan tentang Kewajiban Zakat Fitrah atas Anak Kecil 
berbeda Dengan Pendapat Sebagian Kalangan Yang 

Menyangka bahwa Kewajiban Tersebut Gugur bagi Orang 


Yang Tidak Terkena Kewajiban Melaksanakan Shalat ............. 210 
Penjelasan tentang Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah dan 
Kadar Yang Harus Dikeluarkan .....................ooooooo 211 


Dalil Yang Menunjukkan bahwa Perintah untuk Bersedekah 
Sebanyak Setengah Sha' Biji Gandum Dibicarakan Orang 

setelah Nabi SAW Wafat اا‎ 1 1 1 1 assesses 212 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Mereka Diperintahkan untuk 
Mengeluarkan Setengah Ska’ Biji Gandum jika Nilainya Sama 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xvii 


392. Bab: 
393. Bab: 
394. Bab: 


395. Bab: 


396. Bab: 


397. Bab: 


398. Bab: 


399. Bab: 


400. Bab: 


401. Bab: 


dengan Satu Sha’ Kurma atau Satu Sha’ Gandum. .................. 213 
Penjelaskan tentang Timbulnya Ukuran Seten gah Sha' Biji 


Gandum dan Orang Yang Pertama Kali Memeloporinya .......... 213 
Penjelasan tentang Mengeluarkan Sedekah dalam Bentuk 

Kurma atau Gandum .................................a ana 214 
Penjelasan tentang Mengeluarkan Anggur Kering dan Keju 

untuk Sedekah Fitrah لل‎ 216 


Penjelasan tentang Mengeluarkan Sedekah Fitrah dalam 

Bentuk Gandum Yang Tidak Ada Sisiknya jika Ibnu Uyainah 

dan Orang Yang di Bawahnya Menghafalnya dengan Baik 

atau Jika Riwayat dari Ibnu Abbas RA Shahih. ....................... 318 
Penjelasan tentang Mengeluarkan Sedekah Fitrah dalam 

Bentuk Makanan. Dan Dalil Yang Menentang Pendapat 
Kalangan Yang Berpendapat Boleh Mengeluarkannya 


dalam Bentuk Uang ................................. nn. 220 
Penjelasan tentang Pujian Allah SWT kepada Orang Yang 
Menunaikan Sedekah Fitrah ........................................ 223 


Penjelasan tentang Perintah Menunaikan Zakat Fitrah 

sebelum Orang-Orang Keluar untuk Melaksanakan Shalat Ied 4 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Memerintahkan 

untuk Mengeluarkannya di Hari Ied, bukan Di Hari Yang Lain.225 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Yang Dimaksud oleh Nabi 
Dengan Kalimat Shalat dimana Beliau Memerintahkan untuk 
Mengeluarkan Zakat sebelum Shalat Tersebut adalah Shalat 

led, bukan Shalat Yang Lain .........................ooooooooooo.. 226 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Imam 
Mengakhirkan Pembagian Sedekah Fitrah, Tidak Di Hari led, 

jika Sedekah Tersebut telah Diserahkan Kepadanya ............... 26 


KUMPULAN BAB TENTANG SEDEKAH TATHAWWU 
(SEDEKAH SUNNAH) 0 


402. Bab: 


403. Bab: 
404. Bab: 
405. Bab: 


406. Bab: 


Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dan Penjelasan 
bahwa Allah SWT Menerimanya dan Akan Menjaganya 
untuk Orang Yang Mengeluarkannya serta Penjelasan 
bahwa Allah SWT tidak Akan Menerima Sedekah kecuali 


Dari Harta Yang Baik ........o.eoooooooo.ocooooooooo”o—oocooocoooo..— 230 
Penjelasan tentang Perintah untuk Menjaga Diri dari Api 
Neraka; ra san kanea ah aa ngah [1 1 1 1 [ 1 121 Ea 233 


Penjelasan bahwa Di Hari Kiamat Sedekah Akan Menaungi 
Pemiliknya hingga Tuntasnya Pengadilan Seluruh Manusia .... 235 
Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dibandingkan Amal 
Shalih Yang Lain, للد‎ ena aman 237 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Memberikan Budak 

Kepada Orang Lain Lebih Utama dibandingkan Dengan 


xviii || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Memerdekakannya ..............i....oooooooooo 238 


Bab yang Menjelaskan bahwa Tangan Yang Di Atas Lebih Utama 


407. Bab: 


408. Bab: 


409. Bab: 


410. Bab: 


411. Bab: 


412. Bab: 


413. Bab: 


414. Bab: 


415. Bab: 


416. Bab: 


417. Bab: 


418. Bab: 


419. Bab: 


420. Bab: 


421. Bab: 


Dibandingkan dengan Tangan Yang Di Bawah ......................... 239 
Penjelasan tentang Berkembangnya Harta dengan Sebab 


Sedekah... nn 1 NAN AAN entah 241 
Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dalam Kondisi | 
Tidak Menyebabkannya Menjadi Miskin lebih Dari Sekedar 


Memberikan Nafkah.................................. maaa 243 
Penjelasan tentang Larangan Bersedekah dengan 

Menghabiskan Seluruh Harta ................................ ملم ممم‎ 244 
Penjelaskan tentang Sedekah Orang Yang Tidak Mampu dan 
Menyisakannya untuk Kebutuhannya ........................................ 247 


Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Mengutamakan 
Sedekah Orang Yang Tidak Kaya, jika Saat Bersedekah 
Orang Tersebut masih Memiliki Harta untuk Nafkah 


Keluarganya; sasadan A nn nn An Nada 248 
Penjelaskan tentang Larangan Meminta Sedekah bagi Orang 
Yang Memiliki Kecukupan.......................... aaa. 249 
Penjelasan tentang Sebutan haf (Hina) bagi Orang Meminta, 
padahal Ia Memiliki Kecukupan ............o..ooooooooo 250 
Penjelasan Tentang Orang Yang Muhlif sama Dengan Orang 
Yang Menelan Pasir ...............oooooooccoooooooooo 251 


Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Bersedekah 
kepada Orang Yang Memberinya Makan dengan Sifat 


TAathawwik” sasasi abane 00 PAPAN 252 
Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah kepada Budak Yang 
Tuannya Berakhlak Buruk, ..............oooooooooooooooo 252 


Penjelasan tentang Orang Yang Mengeluarkan Hartanya 

dengan Niat Sedekah dan Ia Memasukannya ke Tempat 

Sedekah tanpa Mengatakan bahwa Pemberian Tersebut 

adalah Sedekah. Ki 1 1 12 2 ةي ة‎ awane nenen ee nen nane 253 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Maksud Nabi SAW dengan 
Pernyataannya, “Yang Paling Baik adalah Sedekah Orang 
Yang Tidak Kaya namun Berusaha untuk Bersedekah,” 
adalah Jika Ia Memiliki Sisa untuk Nafkah Keluarganya, 

bukan Dengan Bersedekah namun Menelantarkan Nafkah 
Keluarga hingga Mereka Berada dalam Kondisi Lapar ............ 253 
Penjelasan tentang Larangan Mencela Orang Yang 

Bersedekah dalam Jumlah Kecil dan Larangan Menuduh 

Riya Orang Yang Sedekah dalam Jumlah Banyak. .................. 255 
Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dalam Kondisi Sehat 

dan Khawatir Terkena Kefakiran dan Berharap Umur 

Panjang dibandingkan Sedekah dalam Kondisi Sakit ................. 256 
Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dengan Sesuatu 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xix 


422. Bab: 


423. Bab: 


424. Bab: 


425. Bab: 


426. Bab: 


427. Bab: 


428. Bab: 
429. Bab: 


430. Bab: 


431. Bab: 


432. Bab: 


Yang Paling Diinginkan, sebab Allah SWT Menyatakan bahwa 
Seseorang Tidak Akan Dapat Meraih Derajat Al Birru kecuali 
Jika Ia Menginfakkan Sesuatu Yang Paling Dicintainya............ 258 
Penjelasan tentang Kecintaan Allah SWT kepada Orang 

Yang Bersedekah dengan Cara Sembunyi-Sembunyi dan 

Allah SWT Menjadikan Sedekah Yang Demikian lebih utama 
Dibandingkan dengan Sedekah Yang Dilakukan secara 
Terang ةي 151 1 1 1 1 1[ اا‎ ba aan 259 
Penjelaskan tentang Perumpamaan Yang Diberikan 

Nabi SAW tentang Orang Yang Ingin Bersedekah dimana 

Syetan Datang Mencegahnya dan Membayang-bayanginya 


dengan Kefakitan ...o.o.o.oooooo.oooooo.ooooomoooooooooo 261 
Penjelasan tentang Perintah untuk Mendekatkan Diri kepada 
Allah SWT dengan Cara Bersedekah kepada Kerabat............. 262 


Penjelaskan bahwa Boleh Mensedekahkan Benda Tidak 

Bergerak tanpa Disebutkan Batasnya, Mengingat Keberadaan 
Pemiliknya Yang Masyhur dan Batasnya Yang Biasanya Jelas. 263 
Anjuran kepada Kaum Wanita agar Mensedekahkan 

Hartanya kepada Suami dan Anaknya dengan Sedekah 
Tathawwu'. Mereka Lebih Utama untuk Didahulukan 
Dibandingkan dengan Saudara Jauh, sebab Mereka Lebih 

Berhak Diberikan Sedekah dibandingkan Dengan Saudara 
ببب-00000 0 اا‎ NN PAN MAN 264 
Penjelasan tentang Berlipat Gandanya Pahala Sedekah 

kepada Suami dan Anak-Anaknya Dibandingkan dengan 

Sedekah kepada Orang Lain ..........e...ooooocooooooooooooo 268 
Penjelasan tentang Sedekah Seseorang kepada Anaknya. 

Dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Yang Diberikan 
Orang Tersebut jika Kembali Kepadanya Berdasarkan 

Warisan, Hal Yang Demikian Hukumnya Boleh....................... 270 
Penjelasan tentang Perintah Mensedekahkan Buah sebelum 

Buah Tersebut Dipotong, kemudian Sedekah Tersebut 

Diletakkan di Masjid ...............ooooooocooooooooooooo 271 
Penjelasan tentang Makruhnya Bersedekah dengan Buah 

Yang Buruk, meski Sedekah Tersebut Bersifat Sunnah. 

sebab Sedekah dengan Barang Yang Paling Bagus dan Yang 
Bagus Lebih Utama Dibandingkan dengan Sedekah Buah 

Yang Jelek un 0 001 272 
Penjelasan Tentang Memberi kepada Orang Yang Meminta, 
meskipun Ia Datang dengan Penampilan Layaknya Orang 

Kaya, dengan Berkendaraan dan Baju Yang Layak.................. 273 
Penjelasan tentang Jumlah Buah Yang Dianjurkan Diberikan 
kepada Orang-Orang Miskin dan Diletakkan Di Masjid adalah 
Satu Tandan, Jika Buah Yang Dimiliki oleh Seseorang 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


433. Bab: 


434. Bab: 


435. Bab: 


436. Bab: 


437. Bab: 
438. Bab: 
439. Bab: 
440. Bab: 


441. Bab: 


Mencapai Jumlah ااا‎ [1 1 1 anana wa anwar en awane 273 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Perintah Nabi SAW untuk 
Meletakkan Satu Tandan Di Masjid ......................................... 214 
Penjelasan tentang Perintah Memberi kepada Orang Yang 
Meminta, meski Dengan Pemberian Yang Sedikit dan Kecil 


` Nilainya serta Penjelasan Makruhnya Membiarkan 


si Peminta Pulang dengan Tangan Hampa' jika Seseorang 
Memiliki Sesuatu untuk Diberikan ....................ooooooo 216 
Penjelasan tentang Ancaman bagi Mereka Yang Meminta 
Kembali Sedekahnya dan Orang Yang Demikian 

Diumpamakan dengan Anjing Yang Muntah, kemudian 

Muntah Tersebut Ditelan Kembali ............................................ 277 
Penjelaskan tentang Anjuran Mempublikasikan Sedekah 

dengan Niat agar Menjadi Contoh bagi Yang Lain. Dan 

Orang Yang Mempublikasikan Sedekahnya dengan Niat Yang 
Demikian Mendapatkan Ganjaran sebanyak Orang Yang 

Tergerak Bersedekah karena Publikasinya ............................... 279 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Menampakkan 
Sedekah ss ana a 280 
Penjelasan tentang Kemakruhan Menahan Sedekah. ............... 282 
Penjelasan tentang Pintu Khusus di Surga Yang Disediakan 
Khusus bagi Orang-Orang Yang Bersedekah dan Mereka 

Masuk melalui Pintu Tersebut ..............o..oocoocooooo. 284 
Penjelasan tentang Larangan Meminta Sedekah jika 

Tidak Sangat Membutuhkan .............o.oooooooooooooooooo 285 
Penjelasan tentang Larangan Melakukan Sedekah dengan 
Niat Pamer 00101 286 


KUMPULAN BAB TENTANG SEDEKAH DAN WAKAF ............. 291 


442. Bab: 


443. Bab: 


444. Bab: 


445. Bab: 


Bab 


446. Bab: 
447. Bab: 


Penjelasan tentang Yang Pertama Kali Melakukan Sedekah 
Wakaf dalam Islam dan Mensyaratkan bahwa Sedekah 

Tersebut Tidak Boleh Diperjual-Belikan, ................................... 201 
Penjelasan tentang Kebolehan Mewakafkan untuk Pihak yang 
Jumlahnya Tak Terhitung Karena Banyak. Dan Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Jika Diwakafkan untuk Pihak Yang........ 293 
Penjelasan tentang Kebolehan Mewakafkan Harta untuk 
Kelompok Yang Bersifat Umum dan Tidak Disebutkan, Fii 
Sabilillah, nn EA NN NAN PA PA re TEA an 295 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Pernyataan Nabi SAW agar 
Umar Mensedekahkannya untuk Orang-Orang Fakir dan 

Kerabat sun 1 RASS i 296 
Menjelaskan tentang Kebolehan Mewakafkan Sumur Air ....... 297 
Penjelasan tentang Wasiat Wakaf Kebun dan Tanah ................. 298 
Penjelasan tentang Keutamaan Membangun Sebuah Tempat 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxi 


448. Bab: 
449. Bab: 


450. Bab: 


451. Bab: 


452. Bab: 


453. Bab: 


454. Bab: 


455. Bab: 


untuk Ibnu Sabil (Orang Yang Sedang Menempuh 

Perjalanan), Membuat Sumur untuk Minum. ............................. 300 
Penjelasan tentang Mewakafkan Sumur untuk Orang Mampu, 
Orang Miskin dan Ibnu Sabil ..............oooooooooooooooo.mo 302 
Penjelasan tentang Kebolehan Orang Yang Mewakafkan 

Sumur Meminum Air dari Sumur Tersebut ................................ 303 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Pahala Sedekah Wakaf akan 
Tetap Mengalir kepada Orang Yang Mewakafkan Hartanya, 
meski Ia Telah Meninggal Dunia selama Manfaat Harta 

Yang Diwakafkan Masih Dapat Dirasakan................................ 305 
Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah Air jika Riwayatnya 


Penjelasan tentang Sedekah untuk Mayyit dari Harta Mayyit 
dimana Si Mayyit Semasa Hidupnya tidak Pernah Memberikan 
Wasiat Yang Demikian serta Penjelasan tentang Terhapusnya 
Dosa Si Mayit dengan Sebab Sedekah Tersebut ...................... 307 
Penjelasan tentang Ditulisnya Pahala untuk Mayyit Yang 

Tidak Meninggalkan Wasiat untuk Sedekah atas Sedekah 

Yang Dikeluarkan dari Harta Peninggalannya........................... 308 
Penjelasan tentang Sedekah untuk Mayyit jika Ia Meninggal 
Dunia (Tanpa Meninggalkan Wasiat untuk Sedekah dan 

Manfa'at) di Hari Kiamat, si Mayyit Mendapatkan Manfaat 

dari Sedekah Tersebut .....................ooooooooooooooo 309 
Penjelasan tentang Kepastian Masuk Surga bagi Orang Yang 
Memberi Minum Orang Yang Tidak Menemukan Air kecuali 
Setelah Mencarinya Berhari-Hari. Dalil Yang ........................... 312 


KITAB MANASIK HAJI “.eoocoooooooorooooooooooooooooooo 314 


456. Bab: 


457. Bab: 


458. Bab: 


459. Bab: 


460. Bab: 


461. Bab: 


Penjelasan tentang Kewajiban Haji bagi Mereka Yang 

Memiliki Kemampuan Melaksanakannya................................... 314 
Penjelasan bahwa Kalimat Al Islam Yang Menggunakan 

Bentuk Ma'rifat dengan Alif dan Lam Terkadang Digunakan 
untuk Menunjukkan sebagian Ajaran Islam. ............................. 316 
Penjelasan tentang Perintah untuk Segera Melaksanakan 

Haji karena Khawatir Hilangnya Kesempatan dengan 
Diangkatnya Ka'bah. ............o.ooooooooo.ooooomoowe 317 
Dalil bahwa Ka'bah Diangkat setelah Keluarnya Ya'juj dan 
Ma'juj, bukan Sebelum Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ............... 318 
Penjelasan tentang Kewajiban Haji dan Penjelasan bahwa 
Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji berlaku Sekali 

Seumur Hidup: 0 بدبببببذ00‎ anak 319 
Penjelasan bahwa Seorang Imam Boleh Memberikan Unta 


xxii || Shahih Ibnu Khuzaimah 


462. Bab: 


463. Bab: 


464. Bab: 


465. Bab: 


466. Bab: 


467. Bab: 


468. Bab: 


469. Bab: 


470. Bab: 


471. Bab: 


Zakat kepada Orang Yang Ingin Menggunakannya untuk 
Melaksanakan Ibadah Haji ...............ooo 321 
Penjelasan bahwa Unta Yang Diwakafkan untuk Fii 

Sabilillah boleh Digunakan Melakukan Perjalanan 

Melaksanakan Ibadah Haji .................ooo 321 
Penjelasan tentang Keutamaan Melaksanakan Haji dan 
Penjelasan bahwa Mereka Yang Melaksanakan Haji 

Berstatus sebagai Tamu Allah SWT. ............oooo.ooo 322 
Perintah untuk Melakukan Haji dan Umrah Secara Berurutan 

dan Penjelasan Tentang Satu Pekerjaan terkadang 

Disandarkan kepada Pekerjaan Yang Lain, tidak Berarti Satu 
Pekerjaan Dilakukan Satu Kali sebagaimana Yang Diklaim 

oleh Mereka Yang Tidak Memiliki Pengetahuan ....................... 323 
Penjelasan tentang Keutamaan Haji Yang Tidak Diiringi 

dengan Perilaku Tercela, Perbuatan Fasik dan Penjelasan 

tentang Fadhilahnya Yang Dapat Menggugurkan Dosa dan 


Kesalahan...) nn aan Gan less 324 
Penjelasan tentang Haji Yang Menghancurkan Dosa dan 
Kesalahan Yang Pernah Dilakukan. .......................................... 325 


Penjelasan tentang Anjuran untuk Mendoakan Orang Yang 

Akan Melaksanakan Ibadah Haji, sebab Rasulullah SAW 

Juga Memohonkan Ampun untuk Mereka Yang 

Melaksanakan Ibadah Haji dan Mendoakan Orang Yang 

Meminta Didoakan oleh Mereka Yang Melaksanakan 

Ibadah Haji 0 001000 326 
Penjelasan tentang Keutamaan Memulai Perjalanan untuk 
Melaksanakan Ibadah Haji pada Hari Kamis, Tabarruk 

dengan Apa Yang Pernah Dikerjakan oleh Nabi SAW. Sebab 
Rasulullah SAW seringkali Memulai Perjalannya pada 

Hari Kamis sisters 327 
Penjelasan tentang Keutamaan Mempersiapkan Bekal untuk 
Perjalanan Haji, Mengikuti apa Yang Pernah Dilakukan oleh 

Nabi SAW, Berbeda dengan Sikap dan Perilaku sebagian 

Ahli Sufi pada Masa Kita ...................oo 328 
Penjelasan tentang Larangan bagi Wanita Menempuh 

Perjalanan Bersama selain Mahram dan Suaminya, dengan 
Menyebutkan Riwayat tentang Batasan Waktu Yang Tidak 
Menunjukkan bahwa Jika Kurang dari Waktu Tersebut Si 

Wanita Dibolehkan Melakukan Perjalanan tanpa 

Mahram atau Suami been 01110 329 
Larangan bagi Wanita Melakukan Perjalanan Dua Hari 

bersama Selain Mahram dan Dalil Sahnya Takwil Yang 
Mengatakan bahwa Nabi SAW Menyebutkan Kalimat “Tiga 
Hari” bukan Berarti jika Kurang dari Batasan Tersebut Si 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxiii 


742. Bab: 


473. Bab: 


474. Bab: 


475. Bab: 


476. Bab: 


477. Bab: 


478. Bab: 


479. Bab: 


480. Bab: 


481. Bab: 


482. Bab: 


483. Bab: 


484. Bab: 


Wanita Boleh Melakukan Perjalanan dengan Kondisi Yang 
Demikian (Tanpa Mahram), disebutkannya Kalimat Dua Hari 

oleh Nabi SAW tidak Menunjukkan bahwa Jika Kurang dari 

Dua Hari Perjalanan Yang Demikian Menjadi Boleh ................ 331 
Penjelaskan tentang Larangan bagi Wanita Melakukan 

Perjalanan Satu Hari Satu Malam kecuali Jika Ia Berasama 
ا‎ Ba an NAN AN AAA 332 
Dalil bahwa Ketika Nabi SAW Tidak Membolehkan Wanita 
Melakukan Perjalanan Selama Satu Hari Satu Malam kecuali 
Dengan MahraMnya, ..................................... anna 334 
Larangan bagi Seorang Wanita Melakukan Perjalanan 

Satu Barid (12 Mil) kecuali Jika Ia Bersama Mahramnya dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ketika Nabi SAW Melarang 
Wanita Melakukan Perjalanan Sehari Semalam tanpa Mahram,335 
Penjelasan bahwa Larangan Nabi SAW terhadap Kaum 

Wanita Melakukan Perjalanan Menunjukkan Makna Haram, 
bukan Sekedar Anjuran untuk Tidak Melakukan ....................... 336 
Penjelasan tentang Kebolehan Wanita Melakukan Perjalanan 
Bersama Budak Suaminya atau Bersama Budak yang Telah 
Dimerdekakan oleh Suaminya jika Keduanya Termasuk 

Sosok Yang Dapat Dipercaya, meskipun Budak dan Tuannya 
bukan Mahram Si Wanita, Jika Hukum Seluruh Wanita 
Dipersamakan dengan Istri-Istri Nabi SAW.............................. 337 
Penjelasan tentang Keluarnya Seorang Wanita tanpa Mahram 
untuk Melaksanakan Ibadah Haji, kemudian Sang Pemimpin 
Memerintahkan Suaminya untuk Menyertai Perjalanan 

Wanita yang Menjadi Istrinya .................................................... 338 
Penjelasan tentang Ucapan Selamat Berpisah Yang Dilakukan 
oleh Seorang Muslim kepada Saudaranya Yang Akan 


Melakukan Perjalanan .....................ooooooo.ooooooco—o—o— 340 
Penjelasan tentang Doa Seorang Muslim untuk Saudaranya 

Yang Akan Melakukan Perjalanan ........................................... 341 
Penjelasan tentang Doa ketika Keluar hendak Melakukan 
Perjalanan La an لو‎ A NN PN AN 342 


Penjelasan tentang Kebolehan bagi Mereka Yang Berniat 
Melaksanakan Ibadah Haji dengan Cara Berjalan Kaki, 

jika Ia Mampu Melakukannya dan Dalam Teman 

Seperjalanan Tersebut Tidak Ada Keluarganya ........................ 343 
Anjuran untuk Mengikat Bagian Tengah dengan Kain dan 
Mempercepat Langkah jika Seseorang Melaksanakannya 


dengan Cara Berjalan Kaki ........................................... a... 344 
Anjuran untuk Mempercepat Langkah dalam Perjalanan bagi 
Pejalan Kaki agar Hilang Rasa Penatnya ................................ 345 


Anjuran untuk Menyertakan Empat Perkara dalam Perjalanan 346 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


485. Bab: 
486. Bab: 


487. Bab: 


488. Bab: 


489. Bab: 


490. Bab: 


491. Bab: 


492. Bab: 


493. Bab: 


494. Bab: 


495. Bab: 
496. Bab: 
497. Bab: 


498. Bab: 


499. Bab: 


Penjelasan tentang Teman Yang Baik dalam Perjalanan, sebab 
Sahabat Yang Baik adalah Yang Terbaik Sikapnya terhadap 
Sahabatnya 1 1 1 1 1 An mtma man aa 347 
Anjuran untuk Memilih Pemimpin diantara Teman 

Seperjalanan dan Yang Diutamakan diantara Mereka adalah 


Yang Paling Banyak Hafal Al Our An ...................................... 348 
Penjelasan tentang Takbir dan Tasbih serta Doa ketika Naik 
Kendaraan saat Hendak Memulai Perjalanan ........................... 349 


Penjelasan tentang Perintah untuk Menyebut Nama Allah 
ketika Naik Kendaran dan Dibolehkan Meletakkan Sesuatu 


di Atas Unta dengan Beban Berat Yang Wajar ......................... 351 
Larangan Duduk di Atas Unta Tersebut ketika Diam 
(Istirahat); 2 2 2 2 ak apaa ne enan 352 


Anjuran Bersikap Baik kepada Hewan Kendaraan dan Makruh 
Menelantarkannya, Dipergunakan tanpa Memperhatikan 
Kebutuhan Makan dan Minumnya ............ooo.oooo 353 
Penjelasan tentang Kebolehan Menaruh Beban di Atas ١ 
Hewan Yang Dikendarai sesuai Dengan Kebutuhan, jika 
Menyebut Nama Allah SWT ketika Naik dengan Menyebut 
Riwayat Yang Ringkas..................o.coococoooooWo 354 
Dalil Yang Menjelaskan bahwa Rasulullah SAW 

Membolehkan Menaruh Beban di Atas Unta Yang Dikendarai 

dan Jangan Bersikap Tidak Peduli dengan Kebutuhannya, ....... 355 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Membolehkan 
Menaiki Kendaraan. Jika Melewati Daerah Yang Subur, 
hendaknya Beristirahat dan Membiarkan Hewan 

Kendaraanya Merumput.................oooo.oooooomoo 357 
Penjelasan tentang Cara Melakukan Perjalanan ketika 

Melewati Daerah Yang Subur dan Tandus. Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Nabi SAW Memerintahkan Berjalan 

Cepat ketika Melewati Daerah Yang Tandus agar Hewan 

Yang dijadikan Kendaraan dapat Menyelesaikan 


Perjalanannya sebelum Ia Mengalami Kelelahan....................... 359 
Larangan Memukul Bagian Kepala Hewan dan Dalil bahwa 

Memukul selain Bagian Kepala Dibolehkan .............................. 360 
Larangan Menaiki Hewan yang Memakan Kotoran .................. 361 


Larangan Ikut Rombongan yang Didalamnya ada Anjing atau 
Lonceng. Sebab Malaikat Tidak Akan Menyertai Rombogan 

yang Kondisinya Demikian .................ooooooooWomo 362 
Dalil Yang Menunjukan bahwa Malaikat Tidak Akan 

Menyertai Rombongan Yang Didalamnya Ada Lonceng. 

Sebab Lonceng adalah Seruling Syetan. (257/A) ...................... 363 
Anjuran Melakukan Perjalanan di Waktu Malam, sebab Allah 
SWT Memendekkan Jarak di Waktu Malam. Dengan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxv 


500. Bab: 
501. Bab: 


502. Bab: 
$03. Bab: 


504. Bab: 


505. Bab: 
506. Bab: 
507. Bab: 
508. Bab: 
509. Bab: 


510. Bab: 
511. Bab: 


512. Bab: 
513. Bab: 
514. Bab: 
515. Bab: 


516. Bab: 


517. Bab: 


518. Bab: 


519. Bab: 
520. Bab: 


521. Bab: 


Demikian, Perjalanan di Waktu Malam Menjadikan Jarak 


Tempuh lebih Dekat ..............ooooo.rooooooooooooooooooocm 363 
Larangan Berhenti di Jalan Yang diapit Dua Bukit ..................... 364 
Penjelaskan tentang Cara Melakukan Tidur di Tempat 
ا اال‎ 1 1 1 1 es 1 1 1 1 1 1 2 2 اي ةي‎ 365 
Penjelasan tentang Makruhnya Memulai Perjalanan di Awal 
Malam. su ا‎ AN NA وق شا‎ AN ANA 366 
Penjelasan tentang Batasan Awal Malam dimana Makruh 
Hukumnya Berkeliaran dan Keluar Di Waktu Tersebut ............ 366 


Penjelasan tentang Wasiat agar Para Musafir Bertakbir 
ketika Menapaki Jalan Menanjak dan Bertasbih ketika 


Melewati Jalan Menurun .....o..o.ooo.ocooooooo.ooooooooWoooo 367 
Anjuran untuk Merendahkan Suara dalam Bertakbir ketika 
Melewati Jalan yang Menanjak ................co.oocoooooooo. 369 
Keutamaan Melakukan Shalat saat Manusia Beristirahat di 
Malam Hari Ae nama angan nama 369 
Penjelasan tentang Doa ketika (257/B) Melihat 

Perkampungan dan Hendak Memasukinya .............................. 370 
Penjelasan tentang Doa Memohon Perlindungan ketika 

Memasuki Perkampungan ............oooooooooooooooooooooooooo. 372 
Penjelasan tentang Cara Meninggalkan Rumah ........................ 373 
Larangan Melakukan Perjalanan Sendiri di Malam Hari.......... 374 


Larangan Melakukan Perjalan Berdua dan Dalil bahwa 
Mereka Yang Melakuan Perjalanan dengan Jumlah 


Rombongan Kurang dari Tiga telah Melanggar Larangan. ...... 375 
Penjelasan tentang Doa Musafir ketika Masuk Waktu Shubuh . 376 
Penjelasan tentang Doa Musafir di Waktu Malam ..................... 377 
Penjelasan tentang Menggantungkan Sesuatu di Leher Unta 

dan Memberikan Tanda saat Menggiring Unta ......................... 378 
Penjelasan tentang Memberi Tanda pada Unta Di Punuk 

Bagian Kanan hingga Ada Darah Yang Mengalir, ................... 380 


Penjelasan tentang Hadyu (Hewan yang Akan Disembelih 
dalam Ritual Haji) Yang Sakit atau Cedera sebelum Tiba 


di Tujuan... aneka aan Î 381 
Larangan bagi Pemilik dan Rombongannya Memakan Hewan 
yang Disembelih karena Sakit .............ooooooooooooooooo 382 


Kewajiban Mengganti Hewan yang Bakal Di Sembelih, jika 
Hukum Menyembelihnya Bersifat Wajib dan Hewan Tersebut 
Hilang sen aan ana abad Se 384 
Penjelasan tentang Menggunakan Wewangian ketika Ihram, ... 385 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Menggunakan 
Wewangian ketika Hendak Berihram dengan Menggunakan 
Minyak Mak an na aa ana 387 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Menggunakan 


xxvi || Shahih Ibnu Khuzaimah 


522. Bab: 


523. Bab: 


524. Bab: 


525. Bab: 


526. Bab: 


527. Bab: 


528. Bab: 


529. Bab: 
530. Bab: 
531. Bab: 
532. Bab: 
533. Bab: 
534. Bab: 


535. Bab: 


Wewangian ketika Hendak Berihram dengan Wewangian 

Yang Aromanya Masih Terasa ketika Seseorang Sudah 

Berada dalam Kondisi Ihram ..............oocooooo 389 
Anjuran untuk Mandi setelah Mengenakan Wewangian ketika 
Hendak Berihram dan Anjuran untuk Berhubungan dengan 

Istri ketika Akan Melakukan Ihram untuk Melemahkan 
Syahwat saat Berada dalam Kondisi Ihram, jika Memang 

Nafsu Birahi Seseorang Tinggi ..............oooooooo 390 
Penjelasan tentang Tempat Migat Ihram Haji dan Umrah bagi 
Penduduk Yang Tempat Tinggalnya Berada Di Luar Tempat 

Pan SEP PN Na Pn a A NA 392‏ 0 ا 
Penjelasan tentang Tempat Ihramnya Penduduk Yang Tempat‏ 
Tinggalnya Lebih Dekat Ke Tanah Haram dibandingkan Ke‏ 
Batas-Batas Yang telah Ditentukan oleh Rasulullah SAW‏ 

bagi Mereka Yang Rumahnya Di Luar Tempat Migat tersebut. 393 
Penjelasan bahwa Tempat Migat Tersebut Berlaku bagi 

Penduduk Yang Disebutkan oleh Nabi SAW dan Bagi 

Mereka Yang Melewati Tempat Migat Tersebut. Jika 

Seorang Penduduk Madinah Menuju Kota Mekkah dari Arah 
Syam dan Melewati Juhfah, maka Tempat Migatnya adalah 


JUNA Saree 394 
Penjelasan tentang Migat Penduduk Irak, jika Khabar Ini 
Bersifat Musnad .............................. em Aas mtma 395 


Penjelasan tentang Kemakruhan Memulai Ihram sebelum 

Batas Yang Telah Ditentukan oleh Nabi SAW bagi Mereka 

Yang Tempat Tinggalnya Di Luar Batas Tempat Migat 

Tersebüt Ann 7ب2ب00000202‎ 397 
Perintah kepada Wanita Yang Sedang Nifas untuk Mencuci 

dan Beristighfar ketika Hendak Melakukan Ihram, meskipun 
Mandi Yang Dilakukannya tidak Menyucikan Si Wanita dari 
Hadats nn 0 00 398 
Anjuran Mandi untuk Berihram .................ooooococooo 399 
Larangan Melakukan Ihram Haji di Selain Bulan-Bulan Haji. 
Sebab Allah SWT telah Menjadikan Bulan-Bulan Tertentu 


sebagai Waktu untuk Melaksanakan Ibadah Haji..................... 400 
Penjelasan tentang Baju Yang Terlarang Dikenakan ketika 
Seseorang Berada dalam Kondisi Ihram ................................... 401 
Larangan Mengenakan Baju saat Berada dalam Kondisi 

[hran KANAAN A Ban Ban AN A an Ba 402 
Larangan Mengenakan Nigab (Cadar) atau Sarung Tangan 

bagi Wanita Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram .......... 402 
Penjelasan tentang Pakaian Yang Dikenakan pada Saat Ihram: 
Kain, Selendang dan Sandal ...............o...oorocooooo 404 


Penjelasan tentang Disyaratkan bagi Mereka Yang Terkena 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxvii 


536. Bab: 
537. Bab: 
538. Bab: 


539. Bab: 


540. Bab: 


541. Bab: 


542. Bab: 


543. Bab: 
544. Bab: 


545. Bab: 
546. Bab: 
547. Bab: 


548. Bab: 
549. Bab: 


550. Bab: 


551. Bab: 
552. Bab: 


553. Bab: 


554. Bab: 


Uzur saat Berada dalam Kondisi Ihram dan Tempat pada Saat 
Disyaratkannya adalah Tempat Dimana Ia Tertahan, .............. 405 
Penjelasan bahwa Berihram untuk Haji atau Umrah Cukup 
dengan Niat dan Tidak Perlu Mengucapkan Lafazh Niat......... 406 
Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Haji dengan Cara 
Qiran (Menyatukan Haji Dan Umrah), Ifrad atau Tamattu' .. 408 
Anjuran Melakukan Tamattu ' atau Melakukan Umrah Diiringi 
dengan Haji SSS 409 
Penjelasan tentang Perintah kepada Mereka Yang Membawa 
Hadyu dan Melakukan Ihram untuk Umrah agar Mereka 
Melakukan Ihram untuk Haji bersama Umrah, agar Mereka 
Melaksanakan Haji dengan Cara Qiran. ................................. 410 
Penjelasan tentang Menggantungkan Sesuatu Ke Leher 

Kambing ketika Melakukan Ihram jika Ia Telah 


Menyiapkannya, [1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 awana e wana nona nen anon 411 
Penjelasan tentang Melakukan Ihram setelah Melaksanakan 
Shalat Wajib, jika Telah Tiba Waktunya..................................... 412 


Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Ihram tanpa 

Didahului oleh Pelaksanaan Shalat Wajib atau Shalat Sunnah 

dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Mereka Yang Sedang 

Berada dalam Kondisi Tidak Suci dan Orang Yang Dalam 

Kondisi Junub jika Melakukan Ihram untuk Haji, .................... 414 
Penjelasan tentang Melakukan Ihram di Masjid Dzul Hulaifah 416 
Penjelasan tentang Melakukan Ihram Di Masjid Dzul Hulaifah 


bagi Mereka Yang Sudah Berada di Atas Kendaraan, ............ 416 
Anjuran Mengarahkan Kendaraan Tunggangan ke Arah 
Kiblat jika Si Penunggang hendak Melakukan Ihram ............... 418 


Anjuran Menginap di Dzul Hulaifah dan Bertolak dari 
Tempat Tersebut sebagai Wujud Meneladani Nabi SAW.......... 419 
Anjuran Berhenti sebentar Di Tengah Lembah di Daerah 


AA NA 419‏ ببببب-ج002 0 ااا 
Anjuran Melaksanakan Shalat di Lembah Tersebut .................. 420‏ 
Anjuran Melakukan Ihram Haji, Umrah atau Melakukan‏ 

Ihram Haji serta Umrah ........o.oooooooooocoooooooooooooo 421 


Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Ihram tanpa 
Menyebutkan untuk Haji atau Untuk Umrah ketika Memulai 


Penjelasan tentang Sifat Talbiyyah Nabi SAW......................... 425 
Penjelasan tentang Hukum Menambah Lafazh Talbiyyah 
sebagaimana Yang Dilakukan oleh Ibnu Umar lebih Dari 


Yang Diajarkan oleh Nabi SAW adalah Boleh .......................... 426 
Penjelasan tentang Kebolehan Menambah Lafazh Talbiyyah, 

“Dzal Ma'arij,” dan Sejenisnya............................................... 427 
Anjuran Mengeraskan Suara dalam Talbiyyah ........................ 430 


xxviii | Shahih Ibnu Khuzaimah 


555. Bab: 
556. Bab: 
557. Bab: 


558. Bab: 


599. Bab: 


560. Bab: 


561. Bab: 


562. Bab: 


563. Bab: 


564. Bab: 


565. Bab: 


566. Bab: 


567. Bab: 


568. Bab: 


Penjelasan bahwa Mengeraskan Suara saat Melantunkan 


Talbiyyah Merupakan Bagian dari Syiar Haji........................... 430 
Penjelasan bahwa Mengeraskan Suara dalam Bertalbiyyah 
merupakan Amalan Yang Paling Utama. (262/B) ..................... 433 
Anjuran Meletakkan Dua Jari Telunjuk Di Telinga ketika 
Mengeraskan Suara saat Melantunkan Talbiyyah. ................. 434 


Penjelasan tentang Talbiyyahnya Pepohonan dan Bebatuan 

Yang Berada Di Samping Kanan dan Kirinya Orang yang 

Sedang Melantunkan Talbiyyah................................................. 436 
Penjelasan tentang Larangan bagi Orang Yang dalam Kondisi 
Berihram Membantu Orang Yang Tidak Berihram Melakukan 
Perburuan, seperti Memberikan Petunjuk atau Mengambilkan 
Alaya sa asaos ena Ma aa an 437 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jika Seorang Yang sedang 

Dalam Kondisi Ihram Memberikan Petunjuk kepada Orang 

Yang Sedang Berburu, maka Ia Tidak Boleh Memakan 

Daging Hasil Buruan Tersebut .................ooocoooooooooo 439 
Penjelasan tentang Makruhnya Orang Yang Sedang dalam 
Kondisi Ihram Menerima Hadiah Hewan Buruan dan Dalil 

bahwa Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram tidak Boleh 
Memiliki Hewan Buruan ................ooooooroooooo 440 
Penjelasan Riwayat dari Nabi SAW tentang Kebolehan 

Orang dalam Kondisi Ihram Memakan Daging Buruan 

dengan Lafazh Yang Bersifat Mujmal (Global). ....................... 442 
Penjelasan tentang Khabar Yang Diriwayatkan dari 

Nabi SAW bahwa Beliau Pernah Menolak Daging Hewan 
Buruan Yang Dihadiahkan Kepadanya saat Beliau Berada 

dalam Kondisi Ihram yang Redaksi Khabar Tersebut 

Bersifat Mujmal tidak Mufassar. 1 1 1 12 es awanane 443 
Penjelasan tentang Riwayat Yang Bersifat Mufassar dan 
Menjelaskan Dua Riwayat Sebelumnya Yang Bersifat 

Mujmal.. is ERR NAN aa 446 
Larangan bagi Orang Yang Sedang Berada dalam Kondisi 

Ihram Memakan Telur Hewan Buruan, jika Telur Tersebut 
Diambil untuk Diberikan kepada Orang Yang Sedang Berada 


dalam Kondisi Ihram...............ooooooooooooWooom. 450 
Larangan Membunuh Kuda Liar ketika Sedang Berada 
dalam Kondisi Ihram. ..............ooooooooooooooo. 451 


Penjelasan tentang Hukuman bagi Mereka yang Sedang 

Berada dalam Kondisi Ihram jika Mereka Membunuh 

Kuda ببب0000000 0 0 ااا‎ ama Sina 453 
Dalil Yang Menunjukan bahwa Domba Yang Ditetapkan 

Sebagai Denda Tersebut adalah Domba Musinnin (Domba 

Yang Berumur Satu Tahun) bukan Yang Usianya Kurang dari 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxix 


Satu Tahun. Dan Dalil bahwa Yang Dimaksud Allah ................ 454 
569. Bab: Larangan Menikah dengan Orang Yang Sedang dalam 
Kondisi Ihram, Meminang dan Menikahinya ............................. 455 


KUMPULAN BAB TENTANG BERBAGAI PERBUATAN 
YANG DILAKUKAN OLEH MEREKA YANG SEDANG 
BERADA DALAM KONDISI IHRAM DAN MENJADI 
PERBEDAAN PENDAPAT DI KALANGAN ULAMA 
MENGENAI BOLEH ATAU TIDAKNYA PEKERJAAN 
TERSEBUT SEBAGAIMANA TERTERA DALAM SUNNAH 
NABI SAW ATAU SUNAH TERSEBUT 
اتا ا ندا زف ان تايا‎ 0 456 
570. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Orang 
Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram Mencuci Bagian 
Kepalanya ban nana anna anal 456 
571. Bab: Penjelasan bahwa Seorang Yang Sedang dalam Kondisi 
Ihram boleh Melakukan Bekam tanpa Memotong Rambut atau 
7لا‎ 1 1 12121212121212 2 2 2 abah 48 
572. Bab: Penjelasan bahwa Seorang Yang Sedang dalam Kondisi 
Ihram boleh Meminyaki Rambutnya dengan Minyak Yang 
Tidak Wangi, ا‎ 0 OE 458 
573. Bab: Penjelasan tentang Seorang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram 
boleh Mengobati Matanya —Jika Terkena Penyakit Mata— 


dengan Daun Yang Getahnya Pahit .......................................... 461 
574. Bab: Boleh Bersiwak bagi Orang Yang Sedang dalam Kondisi 
Ihram ea 00010 462 


575. Bab: Penjelasan bahwa Seorang Yang Dalam Kondisi Ihram boleh 

Mengempalkan Rambut Kepalanya agar Tidak Terkena Kutu 463 
576. Bab: Penjelasan bahwa Orang Yang dalam Kondisi Ihram boleh 

Membekam Bagian Kepalanya dengan Menyebutkan Riwayat 

Yang Ringkas... ببب002‎ angen Nanda aa Sah 464 
577. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Melakukan 

Bekam Dikepalanya karena Ada Penyakit di Bagian Kepala .. 464 
578. Bab: Dalil Yang Menunjukkan Kebolehan Melakukan Bekam di 

Bagian Kaki dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 

Pernah Melakukan Bekam lebih Dari Satu Kali, Beliau 

Pernah Melakukannya dibagian Kepala dan Pernah Juga 

Melakukanya di Bagian Kaki ..................coocooooo 465 
579. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Rasa Sakit Yang Dirasakan 

oleh Nabi SAW Hingga Beliau Melakukan Bekam Pada Saat 

dalam Kondisi Ihram Berada Di Punggung atau Di Pangkal 

Paha, bukan Di Bagian Kaki ................ooorocooooW 466 
580. Bab: Penjelasan bahwa Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram 

Menaiki Untanya jika Ia Membawa Unta dengan Menyebut 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


xxx | 


581. Bab: 


582. Bab: 


583. Bab: 


584. Bab: 


585. Bab: 


586. Bab: 


587. Bab: 


588. Bab: 


589. Bab: 


590. Bab: 


591. Bab: 


592. Bab: 


Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat Mujmal, tidak Mufassar ....468 
Riwayat yang Redaksinya Bersifat Mufassar dan 

Menjelaskan Riwayat yang Bersifat Mujmal yang Telah Aku 
Sebutkan... an ل‎ ea NN Bra Bi 469 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ketika Nabi SAW 

Membolehkan Menaiki Unta Yang Digemukkan ketika 

Kondisinya Memang Memungkinkan, jika Memang Tidak 
Ditemukan Hewan Yang Kuat Menahan Beban Yang Berat, 


Menaikinya dengan Cara Yang Baik 1 1 1 asus uuass 470 
Penjelasan tentang Hewan-Hewan Yang Boleh Dibunuh oleh 
Mereka Yang Sedang dalam Kondisi Ihram 4 ........................... 471 


Penjelasan bahwa Orang Yang Sedang Dalam Kondisi Ihram 
boleh Membunuh Ular, meski Hal Yang Demikian dilakukan 

Di Dalam Tanah Haram .....o.oooooooooooooooooooooooom 474 
Penjelasan tentang Riwayat Yang Lafadzhnya Bersifat 

Mufassir (Memberikan Penjelasan Secara Detail) terhadap 
Lafazh Hadits Yang Bersifat Mujmal (Lafazh Yang 

Mengandung Makna Umum) yang Telah Disebutkan 

disebagian Riwayat tentang Hewan-Hewan Yang Boleh 

Dibunuh oleh Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram, .......... 474 
Penjelasan tentang Wewangian dan Pakaian Yang Boleh 
Dikenakan oleh Orang Yang Sedang Berada dalam Kondisi 

Ihram dan Yang Terlarang Dikenakan Meski dengan Alasan 

Tidak Tahu bahwa Hal Yang Demikian Tidak Boleh ................. 475 
Penjelasan tentang Hadits Yang Lafazhnya Mufassar dan 
Menjelaskan Riwayat yang Lafazhnya Bersifat Mujmal 

seperti Telah Disebutkan Dalam Permasalahan Wewangian. ... 477 
Penjelasan bahwa Nabi SAW Memerintahkan agar Orang 

Yang Sedang dalam Kondisi Ihram Tersebut Membersihkan 
Wewangian Yang Telah Digunakannya sebelum Ihram karena 

Ia Menggunakan Wewangian Yang Ada Za' farannya, 

sementara Menggunakan Za'faran Tidak Dibolehkan,............. 479 
Larangan Nabi SAW Mengunakan Minyak Za'faran, baik 

Bagi Orang Yang Sedang Berada Dalam Kondisi Ihram 

ataupun Tidak Ihram ...........oooooooooooo.oooo ةي ة‎ wana anawa wen awane 481 
Dalil Kedua Yang Menunjukkan Sahnya Pentakwilan Perintah 
Nabi SAW dalam Riwayat Ya” la untuk Membersihkan 

Wewangian Yang Digunakan oleh Orang Yang Sedang 

Berada dalam Konsisi Ihram. .........oooooooooooooooooo 482 
Penjelasan tentang Bantahan terhadap Pendapat sebagian 
Kalangan Yang Mengatakan bahwa Seorang Yang Melakukan 
Ihram sambil Mengenakan Jubah Harus Membakar Jubahnya 

dan Ia Tidak Boleh Melepas Jubahnya dari Arah Kepala. ....... 484 
Penjelasan tentang Kebolehan Mencukur Rambut bagi Orang 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxxi 


593. Bab: 


594. Bab: 


595. Bab: 


596. Bab: 


597. Bab: 


598. Bab: 


599. Bab: 


600. Bab: 


601. Bab: 


602. Bab: 


603. Bab: 


xxii || 


Yang Sedang dalam Kondisi Ihram, jika Terkena Penyakit, 
Terserang Kutu atau Terlalu Lebat........................................... 484 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ka'ab Diperintah oleh 

Nabi SAW Mencukur Rambutnya dan Memerintahkannya 
Membayar Fidyah dengan Berpuasa, Bersedekah atau 

Dengan Menyembelih. .............oooooooo.ooooooooooo 485 
Dalil bahwa firman Allah SWT yang berbunyi, “....dan 

jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban 

sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada diantaramu 
yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia 
bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: 
berpuasa atau bersedekah atau berkorban...” (Os. Al 
Baqarah [2]: 196) mane na Naa 487 
Penjelasan bahwa Seorang Tuan boleh Memberikan Hukuman 
kepada Budaknya yang Tidak Menjaga Harta Tuannya, jika 


Perilakunya Yang Demikian layak Diberi Hukuman ................. 491 
Penjelasan tentang Kebolehan Melantukan Syair bagi Orang 
Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram................................ 493 


Penjelasan tentang Kebolehan Mengenakan Celana Panjang 

bagi Orang Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram jika 

Tidak Menemukan Kain dan Boleh Mengenakan Sepatu jika 

Ia Tidak Menemukan Sandal, ................oooocoooooo 494 
Hadits Yang Menjelaskan Lafazh yang Bersifat Mufassir 
(Menjelaskan) Riwayat Yang Bersifat Mujmal Yang Telah 

Aku Sebutkan tentang Kebolehan Mengenakan Khuf bagi 

Yang Tidak Menemukan Sandal. ...........ooooooooooo 495 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW hanya 
Membolehkan Orang Yang Sedang Berada dalam Kondisi 

Ihram Mengenakan Sepatu Yang Tidak Menutupi Bagian 

Mata Kaki, bukan Berarti Beliau Membolehkan Mengenakan 
Sepatu Yang Tingginya Mencapai Lebih dari Mata Kaki meski 
Bagian Bawah Mata Kaki Terlihat sebagaimana Yang D 

isangka oleh Sebagian Orang. ...............ooooooooooooocooo 497 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Hanya 

Membolehkan Mengenakan Sepatu Yang Dipotong Hingga 
Tingginya Berada Di Bawah Mata Kaki Kepada Kaum Laki- 
Laki, 


Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Berteduh bagi 

Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram, meski Ia Sedang 

DIAN; eren OS an ame ا م‎ 500 
Penjelasan tentang Dibolehkan Berteduh bagi Orang Yang 

Sedang Berada dalam Kondisi Ihram, meski Sedang Berada 

di Atas Kerdardah mean laman Bsd usa 501 
Penjelasan bahwa Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


604. Bab: 


606. Bab: 


607. Bab: 


608. Bab: 


609. Bab: 


610. Bab: 


611. Bab: 
612. Bab: 


613. Bab: 


614. Bab: 


615. Bab: 
616. Bab: 


617. Bab: 
618. Bab: 


619. Bab: 


boleh Mengganti Pakaiannya dan Penjelasan Tentang 

Kebolehan Mengenakan Pakaian Yang Diwarnai dengan 

Zat Pewarna Yang Berasal dari Tanah. .................................... 502 
Penjelasan bahwa Kaum Laki-Laki Yang Sedang Berada 

dalam Kondisi Ihram boleh Menutup Wajahnya dengan 


` Menyebutkan Dalil yang Menurutku Bersifat Mujmal. ............ 503 
605. Bab: 


Penjelasan tentang Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat 

Mufassir (Menjelaskan) Lafazh Hadits Yang Menurut Ku 
Bersifat Mujmal-...;55.. essen Ea mana 503 
Anjuran Memasuki Kota Makkah pada Siang Hari, sebagai 
Wujud Meneladani Apa Yang Pernah Dilakukan oleh 

Rasulullah SAW. Lace 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ةي‎ nina 505 
Anjuran Memasuki Kota Makkah dari Arah Tsaniyyah 

Al Ulya, sebagai Wujud Meneladani apa Yang Pernah 

Dilakukan oleh Nabi SAW. ............oooWcoooco.o.oooooo 505 
Anjuran untuk Mandi ketika Hendak Memasuki Kota Makkah, 
sebab Rasuluilah SAW Mandi ketika Hendak Memasuki 

Kota Makkah................................ on ono anana eee nenen oe nane na nean nenen en 506 
Penjelasan tentang Menghentikan Bacaan Talbiyyah dalam 
Perjalanan Haji ketika Memasuki Tanah Haram dan Tidak 
Membaca Talbiyyah hingga Selesai Melakukan Sai’ antara 

Shafa dan Marwah. ..........ooooocooooooooooman 508 
Anjuran Memperbaharui Wudhu ketika Hendak Melakukan 
Thawaf di Ka'bah ketika Memasuki Bagian Depan 

Tanah Ham en na ama am ima 512 
Anjuran Memasuki Masjidil Haram dari Pintu Bani Syaibah. ... 513 
Perintah untuk Berhias ketika Hendak Melakukan Thawaf Di 
Ka'bah dengan Mengenakan Pakaian...................................... 514 
Penjelasan tentang Kemakruhan Mengangkat Kedua Tangan 
ketika Melihat Ka'bah Berdasarkan Riwayat yang Lafazhnya 
Bersifat Mujmal dan Tidak Mufassar. .................................... 516 
Penjelasan tentang Riwayat yang Bersifat Mufassir 
(Menjelaskan) Riwayat Hadits yang Redaksinya Bersifat 

Mujmal yang telah Aku Sebutkan ............................................. 518 
Penjelasan tentang Doa Ketika Masuk ke Dalam Masjid. ....... 519 
Penjelasan tentang Melakukan Idhthiba (Memasukan 

Pakaian Ihramnya dari Bawah Ketiak Kanan dan 

Menyelubungi Yang Kiri) dengan Selendang ketika 

Melakukan Thawaf untuk Haji atau Umrah atau Keduanya.... 520 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sunnah Terkadang 


Diberlakukan oleh Nabi SAW karena Kondisi Tertentu ............ 520 
Penjelasan tentang Menyentuh Hajar Aswad ketika Hendak 
Memulai Thawaf. ...........o..ooooooooooooo.Wooooooooooooooo oom... 521 


Penjelasan tentang Mencium Hajar Aswad tanpa Menyakiti 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxxiii 


620. Bab: 


621. Bab: 


622. Bab: 


623. Bab: 


624. Bab: 


625. Bab: 
626. Bab: 
627. Bab: 
628. Bab: 


629. Bab: 


630. Bab: 


631. Bab: 


632. Bab: 
633. Bab: 


634. Bab: 


xxxiv || 


Orang Lain: 000000 522 
Penjelasan tentang Menangis ketika Mencium Hajarul 

Aswad, Meletakkan Kedua Tangan ke Hajarul Aswad dan 
Menyapu Wajah dengan Kedua Tangan yang Telah 

Digunakan untuk Mengusapnya. ............o.....oooooooooo 523 
Penjelasan tentang Menempelkan Kening ke Hajar Aswad 

jika Orang Yang Thawaf Memiliki Kesempatan untuk 
Melakukannya tanpa Menyakiti Orang Lain. ........................... 525 
Penjelasan tentang Mengusap Hajar Aswad dengan Tangan 

dan Mencium Tangan Yang Digunakan untuk Menyentuhnya, 

jika Tidak Dapat Mencium dan Menempelkan Kening ke Batu 
Tersebut NN 0 526 
Penjelasan tentang Mengucapkan Takbir ketika Mengusap 
Hajarul Aswad dan Menghadap ke Arahnya saat Memulai 
Thawaf. 1 1 1 1 1 1 am BN BN 527 
Penjelasan tentang Melakukan Ramal di Tiga Putaran 

Pertama serta Berjalan seperti Biasa di Empat Putaran 


Selanjutnya. SP Ta 1 1 1 1 1 1 EA 1 121 12 2 2 ANA AAN PPU 528 
Penjelasan tentang Melakukan Ramal Di Ka'bah dari Hajar 
Aswad hingga Tiba Kembali di Hajarul Aswad. ...................... 528 
Penjelasan tentang Jilat (Alasan) Rasulullah SAW Melakukan 
Ramal di Awal Thawaf. .........o.oooooo.ooooooooooooo 529 
Penjelasan tentang Doa Yang Dibaca antara Rukun Yamani 

dan Hajar Aswad. ......o....oooooocoooooooooooooooooooooo 531 
Penjelasan tentang Mengucapkan Takbir setiap Kali Tiba di 

Hajar Aswad. anna 1 1 1 1 ara 1 12 ز2‎ 2 NN kai 532 


Penjelasan tentang Mengusap Hajar Aswad dan Rukun 

Yamani di Setiap Putaran Thawaf yang Berjumlah Tujuh 

Putaran ea anan 1 1 12 12121212 2 2 2 2 2 533 
Penjelasan tentang Memberikan Isyarat ke Arah Hajarul 

Awsad ketika Selesai dan Hendak Memulai jika Tidak Dapat 
Mengusapnya. ......................... esen ena AE 533 
Penjelasan tentang Mengusap Dua Rukun Yang Ada setelah 

Hajar Aswad: Rukun Aswad dan Rukun Yang Ada 

Setelahnya yaitu Dua Rukun Yamani. ...................................... 534 
Penjelasan tentang Illat Mengapa Nabi SAW Tidak 

Menyentuh Dua Rukun Yang Berada setelah Hajar Aswad ..... 535 
Penjelasan tentang Meletakkan Pipi di Rukun Yamani ketika 
Menciumnya......... ngenang on 1 1 2 2 ز‎ 2 2 2 ME aan 536 
Penjelasan tentang Doa Yang Dibaca diantara Dua Rukun 

agar Allah SWT Menganugerahkan si Pemohon Sikap 

Oana'ah atas Rizki dan Memohon agar Allah SWT 

Memberikan Keberkahan atas Apa Yang Telah Dia Berikan 

Serta Memohon ........................... nenen onan eaaa meta es 536 


635. Bab: 
636. Bab: 


637. Bab: 


638. Bab: 
639. Bab: 


640. Bab: 


641. Bab: 


642. Bab: 


643. Bab: 


644. Bab: 
645. Bab: 


646. Bab: 
647. Bab: 
648. Bab: 
649. Bab: 
650. Bab: 


651. Bab: 
652. Bab: 


Penjelasan tentang Keutamaan Mengusap Dua Rukun dan 
Fadhilah Dihapuskannya Dosa dengan Sebab Mengusapnya. .. 538 
Penjelasan tentang Sifat Rukun dan Al Magam serta 

Penjelasan bahwa Keduanya Berasal dari Yaqut Surga............ 539 
Penjelasan tentang Illat Berubahnya Batu Tersebut Menjadi 

Hitam dan Cara Penurunannya dari Surga serta Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Ia Menjadi Hitam karena Dosa Manusia 541 
Dalil yang Menunjukkan Hitamnya Hajar Aswad Dikarenakan 
Dosa Syirik Manusia, bukan Karena Dosa Kaum Muslimin. .... 542 
Penjelasan tentang Sifat Hajar Aswad di Hari Kiamat. Saat 
Dibangkitkan oleh Allah SWT, ....................oocoooooooooo 543 
Dalil yang Menjelaskan bahwa Yang Dimaksud dengan Kata 
Rukun yang Disebut Nabi SAW dalam Haditsnya adalah 

Hajar Aswad 5 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 anna Naaah 544 
Dalil Yang Menunjukan bahwa Hajar Aswad akan Menjadi 

Saksi bagi Orang Yang Pernah Mengusapnya dengan Niat 
Mengerjakannya sebagai Wujud Keta'atan kepada Allah SWT 
dan Dengan Niat Mendekatkan Diri kepada Allah SWT......... . 545 
Anjuran Mengingat Allah SWT saat Melakukan Thawaf. 

Sebab Thawaf Di Ka'bah Diperintahkan sebagai Wasilah 

untuk Mengingat Allah SWT, bukan Melakukan Thawaf 

sambil Berbicara dengan Orang Lain atau Sibuk dengan 

Urusan Yang Lain yang Tidak Memiliki Manfa'at.................... 546 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Berbicara Hal- 

Hal Yang Baik Pada Saat Melaksanakan Thawaf dan 

Larangan Membicarakan Hal-Hal Yang Buruk........................ 547 
Penjelasan tentang Melakukan Thawaf di Belakang Hijir. ....... 548 
Dalil tentang Sahnya Mentakwil Pernyataan Ibnu Abbas RA 

dan Penjelasan bahwa Yang Dimaksud dengan Pernyataan, 

“Hijir Termasuk bagian Dari Ka'bah,” adalah Sebagian Hijir, 


bukan Seluruhnya. ............................. ee. 549 
Penjelasan tentang Illat Yang Menyebabkan Nabi SAW 
Melakukan Thawaf di Bagian Belakang Hijr. .......................... 552 
Penjelasan tentang Thawafnya Orang Yang Melaksanakan 

Haji Qiran ketika Memasuki Kota Makkah ............................... 553 
Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Thawaf dan 

Shalat Di Makkah setelah Fajar dan Ashar. .............................. 556 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Minum pada 

Saat Melaksanakan Thawaf, jika Riwayatnya Benar............... 559 
Larangan Menuntun Orang Yang Thawaf dengan Tali atau 
Dengan Benang seperti Menuntun Hewan. ............................. 560 
Penjelasan tentang Keutamaan Thawaf Di Ka'bah, ............... . 561 
Penjelasan tentang Shalat Di Magam (Magam Ibrahim) 

setelah Selesai Melaksanakan Thawaf. .................................... 563 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxxv 


653. Bab: 


654. Bab: 


655. Bab: 


656. Bab: 


657. Bab: 


` 658. Bab: 


659. Bab: 


660. Bab: 


661. Bab: 


662. Bab: 


663. Bab: 
664. Bab: 
665. Bab: 


666. Bab: 


xxxvi | | 


Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Melaksanakan 

Shalat di Belakang Maqam Ibrahim. ........................................ 565 
Penjelasan tentang Kembali Mendatangi Hajar Aswad dan 
Mengusapnya setelah Selesai Melaksanakan Shalat Sunah 
Thawaf sebanyak Dua Raka'at. ....................oooco.ooooooo 566 
Penjelasan tentarig Keluar Menuju Bukit Shafa setelah Selesai 
Mengusap Hajar Aswad. Kemudian Menaiki Bukit Shafa dan 
Marwah Hingga Melihat Bagian Atas Ka'bah dari Atas 


Kedua Bukit Tersebut. ................oooooooooooooooooooooo 566 
Penjelasan tentang Mengangkat Tangan ketika Berdoa 
di Atas Bukit Shafa..................o.oooooocoocoocoooooooooooooom 568 


Penjelasan tentang Melakukan Perjalanan antara Bukit Shafa 

dan Marwah dengan Cara Berjalan seperti Biasa kecuali Pada 
Bagian Lembah (274/A) Yang Dilakukan dengan Cara Sa'i 
(Lari-Lari Kecil) senen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 يي‎ 570 
Penjelasan tentang Riwayat yang Menerangkan tentang Cara 
Melakukan Sa'i (Berlari Kecil) Antara Bukit Shafa dan 

Marwah dengan Lafazh yang Bersifat Umum, ........................ 570 
Penjelasan tentang Riwayat yang Bersifat Mufassir 
(Menjelaskan) Lafazh Riwayat yang Bersifat Mujmal yang 

Telah Aku Sebutkan bahwa Meski Lafazhnya Bersifat Umum, 


namun Maknanya adalah Khusus.......................oooooo. 571 
Penjelasan bahwa Melakukan Sa'i antara Bukit Shafa dan 
Marwah Hukumnya Wajib, bukan Sekedar Mubah. .................. 573 


Dalil Yang Menunjukkan bahwa Allah SWT Memberitahukan 
kepada Para Sahabat Nabi bahwa Tidak Mengapa Melakukan 
Thawaf antara Shafa dan Marwah, karena Mereka Merasa 

Risih untuk Melakukannya. .................................... aa 575 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sayyidah “Aisyah RA Tidak 
Bermaksud dengan Perkataannya, “Suatu Sunnah Yang 
Diberlakukan oleh Rasulullah SAW,” Dalam Pengertian 

Sunnah dimana Orang Yang Melaksanakan Haji boleh Tidak 
Untuk Melakukan Sa'i. مل‎ ornamen 580 
Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Sa'i Yang Telah Aku 

Sebutkan Hukumnya Wajib, Baik Dilakukan Dengan Cara 

Berlari Kecil atau Berjalan Seperti Biasa.................................. 581 
Penjelasan bahwa Tidak Mengapa Seseorang Melakukan Sa'i 
sebelum Thawaf karena Tidak Tahu bahwa Thawaf 
Dilaksanakan sebelum Sa'i. ......o.ooooooooooooooooooooooooo 585 
Penjelasan tentang Berdoa di Atas Shafa dan Marwah agar 
Penyembah Berhala Mengalami Kegoncangan dalam Diri 
Mereka. Sanana aan 1 1 1 1 1 1 1 1 ةي 1 ز‎ PN OA EN cai 586 
Penjelasan bahwa Mereka Yang Terkena Udzur boleh 

Melakukan Thawaf Mengelilingi Ka' bah dan Boleh Melakukan 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


Sa'i antara Shafa dan Marwah dengan Menggunakan 

A na una BA A 587 
667. Bab: Penjelasan tentang Sebagian Illat (Alasan) Nabi SAW 

Melakukan Sa'i dengan Cara Tertentu antara Shafa dan 

TUWAN an anna a 588 
668. Bab: Anjuran untuk Menggunakan Kendaraan bagi Seseorang 


669. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Menggunakan 


Kondisi Tempat Sa'i Yang Sesak.......................... 590 
670. Bab: Penjelasan tentang Menyentuh Hajar Aswad dengan Tongkat 

Yang Ujungnya Bengkok bagi Mereka Yang Melakukan 

Thawaf dengan Menggunakan Kendaraan. ........... 592 
671. Bab: Penjelasan tentang Mencium Tongkat Yang telah Digunakan 


Riwayat Ini Memiliki Sedikit Masalah di Tengah Sanadnya. .... 3 
672. Bab: Penjelasan tentang Tahallulnya Orang Yang Melakukan 

Ibadah Umrah setelah Selesai Melaksanakan Sa'i antara 

Sala dan Marwah. ا‎ u 594 
673. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Hubungan Seksual 

dengan Istri setelah Selesai Melakukan Tahallul Umrah hingga 

Datang Waktu untuk Ihram Haji, meski Jarak Waktu Yang 

Ada antara Waktu Tahallul Umrah dengan Waktu Melakukan 

Ihram Haji hanya Sebentar... an 596 
674. Bab: Penjelasan bahwa Orang Yang Melaksanakan Umrah Boleh 

Melakukan Penyembelihan Hadyu-Nya di Mana Saja 

asalkan Tetap Berada di Wilayah Makkah. ............................... 597 
675. Bab: Penjelasan tentang Wanita Yang Melakukan Ihram untuk 


676. Bab: Penjelasan tentang Posisi Orang Yang Melaksanakan Haji 
677. Bab: Keutamaan Melaksanakan Ibadah Haji dengan Cara Berjalan 
Seseorang Yang Bernama Isa Bin Saudah. ...................... 602 


678. Bab: Penjelasan tentang Haji Yang Penah Dilakukan oleh Nabi 
Adam AS dan Sifat Hajinya, jika Riwayat yang Menjelaskan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxxvii 


w 


680. Bab: 
681. Bab: 
682. Bab: 


683. Bab: 
684. Bab: 


685. Bab: 


686. Bab: 


687. Bab: 


688. Bab: 
689. Bab: 
690. Bab: 
691. Bab: 


692. Bab: 
693. Bab: 


694. Bab: 


695. Bab: 


696. Bab: 
697. Bab: 


aw 


Ibadah Haji: .ب‎ ea ا‎ a 604 
Penjelasan tentang Ihramnya Orang Yang Melaksanakan Haji 


Tamattu' pada Hari Tarwiyyah di Makkah................................ .605 
Penjelasan tentang Waktu Keluar Menuju Mina dari Makkah 
الل‎ 606 
Penjelasan tentang Jumlah Shalat Yang Dilakukan Imam 
sebelum Melakukan Perjalanan menuju Arafah. ...................... 607 
Penjelasan tentang Waktu Berangkat menuju Arafah. .............. 608 
Penjelasan tentang Sunnahnya Berangkat dari Mina Menuju 
Arafah setelah Terbitnya Matahari. .......................................... 611 


Penjelasan bahwa Rasulullah SAW Mengikuti Perjalanan 

Nabi Ibrahim AS dengan Berangkat dari Mina ketika 

Terbitnya Matahari, sebab Beliau Memang Diperintahkan 

untuk Mengikuti Nabi Ibrahim AS. ...............oo.ooooooooooo.. 612 
Penjelasan tentang Jilat (Alasan) Tempat Tersebut 

Dinamakan “Arafah dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa 

Jibril AS Memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW 

tentang Tata-Cara Melaksanakan Ritual Haji sebagaimana 

Ia Pernah Memperlihatkannya kepada Nabi Ibrahim AS. ......... 613 
Penjelasan tentang Kebolehan Memilih antara Mengucapkan 
Talbiyyah atau Bertakbir ketika Berangkat Meninggalkan 


Mina Menuju Arafah. ..................................... aman aw eeowane 614 
Penjelasan tentang Takbir dan Tahlil serta Talbiyyah ketika 
Berangkat dari Mina menuju Arafah. ....................................... 615 
Penjelasan tentang Khutbah Seorang Imam di Arafah dan 
Penjelasan tentang WaktuPelaksanaan Khutbah...................... 616 
Penjelasan tentang Sifat Khutbah di Hari Arafah. .................... 617 


Penjelasan bahwa Ketika Berkhutbah di Arafah, 

Rasulullah SAW Melakukannya sambil Berada di A: 
Kendaraan........................................ aaa. Anemia 618 
Penjelasan tentang Memendekkan Khutbah di Hari “Arafah. ..620 
Penjelasan tentang Menjamak Shalat Zhuhur dan Ashar di 
“Arafah serta Melakukan Adzan dan Igamat untuk Dua 

ana AN massa: 621‏ لك 
Penjelasan tentang Meninggalkan Shalat Sunnah antara‏ 

Zhuhur dan Ashar, jika Kedua Shalat Tersebut dilakukann 

Dengan Cara Dijamak pada Arafah dan Penjelasan tentang 


Waktu Berangkat menuju Tempat Wukuf. ............................... 622 
Penjelasan tentang Melakukan Shalat dengan Cara Dijamak 

di Hari “Arafah dan Tidak Menundanya.................................... 623 
Penjelasan tentang Menyegerakan Wukuf di Arafah ............... 624 


Penjelasan tentang Wukuf di “Arafah dan Penjelasan tentang 
Rukhshah (Keringanan) bagi Orang Yang Melaksanakan Haji 
Melakukan Wukuf Dibagian Mana Saja, sebab Seluruh 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


698. Bab: 
699. Bab: 


700. Bab: 


701. Bab: 


702. Bab: 


703. Bab: 


704. Bab: 


705. Bab: 
706. Bab: 
707. Bab: 


708. Bab: 


709. Bab: 


710. Bab: 


711. Bab: 


712. Bab: 


Bagian “Arafah Adalah tempat Untuk Wukuf. ......................... 625 
Penjelasan tentang Larangan Melakukan Wukuf di Aranah. .... 626 
Penjelasan bahwa Wukuf Di Arafah Merupakan Bagian dari 
Sunnah Nabi Ibrahim AS, Rasulullah SAW Mewariskannya 

dari Beliau dan Ummat Nabi SAW Mewariskannya dari Sang 
Nabi SAW 010131 627 
Penjelasan tentang Waktu Pelaksanaan Wukuf di “Arafah dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Orang Yang Meninggalkan 
Arafah setelah Tergelincirnya Matahari dan Sebelum 
Terbenamnya Matahari dari Malam Nahar (Meninggalkan 

Arafah antara Zhuhur dan Maghrib) berarti Ia 

Mendapatkan Haji, ..................... 1 1 1 2 2ز 2 ز 2 ز‎ <2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 naon ا‎ 629 
Penjelasan bahwa Shalat Yang Dinyatakan oleh Nabi SAW 

dalam Haditsnya, “Barangsiapa Yang Melaksanakan 

Shalat Bersama Kami,” adalah Shalat Shubuh. ....................... 631 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Orang Yang Haji, jika Ia 

Tidak Melakukan Wukuf di Arafah sebelum Terbitnya Fajar 

Hari Nahar, berarti Ia Tidak Dianggap Melaksanakan 


Ibadah Haji. 1 1 1 2 2 000000 633 
Penjelasan tentang Wukuf di Arafah dengan Tetap Berada 
di Atas Kendaraan. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 aa nanam ne nenen 635 


Penjelasan tentang Mengangkat Kedua Tangan ketika Berdoa 
saat Wukuf di “Arafah dan Kebolehan Mengangkat Satu 
Tangan jika Tangannya Yang Lain Digunakann untuk 


Memegang Tali Kekang Kendali Kendaraan. .......................... 636 
Penjelasan tentang Menghadap ke Arah Kiblat ketika 

Melakukan Wukuf di Arafah. .............oc.ooooo.oo 637 
Penjelasan tentang Keutamaan Hari “Arafah dan Ampunan 

Yang Diberikan Allah SWT di Hari Tersebut. ........................... 638 
Anjuran untuk Tidak Berpuasa di Hari Arafah agar Kuat 
Melakukan Ritual Doa....................ooooooooo 639 


Penjelasan tentang Anjuran Melakukan Talbiyyah di Arafah, 

Di Tempat Wukuf sebagai Wujud Menghidupkan Sunnah, 

sebab Ada Sebagian Orang yang Meninggalkan Perilaku 

Yang Demikian netra 1 [ dingi angan nga aa aah 640 
Penjelasan tentang Kebolehan Menambah Kalimat-Kalimat 

dalam Talbiyyah di Arafah dengan Kalimat: Bi'Annal Khair 
Khairul Akhirah (Sesungguhnya Kebaikan adalah 


Kebaikan di Akhirat.) ..............ooocoWo.oo oa 641 
Penjelasan tentang Keutamaan Menahan Pandangan Mata, 
Telinga dan Lisan di Hari “Arafah............................................. 642 
Anjuran Mengikutsertakan Unta pada Tempat Wukuf 

di Arafah aon ban SE uk aduan Ran 645 


Penjelasan tentang Memohon Perlindungan kepada Allah SWT 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxxix 


713. Bab: 


714. Bab: 


715. Bab: 


716. Bab: 


717. Bab: 


718. Bab: 


719. Bab: 


720. Bab: 
721. Bab: 
722. Bab: 


723. Bab: 


724. Bab: 


725. Bab: 


726. Bab: 


dari Sifat Riya dan Ingin Dipuji di Tempat-Tempat 

Pelaksanaan Ritual Haji, jika Riwayatnya Shahih. ................... 646 
Penjelasan tentang Waktu Berangkat dari “Arafah. Perilaku 

Yang Demikian berbeda Dengan Kebiasaan Masyarakat 
Jahiliiyah yang Menyembah Berhala. .................................... 647 
Penjelasan bahwa Allah SWT Membanggakan Orang-Orang ` 
yang Melakukan Wukuf Di Arafah di Hadapan Penduduk 

aan na O NA ak an 648 
Penjelasan tentang Doa Ketika Berada di “Arafah, jika 
Riwayatnya Shahih. Aku Sebutkan Riwayat Ini, Meskipun 

Tidak Falid Dilihat Dari Sisi Periwayatan. Sebab Berdoa 

Boleh Saja Dilakukan, baik Oleh Orang Yang Sedang dalam 
Kondisi Wukuf atau Tidak Sedang dalam Kondisi Wukuf. ....... 650 
Penjelasan tentang Alasan Tempat Wukuf dinamakan 

TANGAN nn antam ل‎ da nah Dans aja 651 


Melakukannya dengan Tenang pada Saat Meninggalkan 


Arafah adalah Lafazh Yang Bersifat UMUM, ........................... 655 
Penjelasan tentang Doa, Dzikir dan Tahlil ketika Berangkat 

dari “Arafah Menuju Muzdalifah ................................ 657 
Penjelasan tentang Dibolehkannya Beristirahat di Antara 

Arafah dan Jam'un karena Ada Kebutuhan............................. 658 
Penjelasan tentang Menjamak Shalat Maghrib dan Isya di 
Muzdalifah. ملل‎ 659 


Penjelasan tentang Meninggalkan Shalat Sunnah diantara Dua 
Shalat (Maghrib Dan Isya) yang Dilakukan dengan Cara 

Dijamak. erna Ma slah mna 660 
Penjelasan tentang Adzan untuk Shalat Maghrib dan 

Melakukan Igamat untuk Shalat Isya tanpa Adzan, jika Kedua 
Shalat Tersebut Dilakukan dengan Cara Dijamak 


di Muzdalifah, لله‎ 661 
Penjelasan tentang Kebolehan Memisahkan antara Shalat 
Maghrib dan Isya dengan Aktifitas selain Shalat. ...................... 662 


Penjelasan tentang Kebolehan Makan diantara Shalat 
Maghrib dan Isya Yang Dilakukan dengan Cara Jamak di 


xl! || Shahih Ibnu Khuzaimah 


727. Bab: 
729. Bab: 


730. Bab: 


731. Bab: 


732. Bab: 


733. Bab: 


734. Bab: 


735. Bab: 


736. Bab: 


737. Bab: 


738. Bab: 


739. Bab: 


740. Bab: 


741. Bab: 


742. Bab: 


Muzdalifah, jika Haditsnya Shahih. Aku Tidak Yakin Abu 


Ishaq Mendengar Berita Ini dari Abdurrahman bin Yazid. ........ 663 
Penjelasan tentang Bermalam di Muzdalifah pada Hari 

TA MP NT 665‏ بب0010 ا ااا 
Penjelasan tentang Adzan dan Igamat untuk Shalat Fajar di‏ 
aan 666‏ بببب1ب00100021021 0 ال 


Penjelasan tentang Wukuf di Masy'arul Haram (282/A) dan 
Melantunkan Doa, Dzikir, Tahlil serta Pujian Mengagungkan 

Allah SWT di Masy'arul Haram Tersebut. ............................... 668 
Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Wukuf di Mana 

Saja dalam Daerah Muzdalifah. Sebab, Semua Bagian Yang 
Disebut Muzdalifah adalah Tempat Wukuf. .............................. 669 
Penjelasan tentang Meninggalkan Al Masy'arul Haram 

dengan Cara Yang Berbeda dengan Cara Yang Biasa 

Dilakukan oleh Kaum Musyrikin ........o..oooooooooo 670 
Penjelasan tentang Tata-Cara Meninggalkan Jam'un Menuju 
Mina dengan Mengetengahkan Riwayat Yang Lafazhnya 

Bersifat Umum, namun Makna Yang Dimaksud adalah 

KhUSUS asana na ولاه مط عط ووو‎ nana ia 670 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW Melakukan 
Thawaf Ifadhah, Keluar dari Jam' un Menuju Mina dengan 
Tenang dan Tidak Tergesa-Gesa kecuali Saat Berada 


di Tengah Lembah Muhassar. ..............o.oooooooooo 671 
Penjelasan tentang Mempercepat Tempo Perjalanan 
di Dimulai pada Lembah Muhassar. .......................................... 672 


Penjelasan tentang Jalan Yang Dilalui saat Melakukan 
Perjalanan dari Al Masy'arul Haram menuju Tempat 


Melempar Jumrah. is ااا[‎ 673 
Penjelasan tentang Keutamaan Melakukan Pekerjaan 

di Hari ke Sepuluh Dzulhijjah. ................o.oooooooooo 674 
Penjelasan tentang Keutamaan Hari Nahar (Hari 

Penyemblihan Hewan Qurban). .............oooooooo.oo 675 


Penjelasan tentang Mencari Batu di Muzdalifah untuk 

Melempar Jumrah dan Penjelasan bahwa Memecahkan Batu 
Yang Digunakan untuk Melempar Jumrah Merupakan 

Perilakt Bid'ah... oi tanam kake 675 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Mendahulukan 

Kaum Wanita Berangkat Lebih Dahulu dari Jam'un menuju 

Mina di Malam Hari. ................................ oma 677 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Mendahulukan 

Kaum Yang Lemah, baik Laki-Laki atau Anak Kecil 


Berangkat dari Jam' un menuju Mina pada Malam Hari. .......... 678 
Penjelasan tentang Kebolehan Mendahulukan Barang Bawaan 
dari Jam'un menuju Mina di Malam Hari. ................................. 680 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xii 


743. Bab: 
744. Bab: 
745. Bab: 
746. Bab: 


747. Bab: 


748. Bab: 
749. Bab: 


751. Bab: 


752. Bab: 
753. Bab: 
754. Bab: 


755. Bab: 


756. Bab: 


757. Bab: 


758. Bab: 


759. Bab: 
760. Bab: 


761. Bab: 


T 


Penjelasan tentang Ukuran Batu Yang Digunakan untuk 
Melampar Jumrah, م ل ممه‎ nn 681 
Penjelasan tentang Kebolehan Melempar Jumrah di Hari 

Nahar sambil Tetap berada Di Atas Kendaraan...................... 684 
Penjelasan tentang Larangan Memukul Manusia dan 

Mendesak Mereka ketika Melempar Jumrah............................ 685 
Penjelasan tentang Posisi pada Saat Melakukan Lemparan 
Jümrah. aa Aa Se 686 


Penjelasan tentang Menghadap ke Arah Tempat Jumrah saat 
Melakukan Lemparan dan Berdiam di Sebelah Kiri Arah 


Kiblat eT 687 
Penjelasan tentang Bertakbir setiap Kali Melempar Batu saat 
Melempar Jumrah............................................ maa 688 
Penjelasan tentang Dzikir (Mengingat Allah SWT) ketika 
Melempar Jumrah......................................... a. . 689 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Kaum 

Wanita yang Diizinkan Meninggalkan Jam'un di Malam Hari 
untuk Melempar Jumrah sebelum Matahari Terbit. ................... 692 
Penjelasan tentang Memutuskan Bacaan Talbiyyah jika 
Seseorang Melempar Jumrah Aqabah di Hari Nahar. .............. 694 


Penjelasan tentang Langsung Meninggalkan Tempat Jumrah 
setelah Selesai Melakukan Lemparan Jumrah di Hari Nahar. .. 698 
Penjelasan tentang Kembali ke Mina setelah Melakukan 

Jumrah untuk Melakukan Penyemeblihan. ................................ 699 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Melakukan 
Penyembelihan di Mana Saja, asal Masih Berada dalam 

Batas Daerah Mina. .................................. an: 700 
Penjelasan tentang Larangan Membuat Tempat Peristirahatan 
Khusus Di Mina, jika Haditsnya Shahih. Sebab Aku Tidak 
Mengetahui Jati Diri Musikah, ........................................ a... . 702 
Penjelasan tentang Anjuran Melakukan Penyembelihan 

dengan Tangan Sendiri dan Boleh Juga jika Penyembelihan 
Tersebut Dilakukan oleh Orang Lain....................e.e.ooooooo... 703 
Penjelasan tentang Menyembelih Unta sambil Berdiri, berbeda 
Dengan Pendapat Sebagian Kalangan Yang Menganggap 

Cara Yang Demikian Hukumnya Makruh. Mereka Adalah 
Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Pengetahuan hingga 

Sesuatu Yang Bersifat Sunah Dikatakan Bid'ah dan Sesuatu 


Yang Bersifat Bid'ah Dianggap sebagai Sunnah....................... 704 
Penjelasan tentang Menyebut Nama Allah dan Melakukan 

Takbir saat Melakukan Penyembelihan. .................................... 706 
Penjelasan tentang Kebolehan Menjadikan Hewan Laki-Laki 

atau Perempuan sebagai Hewan Qurban................................... 707 


Penjelasan tentang Anjuran Menyembelih Hewan Hasil 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


762. Bab: 


763. Bab: 


764. Bab: 


765. Bab: 


766. Bab: 


767. Bab: 


768. Bab: 


769. Bab: 


770. Bab: 


771. Bab: 


772. Bab: 


773. Bab: 


774. Bab: 


775. Bab: 


Ghanimah Kaum Musyrik dan Penyembah Berhala serta 

Kafir Dzimmi, sebagai Bentuk Penghinaan Terhadap Mereka. 709 
Penjelasan tentang Anjuran Menghadapkan Hewan Yang 

Akan Disembelih ke Arah Kiblat dan Membaca Doa ketika 
Melakukan Penyembelihan. ....................o.coooooooooo 710 
Penjelasan tentang Kebolehan Berserikat diantara Beberapa 
Orang, jika Hewan Yang Disembelih adalah Unta atau Sapi, 

Meski Orang Yang Berserikat Tersebut Bukan Berasal dari 

Satu Keluarga... anes 711 
Penjelasan bahwa Tujuh Orang Yang Melakukan Haji 

Tamattu Boleh Berserikat dalam Satu Ekor Unta atau Sapi. ... 713 
Tentang Seekor Sapi yang Dapat Disembelih untuk Tujuh 


Wanita yang Melaksanakan Haji Tamatti/' . ....oooooo.oo 714 
Kebolehan Menyembelih untuk Orang Yang Melakukan Haji 
Tamattu', meski Tanpa Sepengetahuan Orang Tersebut.......... 714 


Dalil Yang Menunjukkan bahwa Kalimat Adh- Dhahiyyah 
terkadang Digunakan untuk Penyembelihan Yang Bersifat 

AT a E AE OARS ee 715 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Berita dari Jabir Yang 
Menyatakan bahwa Satu Unta dapat Digunakan untuk Tujuh 
Orang tidak Menunjukkan bahwa Satu Unta tidak Dapat 
Digunakan untuk Lebih dari Tujuh Orang.................................. 716 
Anjuran untuk Membeli Hewan yang Akan Disembelih 

dengan Harga Yang Mahal, jika Memang Syaham bin 

Al Jarudi Termasuk Orang yang Riwayatnya dapat Dijadikan 


Sebagai Hujjah. 1 1 1 1 1 1 12 1 2 212 2 2 2 2 sa satin 721 
Penjelaskan tentang Cacat pada Hewan hingga Ia Tidak 
Dapat Dijadikan sebagai Hadyu atau Ibadah Kurban. ............. 723 


Penjelasan tentang Makruhnya Menyembelih Hewan yang 
Telinga atau Tanduknya Terbelah. Yang Tidak Cacat Lebih 

Utama, namun Bukan Berarti Hewan Yang Telinga atau 
Tanduknya Terbelah Tidak Boleh Digunakan untuk Kurban. .... 724 
Larangan Menyembelih Hewan Yang Cacat pada Bagian 

Mata atau Telinganya untuk Hadyu atau Kurban, .................... 725 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Menyembelih 

Anak Domba (287/A) untuk Hadyu atau Kurban dengan 
Menyebut Riwayat yang Lafazhnya Bersifat Mujmal, tidak 


Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Memotong- 

Motong Daging Hewan yang Telah Disemblih atas Izin Orang 
Yang Bérkürban: “i.coio.oooowome ة 2 2 1 1 12 1 121 1 ز‎ adab s 728 
Dalil tentang Hewan Jadz ‘ah (Hewan yang Berusia Satu 

Tahun Masuk Tahu Ke Dua) Hanya Dapat Digunakan jika 

tidak Dapat Menemukan Hewan yang Bersifat Musin 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xlii 


776. Bab: 


777. Bab: 


778. Bab: 


779. Bab: 


780. Bab: 


781. Bab: 


782. Bab: 


783. Bab: 


784. Bab: 


785. Bab: 


786. Bab: 


787. Bab: 


788. Bab: 


789. Bab: 


xiv | 


(Hewan yang Berusia Dua Tahun Masuk Tahun Ke Tiga). ...... 729 
Penjelasan tentang Sedekah dengan Daging dan Kulit serta 
Perhiasan Hewan Hadyu dengan Menyebutkan Riwayat 

yang Lafazhnya Bersifat Mujmal bukan Mufassar. ................ 730 
Penjelasan tentang Membagikan Daging, Kulit dan Perhiasan 
Hewan Hadyu kepada Orang-Orang Miskin dan Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Riwayat Ibnu Uyainah Bersifat Mujmal, 
tidak Mufassar. ........................ ra was nan 731 
Dalil yang Menunjukkan bahwa Penyebutan Sesuatu secara 
Keseluruhan terkadang Makna Yang Dituju hanya Sebagian .... 732 
Penjelasan tentang Larangan Memberikan Upah kepada 

Tukang Jagal dari Hewan Yang Disembelih dengan 

Menyebutkan Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat Mujmal, 

tidak Mufassar.Mufassar yang Menjelaskan Riwayat Yang 
Lafazhnya Bersifat Mujmal Yang Telah Aku Sebutkan............ 732 
Penjelasan tentang Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat Sebagai 
Sedekah Kepadanya, jika Tukang Potong Tersebut Kebetulan 


Orang Miskin. sena 1 1 1 1 1 اا‎ 733 
Penjelasan tentang Memakan Daging Hewan Hadyu yang 
Hukum Menyembelihnya Bersifat Sunnah. ............................... 734 


Penjelasan tentang Masalah Hewan Hadyu Yang Hilang 
kemudian Diganti dengan Hewan Yang Lain. Setelah Hewan 
Pengganti Disemblih ternyata Hewan Yang Hilang Tersebut 
Ditemukan. 0 0 81وببب-0000100‎ 736 
Penjelasan tentang Puasa bagi Orang Yang Melakukan Haji 
Tamattu”, jika Ia Tidak Menemukan Hewan untuk 

Disembelih, ا‎ anne aan Bab ب‎ EA a 737 
Penjelasan tentang Mencukur Rambut setelah Selesai 

Melakukan Penyembelihan dan Penjelasan tentang Anjuran 

untuk Mendahului Bagian Kepala sebelah Kanan dalam 
Memotong Rambut ................o..oooo.ooooooooooooooooomm 740 
Penjelasan bahwa Mencukur Habis lebih Utama 

Dibandingkan dengan Memendekkan, meski Memotong 


Pendek Dibolehkan...............oooooooooo.ooooooooooo om 741 
Penjelasan tentang Orang Yang Mencukur Rambut 
Nabi SAW ketika Beliau Melaksanakan Ibadah Haji. ............... 742 


Anjuran Memotong Kuku dan Mencukur Rambut disertai 

Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jika Kuku Dipotong, maka 
Potongan Kuku Tersebut Tidak Dihukumi dengan Hukum 

Mayyit dan Tidak Juga Dihukumi Najis ..................................... 743 
Penjelasan tentang Riwayat Yang Membolehkan Mengenakan 
Wewangian di Hari Nahar setelah Melakukan Penyembelihan, 
meski Belum Melakukan Ziarah ke Ka'bah, ............................. 745 
Penjelasan tentang Kebolehan Menggunakan Wewangian 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


790. Bab: 


791. Bab: 


792. Bab: 


793. Bab: 
794. Bab: 
795. Bab: 
706. Bab: 


797. Bab: 


798. Bab: 


799. Bab: 


800. Bab: 


801. Bab: 


di Hari Nahar sebelum Melakukan Thawaf Ziarah dengan 
Minyak Wangi yang Mengandung Misk.................................... 741 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Mereka 

Yang Sedang Berada dalam Kondisi Haidh untuk Melakukan 
Semua Ritual Manasik Haji dalam Kondisi Haidh kecuali 
Melakukan Thawaf di Ka'bah dan Shalat. ............................... 747 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Melakukan 
Perburuan dan Melakukan Semua Yang Semula Terlarang 

pada Saat Berada dalam Kondisi Ihram setelah Melempar 

Jumrah di Hari Nahar dan Sebelum Melakukan Thawaf 


Dalil Yang Menunjukkan bahwa Mengenakan Wewangian 

setelah Melempar Jumrah, Penyembelihan dan Bercukur 

sebelum Melakukan Thawaf Ifadhah Menurut Sebagian 

Ulama hanya Dibolehkan bagi Orang Yang Telah Melakukan 
Thawaf sebelum Wukuf Di Arafah dan Tidak Berlaku bagi 
Mereka yang Sebelum Wukuf Tidak Melakukan Thawaf......... 751 
Anjuran Melakukan Thawaf di Hari Nahar, sebagai Wujud 
Meneladani Rasulullah SAW .............ooooooooooooooo 753 
Dalil yang Menunjukkan Bolehnya Melakukan Hubungan 

Seksual setelah Melaksanakan Shalat Sunnah Dua Raka'at 


Thawaf, meski Belum Kembali Ke Mina. ................................ 754 
Hukum Mengerjakan Thawaf Ifadhah tanpa ............................ 755 
Anjuran Meminum Air Zamzam setelah Selesai Melakukan 

Thawaf Jfadah, Jeena an ak 756 


Anjuran Meminta Dituangkan Air Zam-Zam, karena 

Nabi SAW Telah Menjelaskan bahwa Hal Yang Demikian 
Termasuk Amal Shalih dan Beliau Juga Memberitahukan 
bahwa Jika Manusia Tidak Berdesakan, maka Iapun akan 


Melakukannya bersama Mereka. ................................. a... 758 
Anjuran Meminum Nabidz (Perasan Buah selain Anggur) jika 
Nabidz Tersebut Tidak Memabukkan. ...................................... 759 


Penjelasan tentang Sa'i antara Shafa dan Marwah dengan 
Thawaf Ifadhah bagi Mereka Yang Melaksanakan 

Haji- Tamati. entenia e AN ANA 761 
Penjelasan tentang Meninggalkan Sa’i antara Shafa dan 

Marwah berserta Thawaf Ifadhah bagi Mereka Yang 

Melakukan Haji dengan Cara Qiran atau Ifrad.Urutan Ritual 

Haji karena Tidak Tahu dengan Menyebutkan Ketidak- 
Tahuannya tidak Terkena Kewajiban ........................................ 762 
Penjelasan tentang Mereka Yang Mendahulukan 

Menunjukkan bahwa Orang Yang Berbuat Demikian karena 
Riwayat Yang Ringkas dan Menyebutkan tentang Dalil Yang 
Membayar Fidyah. oi 1 1 1 1 1 1 1 kami ema nama 762 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xiv 


802. Bab: 
803. Bab: 
804. Bab: 
805. Bab: 
806. Bab: 


807. Bab: 


808. Bab: 


809. Bab: 


810. Bab: 


811. Bab: 


812. Bab: 


813. Bab: 


814. Bab: 


815. Bab: 


816. Bab: 


817. Bab: 


xvi || 


Penjelasan tentang Khutbahnya Imam di Mina pada Hari 

Nahar setelah Zhuhur. ..............oooooo.oooooaaa 765 
Penjelasan tentang Khutbahnya Imam di Atas Kendaraan. ...... 767 
Rukhshah (Keringanan) Melakukan Jima (Hubungan Seksual 
dengan Istri) di Hari Nahar setelah Melakukan 


Thawaf Hadhah isaac RN 167 
Penjelasan tentang Orang Yang Lupa Melakukan Sebagian 

Ritual dan Di Hari Nahar Ia Ingat ............................................. 168 
Penjelasan tentang Bermalam di Mina pada Hari-Hari 

WO Kaya) ANNA 1 169 


Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Keluarga 
Abbas untuk Tetap Menentap di Makkah pada Hari-Hari Mina 
untuk Melaksanakan Tugas Mereka, Menyediakan Air Minum.771 
Penjelasan tentang Larangan Mengenakan Wewangian dan 

Baju, jika Seorang Yang Berhaji telah Memasuki Waktu Sore 

Hari sementara Ia Belum Melaksanakan Thawaf Ifadhah dan 
Larangan Melakukan Seluruh Yang Terlarang bagi Orang 

Yang Sedang Melaksanakan Ibadah Haji sebelum Melakukan 


Jumrah di Hari Nahar. 1 [14121 4 awanane 772 
Penjelasan tentang Larangan Berpuasa di Hari Idul Fitri 
dan Hari Nahar (ledul Adhha).......................... ea. 774 


Penjelasan tentang Larangan Berpuasa di Hari-Hari Tasyrik 
dengan Dasar Dilalah bukan Dengan Larangan yang Bersifat 
Shahrih (Jelas). ns nn 1 1 1 1 1 1 1 talak 775 
Penjelasan tentang Larangan Melakukan Puasa di Hari-Hari 
Tasyrik Berdasarkan Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat 

Sharih (Jelas), bukan Dengan Kinayah atau Dilalah. ............ 716 
Sunnah Melaksanakan Shalat di Mina bagi Selain Penduduk 
Makkah dan Selain Orang Yang Bermukim di Makkah Yang 

Wajib Melaksanakan Shalat dengan Sempurna 

(Tidak Digashar) beban [1 1 [12 nina banana 7117 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Melaksanakan 

Shalat di Mina Sebanyak Dua Raka’at, sebab Beliau Saat Itu 


dalam Kondisi Musafir, tidak Mukim. .........ooocoooo 779 
Penjelasan tentang Keutamaan Hari Al Ourr, yaitu Awal 
Hari-Hari Tasyrik. .......................... ee mena 781 


Penjelasan tentang Awal Nabi Melakukan Lemparan Jumrah 
dan Illat Yang Membuat Nabi SAW Memulainya sebelum 


Kembali... aa mean an absen Gangga 781 
Penjelasan tentang Waktu Melempar Jumrah di Hari-Hari 
LER ee 0009 782 


Penjelasan bahwa Ritual Melempar Jumrah Dilakukan untuk 
Mengingat Allah SWT, bukan Sekedar Melempar Batu ke 
Tempat Júmrah. 1 iiaei a ea 784 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


813. Bab: 


819. Bab: 


820. Bab: 


821. Bab: 


822. Bab: 


823. Bab: 


824. Bab: 


825. Bab: 


826. Bab: 


827. Bab: 


828 Bab 


829. Bab: 


Penjelasan tentang Takbir Yang Diucapkan Setiap Kali 
Melempar Batu dan Berhenti Di Tempat Jumrah Yang 
Pertama dan Kedua dengan Berdiri Lama sambil 
Merendahkan Diri kepada Allah SWT (292/A) dan Tidak 
Berhenti di Jumrah Agabah setelah Melakukan Lemparan 
Jumrah di Hari-Hari Mina. ........................ 1 1 1 1 1 1 12 ة‎ aa eaen ane 785 
Penjelasan tentang Berdiri di Tempat Jumrah Yang Pertama 
dan Kedua setelah Melakukan Lemparan dan Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Posisi Berdiri setelah Melakukan 
Lemparan Yang Pertama adalah Di Depan, bukan 

Di Belakang, Disamping Kanan atau Di Samping Kiri 


Tempat Jüumrah. aa 1 1 1 1 1 1 1 ز1‎ 1 1 1 1 1 1 12 2 Nana Ba 756 
Penjelasan tentang Khutbahnya Imam di Pertengahan Hari 
Tasyrik. 000 788 


Penjelasan tentang Isi Khutbah Yang Dilakukan Imam di Hari 
Nafar Awal, tentang Bagaimana Cara Berangkat dan Cara 
Melakukan Lemparan Jumrah serta Memberi Penjelasan 

kepada Khalayak tentang Pelaksanaan Sisa Ritual Haji. .......... 790 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) (292/ B) bagi 

Tukang Gembala Melakukan Lemparan Jumrah di Malam 


Penjelasan Tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Para 
Pengembala, Satu Hari Melakukan Lemparan dan Pada Hari 
Setelahnya Tidak Melakukan Lemparan.................................... 792 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Memberikan 
Rukhshah kepada Para Pengembala untuk Tidak 

Melakukan Lemparan Jumrah selama Satu Hari dan 


Melakukan Penggembalaan Selama Satu Hari, ........................ 793 
Penjelasan Tentang Waktu Nafar dari Mina di Akhir Hari 
E le 794 
Anjuran Berhenti di Mashhab sebagai Wujud Meneladani 
apa Yang Pernah Dikerjakan oleh Nabi SAW. .......................... 796 


Dalil Yang Menunjukkan bahwa Pada Saat Berada di Mina, 

Nabi SAW Memberitahukan kepada Mereka bahwa Ia Akan 
Berhenti di Daerah Al Abthah. Maksud Abu Ra'i dengan 
Pernyataannya Adalah: .................................... aa. 798 
Menjelaskan Tentang Dalil yang Menunjukkan Bahwa 

Nabi SAW Beristirahat di Al Abtahah agar Mudah Keluar, 

Meski Saat Berada di Mina Nabi SAW Pernah 

Memberitahukan Mereka bahwa Beliau akan Beristirahat 

di Tempat Tersebut. i ببببب-0100101010202 ا‎ A anana gene 802 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sebuah Pekerjaan Terkadang 
Tidak Disebut dengan Ungkapan Syai'un jika Hukum 

Pekerjaan Tersebut Bersifat Tidak Wajib, meskipun 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xlvii 


830. Bab: 


831. Bab: 


832. Bab: 


833. Bab: 


834. Bab: 


835. Bab: 


836. Bab: 


837. Bab: 
838. Bab: 
839. Bab: 


840. Bab: 


841. Bab: 
842. Bab: 
843. Bab: 


844. Bab: 


Hukumnya Bersifat Mubah. .......................oooooooooo... 804 
Anjuran Beristirahat di Al Mashhab, meskipun Perilaku Yang 
Demikian Hukumnya Tidak Wajib. Sebab Para Khalifah 
Rasulullah SAW —Yang Diperintahkan Rasulullah SAW kepada 
Ummatnya untuk Mengikuti Sunnahnya dan Meneladani 

Sunnah Mereka— Melakukan Istirahat di Tempat Tersebut. .... 5 
Anjuran Melaksanakan Shalat di Al Mashhab, jika Seseorang 
Beristirahat di Tempat Tersebut. ............................................... 806 
Penjelasan bahwa Rasulullah SAW Menggashar Shalat di 

Al Abthah setelah Meninggalkan Mina, berbeda Dengan 

Pendapat Sebagian Kalangan di Zaman Kami yang 

Menyatakan bahwa Seorang Yang dalam Perjalanan Pulang 

dari Haji Wajib Melaksanakan Shalat secara Sempurna 

(Tidak Boleh Di Qashar). ...o..oo..eo.oeooooooooo.oo.o.coooooooo. 808 
Anjuran Melakukan Perjalanan Meninggalkan Al Hashbah 

di Akhir Malam sebagai Wujud Meneladani Rasulullah SAW. .. 810 
Penjelasan tentang Perintah Melaksanakan Thawaf Wada? 
dengan Menyebutkan Riwayat Yang Lafadzhnya Bersifat 

Umum, namun Yang Dimaksud adalah Khusus. ....................... . 811 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Lafazh Riwayat Yang Telah 

Aku Sebutkan dalam Riwayat Ibnu Abbas RA adalah Lafazh 
Yang Bersifat Umum, namun Makna Yang Dikehendakinya 
adalah Khusus, ................................... nenas aan aa man anna 812 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Memberikan 
Rukhshah kepada Wanita Haidh Yang Kembali Ke Kampung 
Halaman tanpa Thawaf Wada' jika Ia Telah Melakukan 


Thawaf Ifadhah. للل‎ nenen 813 
Anjuran Masuk ke Dalam Ka'bah dan Berdzikir serta Berdoa 
di Dalamnya. NAN 814 


Penjelasan tentang Meletakkan Wajah dan Kening di Dinding 
Ka'bah ketika Memasukinya dan Berzdikir serta Beristighfar. . 815 
Penjelasan tentang Takbir, Tahmid, Tahlil dan Berdoa serta 
Beristighfar ketika (294/B) Berada di Setiap Tiang Ka'bah. ..... 817 
Anjuran untuk Sujud Diantara Dua Tiang ketika Masuk ke 

Dalam Ka'bah dan Duduk setelah Melakukan Satu Kali Sujud 


dan aa BN Pen لع ل ع ع‎ awan eaaa 818 
Penjelasan bahwa Nabi SAW Pernah Melaksanakan Shalat 

di Dalam Ka'bah. ......................................... wane oe eee eaaa 819 
Penjelasan tentang Tempat di Dalam Ka'bah yang Digunakan 
oleh Nabi SAW untuk Shalat. .................o..ooooooooooooooo. 820 
Penjelasan Jarak antara Tempat Nabi SAW Berdiri dengan 
Ka'bah dan Tembok. ................................ san: 822 


Penjelasan tentang Kekhusyu'an di Dalam Ka'bah jika 
Seseorang Masuk ke Dalamnya, tentang Arah Pandangan dan 


xlviii || Shahih Ibnu Khuzaimah 


845. Bab: 


846. Bab: 
847. Bab: 


848. Bab: 


849. Bab: 


850. Bab: 


851. Bab: 


852. Bab: 


853. Bab: 
854. Bab: 


855. Bab: 


856. Bab: 


857. Bab: 


858. Bab: 


Tempat Sujud Hingga Keluar dari Dalam Ka'bah..................... 823 
Anjuran Masuk ke Dalam Ka'bah. Sebab Yang Masuk Ke 
Dalamnya akan Mendapatkan Banyak Kebaikan dan Ketika 
Keluar dari Dalam Ka'bah, maka Ia Keluar dari Keburukan 


dan Dalam Kondisi Diampuni oleh Allah SWT.......................... 824 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Masuk ke Dalam Ka'bah 
Hukumnya Tidak Wajib. ..............oooooooooooo oo. 825 
Anjuran Melaksanakan Shalat di Depan Pintu Ka'bah setelah 
Keluar dari Dalam Ka'bah. ...............ooooo.oo.ooooo. 826 


Penjelaskan tentang Tempat Yang Digunakan oleh Nabi SAW 
untuk Shalat Dua Raka'at setelah Beliau Keluar dari Dalam 

Ka Dah san naa ana ag PN sa 827 
Penjelasan tentang Memeluk Ka'bah ketika Keluar dari Dalam 
Ka'bah, jika Yazid bin Abu Ziyad termasuk Orang Yang Masuk 
dalam Syarat-Syarat Yang Telah Kami Sebutkan di Awal Bab. 828 
Anjuran Melaksanakan Shalat di Hijir Isma'il, jika Tidak Bisa 
Masuk ke Dalam Ka'bah. Sebab Sebagian Hijir Ismail 

Merupakan Bagian dari Ka'bah dengan Menyebutkan 

Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat Umum, ............................... 829 
Penjelasan bahwa Sebagian Hijir Ismail Merupakan Bagian 

dari Ka'bah dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Maksud 

Nabi dengan Pernyataannya, “Mereka telah Mengeluarkan 

Hijir dari Ka'bah,” .................... sss 831 
Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Ibadah Umrah 

di Bulan Dzul Hijjah setelah Berlalunya Hari-Hari Tasyrik. 

Tan'im bagi Mereka Yang Telah Melakukan Haji di Tahun 
PE an SSS ESLER aa aan Ra AAN INA 837 
Penjelasan tentang Umrah di Bulan Dzulhijjah dari ................... 838 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Melakukan Ihram Umrah 

dari Migat Yang Telah Ditentukan oleh Nabi SAW lebih 

Utama Dibandingkan Melakukannya dari Tan'im, sebab 

Jaraknya Lebih Jauh dan Biayanya Lebih Mahal..................... .839 
Penjelasan tentang Gugurnya Hadyu bagi Orang Yang 
Melakukan Umrah setelah Berlalunya Hari-Hari Tasyrik, 

meski Ia Telah Melaksanakan Haji di Tahun Tersebut.............. 841 
Penjelasan tentang Kebolehan Menghajikan Orang yang 

Tidak Mampu Melaksanakan Ritual Haji karena Usianya 

Yang Sudah Uzur. .e.oo.oooooo.ooooooooomoommnnnnn sen 844 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Seorang Yang Sudah Tua, jika 
Memiliki Harta setelah Usianya Lanjut dan Ia Berkecukupan, 

atau Ja Mendapatkan Harta setelah Masuk Islam, maka Ia 

Wajb Melaksanakan Ibadah Haji, meski Ia Tidak Mampu 
Melakukan Ritual Haji. ...........ooooooco.oooooooooooWooWo. 845 
Penjelasan tentang Wanita boleh Menghajikan Laki-Laki......... 848 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xlix 


859. Bab: 


860. Bab: 


861. Bab: 


862. Bab: 


863. Bab: 


864. Bab: 


865. Bab: 


866. Bab: 


867. Bab: 


868. Bab: 


869. Bab: 


870. Bab: 


871. Bab: 


Penjelasan tentang Melakukan Haji untuk Orang Yang Telah 
Meninggal Dunia dengan Menyebutkan Riwayat Yang 

Lafazhnya bersifat Mujmal, tidak Mufassar. .......ooo... 850 
Penjelasan tentang Melakukan Haji untuk Orang Yang 

Terkena Kewajiban Haji dengan Sebab Ia Masuk Islam atau 
Dengan Sebab Ia Memiliki Kemampuan dalam Segi Harta atau ` 
Dengan Sebab Keduanya namun Ia Tidak Mampu 
Melaksanakannya Sendiri. ........................... ا‎ oono a ene 852 
Penjelasan tentang Laki-Laki Yang Menghajikan Wanita yang 
Tidak Mampu Melaksanakan Haji karena Usianya Yang 

Sudah Sangat Tua dengan Menyebutkan Riwayat Yang 

Lafazhnya Bersifat Mujmal .........ooooooooo emen oa 853 
Larangan Melakukan Haji untuk Mayyit bagi Orang Yang 

Belum Pernah Melaksanakan Haji untuk Dirinya Sendiri. ........ 855 
Penjelasan tentang Melakukan Umrah untuk Orang Lain 

Yang Tidak Mampu Melakukannya karena Usianya Yang 
دببب0000 0 اك‎ geneng EN is 856 
Penjelasan tentang Orang Yang Bernadzar Melakukan Haji, 
Kemudian Ia Meninggal Dunia sebelum Sempat Menunaikan 

Ie ba NG PEN AA 000 857 
Dalil yang Menunjukkan bahwa Harta Milik Mayit Yang 
Digunakan untuk Melaksanakan Haji Wajib adalah 

Secukupnya, tidak Hanya Sepertiganya Saja. ........................... 858 
Penjelasan tentang Nadzar Melaksanakan Ritual Haji dengan 
Cara Berjakan Kaki, kemudian Orang Yang Bernadzar tidak 
Mampu Melaksanakannya dengan Menyebutkan Riwayat 

yang Ringkas, abi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 ة‎ uan 859 
Penjelasan tentang Hadyunya Orang Yang Bernadzar 
Melaksanakan Ritual Haji dengan Cara Berjalan Kaki, 

kemudian Ia Tidak Mampu Melakukannya. ............................. 861 
Penjelasan tentang Orang Yang Bersumpah Melakukan 
Perjalanan Menuju Ka'bah dengan Cara Berjalan Kaki, 

kemudian Orang Tersebut Tidak Mampu Melakukannya.......... 861 
Penjelasan tentang Gugurnya Kewajiban Haji bagi Anak 

Kecil sebelum Ia Baligh dan Bagi Orang Gila hingga Ia 

Sembuh dari Gilanya. ...............ocoro.oooooooman 863 
Penjelasan bahwa Anak Kecil Yang Belum Baligh Tidak 

Terkena Kewajiban Haji. Dalil Yang Menunjukkan bahwa 

Maksud Pernyataan Nabi SAW, “Oalam,” (Catatan Amal) 
Diangkat dari Tiga Golongan Manusia adalah Tulisan tentang 
Kesalahan dan Dosa jika Hal Tersebut Dilakukan oleh 
OrangSudah Baligh, bukan Berarti Perbuatan Baik Yang 
Dilakukan oleh Orang Yang Belum Baligh tidak Dicatat. .......... 865 
Penjelasan tentang Hajinya Anak Kecil, kemudian Ia Baligh. ... 866 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


872. Bab: 


873. Bab: 
874. Bab: 


875. Bab: 


876. Bab: 


877. Bab: 


Penjelasan tentang Haji Al Akriya (Orang Yang Bekerja 

untuk Orang Yang Sedang Melaksanakan Ibadah Haji) ........... .868 
Penjelasan tentang Hajinya Orang Yang Diberikan Upah ....... . 870 
Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Kegiatan 

Perniagaan saat Melakukan Ibadah Haji................................... 871 
Penjelaskan tentang Jumlah Haji Yang Pernah Dilakukan 

oleh Nabi SAW dan Dalil Yang Membantah Pendapat 

Sebagian Kalangan Yang Mengatakan bahwa Nabi SAW 
Melakukan Haji Hanya Satu Kali. ....................ooco.ooooo 873 
Dalil Yang Menunjukkan Sahnya Matan Hadits Ini dan 

Penjelasan bahwa Nabi SAW Pernah Melaksanakan Ibadah 

Haji Sebelum Beliau Hijrah Ke Madinah, tidak Sebagaimana 

Yang Diduga oleh Sebagian Kalangan Yang Menganggap 

Hadits Ini Cacat dan Mengklaim bahwa Tidak Ada 

Seorangpun Yang Meriwayatkan Hadits Ini kecuali Zaid bin 


Al Habbab; Dsn 1 1 1 1 1 ز‎ 1 2 2 2 aile 874 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Memasuki Kota 
Makkah tanpa Melakukan Ihram. .......oooooooooo.ooo 881 


KUMPULAN BAB TENTANG UMRAH, KEWAJIBAN DAN 
SUNAH-SUNNAHNYA SERTA FADHILAH DAN 
اا‎ 01010 883 


878. Bab: 


879. Bab: 


880. Bab: 


881. Bab: 


882. Bab: 


883. Bab: 


Penjelasan bahwa Melaksanakan Umrah Hukumnya Wajib. 
Keberadaannya dalam Islam Sama dengan Haji, namun 

(300/A) Menurut Sebagian Ulama Hukumnya Tidak Wajib. ..... 883 
Penjelasan tentang Jumlah Umrah Yang Pernah Dikerjakan 

oleh Rasulullah SAW. .......ooooooooooooooooooooomm 888 
Penjelasan tentang Keutamaan Ibadah Umrah dan Penjelasan 
Tentang antara Satu Umrah dengan Umrah Yang Lain 

Menjadi Penghapus Dosa Yang Pernah Dilakukan. .................. 889 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jihadnya Kaum Wanita 

adalah Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah. Riwayat Ini — 
Sepengetahuanku— Menunjukkan bahwa Hukum Melaksanakan 
Umrah adalah Wajib Sebagaimana Hukum Melaksanakan Haji. 
sebab Nabi SAW Memberitahukan bahwa Mereka (Kaum 
Wanita) Wajib Melaksanakan Umrah sebagaimana Mereka 

Wajib Melaksanakan Haji. ................oe..ooooooooocooooo 891 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Melaksanakan 
Ibadah Umrah dengan Menggunakan Kendaraan Yang 
Dipersiapkan untuk Jihad Fi Sabilillah...................................... 892 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringan) bagi Orang Yang 

Telah Selesai Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah Secara 
Bersamaan, untuk Melakukan Ihram Umrah di Daerah Mana 
Saja di Luar Tanah Haram. .............oooooocoooo. 893 


Shahih Ibnu Khuzaimah || y 


884. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Melaksanakan Ibadah Umrah 


di Bulan RanMadhan. “no d2r00 0000 rr assesses 894 
885. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Ihram Umrah dari 
Jaranah, 1 1 1 1 121 AAA ANA Gan a ak a MET 897 


886. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melaksanakan Umrah di 
| Bulan-Bulan Haji bagi Orang Yang Tidak Akan Melakukan 
Haji di Tahun Tersebut. Dan Penjelasan tentang Rukhshah 
bagi Orang Tersebut untuk Kembali Ke Kampung 
Halamannya setelah Selesai Melaksanakan Ibadah Umrah 
sebelum Ia Melaksanakan Haji. ................................................ 898 


li || Shahih Ibnu Khuzaimah 


كاب الزكاة 
KITAB ZAKAT‏ 


Ringkasan dari ringkasan yang diambil dari Al Musnad, sesuai 
dengan syarat-syarat yang telah aku sebutkan di awal kitab. 


272. Bab: Penjelasan Menunaikan Zakat Merupakan Bagian dari 
Ajaran Islam sesuai Dengan Ketetapan Dua Sosok Yang 
Terpercaya, Sosok Yang Di Langit yaitu Malaikat Jibril AS dan 
Sosok Yang Dibumi yaitu Nabi Muhammad SAW 


adi ابن‎ da BA اكه بن‎ AS ANG 


حا و We‏ (ح) Ig Cia‏ ٿن مُوسَىء E‏ حرير» عن ابي 
Ga‏ يبي E (D)‏ موسی بن عَبْدٍ Pan Tana Tadi‏ 
Si dal‏ ابي (ح) Ca‏ عَبْدَةَ بن ae‏ الله SAI‏ 
برا adan‏ بن بشرء Pe‏ بو حَيان» عَنْ GA 5 Ea‏ 
اول الله فيك rÉ GUI‏ إذ د اه Jaa‏ يَمْشِِيء فقال: يا 
رَسُول الله ما sy)‏ ؟» قال: .5 Gap‏ بال MS ASN,‏ رلقائه» 


SAI Gay alang‏ الآخرء قال: يا Tas‏ الله LYG‏ ؟ قال: أن 


ع ول م 


عبد الله لا 7 $ شرك بو َي Sg AAN Ka‏ المفروضة ey‏ 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


okan‏ قَالَ: يا رَسُولَ الله» ما الإخسان ؟ قال: OLS‏ أن AG‏ الله 
A ai NS‏ إن IG J‏ له Bj‏ قال: یا رَسُول Hi‏ 
ÉJ‏ ؟ قال ما امول عَنْهَا Tel‏ مِنَ P KA si, Jl‏ 
GUN wal, PET‏ يعني JAS‏ ي» فقال: فَذَلِكَ من أَسْرَاطِهًا: 
i si 5 J PASY 5‏ في Girs Wi ogh‏ و SAN tar‏ الحا 
رُعوس CAS‏ ذلك من اشراطها في yani‏ لا MAY‏ لله NE‏ إن 
الله دتمم الجاع إلى آخير السُورق fas‏ رال JE‏ ابي 8 : هذا 
a KR Jaja‏ حَدِيث KA‏ بن Jb ja‏ بكر أن 
ان NU‏ بحن بن معي بن MN AB IE‏ | 


2244. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Dauragi telah menceritakan 
kepada kami,ia berkata: Ibnu Aliyyah telah menceritakan kepada 
kami, Abu Hayyan telah menceritakan kepada kami, ha Yusuf bin 
Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir telah menceritakan 
kepada kami, dari Abu Hayyan At-Taimi, ha Musa bin Abdurrahman 
Al Masrugi telah menceritakan kepada kami, Abu Usamah telah 
menceritakan kepada kami, Abu Hayyan At-Taimi telah telah 
menceritakan kepadaku, ha Abdah bin Abdillah Al Khaza ʻi telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar telah 
memberitakan kepada kami, Abu Hayyan telah menceritakan 
kepadaku dari Abu Zar'ah, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: 


"Suatu hari, ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah 
orang banyak, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan berjalan kaki. 
Kemudian laki-laki tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, apakah yang | 
dimaksud dengan iman?” Rasulullah SAW menjawab, “Kamu 
beriman kepada Allah SWT, kepada malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, 
beriman kepada hari pertemuan dengan-Nya dan beriman kepada 
para Rasul-Nya dan beriman kepada hari kebangkitan di akhirat.” 


2 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Laki-laki tersebut bertanya lagi, “Wahai Rasulallah, apakah yag 
dimaksud dengan Islam?” Rasulullah SAW menjawab, “Kamu 
beribadah kepada Allah SWT dan tidak mensekutukan-Nya dengan 
sesuatu, melaksanakan shalat, menunaikan zakat yang diwajibkan dan 
berpuasa di bulan Ramadhan.” 


Kemudian, laki-laki tersebut bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, 
apakah yang dimaksud dengan ihsan.?” Rasulullah SAW menjawab, 
“Kamu beribadah kepada Allah SWT seakan-akan kamu melihat-Nya. 
Jika kamu tidak dapat melihat-Nya, maka bahwasannya Dia 
melihatmu." 


Laki-laki tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, kapan hari 
kiamat tiba?” Rasulullah SAW menjawab, “Yang ditanya tidak lebih 
tahu dibandingkan dengan yang bertanya. Akan tetapi akan aku 
ceritakan kepadamu tentang tanda-tandanya; Jika seorang budak 
melahirkan tuannya, maksudnya adalah budak wanita, Beliau berkata 
'Itulah salah satu tandanya.' Jika para pengembala telah berlomba- 
lomba menghiasi bangunan-bangunan mereka, beliau berkata, 'Itulah 
salah satu tandanya. ' Jika orang-orang kecil telah menjadi penguasa, 
itulah salah satu tanda-tandanya. Dan yang kelima tidak ada yang 
mengetahuinya kecuali Allah SWT. Kemudian beliau melantunkan 
Jirman Allah SWT: 'Bahwasannya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah 
pengetahuan tentang Hari Kiamat, dan Dia-lah Yang menurunkan 
hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada 
seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 
diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 
di bumi mana dia akan mati. Bahwasannya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Mengenal (Os. Luqman [31]: 34)'," 


Kemudian laki-laki tersebut pergi. Tak lama kemudian 
Rasulullah Saw berkata, “Dia adalah Jibril yang datang untuk 
mengajarkan manusia tentang agama mereka” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


Ini adalah hadits Muhammad bin Basyar.! 


Abu Bakar berkata, “Abu Hayyan memiliki nama asli Yahya 
bin Sa'id bin Hayyan At-Taimi, Taimi Ar-Rabbab.” 


273. Bab: Penjelasan bahwa Menunaikan Zakat merupakan 
Bagian Dari Keimanan. Sebab Iman Dan Islam adalah Dua Kata 
yang Memiliki Arti Sama 


- 0. 30 sg | Pt 


ut Ga ISA ANN‏ حَمَادٌ يعني ابن NG‏ عن 

ta 3 sa Pa Aa فو ا‎ an NGE & سا اه‎ Leo. f 
وفد عبد القيس على‎ aa عن ابن عباس» قال: سيعته يقول:‎ BS أبي‎ 
EP مِنْ رَبيعّة» وقد حَالت‎ AI إن هَذَا‎ cai فقال: رَسُول‎ EP الرّسُول‎ 


م er, A pg o‏ م 2 3 5 الى ar PA‏ .0 
وبي كفار مض ولستا تخلص إلا في شهر الحرام» فمرنا بشيءِ 


.2 و 1 


A 4 z r 7 
san SG Te مَنْ وَرَاءَنَاء قال: آم ركم‎ a وَتَدْعُو‎ adoh 
rr 2 A 2t. ° Sepah ` r 0 4 
أن لا إِلَهَ إلا الل وإقام الصّلاقء وَإِيتاء‎ GA بال‎ puyu ASI 
2 PDA E a A اس‎ e | سن‎ -ő 
PNG SN عن:‎ SGR, ai ما‎ abg لبَكَاقٍ ران‎ 


2245. Ahmad bin “Abdah telah menceritakan kepada kami, 
Hamad (Ibnu Zaid) telah memberitakan kepada kami dari Abu 
Jamrah, dari Ibnu Abbad, ia berkata: Aku pernah mendengarnya 
berkata, 


"Suatu hari datang utusan Bani Al Qis mengunjungi Nabi 
SAW. Utusan tersebut berkata, 'Wahai Rasulullah, kami berasal dari 


! Muslim, Keimanan 5 hadits yang sama dari jalur periwayatan Abu Aliyyah 
? Dalam kitab aslinya tertera kalimat “Taim ila bab”. Koreksi ini berdasarkan kitab 
Tahdzib 11: 214. 


4 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kabilah Rabi'ah. Keberadaan kami dengan kalian terhalang oleh 
orang-orang kafir Mudhir dan kami tidak dapat datang menemui 
kalian kecuali di bulan haram, maka perintahkanlah kepada kami 
sesuatu yang dapat kami ambil dan kami dapat mengajak orang-orang 
yang ada di belakang kami.' 


Rasulullah Saw menjawab, 'Aku perintahkan kepada kalian 
empat perkara dan melarang kalian melakukan empat perkara. Aku 
perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah SWT dan bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT, melaksanakan shalat, 
menunaikan zakat dan melepas seperlima dari harta rampasan 
perang yang kalian dapatkan. Aku melarang kalian membuat arak di 
dalam tempat yang dibuat dari labu, tempat yang dibuat dari tanah, 
tempat yang dibuat dengan cara melubangkan batang pokok atau 


1 553 


tempat yang dilumur dengan tar, 


or الو‎ 


3o AA; PAN 


=NYNEN‏ حدنا 
ó e 2‏ یر کو or ag r 2 an ° r 2 A WI‏ 
المهلبي؛ Gis‏ أبو a‏ عَباس» قال: قم AS g‏ 
اه ا IN Mata BA‏ نط fia‏ : 
القيس على رَسول BA‏ بمثله» وقال: OGYI‏ بالله» ثم Wa and‏ لهم: GE‏ 
ana UE “NX et z‏ ما ل ار ا 2 
أن لا Ali‏ إلا الله ون مُحَمّدًا رَسُول الله فذ كر الْحَدِيث بطوله 


2246. Ahmad bin “Abdah telah menceritakan kepada kami, 
Ubbad (Al Mahabi) telah memberitakan kepada kami, Abu Jamrah 
Ash-Shub'i telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas RA, ia 
berkata, 


"Utusan Abdul Qais telah datang mengunjungi Nabi SAW. 
Dengan redaksi yang sama." Dan Rasulullah SAW bersabda, 
“Beriman kepada Allah SWT”. Kemudian ia menjelaskan kepada 


3 Muslim Keimanan 23, hadits yang sama dari jalur periwayatan Hammad, 


Mengumpulkan Minuman 39, Abu Daud Minuman 7. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


mereka tentang makna bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah 
SWT (228/B) dan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan 
Allah SWT. Kemudian ia menyebutkan hadits dengan redaksinya 
yang panjang. 


“ Muslim, keimanan 23, hadits yang sama dari jalur periwayatan Ubaad, An-Nasaa'l, 
keimanan 25, Abu Daud, minuman 7. 


6 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


lot Neta‏ واب التغايظ في مم الزّكاة 


KUMPULAN BAB YANG MENJELASKAN TENTANG 
ANCAMAN KEPADA MEREKA YANG ENGGAN 
MENGELUARKAN ZAKAT 


274. Bab: Penjelasan Tentang Perintah Memerangi Orang Yang 
Tidak Menunaikan Zakat sesuai Dengan Perintah Allah SWT 
untuk Memerangi Kaum Musyrik hingga Mereka Bertaubat Dari 
Kemusyrikannya, Menegakkan Shalat dan Menunaikan Zakat, 
sesuai Dengan Perintah Allah SWT Yang Memerintahkan agar 
Membiarkan Mereka setelah Mereka Melaksanakan Shalat dan 
Menunaikan Zakat. Allah SWT Berfiman, “Apabila Sudah Habis 
Bulan-Bulan Haram Itu, Maka Bunuhlah Orang-Orang Musyrikin 
Itu Di Mana Saja Kamu Jumpai Mereka, Dan Tangkaplah Mereka. 
Kepunglah Mereka Dan Intailah Di Tempat Pengintaian. Jika 
Mereka Bertaubat Dan Mendirikan Shalat Dan Menunaikan Zakat, 
Maka Berilah Kebebasan Kepada Mereka Untuk Berjalan. 
Bahwasannya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. 

(Os. At-Taubah [9]: 5) Dan Firman Allah SWT: “Jika Mereka 
Bertaubat, Mendirikan Shalat Dan Menunaikan Zakat, Maka 
(Mereka Itu) Adalah Saudara-Saudaramu Seagama.” 

(Os. At- Taubah (91:11) 


Kara NG > ِن شار وحمل بر الم‎ (yee Ur EY 
obi بْنْ عَاصِعٍ لاي دا عدران وهو ا داور ا العام‎ gya? 
. 3207 هود‎ 


Tapi ع اك بن قر قال:‎ GAN عن‎ $ aT 
یا أبا بكرء ا ريد أن‎ Ab ب‎ RIS LA Sa 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


Ja‏ ارب ؟ قَالَ: فال ابو بَكْر: إِنّمَا قال رَسُولُ BA‏ أُمِرْت أن 
A jail‏ حَتَّى iga‏ أن لا á‏ إلا الله Ih‏ رَسُول الله ويُقيمُوا 
LA dota‏ اک وا J‏ تون ته Sa E C‏ ُو ال 
يا le iN‏ قال: قال UB‏ ريت راي أبي بكر ;3 شرح 
A‏ علق أله الخ day Ui iii‏ ع أن انار فال MAA‏ 
ع 


2247. Muhammad bin Basyar dan Muhammad bin Al Mutsna 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Umar bin Ashim 
Al Kilabi telah menceritakan kepada kami, Imran (Ibnu Dawin Abu 
Al Awaam Al Oaththab) telah menceritakan kepada kami, Ma'mar bin 
Rasyid telah menceritakan kepada kami dari Zuhri, dari Anas bin 
Malik RA, ia berkata: Ketika Rasulullah SAW wafat, banyak 
masyarakat arab yang murtad (keluar dari islam). Kemudian, Umar 
bin Khathab RA berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu akan 
memerangi orang-orang arab tersebut?" Abu Bakar RA menjawab, 
"Bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Aku diperintahkan 
untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah 
SWT, kemudian mereka menegakkan shalat dan menunaikan zakat: 
Demi Allah SWT, jika mereka tidak memberikan kambing 
sebagaimana yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah SAW, 
maka aku akan memerangi mereka.” 


Ia berkata, “Umar RA berkata, 'Ketika aku merenungi 
pernyataan Abu Bakar RA, maka aku mengerti bahwa ia berada di 
atas jalan kebenaran'," 


8 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Keduanya meriwayatkan dengan redaksi yang sama, namun 


Bundar meriwayatkan dengan redaksi “Lagaataltuhum alaihi” 


275. Bab: Penjelasan Tentang Dalil Bahwa Darah Dan Harta 
Seseorang Terpelihara setelah Ia Mengucapkan Dua Kalimat 
Syahadat, Menegakkan Shalat Dan Menunaikan Zakat jika Ia 
Termasuk Orang Yang Terkena Kewajiban Zakat. Sebab Allah 
SWT Menjadikan Mereka Sebagai Saudara Bagi Kaum Muslimin 
setelah Mereka Bertaubat dari Perbuatan Syirik disamping 
Melaksanakan Shalat dan Menunaikan Zakat Yang Diwajibkan 


"E BNP “DA 
r 


74 به سما ء‎ 2 e e Ge. ón E EA o 
WAN الاس حى يشهدوا أن لا إِلَهَ إلا الله وَيْقِيمُوا‎ at أن‎ a 
` Te 02X. RE ana Wana Glo -23 éz Ta 2 Xx 
وحسابهم على الله‎ KA دم حرمت علي دماؤهم‎ BEI ويؤثوا‎ 
2248. Muhammad bin Abban telah menceritakan kepada kami 
dari Abu Na'im, Abu Al Anbas Sa'id bin Katsir telah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ayahku telah menceritakan kepadaku dari 
Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Aku 


diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi 
bahwa tidak Tuhan kecuali Allah SWT, melaksanakan shalat dan 


$ Isnadnya munkar, Imran bin Daud adalah sosok yang jujur namun terkena wahm 
(takut mati karena terlalu mencintai dunia —ed.), Meski demikian hadits ini memiliki 
penguat dari hadits-hadits yang lain. Matan haditsnya shahih dari jalur periwayatan 
Abu Hurairah RA. Lihat kitab zakat 1. Al Hafizh Ibnu Hajar memberikan isyarat 
dalam kitabnya Al Fath 12: 277 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. Pengarang kitab 
Al Mustadrak juga mengeluarkannya pada jld.1: 386 — 387 dari jalur periwayatan 
Umar bin Ashim. Imam An-Nasaa'i mengeluarkan juga 6: 6 — 7 dari jalur 
periwayatan Umar bin Ashim, kemudian ia berkata, “Imran bin Al Waththa tidak 
termasuk orang yang diperhitungkan dalam periwayatan hadits dan hadits ini salah." 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 9 


menunaikan zakat. Setelah itu, darah dan harta mereka menjadi 
lerjaga sementara penghitungan mereka menjadi wewenang Allah 
SWT,” 


276. Bab: Penjelaskan Tentang Dimasukkannya Orang Yang 
Tidak Menunaikan Zakat Ke Dalam Neraka Bersama Rombogan 
Pertama Yang Masuk Ke Dalamnya. Kami Berlindung Kepada 
Allah SWT Dari Hal Yang Demikian 


92 مما‎ A اا ال‎ ena an فالات كد‎ 
TA of c JA) | أن أبي كثير» جي عَامِرٌ‎ Pe عن د‎ al ga an 
1G ل‎ app : قال ل الله‎ NA a Want at ابره‎ 
ai Ong ali Ti éb الان‎ ong ab In cah يَدْعُلونَ‎ 

z Aore 

China ريه نصح سير وَعَفِيف‎ ske AA مَمْلُوكٌ‎ Kp و‎ gl 
لا‎ JU وذو 495 مِنْ‎ akan a يَدَعْلُونَ‎ a اول‎ UG Jee ذو‎ 
g و‎ san 2 . >` 7 و‎ 
يودي حق الله في ماله وفقير فخور‎ 
2249. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan 
kepada kami, Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ayahku 


bercerita kepadaku dari Yahya bin Abu katsir, Amir bin Al Agili telah 
menceritakan kepadaku, bahwasannya ayahnya memberitakan 


é Menurutku, isnadnya shahih dan semua perawinya dapat dipercaya. Dan Katsir 
Abu Sa'id nama ayahnya adalah Ubaid At-Taimi, meski tidak ada seorang 
menganggapnya tsiggah (dapat dipercaya) kecuali Ibnu Hibban. Mengomentari 
sosoknya, Al Hafizh berkata, "Ia sosok yang riwayatnya dapat diterima. Ada banyak 
perawi terpercaya yang meriwayatkan hadits darinya dan ini disebutkan dalam kitab 
At-Tahdzib -Nashir). Hadits ini memiliki penguat yaitu hadts riwayat Ibnu Umar 
RA, Lihat Al Bukhari, keimanan 17. Dan Imam Al Hakim mengeluarkannya dalam 
kitab Al Mustadrak 1,387 dari jalur periwayatan Abu Na'im. 


10 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kepadanya bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah RA berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, 'Diperlihatkan kepadaku golongan yang 
pertama kali masuk ke dalam surga dan golongan yang pertama kali 
masuk ke dalam neraka. Adapun golongan pertama yang masuk ke 
dalam surga adalah mereka yang meninggal dunia dalam kondisi 
mati syahid, hamba sahaya yang melaksanakan kewajibannya kepada 
Allah SWT dengan baik dan memberikan nasehat kepada tuannya 
serta orang yang memiliki keluarga dan menjaga kesucian dirinya. 
Sementara rombongan yang pertama kali masuk ke dalam neraka 
adalah pemimpin yang kejam, orang yang memiliki harta namun tidak 
menunaikan hak Allah SWT dalam harta yang dimilikinya dan orang 


Jakir yang sombong,” 


271. Bab: Penjelaskan Tentang Laknat Atas Mereka Yang 
Menunda-Nunda? Sedekah yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat 


tegap ii حا یی‎ GM Je علي بن‎ Gis -۰ 

عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ عبد الله GA‏ عَنْ مَسْرُوق» قال: قَالَ Ki‏ الله: ايل 

ANG dangan, وَالْوَاشِمَةُ‎ du Mann راء وموك‎ 

abal‏ وَالْمُرْئدُ GOA‏ بَعْدَ الْهجرَةٍ LI Sea‏ ف يوم 
الْقَيَامَة 


r جه‎ 


7 Isnadanya dha'if. Imam Hakim telah mengeluarkannya dalam kitab Al Mustadrak, 
1: 387 dari jalur periwayatan “Amir Al “Agili dan ia termasuk sosok yang 
riwayatnya dapat diterima sebagaimana disebutkan dalam kitab Tagrib. Dalam 
riwayat tersebut terdapat kata, “Fagiir Fujur" dan dalam naskah aslinya, kalimatnya 
berbunyi, "Fagiir fakhur” 

8 Kata “Laawi Ash-Shadagah” maknanya adalah Al Mumaathalah ( yang menunda- 
nunda ) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 11 


2250. Ali bin Sahal Ar-Ramli telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Isa telah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari 
Abdullah bin Murrah, dari Masrug, ia berkata, Abdullah berkata, 
“Orang yang makan riba, yang menjadi wakil transaksi riba dan saksi 
yang mengetahuinya, orang yang mentato dan meminta untuk untuk 
ditato, orang yang lalai menunaikan zakat serta orang-orang arab yang 
murtad setelah peristiwa hijrah, di hari kiamat nanti mereka semua 
dilaknat melalui lisan Rasulullah SAW”? 


278. Bab: Penjelasan Tentang Aneka Azab Yang Akan 
Ditimpakan Kepada Mereka Yang Tidak Menunaikan Zakat Di 
Hari Kiamat sebelum Allah SWT Memberikan Keputusan 
tentang Nasib Manusia. Kami Berlindung Kepada Allah SWT 
Dari Azab-Nya 


Aa ARI إِسْحَاق بن إبْرَاهِيمَ بْن حَبيب بن‎ ES -y Yo 
pa an -o PANA ميس‎ 9 ki a د‎ A 8 o ت‎ o 
الأَعْمَشُ» وقال‎ as قال إِسْحَاق:‎ (AS PAS التَغْلِِي» قالا:‎ JASA Gi 


حفر عَنِ الأعْمَش» عَنِ A oi sp‏ عَنْ ابي َر قال G,‏ 


°  Isnadanya Hasan lighairihi, Imam Hakim mengeluarkan dalam kitab Al 
Mustadrak,1:387 dari jalur periwayatan Yahya, dari Al A'masy, dari Abdullah bin 
Masrug. Imam An-Nasa'i meriwayatkan 8:126-127 dari jalur periwayatan Syu'bah 
dari Al A'masy, ia berkata, "Aku pernah mendengar Abdullah bin Murrah bercerita 
dari Al Harits bin Abdullah." Imam An-Nasaa'i juga meriwayatkan dari jalur 
periwayatan Hashin dan Mughirah serta Ibnu Aun dari Sya'bi, dari Al Harts, dari 
Ali. Imam Ahmad meriwayatkan 1:409 dengan jalur periwayatan dari Al A'masy, 
dari Abdullah bin Murrah, dari Al Harits bin Abdullah Al A'war, ia berkata, 
Abdullah berkata, "Seluruh sanadnya statusnya lemah. Meski demikian, dalam 
riwayat Imam Ahmad 1:409. Al A'masy berkata: Aku pernah menceritakannya 
kepada Ibrahim, kemudian ia berkata: Al Gamah telah menceritakannya kepadaku, 
ia berkata, "Abdullah berkata, Imam Muslim telah meriwayatkan sebagiannya 
dalam kitab shahihnya'," Lihat Al-Libas:120. 


12 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


قال: E CA‏ حَالِسَ في ظِل a‏ وا فخا راي قال :هم 
الأ GUN an‏ ورت “ASI ji‏ قال: فجلس فلس فلم fi‏ أن Pa‏ ا من 
á‏ فِدَاكَ أبي واي ؟ قَال: هُمْ DI‏ إلا مَنْ قال JL‏ هَكذا ail‏ 
رات Jah‏ ما هُمْ GG‏ مِنْ صَاحِب Jl‏ ولا Ui‏ ولا غنم Sp k‏ 
زکاتھا إلا حاءت يوم الْقِيَامَةٍ أَعْظُمْ ما كائت» و 2 ia Saba‏ 
Us gih liar,‏ تفذت taat‏ عَادَت PRS MANG Ale‏ 
الئاسء هَذَا حَدِيثْ A‏ وقال حَعْمَرٌ: عَنْ أبي 33 قال: قال رَسُولَ الله 
ia G‏ صَاحِب Oa‏ مِنْ هَذَا الْمَوْضِع إلى آخره مثله a‏ 
Ishak bin Ibrahim bin Habib Asy-Syahid dan Ja'far bin‏ .2251 
Muhammad At-Taghlibi menceritakan kepada kami, keduanya‏ 
berkata: Waki” telah menceritakan kepada kami. Ishak berkata: Al‏ 
A'masy telah menceritakan kepada kami. Dan Ja'far berkata dari Al‏ 
A'masy, dari Al Ma'rur bin Suwaid, dari Abu Dzar, Ishag berkata,‏ 
“Ketika aku datang mengunjungi Nabi SAW, saat itu beliau sedang‏ 
duduk di bawah bayang-bayang ka'bah. Saat melihatku, beliau‏ 
berkata, 'Demi Tuhan yang memiliki Ka'bah, mereka tergolong orang-‏ 
orang yang rugi" Lalu aku menghampiri beliau dan duduk di‏ 
sampingnya. Aku tidak dapat duduk lama di situ.!'? Kemudian aku‏ 


bertanya, 'Wahai Rasulullah! Demi ayah dan ibuku sebagai 
tebusanmu! Siapakah mereka itu? 


Rasulullah SAW menjawab, 'Mereka adalah orang-orang 
yang paling banyak mempunyai harta kecuali orang yang berbuat 
begini, beliau memberikan gambaran sebanyak empat kali. Dan 


® Kalimat “Fa lam atgaarru” Maknanya adalah tidak mungkin bagiku untuk diam 
di tempat aku duduk. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 13 


orang yang ingin berbuat demikian sangatlah sedikit. Setiap pemilik 
unta, lembu atau kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya, di hari 
kiamat binatang-binatang tersebut akan datang dalam keadaan lebih 
besar dan lebih gemuk dari aslinya. Semuanya akan menanduk 
pemiliknya dengan tanduk-tanduk dan menginjak dengan kuku- 
kukunya. Setelah selesai binatang yang pertama, akan diteruskan oleh 
binatang yang lain. Kemudian, binatang yang pertama kembali lagi 
hingga seluruh manusia ditentukan tempatnya masing-masing'," 


Hadits ini adalah hadits riwayat Ishag. Ja'far berkata: Dari Abu 
Dzar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak satupun pemilik 
unta” kemudian ia menceritakan hadits dengan redaksi yang sama 
dengan hadits ini, namun tidak menyebutkan gambaran sebelum 
hadits ini." 


279. Bab: Penjelasan Tentang Sebagian Siksa Yang akan 
Diterima oleh Mereka Yang Tidak Menunaikan Zakat dan 
Bantahan Terhadap Mereka Yang Mengangap bahwa Firman 
Allah SWT Yang Menyatakan “Dan Orang-Orang Yang 
Menimbun Ems Dan Perak..” (Os. At-Taubah ]9[:34( 
Diperuntukkan bagi Orang-Orang Kafir bukan Untuk Orang 
Yang Beriman. Rasulullah SAW Telah Menjelaskan bahwa Ayat 
Ini Turun untuk Menjelaskan Tentang Orang-Orang Yang 
Beriman bukan Tentang Orang-Orang Kafir. Sebab Mustahil 
Ayat Ini Difahami Dengan Pemahaman Bahwa Orang-Orang 
Kafir Akan Diazab Oleh Allah SWT Hingga Beberapa Waktu, 
Kemudian Nasib Mereka Ditentukan Setelah Itu, Ke Neraka atau 
Ke Surga. Sebab Orang-Orang Kafir Akan Kekal Selama- 
Lamanya Di Neraka Jahannam 


I! Al Bukhari, Zakat 30. hadits yang sama dari jalur periwayatan Waki, namun 
dalam riwayat tersebut terdapat kalimat, “Azhlafuha" sebagai ganti kata "Fa 
Akhfaaha." 


14 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


6G. 3 - 


Kama ابن‎ Ai AAN حبرا عبد‎ 
TES اد رول‎ HA Gi pa ca حا س ع‎ ai 
Ie به وبمال فأخمي‎ AV MU لا بودي‎ AE قَالَ: ما مِنْ‎ 
Kei d وَظَهْرُهُ‎ EL Na AN صَفَائِحٌ في‎ 
Wg abdi IU سبل‎ sa WAR Un الف‎ Yah Up sake 


3 or ral Le. 308 مدع‎ Aó 


OLS سي بن‎ Wus - ۲ 


r 
2 


P - 3 .. Pd 
CAS UPI على‎ Hy إيلدء إلا أتي به‎ Bo عب لا يُوَدّي‎ VI A 
-2 e s [A AA 9. Da 1 2... GA or ع‎ A E T pe a” Wé 
آخيرهًا رد أولها حتى يحكم‎ a فيبطح لها بقاع قرقر» فتسير عليه‎ 

ra a م‎ . . . 2 e 5 mera 
Ban تَعْدُونء ثم يَرَى‎ an في يوم كان مِقدارَهُ آلف سَنَةٍ‎ oaie الله بين‎ 
ah عيب إلا أت به‎ o BP IP NGON إلى لجف ولا إلى‎ 
or MS ر ور‎ s ba Se. A NAN . ر‎ ce 
لها بقاع قرقرء فتسيرٌ عَلَيْهِ كلما مَضَى عله‎ lai کائت»‎ UB عَلَى‎ 

r E a د ي‎ or ل عه‎ s? 33 { eg 2. BL as AA 5. A 
ولا‎ sha بأظلافهاء وتنطحه بقرونها ليس فيها‎ o رد أولها‎ Gl 
o. ° ت‎ 2 Ha به‎ AP 7 A .". 
Á a عِبَادِهِ في يوم كان مِقدَارَهُ الف‎ Sa SO 
nd P zr ى‎ 9. A E PPE 2 
إلى التارقالوا: يا رَسُولَ الله‎ AG cai إلى‎ G سَبيلة‎ Si تَعْدُونَء‎ 
mM 8 ° 2 r رمو‎ 0 DA . 2 9 ر < . ° ر‎ ° 
والخيل‎ alah الخيل ؟ قال: الخيل معقود في تواصيها الخير إلى يوم‎ 
LAUT no, ىع‎ Te. هي ر وه‎ Ber > ah 1 
فذكر الْحَدِيث‎ Sy Ja وَعلى‎ i ولرل‎ A Jah لثلاثة: هي‎ 
0 بد ,25 ر‎ Pa gi 3 e 4 ` 2 5 2 ٠. 2g 4 
sja) AE Ga الله علي‎ JG رَسُول الله ؟ قال:‎ GAS بطولِهِ قالوا:‎ 
355. الآية الحامعة الفاذة: من يعمل مثقال ذرة خخيرا يره ومن يعمل مثقال‎ 
-> 3 o . a © o A s 4 2 م‎ 2 . o 
DAN AS شرا يَرَهُء الجلحاء: التي لِيْسَ لها قرنء والعقصاء:‎ 
2252. Ahmad bin “Abdah menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz (Ibnu Muhammad Ad-Darawardi) telah menceritakan kepada 


kami, Suhail telah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Setiap 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 15 


pemilik harta yang tidak mengeluarkan zakatnya akan dipakaikan 
dengan kepingan-kepingan dari api pada Hari Kiamat, lalu dia 
dibakar di bagian rusuk, dahi dan belakangnya dengan kepingan 
tersebut di dalam Neraka Jahanam. Lama satu harinya menyamai 
lima puluh ribu tahun waktu sekarang. Keadaan ini terus berlangsung 
hingga umat manusia diputuskan ke manakah akan ditempatkan, ke 
surga atau ke neraka. Begitu juga pemilik unta yang (enggan)” 
menunaikan zakatnya. Unta-unta peliharaannya akan menginjak- 
nginak dan menggigit pemiliknya. Tatkala unta yang pertama selesai 
menyiksanya, maka unta yang lain datang kepadanya. Keadaan ini 
terjadi dalam satu hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu 
tahun waktu —di dunia - hingga umat manusia selesai diputuskan ke 
mana mereka akan ditempatkan, ke Surga atau ke Neraka. 


Demikian juga pemilik kambing yang (enggan)? menunaikan 
zakatnya. Pada Hari Kiamat nanti, pemilik kambing tersebut akan 
dibiarkan di padang terbuka bersama kambingnya dan kambing 
tersebut lebih besar dari ukurannya di dunia. Kemudian kambing 
tersebut menyerang pemiliknya. Setiap selesai satu kambing, maka 
datanglah kambing yang lain. Demikian seterusnya. Kambing- 
kambing tersebut akan menginjak-injak pemiliknya. Dan tidak ada 
yang bertanduk bengkok, tidak ada yang tidak bertanduk atau tidak 
ada yang bertanduk pecah kecuali semua kambing tersebut menanduk 
pemiliknya yang enggan mengeluarkan zakat. Keadaan ini terus 
berlangung dalam satu hari yang ukurannya sama dengan lima puluh 
ribu tahun hingga Allah SWT memutuskan ke mana mereka akan 
ditempatkan, ke Surga atau ke Neraka. 


Saat itu, para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana 
dengan kuda?” 


2 Dalam kitab aslinya tertulis, “Walaa abdun yu'addi shdagatahu...." Kami 
tambahkan kata “Ja diantara dua kurung agar maknanya tidak rusak. 
8 Thid. 


16 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Rasulullah SAW menjawab, “Kuda itu diikat dan didahinya 
tertulis kebaikan di hari kiamat. Kuda terbagi menjadi tiga bagian, 
ada yang menjadi sebab datangnya ganjaran, ada yang menjadi 
sebab sebagai pelindung dan ada yang menjadi sebab datangnya 
dosa.” 


Kemudian ia menceritakan hadits dengan redaksi yang 
panjang. 

Setelah itu, para sahabat bertanya lagi kepada Nabi SAW, 
“Wahai Rasulullah! bagaimana dengan keledai?” 


Rasulullah SAW menjawab, “Allah SWT tidak menurunkan 
kepadaku sesuatu yang lebih mencakup semua permasalahan kecuali 
ayat: 'Barangsiapa yang melakukan kebaikan, meski seberat atom, 
niscaya dia akan mendapat balasannya dan barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan sekalipun seberat atom, niscaya ia akan 
melihat balasannya',” (Os. Az- Zalzalah (99): 7 — 8)" 


r‏ #03 رمه 


ng =NYOY‏ ابو Abadi‏ زياد بن د Pu‏ وكيا يزيد بن زريع» 
PAN 5 o 3 o- PAN‏ و 5 1 aa‏ 
ae 2 a r 72‏ لار 53 Pena‏ ° وو 1 a‏ 
الْحَدِيث بطولهء وقال في كلها: في يَوْم كان a‏ ألف Ú An‏ 
دول al Jó,‏ ٹم 5 ale O‏ 
Abu Al Khaththab Ziyad bin Yahya telah menceritakan‏ .2253 
kepada kami, Yazid bin Zari’ telah menceritakan kepada kami,Rauh‏ 
bin Al Qasim telah menceritakan kepada kami, Suhail bin Abu Shalih‏ 


telah menceritakan kepada kami dengan sanad ini. Kemudian ia 
menceritakan hadits yang panjang ini. Disemua batasan waktu, ia 


4 Al Bukhari, Zakat 26 dari jalur periwayatan Suhail dengan hadits yang sama 
dengan merinci sisa hadits. Dalam riwayat tersebut terdapat kalimat, "Dalam satu 
hari yang ukurannya sama dengan lima ratus tahun." 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 17 


menceritakan dengan redaksi: “Setiap harinya sama dengan 50.000 


tahun waktu di dunia.” 


280. Bab: Penjelasan Tentang Berita-Berita Yang Diriwayatkan 
dari Nabi SAW yang Lafazhnya Bersifat Umum Tentang Harta 
Yang Ditimbun 


PAN 


ei gie ah Wa oE الرَبيعٌ بْنْ‎ Ba - 

P a CD‏ وهب عن الليْثِ o‏ سَغْدِه عَنٍ 
an‏ حكيمء عن أبي عن ابي هريره عَنْ 
رَسُول الله ی قال: کون کنر aah G3 SR‏ شجَاعًا sea AA‏ 


pa 


قبع ake‏ وهو SE‏ من Ag AE JG‏ ير من ّى بلق 
اصع لم يقل اريم i DE A‏ وقال a‏ كنز أحَدِكُمْ 
Rabi’ bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami,‏ .2254 
Syu’aib telah menceritakan kepada kami, Laits telah menceritakan‏ 
kepada kami, ha Isa bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami,‏ 
Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami dari Laits bin Sa'ad, dari‏ 
Ibnu Ajlan, dari Al Qa’qaa’ bin Hakim, dari Abu Shalih, dari Abu‏ 
Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:‏ 


“Di hari kiamat nanti, harta yang disimpan oleh salah seorang 
diantara kalian akan datang dalam bentuk seekor ular buas yang 
memiliki dua tanduk. Ular tersebut mengikuti!” pemiliknya, sementara 


1 Lihat Muslim, Zakat 26. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur periwayatan 
Ibnu Zari' dan ia tidak menyebutkan matannya, namun memberikan isyarat ke 
riwayat Suhail. 

l6 Dalam kitab aslinya tertulis kalimat, “Ma'a shaahibihi," dan koreksi ini 
berdasarkan riwayat dalam Al musnad. 


18 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


si pemiliknya mencari perlindungan dari kejarannya. Ular tersebut 
terus menerus mengikutinya dan ia terus menerus menghindar 
darinya hingga ia memakan jari-jarinya.” 


Rabi” tidak mengatakan: “Ja menghindar darinya.” Dan ia 
juga berkata, "Harta yang disimpan oleh salah seorang dari kalian.” 


0-3 Jo - 47 -3 30o Je PAN 


daan حا‎ Dea ln حدثنا بشر بن‎ —NYoo 
E nga لطر‎ al Me As 
كرا مكل له‎ Sang IS الله 8: من‎ Op قال: قال‎ OGY بي طَلْحَة عَنْ‎ 


` سوس 


akai ag‏ شجاعًا AH YEL Sei‏ فيقول: و اا لسر 
أن Si yus‏ رکه BONANG‏ قلا 17 ana‏ & ب يده 5 SNN ea EA‏ 


otm سائ‎ Ka) 

2255. Basyar bin Mu’adz telah menceritakan kepada kami, 

Yazid bin zari’ telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu 
Arubah telah menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari Salim bin 
Abu Al Ja'di Al Ghathfani, dari Ma'dan bin Abu Thalhah, dari 
Tsauban, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang 
meninggalkan harta simpanan di dunia, maka di hari kiamat nanti 
harta tersebut akan datang kepadanya dalam rupa seekor ular buas 
yang memiliki dua tanduk dan ular tersebut akan selalu mengikutinya. 
Kemudian orang tersebut bertanya, "Siapakah kamu.?' Harta tersebut 
menjawab, 'Aku adalah harta simpanan yang kamu tinggalkan.' 


17 Isnadnya hasan. Imam Ahmad mengeluarkan dalam musnadnya, 2:379 dari jalur 
periwayatan Laits. Dalam riwayat tersebut terdapat kalimat, "Simpanan salah 
seorang diantara mereka." 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 19 


Kemudian ular tersebut terus mengkutinya hingga memakan 


tangannya dan meremukkan seluruh tubuhnya." 


281. Bab: Penjelasan Tentang Riwayat Yang Lafazhnya Mufassar 
Yang Menjelaskan Secara Detail tentang Yang Dimaksud dengan 
Harta Simpanan. Dan Dalil Bahwa Yang Dimaksud Dengan 
Harta Simpanan Tersebut Adalah Harta (229/B) Yang Tidak 
Ditunaikan Zakatnya, bukan Harta Yang Disimpan dan 
Ditunaikan Zakatnya 


=NYON‏ ا عبد ji op pa‏ ا سات عن جَامِع؛ 
عَنْ ابي Jin‏ عن عَبَدِ الله DP‏ ف قال: ما مِنْ رَجُل PE‏ 
ركاه إلا جيل لَه يوم ah‏ شاع طرق في ع PR‏ 
Ce‏ الي 4# Bn‏ كاب الله: سَيُطوَقُونَ G‏ بوا به AKAN fi‏ 


2256. Abdul Jabbar bin Al Alaa telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Jami”, dari Abu 
Wa'il, dari Abdullah, dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda, “Barang 
siapa yang tidak menunaikan zakatnya, maka di hari kiamat nanti 
seekor ular berbisa akan dikalungkan di lehernya.” Kemudian 
Rasulullah SAW membacakan ayat Al Our'an: “Harta yang mereka 
bakhilkan itu dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat.” (Os. Aali 
Imran [3]: 180)? 


18 Isnadnya Hasan. Al Mundziri berkata dalam kitab At- Targhib wa At-Tarhib 
2:108-109. “Diriwayatkan oleh Al Bazzar dan ia berkata Isnadnya Hasan. Imam 
Ath-Thabrani, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban memuat dalam kitab shahihnya. 
Imam Hakim mnegeluarkan 1:388 dari jalur periwayatan Yazid. 

 Isnadnya shahih. An-Nasaa'i 5:8-9 dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah 
dengan hadits yang sama. Al Mundziri berkata dalam kitab At-Targhib wa At- 


Tarhib. “ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lafazhnya darinya. Imam an-Nasaa'1 
20 


20 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


©) ja او‎ Dara MA بن مئان‎ Kasi WA -y rev 
P DPI SE KY YA ng 
Lg الْمَاحشونء‎ iji يعني ابن مُوسَى» برا عبْدُ اريز‎ IA Bi مَرْرُوق»‎ 
قال: قال رَسُولَ الله 8ك إن الي لا‎ PE عَبْدِ الله بن ديتارء عن ابن‎ 
Pa TA ba رَكَاةَ مالو سل لَه يوم‎ A 
CAN بن مئان وَقَالَ لَه‎ KH هَذَا حَدِيثْ‎ BS يقول: أنا‎ Sa 
ارقة‎ AA عبد الله بن ديار‎ Sa قال:‎ 


2257. Ahmad bin Sinaan Al Wasithi telah menceritakan 
kepada kami, Abu An-Nadhar telah menceritakan kepada kami, ha 
dan Al Hasan bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Ibad, ha, Nashar bin Marzug telah menceritakan kepada kami, 
Asad (Ibnu Musa) telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin 
Al Majisyun telah memberitakan kepada kami dari Abdullah bin 
Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Bahwasannya orang yang tidak menunaikan zakat hartanya, di hari 
kiamat nanti harta tersebut akan datang kepadanya dalam bentuk 
seekor ular berbisa. Kemudian ular tersebut terus mencengkram atau 
melilitnya- Dan ular tersebut berkata kepadanya, 'Aku adalah harta 


1» 


yang kamu simpan' 


Ini adalah hadits riwayat Ahmad bin Sanaan, Az- Za'faran 
berkata kepadanya, ia berkata: Abdullah bin Dinar memberitakan 


kepadaku, ia berkata, “Kemudian harta tersebut melilit lehernya atau 


merengkuhnya.”2 


meriwayatkan dengan isnad yang shahih dan Ibnu Khuzaimah juga mengeluarkan 
dalam kitab shahihnya. 

2 Isnadnya shahih, An-Nasaa'i 5, 28. dari jalur periwayatan Abu Nashar Hasyim 
bin Al Oasim. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 21 


282. Bab: Penjelasan Tentang Dalil bahwa Tidak Ada Kewajiban 
Lain Dalam Harta kecuali Zakat dan Penjelasan Bahwa Ancaman 
Yang Diberikan Dalam Hadits Ini Ditujukan Kepada Orang Yang 
Menimbun Hartanya dan Kepada Orang Yang Tidak 
Menunaikan Zakat Hartanya tetapi Tidak Ditujukan Kepada 
Orang Yang Menunaikan Zakatnya, meski Harta 
Tersebut Ia Simpan 


قال ab ag: S1‏ عبد اله علي up‏ قال لا إلا أن 
Fi‏ وڼ iga aa‏ أن B3 cat url‏ فقال ي على عَمَلٍ 
إذا Alas‏ دلت اة فقآل في KAN EN a A‏ فقال الي 
B‏ في اير من سره أن يا ÉS‏ إل Jeo‏ من Jas aa Jah‏ إل Kia‏ قد 
اتن Peng. E Ld Ag ia‏ 
ف صلدًا سکم ye‏ شَهْرَكمْ وَأدُوا Surat NG‏ وَأَطِيْعُوا ذا 
رکم دلوا حه ریک 
Abu Bakar berkata: Dalam riwayat yang diberitakan oleh‏ 
Thalhah bin Ubaidillah terdapat kalimat, “Adakah kewajiban aku yang‏ 


lain?” Rasulullah SAW menjawab, “Tidak, kecuali sedekah tathawwu' 
(sedekah sunnah ).” 


Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, “Ada seorang arab 
yang datang menemui Nabi SAW dan berkata, 'Tunjukkanlah padaku 
satu pekerjaan yang jika aku kerjakan, maka aku akan masuk ke dalam 
surga?” Dalam riwayat tersebut Rasulullah SAW menjawab, “Kamu 
menunaikan zakat yang bersifat wajib.” 


22 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang ingin melihat seseorang yang bakal 
menjadi penduduk surga, maka lihatlah orang ini.” 


Pada pembahasan yang lalu, aku telah mendiktekan dua 
riwayat ini dalam kitab ini. 


Dalam khabar Abu Umamah, dari Nabi SAW disebutkan, 
Beliau bersabda, “Hendaknya kalian melaksanakan shalat lima waktu, 
melakukan puasa di bulan Ramadhan, menunaikan zakat harta kalian 
serta mematuhi pemimpin kalian, jika bersikap demikian, maka kalian 
akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian.” 


283. Bab: Penjelasan Tentang Dalil Lain Yang Menunjukkan 
bahwa Ancaman Siksa Tersebut Ditujukan Kepada Mereka Yang 
Menimbun Harta yang Tidak Menunaikan Zakatnya dan Tidak 

` Ditujukan Kepada Orang Yang Menunaikan Zakatnya 


o 1. 2 8... To o- o PAN 
الأعلى الصدفي» أخبركا ابن‎ ae يُونْسُ بن‎ Wa -YYOA 
yg á 2 y 07 o 2 97 028 o 7 074 ° 2 مه‎ 
وَهْبء عن ابن جريج» عن ابن الزئير» عن جابر بن عبد الله عن النبي‎ 
عنك شر‎ ana Ny که كال:‎ 


2258. Yunus bin Abdul A'la Ash-Shadafi telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Wahab telah memberitakan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW, Beliau 
bersabda, “Jika kamu telah menunaikan zakat hartamu, maka kamu 
telah menghilangkan keburukannya.” 


2! Isnadnya dha'if. Ibnu Juraij dan Abu Zubair, keduanya adalah sosok yang 
dianggap mudallis dan sering menyambung-nyambungkan sanad hadits. Dan telah 
aku riwayatkan dalam kitabku Ad-Dha'ifah (2218)-Nashir.). Imam Hakim 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 23 


284. Bab: Penjelasan Tentang Imam Membai'at Rakyatnya untuk 
Menunaikan Zakat 


4. æ KS 


cai Pi Was -YYO4‏ ا Pu Gas Ja‏ بن 
حکیم A AN PES‏ إسْمَاعِيل (ح) CI‏ يعقوب بن 
CAS a‏ يزيد ن هَارُون» جرا إمْمَاعِيل بن ابي Bu‏ 
ns v LK Seo‏ 30 2 < | ع Ne KA‏ 2 232 
يعقوب بن إبراهيم» ويحيى Si‏ قالا: Gas‏ لحسن بن حبيب وهو 
Bis KI‏ إسْمَاعِيل (ح) PAI EA‏ بن JASA‏ الرعفراني» Was‏ 
و PAN i o3 30 NG‏ - 2 مه ده ° - IG‏ 2 ° 
عَبْدٍ الله» قال: EAE‏ رَسُولَ الله 8 على إقام الصّلاق وَإِينَاء الرّكاق 
Í i ab 1 o 2 23 1 0 4 Cd‏ 
و النصح لكل kana‏ 
Abu Al Asy'ats telah menceritakan kepada kami,‏ .2259 
Mu'tamir telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Hakim telah‏ 
menceritakan kepada kami, Yahya bin sa'id telah menceritakan‏ 
kepada kami, Ismail telah menceritakan kepada kami, ha, Ya'qub bin‏ 
Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun telah‏ 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Abu Khalid telah‏ 
memberitakan kepada kami, ha Ya'gub bin Ibrahim dan Yahya bin‏ 
Hakim telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Al Hasan‏ 
bin Habib (Ibnu Nadiyyah) telah menceritakan kepada kami, Ismail‏ 
telah menceritakan kepada kami, ha dan Al Hasan bin Muhammad Al‏ 
Za'farani telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid‏ 
telah menceritakan kepada kami, Ismail telah menceritakan kepada‏ 
kami dari Oais bin Hazim, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, aku‏ 


mengeluarkan hadits ini, 1:39 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab dan ia berkata, 
hadits ini shahih sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. 


24 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


telah melakukan bai'at (janji setia) kepada Rasulullah SAW untuk 
melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan memberikan nasehat 
kepada setiap muslim.” 


285. Bab: Penjelasan Bahwa Kewajiban Zakat Ditetapkan 
sebelum Hijrah Ke Habasyah. Sebab Rasulullah SAW Menetap di 
Kota Suci Makkah sebelum Beliau Hijrah Ke Madinah 


A -‏ مُحَمَّدُ بن عِيسّىء BH‏ سمه شي ان pai‏ 
قال A GGL Yi KS‏ ابن يسار HA SIN KPA Sp‏ 
AN jag‏ عَن ابي بكر بن عبد ASD‏ 
Mai‏ بن هِشام الْمَحْرُومِيَ» عَنْ ام uE‏ بت أبي امي بن TE‏ 
قالت: لما Kadi La dg‏ حاورا بها حِينَ حَاء SB PAN‏ 
ska ORA‏ وقال في الْحَدِيثي قَالّت: وكان الذي KIS‏ حفر an‏ أن بي 
Jb‏ َال لَهُ: ها الْمَلِكُ & A adas a us‏ الأصتام» وتأكل 
ai‏ وكأتي الفَوَاڃش» ANN akadi‏ ونُسيء ء yii‏ ,3 القوي نا 
tua‏ عَلَى HUB‏ بعت الله ليا رَسُولا مِنًا HS BP‏ 
UEA iae USU, Aneh‏ إلى الله ag sag ot‏ ما 
AT LAS ASI‏ مِنْ دُونهِ iya‏ الْحِجَارَةٍ Eibar MUA) HUNI‏ 
gawa GAB ken HUNI i eta‏ الجوار الك عَنِ 


6 j Jú Jf, I وقول‎ a وتهانًا عن:‎ SA p 


2 Al Bukhari dari jalur periwayatan Ismail. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 25 


0 


وقذف المحصتة» وأن تعبد الله لا شرك به شيماء BSI Wal VA‏ 


وَالصيّام ÚT, a eY! fi Para ana “JG‏ به NAS,‏ على 


2260. Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami, 
Salmah (Ibnu Al Fashal) telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag (Yasa' budak Makhramah) dan Muhammad bin 
Muslim bin Ubaidillah bin Syihab bin Zuhri berkata: Dari Abu Bakar 
bin Abdul Rahman bin Al Harits bin Hisyam Al Makhzumi, dari 
Ummu Salmah binti Abu Umayyah bin Al Mughirah, ia berkata, 
“Ketika tiba di daerah Habasyah, kami menetap di sana. Kemudian 
ketika Raja Najasyi datang... Kemudian ia menceritakan hadits yang 
panjang. Dalam riwayat hadits tersebut diceritakan bahwa ia (Umu 
Salmah) berkata, “Saat itu, yang menjadi juru bicara adalah Ja'far bin 
Abu Thalib RA, ia berkata kepada Raja Najasyi, "Wahai Raja, dahulu 
kami adalah masyarakat yang berada di alam kebodohan, kami 
menyembah berhala, memakan bangkai dan melakukan perbuatan 
yang keji, kami memutuskan silatur rahim dan berbuat buruk kepada 
tetangga, yang kuat diantara kami memangsa yang lemah. 
Demikianlah kondisi kami hingga akhirnya Allah SWT mengutus 
kepada kami seorang Rasul. Kami mengenal nasab (silsilah 
keturunan) Rasul tersebut, kami akui kejujurannya dan sikapnya yang 
menjaga diri dari perilaku yang tercela. Kemudian Rasul tersebut 
mengajak kami untuk menyembah hanya kepada Allah SWT dan 
meninggalkan sembahan-sembahan kami dan sesembahan para leluhur 
kami yang lama: Seperti batu dan patung. Beliau memerintahkan kami 
untuk berkata jujur dan tidak bohong, melaksanakan amanah yang 
telah diberikan, memerintahkan kami untuk menyambung silaturahim, 
berbuat baik kepada tetangga dan menahan diri dari perbuatan yang 
haram serta dilarang menumpahkan darah. Beliau juga melarang kami 


26 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


melakukan perbuatan yang keji, berkata lacur, memakan harta anak 
yatim dan melarang menuduh wanita baik-baik berbuat lacur. Beliau 
memerintahkan kami (230/A) untuk menyembah hanya kepada Allah 
SWT dan tidak mensekutukan-Nya dengan sesuatu, memerintahkan 
kami untuk mengerjakan shalat, menunaikan zakat dan melakukan 
puasa.' 


Ia (Ummu Salmah) melanjutkan, “Kemudian Ja'far 
menjelaskan kepadanya tentang beberapa isi ajaran Islam dan kami 
membenarkan dan mengimaninya serta mengikutinya sesuai dengan 
apa yang diturunkan Allah SWT kepadanya. Kami hanya menyembah 
kepada Allah SWT dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu, 
mengharamkan apa yang diharamkan dan menghalalkan apa yang 
dihalalkan, kemudian ia meneruskan sisa haditsnya.2 


2 Isnadnya dha'if. Diantara perawinya ada seorang yang bernama Salmah bin Al 
Fadhal. Mengenai sosoknya, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tagribnya berkata, "Ia 
adalah seorang yang dapat dipercaya, namun sering melakukan kesalahan dalam 
periwayatan hadits." Dalam kitabnya Fathul baari 3: 266-267 ia memberikan isyarat 
ke riwayat Ibnu Khuzaimah dan ia cenderung mandha'ifkannya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 27 


r 


Apple‏ صدقة ا مواشي من الإبل والبقر والغتم 


KUMPULAN BAB YANG MENJELASKAN 
TENTANG ZAKAT HEWAN TERNAK: UNTA, SAPI 
DAN KAMBING 


286. Bab: Penjelasan Tentang Zakat Unta dan Kambing serta . 
Dalil Bahwa Yang Dimaksud Allah SWT Dengan Firmannya: 
“Dan Ambillah Dari Harta Mereka Sebagai Zakat” (At-Taubah [9]: 
103) Adalah Sebagian Harta bukan Keseluruhan. Sebab Kalimat 
Al Mal (Harta) Terkadang Digunakan untuk Menggambarkan 
Harta Yang Nilainya Kurang dari Lima Unta dan Kambing Yang 
Jumlahnya Kurang dari Empat Puluh 


2. 30 36. رلور‎ Be 03 És 30 36. و‎ PANA 


۲۱ - حدنا محمد بن ر بندار» ومحمد بن يحيى» [ag‏ 
3 7 و .385 وو AK‏ رو reka 2 KA as‏ یر و و وعم 
موسى محمد بن المثنى» ويوسف بن موسى» قالوا: Lada‏ محمد بن 
o 2 - s ” 5 o‏ 
عبد الله الأنصّاري» ea‏ أبي» عن KAS‏ حَدَني اُئس بن fof NG‏ 
KA OS G Ki‏ ین وَحَهَهُ إلى ipa‏ فكب لَه 
هذا الكِتَاب: بسْم الله gas‏ الرّحِيم SAR‏ فريضة الصدقة التي Ga‏ 
lo S e an‏ ره Sa Aa ai LP‏ ای ga‏ ا 97 
GTS Geg Sa‏ وَمَنْ NO Malin‏ في D‏ 
Sa 5 P 5 5‏ و رو yg EG‏ الو r r‏ 
ورین من الإبل» فما دونه (Ad)‏ في کل حمس sala‏ فإذا HANG‏ 


CAS‏ وَعِشْرِينَ إلى حَمْس NG‏ ففِيهًا Ci‏ مَخَاضِء فن لَمْ يكن 
Gi‏ ابتة مَحَاض» BB OS pd TU‏ بَلْعَتَْ É‏ وَتَلائِينَ إلى حمس 


28 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


AAN AAN 
وسن فيا‎ a إلى‎ aig sasak فإذا بل‎ Ja طروقة َة‎ 
لكت‎ sp Os Gi Gaib وسبعين إلى تسعِين»‎ É SAH عة فإذا‎ 
Bp gai Bb oi فَفِيهًا‎ HL) إِحْدَى وَتِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ‎ 
KNK A رادت على‎ 
sêg إلا أن‎ Bo La di وَمَنْ لَمْ يكن مَعَُ إلا أريعَة مِنَ الإبل»‎ a 
ها فإذا بلك حَمْسًا مِنّ الإبلء فاا و دة العم في سَائِمَتِهًا‎ 
baja عَلَى‎ SN فإذا‎ a إلى عِشْرِينَ‎ Saad كانت‎ 5 
إلى‎ e BI رادت على‎ BB شَاَانٍء‎ Gi LAI as إلى أن‎ AN, 
85 Wu قفي كل‎ BL على‎ Sp فَفِيهًا ثلاث شاي‎ akah 


Bb‏ كات Tatan AA‏ من أَرَبَعِينَ G 3G‏ ا 
Ba‏ إلا أن يَشَاء FA gp‏ الحنييت a ge la‏ 


2261. Muhammad bin Basyar Bundar, Muhammad bin Yahya, 
Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna dan Yusuf bin Musa telah 
menceritakan kepadaku kami, mereka berkata: Muhammad bin 
Abdullah Al Anshari telah menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku dari Tsamamah, Anas bin Malik telah 
menceritakan kepadaku: Ketika Abu Bakar RA menjadi Khalifah, ia 
mengutus Anas bin Malik ke daerah Bahrain dan menulis surat 
untuknya. Isi suratnya berbunyi, 


"Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini 
berkenaan dengan sedekah yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 29 


kepada kaum muslimin dan yang” diperintahkan Allah SWT kepada 
Rasul-Nya. Maka barangsiapa yang diminta zakatnya sesuai dengan 
ketentuan, hendaknya ia menunaikannya. Dan barangsiapa yang 
diminta lebih dari ketentuan, maka janganlah ia menunaikannya. Di 
setiap dua puluh empat ekor unta ke bawah Zakatnya adalah satu 
kambing (ghanam). Setiap lima unta, zakatnya adalah satu kambing 
(syaat). Dari jumlah unta 25 hingga 35, zakatnya adalah satu anak 
unta perempuan yang berumur 1 tahun masuk 2 tahun. Jika tidak ada 
anak unta perempuan yang berumur 1 tahun masuk 2 tahun, maka 
boleh dengan satu anak unta laki-laki yang berumur 1 tahun masuk 2 
tahun, Jika telah sampai 36 sampai bilangan 45, maka zakatnya adalah 
satu anak unta perempuan yang berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Jika 
telah sampai 46 hingga 60, maka zakatnya adalah satu anak unta yang 
berumur 3 tahun masuk 4 tahun. Jika telah sampai 61 hingga 75, maka 
zakatnya adalah satu anak unta yang berumur 4 tahun masuk 5 tahun. 
Jika telah sampai 76 hingga 90, maka zakatnya adalah dua anak unta 
perempuan yang berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Jika telah sampai 91 
hingga 120, maka zakatnya adalah anak unta perempuan yang 
berumur 3 tahun masuk 4 tahun. Jika lebih dari 120, maka setiap 
tambahan 40 ekor, zakatnya adalah satu anak unta perempuan yang 
berumur 2 tahun masuk 3 tahun dan setiap tambahan 50 zakatnya 
adalah satu anak unta perempuan yang berumur 3 tahun masuk 4 
tahun. Jika seseorang memiliki kurang dari 5 ekor unta, maka ia tidak 
terkena kewajiban zakat unta. Jika untanya telah mencapai jumlah 5 
ekor, maka zakatnya adalah satu ekor kambing. 


Zakat kambing yang digembalakan adalah dari 40 hingga 120 
zakatnya adalah satu kambing. Jika lebih dari 120 ekor hingga 200 
ekor, maka zakatnya adalah dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 
ekor hingga telah mencapai 300, maka zakatnya adalah tiga ekor 


4 Dalam kitab aslinya tertulis kata (Al-Ladzii). Nampaknya yang benar adalah kata 
yang telah kami sebutkan 
(Al-latii). | 


30 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kambing. Jika lebih dari tiga ratus, maka setiap bertambah seratus 
zakatnya satu kambing. Jika kambing tersebut kurang dari 40 ekor, 
maka tidak ada kewajiban menzakatkannya.” 


Kemudian ia menceritakan hadits dengan panjang. 
Ini adalah hadits riwayat Bundar. 


Abu Bakar berkata: “An-Nagah adalah unta yang telah 
melahirkan. Jika anak yang dilahirkan telah memasuki usia satu tahun 
dan memasuki tahun kedua, jika jenis kelamin anak unta tersebut laki- 
laki, maka anak unta tersebut disebut ibnu makhadh dan jika jenis 
kelaminnya perempuan, anak unta tersebut disebut bintu makhad. 
Seekor unta disebut Nagah dikarenakan: jika unta tersebut melahirkan, 
maka penjantan tidak akan mendekatinya sampai satu tahun dari masa 
ia melahirkan. Jika telah satu tahun dari masa melahirkan, barulah 
sang penjantan mau mendekatinya. Jika telah disetubuhi oleh 
penjantan, maka unta tersebut disebut Makhad. Dan unta-unta yang 
hamil setelah satu tahun dari masa kelahirannya disebut Ummu 
Makhad. Kata Al Maakhidh ditujukan kepada anak unta yang masih 
dalam perut induknya yang sudah mulai bergerak-gerak. Dan anak 
unta yang berjenis kelamin laki-laki dari kelahiran sebelumnya disebut 
Ibnu Makhad dan jika anak unta tersebut perempuan disebut bintu 
Makhadh. Kemudian unta tersebut menjalani masa kehamilan tahun 
kedua dan melahirkan. Jika unta tersebut melahirkan, ia disebut Labun 
dan anaknya dari kehamilan sebelumnya disebut Ibnu Labun atau 
Bintu Labun. Anak unta yang disebut ibnu labun atau bintu labun 
tersebut telah berumur dua tahun memasuki tahun ke tiga. Jika anak 
unta tersebut telah genap berumur tiga tahun memasuki tahun ke 
empat, maka ia disebut Higgah. Unta tersebut disebut Higgah 
dikarenakan, jika ia perempuan, unta tersebut telah siap untuk hamil 
dan kuat menanggung beban hamil dan jika berjenis kelamin laki-laki, 
maka unta tersebut telah kuat mengangkut beban. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 31 


Sebelum menjadi higgah, penamaan seekor unta disandarkan 
kepada kondisi ibunya. Jika unta tersebut telah berumur satu tahun 
dan masuk tahun kedua, ia disebut ibnu makhadh, sebab ibunya 
disebut makhadh. Jika unta tersebut berumur dua tahun dan masuk 
tahun ke tiga (230/B) maka unta tersebut disebut Ibnu labun, sebab 
ibunya disebut Jabun setelah melahirkan untuk kedua kalinya. Seekor 
unta disebut higgah dikarenakan kondisinya yang sudah siap 
mengandung. 


Jika seekor unta telah berumur empat tahun dan masuk tahun 
ke lima, maka ia disebut jadz'ah. Jika berumur lima tahun masuk 
tahun ke enam disebut Tsunia. Jika telah berumur enam tahun masuk 
tahun ke tujuh, maka unta tersebut disebut Ruba' dan unta wanita 
disebut Ruba'iyyah. Unta tersebut masih disebut dengan sebutan 
demikian hingga usianya tujuh tahun. Jika telah berumur tujuh tahun 
masuk tahun ke delapan, maka baik laki-laki atau perempuan ia 
disebut Sudais. Jika berumur delapan tahun dan masuk tahun ke 
sembilan maka baik unta tersebut laki-laki atau perempuan disebut 
Bazil. Jika telah berumur sembilan dan masuk tahun ke sepuluh unta 
tersebut disebut Mukhlif. Setelah mukhlif, tidak ada lagi sebutan 
khusus bagi unta. Namun biasanya disebut Bazil satu tahun dan bazil 
dua tahun, Mukhlif satu tahun dan Mukhlif dua tahun, demikian 
seterusnya. Jika telah besar, maka unta laki-laki disebut “Mud dan yang 
perempuan disebut “Audah. Jika usianya sudah sangat tua, maka unta 
laki-laki disebut Oahrun dan yang perempuan disebut Ats-Tsab dan 


Asy-Syarif. 


32 || ShahihIbnu Khuzaimah 


286. Bab: Penjelasan tentang Anak Unta dan Kambing Dihitung 
Juga Dalam Penjumlahan Zakat 


Set one uyi SEGI Ga ۲‏ بن .2 
OLI‏ الصَّابون adi sa‏ أخبرناً ab‏ مُحَمّدُ بن Jai‏ 5 
و ر هف ا Ina AAR lols. e‏ 
Han‏ کا ع بن حجر Ea ga‏ ايوب بن An‏ عَنْ أبي 
(lal‏ عن na‏ بن مرف عن Kh‏ قال: قال AP‏ الله g‏ : 
ويس في U‏ دُون حمس يِن Ip ap: Jl‏ كانت حَمْس ر kai‏ 
اة شِياءِ إلى عِشرِينَ» S‏ الْحَدِيث pe ajaka‏ ل ا 
لله : 3 فِي Ú‏ دون حمس من مِنَ الإبلٍ Bp CA‏ كات حمسا 
G Gi‏ إن a‏ فإذا da LS‏ ففِيهًا AE‏ حمس GS‏ 
Śp‏ كَانَتْ Gyan‏ عَشرَة فَفِيهًا OX‏ شيا إلى عِشرِينَ» SBB‏ الْحَدِيثْ 
بطولی S BE‏ الاب في کل dir ina‏ ولا ُوْحَدُ Tap‏ ولا 
دات عَوْرَاء إلا أن يشاء ank 38 BEAN‏ وَكبِيرَهَاء وَلَيْسَ فِيمًا 
دون أَربَعِينَ مِنَ الم شَئْء» BP‏ كانت Udin‏ شاه إلى عِسْرِينَ 
uG G ia AN Bp a‏ إلى الاين BI‏ ادن GA‏ 
قيا لات إلى Situ‏ كل مائة شاةء JANG‏ 
JP ANG Ha‏ إلا أن يَشَاء dang Gani‏ صَغِيرَهَا Yg an)‏ 


mar G [æ A ð را مه‎ r هس ار مه‎ r 
Ba حَشية‎ pama Ci ولا يفرق‎ SE Go pain 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 33 


2262. Al Ustadz Al Imam Abu Utsman Ismail bin Abdul 
Rahman Ash-Shabuni memberitakan kepada kami, Abu Thahir 
Muhammad bin Al Fadhlu bin Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah, 
Abu Bakar Muhammad bin ishag bin Khuzaimah telah menceritakan 
kepada kami, Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan kepada kami, 
Ayyub bin Jabir telah menceritakan kepada kami dari Abu Ishag dari 
Ashim bin Dhamrah, dari Ali RA, ia berkata, "Rasulullah SAW 
bersabda, 


'Unta yang jumlahnya kurang dari lima ekor tidak terkena 
zakat. Jika telah mencapai lima belas hingga dua puluh, maka 
zakatnya adalah sebanyak tiga ekor kambing’. Kemudian ia 
memaparkan hadits yang panjang ini. Jika telah banyak, 


Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada kewajiban zakat dalam 
unta yang jumlahnya kurang dari lima. Jika telah mencapai lima 
hingga sepuluh ekor, maka zakatnya adalah satu ekor kambing. Jika 
telah mencapai sepuluh hingga lima belas, maka Zakatnya adalah dua 
ekor kambing. Jika telah mencapai lima belas hingga dua puluh ekor, 
maka zakatnya adalah tiga ekor kambing.' Kemudian ia memaparkan 
hadits dengan panjang. Vika untanya telah banyak, maka dalam setiap 
50 ekor, zakatnya adalah satu ekor unta higgah. Dan jangan di ambil 
unta yang sudah tua atau yang cacat matanya kecuali atas keinginan 
petugas pengambil zakat dan yang kecil dihitung bersama yang besar. 


Kambing yang jumlahnya kurang dari 40 ekor tidak terkena 
zakat. Jika telah mencapai jumlah 40 ekor hingga 120, maka zakatnya 
adalah satu kambing. Jika telah mencapai 121 hingga 200 ekor, maka 
zakatnya adalah dua ekor kambing. Jika telah mencapai 201 hingga 
300, maka zakatnya adalah 3 ekor. Jika jumlahnya telah banyak, 
maka zakatnya adalah setiap bertambah seratus ekor dikeluarkan satu 
kambing. Jangan diambil yang tua atau cacat kecuali atas keinginan 
petugas pengambail zakat. Hewan ternak yang terpisah jangan 


34 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


digabungkan dan hewan ternak yang digabungkan jangan dipisahkan 
karena keengganan mengeluarkan zakat," 


288. Bab: Penjelasan Tentang Dalil Bahwa Tidak Ada Kewajiban 
Zakat Bagi Pemilik Unta Yang Jumlahnya Kurang Dari Lima 
dan Tidak Ada Kewajiban Zakat Bagi Pemilik Kambing Yang 

Jumlah Kambingnya Kurang Dari 40. Dan Dalil Yang 
Menunjukkan Bahwa Sebutan Sedekah Digunakan Juga Untuk 
Sepersepuluh Biji-Bijian, Buah dan Zakat Dan Juga Untuk Uang 
Yang Beredar Serta Sedekah Hewan Ternak. Sebab Masyarakat 
Umum Terkadang Membedakan Antara Sebutan Zakat Dan 
Sedekah Serta Sepersepuluh Karena Ketidak-Tahuannya Hingga 
Menyangka Bahwa Sebutan Sedekah Hanya Digunakan Untuk 
Sedekah Hewan Ternak Bukan Biji Dan Buah-Buahan Dan 
Menyangka Bahwa Pengeluaran Harta Yang Bersifat Wajib 
Disebut Zakat Bukan Sedekah. Sebab Nabi SAW Menyebut 
Semua Pengeluaran Tersebut Dengan Sebutan Sedekah 


قال أبو بكر: في خبر علي عن البي BB‏ ليس فيما دون الأربعين 
من اي 
Sab —YYAY‏ عبد الجبّار ن £ العلا ا ED)‏ 


ودع .م لود PAN WA‏ 


ا بن OLE‏ أخخبركا kaa‏ بن MAA | Was, (D) Me?‏ بن GL‏ حدنا 


حا ن Ea an‏ ټی إن oat‏ له إن عر ح A E‏ 


مُوسّى» عن عبد ya)‏ هُو ابن Gaga‏ ا ey Rang Na‏ 


2 Isnadnya hasan atau shahih lighairihi. Hadits ini dikeluarkan dalam shahih Abu 
Daud No:1402-Nashir) Abu daud mengeluarkannya dari jalur periwayatan Abu 
Ishag 2:134-135 secara terperinci. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 35 


z ° or og Ae 2.5‏ هم مه ره £ - Da?‏ 2 9 
كل هؤلاء عن عمرو ن يَحْتَى» عَنْ أبيه جن :اي سعِيدٍ الخدري» أن 
رَسُولَ الله كا قال: لَيْسَ Uh‏ دُونَ حَمْس Ip‏ صدقة» وَلَيْسَ La‏ دُون 


Kia 


A‏ ےت 


a محمد د بن‎ Sad وَهَذَا‎ ê He مَعَانِي‎ aa Pt a dana 
لامي السرم‎ E Ab وَفِي حَدِيثْ علي : بن ابي‎ 


Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Ali RA dari Nabi SAW, 
“Di bawah empat puluh kambing tidak ada zakat.” 


2263. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, ha Ahmad bin Abdah 
telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Dinar telah 
memberitakan kepada kami, ha Ahmad bin Abdah telah menceritakan 
kepada kami, Hamad bin Zaid telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id dan Ubaidullah bin Umar: “ha” Abu Musa telah 
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman (Ibnu Mahdi) Sufyan 
dan Malik serta Syu'bah telah menceritakan kepada kami, semuanya 
mengambil riwayat dari Umar bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu 
Sa'id Al Khudri, “Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, 'Di bawah 
lima ekor dzud ( unta ) tidak ada kewajiban sedekah dan di bawah 
lima ausag tidak ada sedekah',” 


Makna hadits-hadits mereka semuanya sama, dan ini adalah 
hadits riwayat Muhammad bin Basyar. 


Dalam hadits Ali bin Abu Thalib RA disebutkan, "Tidak ada 
kewajiban sedekah atas kambing yang jumlahnya kurang dari empat 
puluh ekor.” 


2€ Al Bukhari, Zakat 23, Ath-Thabrani, Zakat 1. 


36 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


289. Bab: Penjelasan Tentang Dalil Yang Menunjukkan Bahwa 
Sebutan Zakat Digunakan Juga Untuk Sedekah Mawasyi (Hewan 
Ternak), Sebab Sedekah Dan Zakat Adalah Dua Nama (231/A) 
Yang Digunakan untuk Sebutan bagi Harta Yang Wajib 


Dikeluarkan 
يد عن اي ذر عَن‎ ga ERT بكر: في ر‎ de 355 
E 


2264. Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Al Ma’mur bin 
Suwaid dari Abu Dzar dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada 
seorangpun yang memiliki unta, sapi, dan juga kambing yang tidak 
menunaikan zakatnya.” Telah aku diktekan hadits ini sebelumnya 
dengan lengkap.” 


290. Bab: Penjelasan Tentang Dalil Yang Menunjukkan bahwa 
Sedekah Diwajibkan atas Unta dan Kambing Yang 
Digembalakan, Berbeda Dengan Pendapat Sebagian Orang Yang 
Menyangka bahwa Unta Yang Dipekerjakan Juga Wajib 
Disedekahkan 


ERI 0 


ا 0 محمد بن 
PATI‏ الصنعَاني» adadi WAH‏ قال: سَمِعْت بهذا | 


27 Lihat hadits No: 2251. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 37 


2265. Dalam riwayat Abu Bakar Ash-Shiddig RA, "Dan 
sedekah kambing yang bersifat sa imah (makannya digembalakan di 
padang rumput), jika telah mencapai empat puluh hingga seratus dua 
puluh, maka zakatnya adalah seekor kambing.” Dan hal ini telah aku 
sebutkan sebelumnya. 


Muhammad bin Abdul A'la Adh-Dhan'ani menceritakan 
kepada kami, Al Mu'tamir bercerita kepada kami, ia berkata, "Aku 
pernah mendengar hadits yang demikian." 


- 
- 30 3G. 3 Pet م اس‎ 


۲٦‏ - وحدنا محمد بن 


Was KA Was ES‏ بهن 
r 9 r PA‏ £ ھر ہے 07 e s r o‏ < 
Gas‏ يزيد بن هَارُون» أخبركا بهڙ بن حکيم» عن أبيه» عن جد قال: 
y 3 r‏ مک“ PS Se 5 5 na a . 2 AP‏ سے o‏ 4 


s r 
ت‎ p 1r 


بون لا Jl E‏ من Gg‏ من b‏ مُؤتجرًا WAT As‏ وَمَنْ 
PPA‏ .5 و ا 1 ا 9 ممم 1 ra z‏ ? - 
مَتَعَهَاء Giat UG‏ وَشَطْرَ al)‏ عَرْمَة مِنْ عَرَمَات ربتاء لا يِل لآل 
e PAY a M aan, if -A‏ م JE Ka E o‏ 
محمد منها شيء» قال aka)‏ مِنْ كل "Op Ci w‏ وقال SA‏ 
j3 hiet UB A5‏ مَل وقال: لا يرف Ja)‏ مِنْ حِسَابها 

2266. Dan Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 

kami, Yahya telah menceritakan kepada kami, Bahaz telah 
menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepadaku, dari 
kakekku, ha dan Al Hasan bin Muhammad bin Shabah telah 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan 
kepada kami, Bahaz bin Hakim telah memberitakan kepada kami, dari 


ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, 


28 Lihat hadits No: 2261. 


38 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Setiap unta sa'imah (yang digembalakan di padang rumput) 
yang telah mencapai jumlah empat puluh ekor, kewajiban zakatnya 
adalah seekor bintu labun dan jangan unta tersebut dipisahkan dalam 
penghitungannya. Barangsiapa yang memberikan zakatnya, maka 
pahalanya untuk dirinya dan barangsiapa yang tidak mau 
mengeluarkan, maka aku yang akan mengambilnya dan setengah dari 
untanya menjadi hak Tuhan kami. Dan zakat tidak halal bagi 
keluarga Muhammad SAW.” 


Ash-Shan'ani berkata, "Setiap empat puluh ekor unta wajib 
dikeluarkan zakatnya seekor bintu labun.” 


Bundar berkata, "Barangsiapa yang menolak, maka aku yang 
akan mengambilnya dan setengah hartanya. Dan ia berkata, dan 
jangan seekor unta dipisahkan dari yang lain dalam 
penghitungannya.? 


a ەو‎ 


Hb YA‏ الفضل بن يَعْقَوب» BG) Ws Jé‏ بر صدقة» 


Kg‏ ارم 


Ga‏ فان وهو بن حسين» عَنِ $ E kaka‏ ابْن عَم أن 
الي 4# كتب الصدقة A PEPENE‏ الب E‏ 
لْحَدِيث بطولهء وقال في SE‏ كل انين G Wi, AA‏ إلى 
عِشْرينَ وماق تم ذ كر SANA IU‏ 


2267. Al Fadhal bin Ya'gub telah menceritakan kepada kami, 
ia berkata, Ibrahim bin Shadagah telah menceritakan kepada kami, 
Sufyan, yaitu Ibnu Husein, telah menceritakan kepada kami, dari 
Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, “Bahwasannya Nabi SAW telah 
mewajibkan sedekah dan beliau tidak mengeluarkan kepada 
pembantunya,hingga beliau wafat." Kemudian ia menceritakan 


2 Isnadnya hasan, An-Nasaa'1 5: 17 dari jalur periwayatan Abdu Al A'la. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 39 


haditsnya yang panjang dan berkata, "Setiap kambing, jika telah 
mencapai empat puluh hingga seratus dua puluh, maka zakatnya 
adalah seekor kambing.” Kemudian ia menceritakan sisa hadits. 


291. Bab: Penjelasan Tentang Zakat Sapi dengan Menyebutkan 
Hadits Yang Lafazhnya bersifat Mujmal 


- 
مه 


MAAN Tera PA Pi Ga أَبُو مُوسی»›‎ aa -YYA 

Ariz‏ - ع اب ا ا عن A 30 3 3 e? kh e‏ دم 
عن إِبْرَاهِيم» عن مُسروق» عن معاز (ح) وحدنا يوسف بن موسى؛ 
Wa‏ عبد ال حم بن ماف dna WA.‏ عن شقيق بن KA fi‏ 

سوم - .0 2 30 -= ها 01738 ° PAN ce‏ 3623 20 اد 
إبرَاهِيم» عن مَسروق» عن معاذِ بن جبل» وحدثتا محمد بن الوزير 
Wa‏ 3 م ی © 7- 9.. ه 2 ga‏ - 0- ه 
Tata Ha an‏ الأزرق» عَنْ سيان الثؤري» عَن SS‏ 


ابي Boa PN‏ عَنْ YK‏ عن الأَعْمَشِء عَنْ ابي وائِل» عَنْ 
روق BAR‏ سید إن أب رين BA Mang AANG‏ 
bu‏ عَنْ مُعَاذِ بن ni Jb‏ اللي 4# إلى rah yadi‏ أن Jah‏ 


s r y ل"‎ p ر ر‎ 2 98 Pa 

من Ja‏ مِنْ كل تلان GA‏ تَبيعًاء وَمِنْ كل أَربَعِينَ بقرة» بقرَة Anna‏ 
WA e wW‏ . 

a إن‎ BEA ag معَافرَ هَدَا‎ iie Nn حالم‎ JE رين‎ 


** Isnadnya Hasan lighairihi. Lebih dari seorang meriwayatkan hadits ini dari Zuhri 
dan mereka semua tidak memarfu'kan hadits tersebut. Sufyan bin Husain 
memarfu'kannya, namun menurut Zuhri ia dha'if. Meski demikian, Sulaiman bin 
Katsir mengikutsertakannya dalam sanad dan memarfu'kannya dan ia termasuk 
orang yang diperhitungkan dalam shahihain. Hadits ini shahih dan mencukupi. Abu 
Daud mengeluarkannya dalam Sunannya,hadits No:1568. At-Tirmidzi, Zakat 4 dari 
jalur periwayatan Sufyan. 


40 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2268. Abu Musa telah menceritakan kepada kami, Abu 
Mu'awiyyah telah menceritakan kepada kami, Al A'masy telah 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Masrug, dari Mu'adz, ha 
Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Maghra telah menceritakan kepada kami, Al A'masy telah 
menceritakan kepada kami dari Syagig bin Salmah dan Ibrahim, dari 
Masrug, dari Mu'adz bin Jabal, Muhammad bin Al Wazir Al Wasithi 
telah menceritakan kepada kami, Ishag Al Arzag telah menceritakan 
kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Abu Wa'il, 
dari Masrug, dari Mu'adz, dari Al A'masy, dari Abu Wa'il, dari 
Masrug, Sa'id bin Abu Yazid telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah 
menceritakan kepada kami dari Mu'adz bin Jabal, “Nabi SAW pernah 
mengutusnya ke Yaman dan mengabarkan kepadanya agar ia 
mengambil zakat dari setiap tiga puluh ekor sapi sebanyak seekor 
tabi' (sapi yang berusia 1 tahun masuk tahun ke 2) dan dalam setiap 
empat puluh ekor sapi zakatnya seekor sapi musinnah (sapi yang 
berusia 2 tahun masuk tahun ke 3) dan setiap orang yang telah baligh 
(sudah pernah bermimpi) zakatnya satu dinar atau 


Ini adalah hadits Ishaq bin Yusuf. 


Da PAN ah ° ° o co 07 PAN 
عبد‎ Was SI بن بشر بن‎ LI عبد‎ SAS -8 


Mor ya ود‎ 


° مه‎ o 8.3 . دع‎ o y م £ مامه‎ Í 
SA لَهُ كِتَابًا فيد: وي‎ ET dl عَنْ‎ aa A 


ha و | ل عم‎ Pa z 
بقرة تبيع» وفِي الاربعين مسنة‎ IN 


aa‏ د 


*! Isnadnya shahih, Abu Daud hadits No:1576-1577, An-Nasaa'i 5,18 dari jalur 
periwayatan Abu Mu'awiyyah dan Abdul Razzag dalam kitab Al Mushannaf 4,21— 
22 dari jalur periwayatan Ma'mar dan Ats-Tsauri. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 41 


2269. Abdurrahman bin Basyar bin Al Hakam telah 
menceritakan kepada kami, Abdurrazzag telah menceritakan kepada 
kami, Ma'mar telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu 
Bakar bin Muhammad bin Umar bin Hazam, dari ayahnya, dari 
kakeknya: Bahwasannya Nabi SAW telah menuliskan sesuatu 
untuknya, didalamnya terdapat kalimat, “Disetiap tiga puluh ekor sapi 
zakatnya adalah seekor tabi' (anak sapi yang berumur satu tahun 
masuk tahun ke dua) dan disetiap empat puluh ekor sapi, zakatnya 
adalah seekor sapi musinnah. (sapi yang berumur dua tahun masuk 
tahun ke رمو ذا‎ 2 


292. Bab: Penjelasan Tentang Hadits Yang Lafazhnya Bersifat 
Mufassar Yang Menjelaskan Lafazh Mujmal Dari Hadits Yang 
Telah Aku Sebutkan. Dan Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Nabi 
SAW Telah Mewajibkan Sedekah dalam Setiap Sapi Yang 
Bersifat Sa'imah (Digembalakan) dan Tidak Ada Kewajiban 
Zakat Atas Sapi Yang Bersifat Awamilah (Yang Digunakan Untuk 
Ditunggangi Atau Dipekerjakan) 


Marni, Kadi ME علي بن عَمْرو بن‎ E - 


5... e 


Gs‏ أبي رح Ih LA Ci,‏ عَمْرِو بن AA‏ الوصري» sa‏ عمرر 


© 3073 A 


بن AG‏ حا هير بن مُعَاوِيَة di‏ إِمْحَاق» عَنْ عَاصِم بن 

né‏ رف KERA AI JA‏ طالب» ا 
AA EA‏ فی ۵ وَفِي AN‏ 
رفي كل G Taat‏ شات ob‏ لَمْ تكن إلا ang‏ وَثَلائينَ i‏ عَلَيِكَ 


2 Isnadnya shahih. Abdurrazzag meriwayatkan dalam kitab Al Mushannaf 4,4 dari 
Abdullah bin Abu Bakar dengan sifat hadits Mu 'dhal. 


42 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Sajan Ui ٿيء حى‎ UR a في‎ Ie 
ين فإن‎ SI A oG Ga ريائ فإن رادت على عِشرين ويائق‎ 
gii gah بن‎ SA وقال‎ Kei شا فيا‎ ORE 
Da saD SA وَفِي‎ GG نم في كل مِائة‎ PAN 2 LX 

dlan Saad 55 E شي‎ JA ودس عَلَى‎ iba الأربيين‎ 


2270. Ali bin Umar bin Khalid Aj-Jarar di Fasthatah 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, ha 
Muhammad bin Umar bin Tamam Al Mishri menceritakan kepada 
kami, Umar bin Khalid menceritakan kepada kami, Zahir bin 
Mu'awiyyah telah menceritakan kepada kami, Abu Ishag telah 
menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Dhamrah dan seorang laki- 
laki yang ia sebutkan, dari Ali bin Abu Thalib RA, Zahir berkata, dari 
Nabi SAW, menurutku kalimat "Dari Nabi SAW lebih aku sukai 
dibandingkan kalimat dari Nabi AS."?: 


"Dari setiap empat puluh ekor kambing, maka zakatnya 
adalah satu ekor kambing. Jika yang kamu miliki hanya tiga puluh 
sembilan ekor, maka tidak ada kewajiban zakat dalam jumlah yang 
demikian. Setiap empat puluh ekor, zakatnya adalah seekor kambing. 
Penambahan dari jumlah tersebut tidak terkena zakat hingga kambing 
tersebut mencapi jumlah 120 ekor. Jika lebih dari 120 ekor hingga 
200 ekor, maka zakatnya adalah dua ekor kambing. Jika lebih dari 
200, maka zakatnya tambah satu ekor lagi.” 


Muhammad bin Umar berkata: Atau hingga 300, maka 
zakatnya adalah tiga ekor kambing. Setelah itu, setiap bertambah 
seratus ekor, maka zakatnya ditambah satuekor. Mengenai zakat 
sapi, dalam setiap tiga puluh ekor, maka zakatnya adalah seekor sapi 


33 Demikian tertulis dalam kitab aslinya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 43 


tabi’ (berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua) Jika sapi 
tersebut telah mencapai jumlah empat puluh, maka zakatnya adalah 
seekor sapi musinnah (berumur dua tahun memasuki tahun ke tiga). 
Dan hewan yang digunakan untuk ditunggangi atau dipekerjakan tidak 
wajib dizakatkan. Kemudian ia menyebutkan hadits yang panjang. 


Abu Bakar berkata, Abu Abid berkata, Kata tabi’ tidak 
ditentukan oleh usia, namun lebih tertuju pada sifat hewan tersebut. 
Disebut tabi' karena hewan tersebut telah kuat mengikuti ibunya 
untuk membajak. Ia berkata, "Dan ia tidak dapat mengikuti ibunya 
kecuali jika telah mencapai usia satu tahun." 


USA -yyy‏ يى بن أبآن e‏ ابن آي مریم 
ابرا ی بن يوب ان حَالِد بْنَ يز ير pa ia Aa doa‏ 
E 4 rika 2 ` 0/ 202 7‏ 2 
جَابرَ KE ip‏ الله يُقول Gd)‏ على مير SG N‏ 
Zakaria bin yahya bin Ibban telah menceritakan kepada‏ .2271 
kami, Ibnu Abu Maryam telah menceritakan kepada kami, Yahya bin‏ 
Ayub telah memberitakan kepada kami bahwa Khalid (231/B) bin‏ 
Yazid telah menceritakan kepadanya, bahwa Abu Zuabir telah‏ 
menceritakan kepadanya, bahwasannya ia pernah mendengar Jabir bin‏ 
Abdullah berkata,"(tidak ada) kewajiban zakat bagi sapi yang‏ 
digunakan untuk membajak.”‏ 


34 Lihat hadits No: 2262, Abu Daud 1572 dari jalur periwayatan Zahir. 

35 Aku katakan bahwa hadits ini shahih, seluruh perawi hadits ini adalah orang-orang 
yang terpercaya dalam periwayatan hadits sesuai dengan kesaksian Syaikhain 
kecuali seorang yang bernama Ibnu Abban, aku tidak mengenalnya. Ada 
kemungkinan nama yang sebenarnya adalah Ibnu Iyas, yaitu seorang ulama hadits 
yang telah mencapai derajat Al Hafizh dan masyhur dikenal dengan sebutan Al 
Hafidz As-Sajzi dan masyhur juga dengan sebutan “Khiyathu sunnah”. Jika 
demikian yang dimaksud, maka orang ini tsiggah. Jika tidak, maka Ibnu Abi 
Syaibah telah mengeluarkan hadits ini(3/131) dari jalur periwayatan Ibnu Jarir, ia 
berkata, Ziyad telah memberitakan kepadaku, sesungguhnya Abu Zubair telah 


44 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


293. Bab: Penjelasan Tentang Larangan Mengambil Unta Labun 
Sebagai Sedekah (Zakat) tanpa Kerelaan Pemiliknya 


AP iyi Kita Ui -‏ بن تَمَام الْمِصْري» AI‏ 
الله بن HA‏ عن عَبّاسِء عن عَاصِمٍ بن Ab‏ بن BB‏ الأنْصّارِي» عَنْ 
AAN Ba‏ أن Gyan‏ الله TB‏ سَاعياء JG‏ 


pini 


أبُوهُ: oi EN‏ برَسُول الله فلك عَهْدَاء eh‏ اروج A‏ 
رَسُول الله BB‏ قال لَه رَسُول الله SU‏ لا تأت F3‏ الْقَِامَةٍ عَلَى 
ريك بير لَه رُغاء او ANG IK Bin Ip BA‏ 
JÉ,‏ فقال سح وما و رغال ؟ قال: ing Garan‏ صَالِحٌ فَوَجَدَ ME)‏ 
بالطائف في عَتَمِهِ قريبة مِنَ BI‏ شِصّاص إلا شَاة وَاحِدَة big‏ صَغِيرٌ لا 
La Si‏ يلك dia KÊN‏ فقال صَاحِب eii‏ مَنْ انت ؟ فَقَالَ: أنا 
و ا هر ٤‏ 7ا A aa‏ و EA‏ 
رَسُول رَسُول الله يق فرحب قال: هو غتيي فخذ GA‏ حيبت 3 
إلى Pa É‏ فقال: هنرو فقال ia A‏ تَرّى لَيْسَ لَهُ 


JI فاا أحيةء‎ aa فقال: إن كنت تحب‎ daa LS NG dab 


r A 


r o 4 e 00 r - 0‏ 
خذ شائين مَكائهَاء ab‏ فلم یرل ريده dai‏ حى بذل لَه حَمْس 


memberitakan hadits ini kepadanya. Ziyad ini memiliki sebutan Ibnu Sa’id Al 
Khurasaani dan ia termasuk orang yang tsiqah —Nashir.). Kemudian aku yakin 
bahwa ini adalah yang awal. Lihat hadits setelah ini No: 2236. Mushannaf Abdur 
razzag, 4:19 dari jalur periwayatan Abu Zubair. Dan dalam riwayat ini terdapat 
kalimat, "Tidak ada sedekah dalam Al Mutsirah (hewan yang digunakan untuk 
mengarap tanah). 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 45 


شياو شِصّاص مَکاتھاء فابی a‏ عَمَدَ إلى قوسِه فرمَاه 
فقتل فقال: abu‏ لأَحَدِ أن ab‏ رَسُول الله بها احبر أَحَدٌ قلي 
فأئی صاب العم صالخا KA AN Gu‏ 


رغال اللهُمّ الْعَنْ أا de,‏ فقال سَعْدُ lg‏ عبّادَة: يا رَسُول الله» اغف 


2271. Yahya bin Bakir telah menceritakan kepada kami, Al- 
Laits telah menceritakan kepadaku, Hisyam bin Sa'id telah 
menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abbas bin Abdullah bin Ma'bid, 
dari Abbas, dari Ashim bin Umar bin Qatadah Al Anshari, dari Qais 
bin Sa'ad bin Ubadah Al Anshari, 


Bahwasannya Rasulullah SAW pernah mengutusnya sebagai 
petugas pengumpul zakat. Kemudian ayahnya berkata kepadanya, 
“Jangan kamu keluar kecuali setelah janji berbicara dengan Nabi 
SAW." Ketika hendak keluar, ia datang menemui Nabi SAW dan 
beliau berkata kepadanya, "Wahai Oais Jangan engkau datang di hari 
kiamat dalam kondisi di atas pundakmu ada sekor unta yang 
bersuara, seekor sapi yang melenguh atau seekor kambing yang cacat 
kedua matanya. Dan jangan kamu seperti Abu Righal.” Sa'ad 
bertanya, “Siapakah yang dimaksud dengan Abu Righal?.” ** 


Rasulullah SAW menjawab, "Seorang petugas pengumpul 
zakat yang diutus oleh seorang yang shalih untuk datang menemui 
seorang laki-laki di Thaif yang memiliki hampir seratus ekor kambing 
yang tidak memiliki susu kecuali seekor.” dan laki-laki tersebut 
memiliki seorang anak yang masih kecil yang sudah tidak ada ibunya. 
Kemudian pemilik kambing itu bertanya, 'Siapakah anda?! Ja 


35 Dalam naskah aslinya hilang dua kalimat. Dalam catatan tertulis “Ia 
memperhatikan” penyempurnaan ini diambil dari kitab Al Mustadrak, 1:398. 
37 Syatun Syashash, yaitu kambing yang tidak memiliki air susu. 


46 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menjawab, 'Aku adalah utusan Rasulullah SAW.' Kemudian sang 
pemilik kambing menyambut dengan baik kedatangannya dan berkata, 
'Ini kambingku, dan ambillah mana saja yang kamu mau." Kemudian 
ia melihat seekor kambing yang labun (kambing besar yang sedang 
menyusui). Si petugas berkata, 'Aku ingin yang ini (kambing labun). 
Kemudian sang pemilik kambing berkata, 'Sebagaimana kamu lihat, 
anakku yang kecil ini tidak punya makanan dan minuman kecuali dari 
kambing labun ini. Si petugas kembali berkata, Jika kamu menyukai 
susunya, maka aku juga menyukai kambing yang memiliki susu." 
Kemudian si pemilik kambing berkata, 'Ambillah dua ekor kambing 
yang lain sebagai gantinya." Namun si petugas tidak mau. Sang 
pemilik terus memberikan pilihan lain hingga ia mau mengganti 
seekor kambing tersebut dengan lima ekor kambing, namun si petugas 
tetap tidak mau. Melihat gelagat yang demikian si pemilik kambing 
mengambil busurnya dan memanah sang petugas hingga akhirnya 
petugas tersebut mati. Kemudian sang pemilik kambing berkata, 'Aku 
harus melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW sebelum ada 
orang lain yang mengabarkannya kepada beliau’. ” 


Kemudian ia datang menemui Nabi SAW untuk membereskan 
masalahnya dengan cara yang baik dan mengabarkan kepada beliau 
apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian orang shalih tersebut berkata: 
“ Ya Allah, laknatlah Abu Righal, Ya Allah, laknatlah Abu Righal.” 
Kemudian Sa'ad bin Ubadah berkata, “Wahai Rasulallah aku mohon 
tuan tidak menjadikan Oais sebagai petugas pengumpul zakat.” 


Abu Bakar berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Wahab 
dari Hisyam bin Sa'ad dengan derajat mursal. Ia mengatakan dari 
Ashim bin Umar bahwa Nabi SAW pernah mengutus Oais bin Sa'ad, 
ha dan Isa bin Ibrahim Al Ghafigi telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami. 


* Isnadnya dha'if. Riwayatnya mungathi”. Al Hakim mengeluarkan dalam kitabnya 
Al Mustadrak 1:398—399. Dan ia berkata, “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat 
Imam Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkannya. Meski demikian, hadits ini 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 47 


294. Bab: Penjelasan tentang Larangan Mengeluarkan Hewan 
Yang Tua, Cacat atau Yang Jantan untuk Sedekah tanpa 
Keinginan Si Petugas Pengumpul Zakat 


2 30 3G. 32 ت‎ PAN 


Bg gp PA -ryvy 
Ia [2 A f na ka o 1 Ke -j JG - 8 8 9 
بن موسی» لوا: حد محمد بن عبد اله جي بي» عن دمامة» حدنني‎ 
BPI كتب لَه حِينَ وَحَهَهُ إلى‎ IU نس بن مالك ان ابا بکر‎ 
هذه فريضة الصدقة التي‎ PI CIA بسلْم‎ TSI هَذَا‎ SG 
27 3 A P 0 4, D 8 ° 57 01 مَل‎ y 2 عو‎ 22,3 
S3 yang ya الْمُسْلِمِينَ التي‎ Dua رَسُول‎ Yap 
eni NG ولا ذات عوار»‎ aja في الصدقة‎ CAS NG الحدِيث» وقال:‎ 
Gara إلا أن يَشَاءِ‎ 


2273. Bundar, Abu Musa dan Muhammad bin Yahya serta 
Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, mereka berkata, 
Muhammad bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Ayahku 
telah menceritakan kepadaku, dari Tsamamah, Anas bin Malik telah 
menceritakan kepadaku: 


Ketika menjadi Khalifah dan menugaskannya pergi ke 
Bahrain, Abu Bakar RA menulis surat kepadanya. Dalam surat 
tersebut, ia berkata, "Dengan nama Allah SWT Yang Maha Pengasih 
dan Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban sedekah yang 
diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin dimana 
Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi-Nya. Kemudian ia 
menyebutkan hadits dan berkata, 'Janganlah dikeluarkan untuk 


memiliki penguat yang singkat sesuai dengan kesaksian dari syaikhain.” Adz- 
Dzahabi berkata, "Hadits ini mungathi'," karena ‘Ashim tidak pernah bertemu 
dengan Oais. 


48 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


sedekah hewan yang tua, cacat atau jantan kecuali atas keinginan si 
petugas zakat',”?? 


295. Bab: Penjelasan Tentang Kebolehan Seorang Imam 
Mendoakan Orang Yang Mengeluarkan Zakat Dengan Hewan 
Yang Tua Dengan Doa: "Semoga Hewan Ternaknya Tidak 
Diberkahi," dan Sang Imam Boleh Berdoa Bagi Orang Yang 
Mengeluarkan Zakatnya Dengan Hewannya Yang Bagus: 
"Semoga Harta Orang Tersebut Diberkahi." 


D r r, .‏ و 

Oa (aa P 1 WA SX 4: ÉS ip 35. 3 a -YYV£ 
هاس‎ 00-0 e- Te. E 007 . 3 PAN g 

Ku, fo)‏ مو سى ) ج الضحاك بن مخلد؛ عن سفيان» عن عاصم 


Ja بْن حُجرء عن ابي # ئه بَعَثْ إلى‎ JE بن كليْبء عَنْ ايه‎ 
5 3 San 2 Si 4 2 ر و‎ a اا‎ ae 
الله : حاء مصدق الله ومصدق‎ Apung بفصيل مخلول» فقال‎ ad) فبعث‎ 
Pee D 3 g r A < 5 3 
فبلغ‎ cak ولا في‎ cab BE YA بفصيل مَخلول‎ Sana رَسُول الله ويك‎ 
Pa Pa: Pali sl و ا‎ TG 
بتاقة مِنْ حسنها وَحَمَالِهَاء‎ a LAS ما قال رَسول الله وي‎ Ja ذلك‎ 
PAR اق{‎ Ane ل‎ SO na Yu? - NA 
CA وقال أبو مُوسى:‎ cabl بارك فيه وَفِي‎ AI BM فقال رَسُول‎ 
yna إلى فلان فجَاء بفصيل‎ dyang الله ومصدق‎ Ban 
2274. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami, ha dan Abu Musa menceritakan kepada kami, Dhahak bin 
Mukhlid menceritakan kepadaku, dari Sufyan, dari Ashim bin Kalib, 
dari ayahnya, dari Wa'il bin hujr, dari Nabi SAW: 


3 Lihat Hadits No.2261, Al Bukhari, Zakat 39 dari jalur periwayatan Muhammad 
bin Abdullah Al Anshari. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 49 


"Bahwasannya Nabi SAW pernah mengutus seorang laki-laki 
untuk mengambil zakat kepada seorang laki-laki. Kemudian orang 
tersebut mengirimkan seekor unta kecil yang cacat. Kemudian 
Rasulullah SAW bersabda, "Telah datang kepadaku seorang yang 
membenarkan Allah SWT dan Rasul-Nya, namun ia malah 
mengirimkan seekor unta kecil yang cacat. Ya Allah, janganlah ia 
Engkau berkahi dan jangan pula Engkau berkahi untanya.” Laki-laki 
tersebut mendengar kabar tentang apa yang telah diucapkan oleh Nabi 
SAW. Kemudian ia memberikan untanya yang bagus dari jenis yang 
sama, lalu Rasulullah SAW bersabda, “Ya Allah, berilah keberkahan 
kepadanya dan keberkahan pada unta”? yang dimilikinya.” 


Abu Musa berkata, "Seorang yang membenarkan Allah SWT 
dan Rasul-Nya pergi menemui si fulan, namun orang (fulan) tersebut 
malah mengirimkan unta yang kecil dan cacat.” 


. 296.Bab: Penjelasan Tentang Larangan bagi Petugas Zakat 
Mengambil Harta Yang Paling Baik Yang Dimiliki Si Pemilik 
Harta Yang Wajib Berzakat (232/A) dengan Menyebutkan 
Riwayat Yang Lafazhnya bersifat Mujmal 


Cl -‏ محمد بن بشارء وَعَبْدُ Ginah HO‏ 
s pan r ae 8 202?‏ ی 4 TA P r‏ »3 
الجوهري» وهذا حديث بندار» قالا: حدنا بو عاصم» حدنا كريا 7 


40 Dalam naskah aslinya tertulis: Kemudian kabar tentang doa yang dilantunkan 
Nabi SAW tersebut sampai kepadanya. Setelah itu ia mengirimkan seekor Unta 
Nagah yang paling bagus. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sampaikan kepada 
si fulan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW.Kemudian ia mengirimkan 
seekor unta yang bagus. Dalam riwayat ini terdapat pendahuluan dan pengakhiran 
dalam uraiannya dan terdapat kesalahan yang jelas dalam pengungkapannya. 
Nampaknya yang benar adalah sebagaimana yang kami tuliskan. 

“1 Isnadnya shahih, An-Nasaa'i 5:21. Dari jalur periwayatan Sufyan. 


50 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


NE وی‎ SA ja يى بن عبد الله ن‎ PE GA 
n < 0 2 r 7 5 E < eo Si 9 w 
f 0 الاب فإذا حتتهم‎ Jal ِن‎ Ugi اتی زت‎ a Já We 


ro r 


يُشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا w LA EE‏ الله فإن أطاعرا ذلك 


Pasa 
وا ن‎ HA صّدَقَة في‎ ae a Ol RA FOUR lbf 
al کرائم‎ S لذلك فياك كو‎ YA ¿ فإن‎ Ha Ji SA غنیائهم»‎ vaf 


la> فاه ليس لها دون الله‎ PA 2163 Er 


2275. Muhammad bin Basyar dan Abdullah bin Ishag Al 
Jauhari telah menceritakan kepada kami — dan ini adalah hadits 
riwayat Bundar, keduanya berkata, Abu Ashim menceritakan kepada 
kami, Zakaria bin Ishag menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Abdullah bin Shaifi menceritakan kepadaku, Abu Mu'bid Maula 
Abdullah bin Abbas RA -menceritakan kepadaku, ia berkata, 


"Rasulullah SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke 
Yaman dan beliau berkata, 'Bahwasannya kamu akan datang menemui 
satu kaum dari kalangan ahli kitab. Jika telah tiba, maka ajaklah 
mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi 
bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jika mereka bersikap 
ta at, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasannya Allah SWT 
telah mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan shalat 
sebanyak lima kali dalam sehari semalam. Jika mereka ta'at, maka 
kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka 
bersedekah dari harta mereka, diambil dari harta orang-orang kaya 
diantara mereka untuk diberikan kepada orang yang fakir dari 
kalangan mereka. Jika mereka menta'atinya, maka janganlah kamu 
mengambil harta terbaik yang mereka miliki dan takutlah terhadap 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 51 


doa orang yang dizhalimi, sebab tidak ada hijab antara mereka yang 
terzhalimi dengan Allah SWT',”” 


297. Bab: Penjelasan Tentang Hadits Riwayat Yang Mufassir 
(Menjelaskan) Riwayat Bersifat Mujmal Yang Telah Aku 
Sebutkan Dan Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Maksud 

Larangan Nabi SAW Mengambil Harta Terbaik Dari Orang 

Yang Terkena Kewajiban Zakat Adalah Jika Hal Tersebut Tanpa 
Keridhaan Mereka. Sebab Nabi SAW Membolehkan Mengambil 
Harta Mereka Yang Terbaik, Jika Mereka Memberikannya 
Dengan Suka-Rela dan Beliau Mendoakan Orang Yang Bersikap 
Demikian (Mengeluarkan Harta Terbaik Mereka Untuk Zakat) 
agar Diri dan Hartanya Diberikan Keberkahan Oleh Allah SWT. 


ta ° 


5- قال ابو بكر: في MN‏ فَبَعث BG‏ مِنْ 
JG a‏ ارك فيه وف abl‏ | 


2276. Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Wa'il bin Hyjr 
disebutkan: Kemudian ia mengirim untanya yang bagus. Dan Nabi 
SAW berdoa, “Ya Allah, berilah keberkahan kepadanya dan berikan 
juga keberkahan dalam unta yang dimilkinya.”? 


3 o 30 .نايع‎ Pt م‎ T 


r‏ و 
Ed -YYYY‏ إِسْحَاق بن منُصورء gina I‏ بن إبراهِيم بن 
Ha SU‏ أبي» عن مُحَمَّدِ بْن إمْحَاق» da‏ عبد الله بن ابي بكر بن 
[WA ° 6...‏ . .. هادم هم 5 ó o er o-‏ .هم o‏ .. 
محم بن عَمْرِو بن حزم» عن يحيى بن عبار الله بن عبد الرحمن بن سعد 


42 Al Bukhari Zakat 63 dari jalur periwayatan Zakariya dengan hadits yang sama. 
43 Lihat hadits sebelumnya No: 2274. 


52 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


r 


MEP GE 0 o 3 oz o- P o o arr 3 سا ه‎ Zea o 
قال: بعثني‎ AS بن حمرى بن جرم عن ابي بن‎ S bes بن زرارة‎ 


a 3‏ ` مر د S 8 ٍ o fa,‏ ع 2 o- 3 e [WA‏ ° 
رَسُول الله BB‏ مصدقا على بلي» وعذرة» وَجمِيع بني سعد بن هديم يِن 


قضَاعة» jadah IG‏ > مَرَرْتُْ Ja ah‏ نهم وَكَانَ Sak Ia‏ 
من de A‏ رَسول الله 4# abah‏ قال: Bag ÉÉ‏ 
doi‏ عليه فيه إلا ابئة eba‏ قال: قلت SD‏ مَخَاض» Ga‏ 
دك فقال: ذَاكَ مَا لا d‏ فيه NG‏ ظَهْرَ A d G G A‏ 
رَسُولُ الله قا ولا USIA‏ وَمَا كنت لأفرض الله مِنْ مَالِي VE‏ 
du‏ بآ Aj SU‏ وَهَذَا رَسُولَ الله ف منك قريب» it of UB‏ 
ره ei Jas JP UE‏ مهي AI‏ بااقة التي PE PP‏ 
EPA‏ فقال لَهُ: يا نبي الله» أثاني Bar Set ag‏ 
مالي IG‏ الله ما قَامَ في مالي رَسُولُ الله ولا رَسُول لَه قط بل 
si‏ مالي S3‏ ن A‏ وَذَلِكَ G‏ لا G‏ فيي 
رلا DI jab‏ عَلَيْهِ BU‏ فة عَظيمَة kanin‏ ليأخدهاء فأبى Ce‏ 
Galah‏ 33 قد جنك بها ا سول اف فحنا فقال ارول الله 8ك: ذلك 
ِي le‏ وٳن HS‏ بي آحَرَكَ الله فيه Adi‏ منك قال: ها هي 
ذه يَا سول الله 5 حك بها MAS‏ قال: AS‏ رَسُول الله 4# jani‏ 
وَدَعَا لَه في SA a‏ 
Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami,‏ .2277 
Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’ad menceritakan kepada kami, ayahku‏ 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 53 


menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, Abdullah bin 
Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Hazam menceritakan 
kepadaku, dari Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'ad bin 
Zirarah, dari (Imarah bin) “Ummu bin Hazam, dari Ubai bin Ka'ab, ia 
berkata, 


Rasulullah SAW pernah mengutusku kepada Bani Udzrah dan 
semua Bani Sa'ad bin Hadim. Ia berkata: Kemudian aku datangi 
mereka hingga bertemu dengan seorang laki-laki dari mereka yang 
rumah dan tempatnya di Madinah paling berdekatan dengan Nabi 
SAW. Ia berkata, “Ketika orang tersebut mengumpulkan semua 
hartanya, aku tidak menemukan kewajiban zakatnya kecuali pada 
seekor unta Bintu Makhad." Ia berkata, “Aku katakan kepadanya, 
"Unta Bintu Makhad ini adalah sedekahmu',” Kemudian ia berkata, 
“Unta ini tidak ada susunya dan sedikit dagingnya. Aku tidak akan 
memberikan kepada Allah SWT unta yang tidak ada susunya dan 
tidak ada dagingnya. Ambillah ini! Unta yang bagus dan besar serta 
banyak dagingnya.” Kemudian aku katakan kepadanya, “Aku tidak 
akan mengambil apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Begini 
saja, tempat tingal Rasulullah SAW tidak jauh. Jika kamu ingin 
memberikan yang bagus itu, datanglah kepadanya. Jika beliau 
menerima, berarti diterima. Dan jika tidak, berarti beliau 
menolaknya." Ia menjawab, "Baik, akan aku lakukan.” 

Kemudian orang tersebut pergi bersamaku dengan membawa 
unta yang semula ia tawarkan untuk aku bawa. Ketika bertemu dengan 
Rasulullah SAW, ia berkata, “Wahai Nabi, telah datang utusan tuan 
untuk mengambil sedekah dari hartaku dan ketika aku kumpulkan 
semua hartaku, utusanmu mengatakan bahwa kewajibanku adalah 
mengeluarkan seekor unta bintu makhadh. Menurutku, unta yang 
demikian tidak ada susunya dan juga tidak gemuk. Aku telah tawarkan 
kepadanya untuk membawa unta yang sehat, besar dan gemuk, namun 


44 Dalam naskah aslinya tertulis, dari Umar bin Hazam, dan koreski ini diambil dari 
Sunan Abu Daud, hadits No. 1583. 


54 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ia malah menolaknya dan inilah untanya. Aku membawa unta ini 
kepada tuan, maka ambillah!” Kemudian Rasulullah SAW berkata, 
“Itulah memang yang diwajibkan atasmu, namun jika kamu ingin 
memberikan yang lebih baik, maka Allah akan memberikan 
balasannya dengan yang lebih baik dan kami akan menerimanya.” 


Ia berkata, "Inilah unta tersebut hai Rasulullah, aku telah 
membawanya kepadamu, maka ambillah.” Ja berkata, “Kemudian 
Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambilnya kemudian 
beliau berdoa untuk keberkahan orang tersebut dan harta yang 
dimilikinya.” 


4- قال SL‏ إسْحَاقَ FI‏ عَبْدُ الله بْنْ أبي بكر عَنْ يى 
yi‏ عبد الله ٿن عبد ape Gi DAN‏ حرم قال jah‏ 
AU‏ مِنْ Ia‏ حي إِذَا كانت KIRAB‏ بن yf‏ سيان Ap‏ مروَان 
L DA AN an KR a o‏ ل ار كن o‏ . 
بن الحكم على المدِيئةٍ gina‏ مصدقا على بلى وعذرةٍ وجميع بي سعد بن 
ديم من قَضاعَةٍ قال IA‏ بتك JAN‏ وُو شيخ GE‏ في ماله 


e r r‏ م . r $ v‏ م 
GI aa‏ حَمَةٍ Ga‏ فَحلهًا على ang all‏ وَحَمسيائة بوير BIJB‏ 
r ..$ o . s e e . r‏ 
Gl 8 ea isek) Aw ol 2 7 ta 3 |‏ إلا و AN Is Ka r‏ .0 


r r r s Ie 
فحَمَلهًا‎ GI pap Aa صدقة الرّجل لابين‎ 


pa 


2278. Ibnu Ishaq berkata: Abdullah bin Abu Bakar 
menceritakan kepadaku, dari Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman, 
bahwasannya Imarah bin Umar bin Hazam berkata, "Setelah 
berjalannya waktu dan ketika pemerintahan berada di tangan 
Muawiyyah bin Abu Sufyan dan ia menjadikan Marwan bin Al hakam 


45 Isnadnya shahih, Abu Daud 1583, dari jalur periwayatan Ya'qub bin Ibrahim. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 55 


sebagai gubernur Madinah, ia mengutusku mengambil sedekah udzrah 
dan seluruh Bani Sa'ad bin Hadim dari Gadha'ah”. Ia berkata, 
“Kemudian aku bertemu dengan laki-laki tersebut dan usianya telah 
tua. Orang tua tersebut mengeluarkan sedekah sebanyak tiga puluh 
unta dan didalamnya ada unta fahal dari untanya yang berjumlah 
seribu lima ratus unta. (232/B) Ibnu Ishag berkata: Menurut kami, 
Imarah tidak mengambil fahalnya kecuali memang sunah berlaku 
demikian. Sebab jika kewajiban sedekah seseorang mencapai jumlah 
tiga puluh unta higgah, maka ia wajib mengeluarkan Jahalnya (hewan 
jantannya)”“$ 


298. Bab: Penjelasan Tentang Larangan Mengumpulkan Yang 
Terpisah dan Memisahkan Yang Terkumpul dari Hewan Yang 
Digembalakan karena Takut Mengeluarkan Harta Sedekah dan 
Larangan Salah Seorang Diantara Keduanya Meminta Ganti 
Kepada Temannya dalam Harta Yang Diambil Untuk Sedekah. 
Dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Dua Harta Yang 
Digabungkan Tersebut Dianggap Sebagai Satu Kepemilikan. 
Sebab Jika Dianggap Dua Kepemilikan, Berarti Tidak Ada 
Penggabungan dan Salah Satunya Tidak Boleh Meminta Kepada 
Temannya Jika Hewannya Diambil Untuk Sedekah. Dan Dalil 
Yang Menunjukkan Bahwa Penggabungan Dapat Terjadi meski 
Kedua Pemiliknya Masih Mengenali Hewan-Hewan Miliknya dan 
Semua Hewan Tersebut Dianggap Milik Bersama. Apa Yang 
Diambil Dari Kedua Harta Yang Digabungkan Sebagai Zakat 
Diambil dari Harta Keduanya, Harta Tersebut Diambil dengan 
Landasan Sebagai Harta Bersama. Dengan Demikian Salah 
Seorang dari Keduanya Tidak Boleh Meminta Ganti Kepada 
Temannya. Sebab Apa Yang Diambil untuk Zakat Adalah Harta 


S Isnadnya shahih. Abdullah bin Al Imam Ahmad menyebutkan dalam tambahan 
Musnadnya 5: 143 dari jalur periwayatan Muhammad bin Basyar. 


56 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Berdua bukan Diambil Dari Harta Salah Satu Dari Keduanya. 
Allah SWT Berfirman dalam Cerita Daud AS bersama Kedua 
Musuhnya: “Bahwasannya Saudaraku Ini Mempunyai Sembilan 
Puluh Sembilan Ekor Kambing Betina.” Sampai firmannya: "Dan 
Bahwasannya Kebanyakan Dari Orang-Orang Yang Berserikat Itu 
Sebahagian Mereka Berbuat Zalim Kepada Sebahagian Yang 
Lain." (Shaad [38]: 23-24) 


Kata Khalithain Digunakan untuk Dua Orang Tersebut dan 
Dalam Gugatannya Salah Seorang Tidak Menyebutkan bahwa Antara 
Dia Dengan Temannya Terdapat Pengabungan Harta Yang Keduanya 
Miliki, Yaitu Kambing. Ia Hanya Mengatakan Bahwa Ia Memiliki 
Satu Ekor sementara Saudaranya Memiliki Sembilan Puluh Sembilan 
Ekor. 


KAA بن مُوسىء‎ lagi مُوسىء‎ al) IE Gi YNA 
4 Zera o o #0307 و‎ PA 


5 هك 2 5 r,‏ و r‏ 
بن agi‏ قالوا: YA EA‏ عَبْد الله» AA‏ ابي عَنْ مَامَة» IG‏ 
oa ga‏ بن مالك أن ابا بكر gadah‏ لما اسشخلف كتب لَه: aa‏ 


r 
r 


اله ya‏ الرّحِيم ada‏ فريضّة الصدقة التي KP‏ رَسُول الله يه على 
Da 7 29 NE 0 E A 2 . 7‏ م هس 
A JE JERA,‏ بها رَسُولَهُ فذكروا الحَدِيث» وقالوا: لا يَحْمَع 
بین SL‏ ولا GOA‏ بين ika AS malai‏ وما کان مِنْ telad‏ 
فَهُمًا LI MEN‏ بالسوية 

2279. Bundar, Abu Musa, Yusuf bin Musa dan Muhammad 

bin Yahya telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: 
Muhammad bin Abdullah mencerita kepada kami, ayahku 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 57 


menceritakan kepadaku, ia berkata: Anas bin Malik menceritakan 
kepadaku, 


"Bahwasannya ketika Abu Bakar RA menjadi Khalifah, ia 
menuliskan surat untukku dan didalam surat tersebut ia berkata, 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini 
adalah kewajiban sedekah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW 
kepada kaum muslimin” yang Allah SWT perintahkan kepada Rasul- 
Nya.” Kemudian mereka menceritakan hadits tersebut dan mereka 
berkata, "Janganlah harta yang digabungkan dipisahkan dan jangan 
pula harta yang terpisah digabungkan karena takut mengeluarkan 
sedekah. Dan harta yang digabungkan keduanya dapat saling meminta 
dengan landasan yang sama." 


299. Bab: Penjelasan Tentang Larangan Mengumpulkan Hewan 
untuk Diambil Sedekahnya dan Perintah Untuk Mengambil 
Sedekah Hewan Ternak di Daerah Pemiliknya tanpa 
Memerintahkan Mereka Mengumpulkan Hewan Ternaknya ke 
Hadapan Pengumpul Zakat untuk Diambil Sedekahnya 


Ke Ga زياد بن يى الحساني»‎ Abadi P - 

Gas AAN‏ د بن إسحاق» عن عمرو بن شعي (Tn‏ عَنْ cah‏ عن 
E‏ سيعت BAN‏ عاء الف وهر يقول: GN‏ اثائن ما كان 
cod‏ : سيعت النبي م الفتح» وهو يقول: أيها س» ن 
مِنْ جلف في Ida‏ فإن LYI‏ لم ay‏ إلا شِدّة» NG‏ جلف في 


ali Sih AN Ga and َلَى مَنْ سواه‎ OA ay 


“ Dalam naskah aslinya tertulis, “Wa ‘alal muslimiinal ladzii," nampaknya yang 
benar adalah yang kami tetapkan, yaitu menggunakan kata “Al-Latii.” 
“Al Bukhari, Zakat 34, 35 dari jalur Muhammad bin Abdullah. 


58 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


أقصَاهُم» ويرد سراياهُم على GAM‏ لا JE‏ مُوْمِنٌ IK‏ ية الْكَافِر 

نصف دية ajali‏ لا حلب ولا جتب» ولا pete ISP‏ إلا فِي 

AJI A‏ وای قلت ؛ يا رسول الله اکت عك ما منت 
pa‏ نه PLAN RSA NE‏ ع لم أ كات e‏ موقن نه 9 

؟ قال: نعم» قلت: في العٌغضب والرضى ؟ قال: Uh tu‏ لي أن 

E‏ ر 

أقول E‏ ذلك إلا حقا 


2280. Abul Al Khathab Ziyad bin Yahya Al Hassani telah 
menceritakan kepada kami, Abdu Al A'la menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dari Umar bin 
Syua'ib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, 


"Di tahun pembebasan kota Makkah, aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Wahai manusia, barangsiapa yang di 
zaman jahiliyyah pernah memiliki perjajian persekutuan, maka 
bahwasannya Islam datang untuk menguatkannya dan tidak ada 
perjanjian pesekutuan dalam islam. Orang-orang Islam adalah 


penolong bagi yang lain. Yang tinggi dan rendah menjadi sama’, 


Isnad ini sama.” 


Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah aku boleh 
menulis apa yang tuan katakan.?” Beliau menjawab, “Ya.” Ia kembali 
bertanya, "Baik tuan dalam kondisi marah atau ridha?” Rasulullah 
SAW menjawab, “Ya, sebab aku tidak akan mengatakan sesuatu 
kecuali kebenaran.” 


“ Demikian yang tertulis dalam naskah kitab aslinya. 

50 Ysnadnya shahih. (Dalam musnad Imam Ahmad, Ibnu Ishag telah menyatakan 
dengan jelas mengenai hadits ini (2/180, 215,216-Nashir.) Abu Daud, Hadits: 1591 
dari jalur periwayatan Ishag secara ringkas. Ahmad 2: 180. Dari jalur periwayatan 
Muhammad bin ishag dengan hadits yang sama hingga pernyataannya: "Jangan 
diambil sedekah mereka kecuali didaerah mereka.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 59 


300. Bab: Penjelasan Tentang Mengambil Kambing dan Beberapa 
Dirham, Jika Tidak Terdapat Unta Yang Usianya Dapat 
Dijadikan Zakat. Dan Penjelasan Tentang Pendapat Sebagian 
Kalangan Yang Menduga bahwa Yang Diambil adalah Ukuran 
Diantara Keduanya. Pendapat Seperti Ini adalah Sebuah 
Kekeliruan dan Bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW 
dan Setiap Pendapat Yang Bertentangan Dengan Sunnah 
Rasulullah SAW Tidak Dapat Diterima 


a- 30 262 32 P 


Ai KP ومحمد بن‎ toga ya si SaF WAE: —YYAN 

...3 2 2 هود عع .3036 Ma naa 3. y o‏ 
بن موسىء قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي» عن caka‏ قال: 
Ona ita‏ بن مالك أن ابا کر SS‏ بسثم الله الرّحْمَن الرّحِيمء هذه 
3 لي Kana 2 7 E ng S: , 0 > Da Pa‏ ,5 
فريضة الصّدقَةٍ التي فَرَضَهًا IA‏ الله فيك Inai Se‏ التي Gah‏ الله بها 
r 5‏ م ام . - و r . id‏ .3 
ca) yang‏ فذكرٌ الحَدِيث» وقالوا في الحَدِيث: مَن odie CAG‏ صدقة 


2 © se e 2a. . ké a. هم‎ s PUT 6م‎ e . ore Puan H 
ويجعل معها‎ (aa JE Gb وعنده حقة»‎ (Alor aaie وليست‎ Afisi 
َع‎ La. Na er Pn z $o 4 . . g22 ole 07, 7, 
شانين»‎ WASA إذا استيسرثا |“ عشرين درهما قال بندار: ويجعل‎ weli 
67 م هم ءءء‎ ve .. ماه‎ er 2 s غ222‎ o . لماه ماد‎ 
فإنها‎ ieda صدقة الحقة) ولیست عنده حقة» وعنده‎ oaie ومن بلغت‎ 
0. ate "9 Pa BC AE A LAN 3 7 A 0 X اة‎ 30 223 
منه الجذعة» ويعطِيه المصدق عشرين درهما أو شائين» ومن بلغت‎ Jai 
ra 5 K اهم .3 5 47- 12 ° م‎ o 2 or sa 2 Lee 
awa لبُونٍ»‎ 15) ala فإنَهًا قبل‎ mak إلا‎ sap صدقته الجقة» وَليْسّت‎ 
3s o ماه‎ er pt K ao ا‎ aye 0... sa r LA 8 و‎ eer 
عشرين درهماء ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده‎ Pore معها‎ 
A ره ما ممم‎ IN سلس‎ os 55 "2. ور‎ -%7 26 32o 2 
وعنده جقة» فإنها تقبل منه الحقة» ويعطيه معها المصدق عشرين درهما أو‎ 
ak 1 ag 


,- مب ه مربي ° ore 5 Ka‏ .0 0 - 2 اه مار ...2 47- 
شائين» وَمَنْ andap CAN‏ ابئة لبون Colin Lely‏ وعنده مَخحَاض» GP‏ 


r 


Ah ون‎ AN CA bas A تقال‎ 


60 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


a‏ مَحَاض» ih JE G ii D‏ بن 
e f-o - ° T A Dar os 5 4‏ مه ی EN (ang‏ 
لبون وَيَعْطِيهِ المصدق عشرينَ دِرْهَمًا أ شائين» فمن لم يكن عنده ابت 
مَحخَاضٍ عَلَى agin‏ وَعِنْدهُ ابن لبون ذكر JE‏ من ويس مع sA‏ 
Bundar, Abu Musa, Muhammad bin Yahya dan Yusuf‏ .2281 
bin Musa telah menceritakan kepada kami, mereka berkata:‏ 
Muhammad bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, ayahku‏ 
menceritakan kepadaku, dari Tsamamah, ia berkata: Anas bin Malik‏ 
menceritakan kepadaku, bahwasannya Abu Bakar RA pernah menulis‏ 
surat untuknya,‏ 


"Dengan nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang. Ini adalah kewajiban sedekah yang diperintahkan oleh 
Rasulullah SAW kepada kaum muslimin yang Allah SWT perintahkan 
hal yang demikian kepada Rasul-Nya. Kemudian ia menyebutkan 
hadits (233/A) dan mereka berkata dalam hadits tersebut, 


"Barangsiapa yang memiliki sedekah jadz'ah dan ia tidak 
memiliki jadz'ah namun hanya memiliki haggah, maka haggah 
tersebut memenuhi kewajiban mengeluarkan jadz 'ah ditambah dengan 
mengeluarkan dua ekor kambing jika mudah atau dengan menambah 
dua puluh dirham." 


Bundar berkata: Hendaknya ia mengganti jadz'ah tersebut 
dengan dua ekor kambing. 


Dan barangsiapa yang telah memiliki kewajiban sedekah 
haggah dan ia tidak memiliki haggah, yang ada hanya jadz 'ah, maka 
ia boleh mengeluarkannya dengan jadz 'ah dan si petugas memberikan 
dua puluh dirham atau dua ekor kambing. 


Barangsiapa yang berkewajiban sedekah higgah, namun ia 
tidak memiliki kecuali bintu labun, maka ia boleh mengeluarkan zakat 
dengan bintu labun ditambah dengan dua ekor kambing atau dua 
puluh dirham. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 61 


Jika seseorang memiliki kewajiban sedekah bintu labun dan ia 
tidak memiliki bintu labun, yang ada hanya haggah, maka ia boleh 
mengeluarkan haggah dan si petugas memberikan kepadanya dua 
puluh dirham atau dua ekor kambing. 


Jika seseorang terkena kewajiban sedekah bintu labun dan ia 
tidak memiliki bintu labun, yang ada hanya makhadh, maka ia boleh 
mengeluarkan bintu makhadh ditambah dengan mengeluarkan dua 
puluh dirham atau dua ekor kambing. 


Barangsiapa yang memiliki kewajiban sedekah binti makhadh 
dan ia tidak memiliki binti makhadh, yang ada hanya binti labun,! 
maka ia boleh mengeluarkan bintu labun dan si petugas memberikan 
kepadanya dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Jika ia tidak 
memiliki bintu makhadh dan yang ada hanya ibnu Labun: maka ia 
boleh menyerahkan ibnu Labun tanpa harus menambah dengan yang 
lain.” 


301. Bab: Penjelasan Tentang Perintah Memberikan Tanda Bagi 
Unta sebagai Sedekah jika Telah Diterima agar Pemimpin atau 
Penggembala Dapat Membedakannya Dengan Hewan Lain untuk 
Dibagikan Kepada Mereka Yang Berhak Menerimanya, Jika 
Riwayatnya Terpercaya 


3 ne” 2t i- Aros .براسم‎ 3G. 3 PAN 
حَدّئني العلاء بن الفضل‎ A محمد بن بشار‎ SAS = NYAN 


303 í 


o Pa ac 9‏ م É o- 23 . y r‏ 
ن عبد الملك بن ابي IU‏ عَبَيْدُ الله بْنْ عكراش» عن أبيه 


*! Dalam naskah yang asli tertulis kalimat Ibnu Labun. Nampaknya yang benar 
adalah Jbnatu labun sebagaimana yang telah kami tetapkan dalam naskah ini. 

2 Al Bukhari, Zakat 33 dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdullah dengan 
riwayat yang ringkas, Abu Daud, Zakat 37 hingga pernyataannya, "Barangsiapa 
yang memiliki kewajiban zakat seekor binti labun, atau dua ekor kambing." 


62 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3 3o رو م‎ Le TEA اديه‎ o 22 
إت‎ HA Data Kb Naa yh قال: بعثني‎ tea كراش ن‎ 
Se jer Tag ; Ur a KA Para SAH a سول الله‎ 


or. A 


MAA TRI PAN Gg Jy adi SAH yan 
في النّسَبِء قلت: ابن حَرقوص بن‎ SI قال:‎ ip بن‎ ME: فقلت:‎ 


حَوْرَة بن عَمْرِو بن JAN‏ مره o‏ عي وَهَذِهِ PR‏ 
عبید» قال: BE‏ 3 قال: ojh‏ و ٳبل قَوْبِيء oih‏ صدقات 
AS PPY‏ بها أن وسم ب بميسم BI hl‏ ونضم 4 ا 
بيډي» Oa “Sa kaad Lan Ig Gu‏ 


2282. Muhammad bin Basyar Bundar telah menceritakan 
kepada kami, Al ‘Ala bin Al Fadhal bin Abdul Malik bin Abu 
Sawiyyah menceritakan kepadaku, Ubaidillah bin Akrasy 
menceritakan kepadaku, dari ayahnya, Akrasy bin Dzu'aib, Ia berkata: 


Bani Murrah bin Abdi telah mengutusku untuk menyerahkan 
sedekah harta mereka kepada Rasulullah SAW. Kemudian aku datang 
mengunjungi kota Madinah dan saat itu Rasulullah SAW sedang 
duduk diantara sahabat dari kalangan muhajirin dan anshar. Saat itu 
aku memberikan seekor unta. Dan beliau bertanya, "Siapakah laki-laki 
ini?" Aku menjawab, "Aku adalah Akrasy bin Dzu'aib." Beliau 
berkata, "Sebutkan nasabmu.!" Aku menjawab, "Ibnu Hargush bin 
Khaurah bin Umar bin Nazal bin Murrah bin Abid. Dan ini adalah 
sedekah (zakat) dari bani Murrah bin Abid." Ia berkata, "Saat itu 
Rasulullah SAW tersenyum, kemudian berkata, 'Ini adalah unta 
kaumku, ini adalah sedekah kaumku.' Kemudian Rasulullah SAW 
memerintahkan agar unta tersebut diberi tanda sebagai unta zakat dan 
dikumpulkan bersama hewan zakat yang lain. Kemudian beliau 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 63 


mengambil tanganku dan mengajakku ke rumah Ummu Salamah. 
Kemudian ia menyebutkan hadits ini." 


302. Bab: Penjelasan Tentang Memberikan Tanda pada Kambing 
Sedekah setelah Kambing Tersebut Diterima 


Jor o 
وعبد‎ [4 0 


# 


Jo 3G. ی 03- رو‎ 
8 
? 


Was Ga A -YYAY‏ يَحَيَى» ومحمد بن 
الَحْمّن بن مَهْدِي» قَالُوا: aai ENI‏ عَنْ هِشام بْن يَزِيدَ» قال: سَمِعْت 
نس مالك يقول: جين ah Ob‏ بالصّبي B I‏ 
KI‏ ذا اٿ # في مرد ل سم عتما AN AAL J6‏ لمي آله 
قال: في آذانهًا 
Bundar telah menceritakan kepada kami, Yahya,‏ .2283 
Muhammad bin Ja’far dan Abdurrahman bin Mahdi menceritakan‏ 
kepada kami, mereka berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami‏ 


dari Hisyam bin Yazid, ia berkata: Aku pernah mendengar Anas bin 
Malik berkata, 


"Ketika ibuku selesai melahirkan, ia membawa bayinya 
menemui Nabi SAW untuk di suapi kurma oleh Nabi SAW. Saat itu 
Nabi SAW berada di tempatnya” sedang memberi tanda pada 
kambing." Syu’ bah berkata, "Sepengetahuanku ia berkata, 
'Memberikan tanda pada telinganya',””” 


* Isnadnya lemah dan aku khawatir hadits ini maudhu'. Lihat kitab At-Tahdzib, 8: 
190. 

“ Dalam naskah asli tertulis, "Di tempat kami." Koreksi ini kami ambil dari Shahih 
Bukhari. 

3 Al Bukhari, Hewan-hewan sembelihan 35 dari jalur periwayatan Syu'bah yang 
diringkas. 


64 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


303. Bab: Penjelasan Tentang Gugurnya Kewajiban Zakat atas 
Kuda dan Budak dengan Menyebutkan Hadits Yang 
Lafazhnya Ringkas 


o Ao PA 


CAS -4‏ مُوسى PETETA AN‏ 
AY,‏ عن ميان SA‏ عن أبي إسحاق» عن عاصم وَهُوَ ابن agan?‏ 
عن علي عَنِ ابي g‏ قال: قد SÍ SA‏ عَنِ YAH TN pa‏ 
ر الأثوال عن كل ap ag‏ قال: وقال عَلِى: في كل ارين 


DG‏ رفي کل bae‏ ديئارًا نما نصف ديار 
Musa bin Abdurrahman Al Masrugi telah menceritakan‏ .2284 
kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Sufyan‏ 
Ats-Tsauri, dari Abu Ishag, dari Ashi yaitu Ibnu Dhamrah, dari Ali,‏ 
dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Aku telah berikan keringanan‏ 
kepada kalian untuk tidak mengeluarkan zakat pada kuda dan budak‏ 
kalian. Tunaikanlah zakat harta kalian dalam setiap empat puluh‏ 
dirham.” Ia berkata: Ali berkata, "Di setiap empat puluh dinar,‏ 
zakatnya adalah satu dinar dan di setiap dua puluh dinar zakatnya‏ 
adalah setengah dinar.””8‏ 


I مو‎ PAN 


Ws -6‏ عَبْدُ ja‏ بن الْعلاء» Wa‏ سفيّان» Was‏ 
ع ر هو 4 d‏ .0 م 4 o r ٠ rol e‏ - ° 
مالك» عن بي Tag‏ 14233 ليس على Hadi‏ في عبډو» ولا فرسه 


و 


5 Isnadnya Hasan, At-Tirmidzi, Zakat 3 dari jalur periwayatan Abu Ishaq. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 65 


2285. Abdul jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ayub bin Musa — pertama - 
menceritakan kepada kami dari Makhul, dari Sulaiman bin Yasar, dari 
'Irak bin Malik, dari Abu Hurairah yang memarfu'kannya, “Kuda atau 
budak yang dimiliki oleh seorang muslim tidak dikenai zakat.” 


Pep 


Ong en an RA 


عراك ب بن Ji NU‏ سيعت ea SA ui‏ ليس عَلَى Da‏ في 
Dato gala y, aa‏ 


2286. Selain mereka, Abdullah bin Dinar telah menceritakan 
kepada kami, dari Sulaiman bin Yasar, dari “Irak bin Malik, ia 
berkata, Aku pernah mendengar Abu Hurairah memarfu'kan 
perkataannya, “Kuda atau budak yang dimiliki oleh seorang muslim 
tidak terkena zakat.” 


a an AY‏ ل 
عِرَاكَ بن مالك aa‏ سمغت f‏ هريرة» Ong Kar Sg‏ قال: ليس على 
Kd |‏ فى ورس رلا ia ae‏ 


2287. Selain mereka, Yazid bin Yazid bin Jabir telah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar “Irak 
bin Malik berkata: Aku pernah mendengar Abu Hurairah RA berkata, 
dan di sini Yazid tidak memarfu kan hadits ini, 


5 Muslim, Zakat 9 dari jalur periwayatan Sufyan. 
** Al Bukhari, Zakat 45. An-Nasaa'i 5: 26 dari jalur periwayatan Abdullah bin Dinar 


66 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Kuda atau budak yang dimiliki oleh seorang muslim tidak 
terkena zakat.” 


304. Bab: Penjelasan Tentang Riwayat Yang Menjelaskan 
Riwayat Sebelumnya mengenai Zakat Budak (233/B) dan Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Maksud Nabi SAW Adalah Zakat 

Kepemilikan Budak, Bukan Zakat Fitrah 


ap | KAG gez vi Jawa بن‎ er Aa A e - YYAA 


LÍ 7 4 و‎ c Apa 
أخبرنًا افع بن‎ 
قا‎ 


r 


Sena إن ريا‎ T 
ka عدو ولا‎ ke عَلَى‎ Gd :88 قال: ال رَسُول الله‎ GA 
PTE o إلا‎ o 


2288. Muhammad bin Sahal bin Askar telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, Nafi’ bin 
Yazid memberitakan kepada kami, Ja'far bin Rabi'ah menceritakan 
kepadaku, dari 'Irak bin Malik, dari Abu Hurairah RA, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, "Budak dan kuda yang dimiliki oleh 


seorang muslim tidak terkena zakat kecuali zakat fitrah.” 


o- Je 2720 


Wr aa AS إن‎ g بن عبد‎ e NENG ss —YYAI 


Egg Ul بن مالك قال: سمغت‎ Is ت عَنْ ابي عن‎ (Rapuh AA 
Ba | Kp ed آله فال ليس تفن‎ RM لحت غ رول‎ 
hij 


r 


59 Lihat Hadits sebelumnya, no. 2286. 
9 Lihat, Muslim, Zakat: 1 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 67 


2289. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab telah menceritakan 
kepada kami, pamanku menceritakan kepada kami, Makhramah 
memberitakan kepadaku dari ayahnya, dari 'Irak bin Malik, ia berkata, 
"Aku pernah mendengar Abu Hurairah menceritakan sebuah hadits 
dari Rasulullah SAW, Beliau pernah bersabda, 'Budak yang dimiliki 
oleh seseorang tidak wajib dizakatkan kecuali zakat fitrah'”"' 


305. Bab: Penjelasan mengenai Sunnah Yang Menunjukkan 
Tentang Kebijakan Umar Bin Khathab RA Yang Mengambil 
Zakat dari Kuda dan Budak. Dan Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Umar RA Mengambilnya Jika Mereka Sendiri Yang Ingin 
Memberikan bukan Berarti Sedekah dari Dua Jenis Tersebut 
Hukumnya Wajib. Sebab Umar RA Sendiri Telah 
Memberitahukan Kepada Orang-Orang Yang Diambil Zakat 
Kuda Dan Budaknya bahwa Rasulullah SAW dan Abu Bakar RA 
Tidak Pernah Mengambil Zakat Kepemilikan Kuda dan Budak 


4 07 A6 r Pt 14 


ONE NYA‏ ايو موسي محمد بن a‏ حا عبد 
لحن حا a Kdi‏ قال: 
جاء تا E Aa) Jal Ta‏ 59 فقالوا: : ú‏ قد ol‏ أَمْوَالا: Oa‏ 
وَرَقِيقَاه حب أن کون لَنَا Ga‏ ركاه وَطَهُورٌ فقال: ما فعَلَهُ el‏ 
AG 3‏ فَاسْتشارَ أُصْحَاب ua‏ علي JG‏ عَلِيّ: هُوَ 

حَسَنٌ إن SES‏ جزية OEE‏ بها AG‏ قال ايو بكر Bas‏ 
فی أن ليش في Ja ip di‏ صد إلا گن يساء ريا gih‏ 


6! Muslim, 10 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


68 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ga Gali ih شاه‎ G Tagih نَاقِصّة مِنْ‎ JA كانت سَائِمّة‎ Sp 
يكن إلا سيين‎ Ob A a a الرقة‎ Han إلا أن يَشَاء‎ ao 
Jeh وَل على أن صاب‎ ah pegal صدقة إلا‎ Ga Gah a 
pe MEEA كات‎ oy مَل‎ Lp Bio dasi إن‎ 


4 


aa Ii لما‎ SG وكذلك‎ | hli طَابَت نفس‎ p Gi ra 
cib والرّقيق»‎ JAS صدقة ة‎ Ik لم‎ Aki الي ۳ والصديق‎ af 
At GI حار‎ SA GANG Jaa ¿ Gya الصّدقَةٍ‎ kah ii 
الْمُصْطْفي ف أذ المّدقة هما دون حمس يِن‎ UUS tania BA 

Ry‏ ودُون أَربَعِينَ ETT Tan iya‏ درم من الوَرق 


2290. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna telah 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Haritsah bin 
Mudharrib, ia berkata: 


Suatu hari ada serombongan orang dari Syam yang datang 
menemui Umar RA. Mereka berkata, “Bahwasannya kami telah 
mendapatkan harta, kuda dan budak. Dan kami berharap dalam harta 
kami tersebut ada zakat yang dapat mensucikan.” Umar RA 
menjawab, “Apa yang pernah diperbuat oleh dua sahabatku 
sebelumku, maka aku akan mengerjakannya." Kemudian Umar RA 
bermusyawarah dengan para sahabat Nabi SAW dan diantara mereka 
adalah Ali RA. Saat itu Ali RA berkata, “Itu bagus. Jika bukan jizyah, 
maka ia akan menjadi ibadah sunnah.” 


Abu Bakar berkata: Yang menjadi sunnah Nabi SAW adalah, 
dalam setiap empat ekor unta tidak ada zakat kecuali jika si pemilik 
mau mengeluarkannya. Dan pernyatanya dalam masalah kambing, 
jika jumlah kambing yang dimiliki oleh seorang laki-laki kurang dari 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 69 


empat puluh, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali jika si 
pemiliknya mau mengeluarkan. Dalam masalah riggah (emas murni) 
empat persepuluh. Jika yang ada hanya seratus sembilan puluh, maka 
tidak ada kewajiban zakat kecuali jika si pemiliknya mau 
mengeluarkan. Hal yang demikian menunjukkan bahwa jika si pemilik 
harta belum terkena kewajiban zakat namun ia mau mengeluarkan 
sedekah dari hartanya, maka imam (pemimpin) boleh mengambilnya 
jika si pemilik memberikanya dengan sukarela. Demikianlah yang 
dilakukan oleh Umar RA. Ia memberitahukan bahwa Nabi SAW dan 
Abu Bakar RA tidak pernah mengambil zakat dari dua jenis tersebut, 
namun di saat mereka memberikanya dengan suka rela, maka boleh 
bagi si imam untuk mengambilnya, sebagaimana Rasuullah SAW 
membolehkan mengambil unta yang jumlahnya empat dan belum 
mencapai nishab (lima ekor) serta membolehkan mengambil dari 
kambing yang jumlahnya belum mencapai empat puluh dan uang yang 
belum mencapai dua ratus dirham.” 


306. Bab: Penjelasan Bahwa Tidak Ada Kewajiban Zakat Keledai 
dan Dalil Yang Menunjukkan Gugurnya Kewajban Zakat Kuda 
serta Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Allah SWT 
Memerintahkan Nabi SAW Mengambil Zakat dari Sebagian 
Harta Kaum Muslimin bukan Dari Semua Jenis Harta dalam 
Firman-Nya: “Ambillah Zakat Dari Sebagian Harta Mereka, 
Dengan Zakat Itu Kamu Membersihkan Dan Mensucikan Mereka ( 
At-Taubah [9]: 103 ). Kata AI Mal (Harta) Mencakup Juga Kuda 
dan Keledai. Meski Demikian, Nabi SAW Yang Diberi Tugas oleh 
Allah SWT untuk Menjelaskan Al Our'an Menerangkan bahwa 
Allah SWT Memerintahkannya untuk Mengambil Zakat dari 


2 Isnadnya Hasan. Dikeluarkan oleh Abdurrazzag dalam kitab Al Mushannaf 4:35 
dari Abu Ishag secara detail dan ia memiliki penguat dari riwayat Malik. Zakat 38 
dari riwayat Sulaiman bin Yasar. 


70 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Sebagian Jenis Harta Kaum Muslimin, bukan Dari 
Semua Jenis Harta 


2. . o 3 PANA 


PN ag GIS ۱ 
ور. 8 مه‎ A A و مه‎ 


9 e 


5 Fa قال: تا ن علد لو مال لا بوي‎ a الله‎ Jpn عن‎ dia 
P Na ea an 
WAB in Bi DS a A ale کی يلصي أنه ون‎ 
الثارء وذ كر الْحَدِيث بطوله‎ El KE an Sa عدون‎ 
وام‎ JE في‎ 

قال: قيل: پا رسول Jadi, cai‏ ؟ قال: Syaka Jadi‏ في ; 
B3 ja ad OI Gaol‏ هي رَحُلٍ Yan y‏ 
Pu‏ رل وز ر اا الذي هي لَهُ Gii SA pel‏ في Jawa‏ 
لله adang‏ له لا ب ييب في بُطُونهًا شيا إلا كب َه بها اجر ولو ep‏ 
مزجا Gri SEP GRAN‏ فيو Wa PNS‏ 
AA‏ ولو AA‏ شرفا أو IS toa‏ عُطْوَةٍ خَطَاهَا At‏ وَل 
عرض كه فقا ب کات ل بعل يتا في Pii Ghi‏ 
حى ذكرَ I‏ في PAN ANE) 2 Eh gn um‏ 
SA MS, Ui Giné‏ ولا Ga Gb < G PI‏ في 


áb, 


يُسْرِهَا وَعُسْرهَاء وأا sae gil‏ وزرٌ ر Or, ral bia gil‏ وَبَدَعًا 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 71 


قَانُوا: ANN‏ رَسُولَ الله ؟ قَالَ: ما ئرل الله علي ch Ga‏ إلا 
aja‏ الآية الْجَامِعَة Bh‏ هَمَنْ يعمل Ja‏ ذَرَةٍ حيرا يره وَمَنْ JA‏ 
قال 33 شرا يره 
Abul Khithab Ziyad bin Yahya Al Hassani telah‏ .2291 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Zari’ menceritakan kepada‏ 
kami, Ibnul Qasim menceritakan kepada kami, Suhail bin Abu Shalih‏ 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, dari‏ 
Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, “ Setiap pemilik harta‏ 
yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka ia akan dikelilingi dengan‏ 
kepingan-kepingan api pada Hari Kiamat, lalu dia dibakar di bagian‏ 
rusuk, dahi dan belakangnya dengan kepingan tersebut di dalam‏ 
Neraka Jahanam yang ukuran satu harinya sama dengan lima puluh‏ 
ribu tahun ukuran waktu di dunia. Keadaan ini terus berlangsung‏ 
hingga umat manusia diputuskan, kemanakah akan ditempatkan, ke‏ 
surga atau ke neraka.”‏ 


Kemudian ia menyebutkan hadits dengan panjang dan ia 
berkata, “Saat itu ada yang bertanya, 'Hai Rasulullah, bagaimana 
dengan pemilik kuda?' Rasulullah SAW menjawab, 'Kuda ditulis di 
ubun-ubunnya suatu kebaikan hingga datangnya hari kiamat. Kuda 
terbagi menjadi tiga macam: Kuda yang menjadi sebab pemiliknya 
mendapatkan pahala, Kuda yang menjadi penolong dan Kuda yang 
menjadi sebab pemiliknya mendapatkan bencana. Kuda yang menjadi 
ganjaran bagi pemiliknya ialah kuda yang digunakan untuk 
perjuangan di jalan Allah. Apapun yang dimakan oleh kuda tersebut 
akan dicatat untuk pemiliknya sebagai kebaikan. Jika kuda tersebut 
digembalakan, maka segala sesuatu yang dimakannya dihitung 
sebagai kebaikan untuk pemiliknya. Jika ia berjalan, maka setiap 
langkahnya akan dihitung sebagai kebaikan. Jika pemilik kuda itu 
membawa kudanya ke sungai, kemudian kuda itu minum dari air 
sungai tersebut, maka Allah mencatatkan untuknya kebaikan sebanyak 


72 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


air yang diminum oleh kudanya, hingga disebutkan bahwa disetiap 
kotoran dan kencingnya dihitung pahala. 


Kuda yang menjadi penolong bagi seseorang ialah kuda yang 
digunakan untuk keperluan tuannya, untuk perhiasan dan penutup 
dan ia tidak bersikap zhalim terhadap punggung dan leher kuda 
tersebut, baik di kala senggang ataupun sulit. 


Adapun kuda yang menjadi beban bagi pemiliknya adalah 
kuda yang digunakan dengan tujuan pamer, bermegah-megah dan 


1n 


sombong, 


Rasulullah SAW ditanya lagi, “Wahai Rasulullah, bagaimana 
dengan keledai?" Rasulullah SAW menjawab, “Allah SWT tidak 
menurunkan kepadaku sesuatu yang lebih mencakup semua 
permasalahan kecuali ayat, 'Barangsiapa yang melakukan kebaikan, 
meski seberat atom, niscaya dia akan mendapat balasannya dan 
barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sekalipun seberat atom, 
niscaya ia akan melihat balasannya.” (Os. Az-Zalzalah (9): 7-8) 


307. Bab: Penjelasan tentang Rukshah (Keringanan) bagi Imam 
Yang Menunda Pembagian Zakat setelah Diterima dan Imam 
juga Boleh Mengirim Zakat Hewan Ternak kepada Masyarakat 
hingga Waktu Pembagiannya dianggap Tepat 


M gi ng الْحَسَنِء ارتا‎ A حا‎ -۲ 


مُعَاوِيَة ES‏ حَالِدٌ عَنْ أبي A‏ عَنْ عَمْرِو بن بُجْدَانَء SE‏ 


= $ 


0 ول ana‏ عِنْدَ رَسُول الله cå aa‏ ل 


9 Lihat Hadits sebelumnya, no: 2252, 2253, Muslim, Zakat 26. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 73 


ابد Ga‏ يَا أبَا در Ga LS IG‏ إلى اردق فد كر الْحَدِيثْ 


2292. Al Husein bin Al Hasan telah menceritakan kepada 
kami, Yazid nin Zurai' Abu Muawiyyah memberitakan kepada kami, 
Khalid menceritakan kepada kami, dari Abu Oalabah, dari Amr bin 
Bujdan, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Dzar RA berkata: 
Rasulullah SAW pernah berada di sekitar hewan-hewan zakat dan 
beliau bersabda, “Wahai Abu Dzar, bawalah shadagah hewan 
gembala ini ke padang rumput.” Ia berkata, “Maka aku serahkan 


hewan-hewan tersebut kepada rakyat jelata.” Kemudian ia 


menceritakan hadits ini. 


4 Sanadnya dha'if, Umar bin Bujdan adalah sosok yang tidak dikenal dalam 
periwayatan hadits. Abu Daud, Hadits 332 dari jalur periwayatan Khalid, At- 
Tirmidzi, bab: Tata Cara Tayammun bagi Orang Yang Junub 1: 211 — 212 dari jalur 
periwayatan Khalid. Dan ia berkata: Hadits ini berderajat hasan shahih. Al Ustadz 
Ahmad Syakir telah mengangapnya sebagai Hadits shahih ketika ia memberikan 
komentarnya yang panjang. Lihat At-Tirmidzi 1:213 — 216. Namun ada masalah 
dengan seorang yang bernama Umar bin Bujdan, ia merupakan sosok yang tidak 
dikenal, sebagaimana dikatakan oleh Al hafidz Ibnu Hajar, “Tidak diketahui 
sosoknya.” 


74 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


KUMPULAN BAB TENTANG SEDEKAH PERAK 


308. Bab: Penjelasan tentang Gugurnya Kewajiban Zakat bagi 
Mereka Yang Memiliki Perak kurang dari Lima Awag 


Was —YYAY‏ محمد Bab SAN‏ عَبْدُ Ws JANI‏ عَبْدُ 
الله عن عمرو بن د Lu‏ 3 عن cah‏ عَنْ ابي edi Janam‏ عن النَبي Ki‏ 
قال: Ud Gya)‏ دون حمس أواق صدقة 
Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami,‏ .2293 
Abdul A'la menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan‏ 
kepada kami dari Umar bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al‏ 


Khudri, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Tidak dikenakan zakat bagi 
seseorang yang memiliki perak kurang dari lima awag.”5 


na r 


HAL NI‏ عمران بن مُوسى الْقَرَانُ Gia‏ حَمّادُ يعني ابن 
app kan GP LAS NG‏ عَنْ BAR‏ 
الحذري» أن ua‏ قال: لَيْسَ فِيمًا دُونَ oma‏ أوراق صدقة 
Ud YG‏ دون حمس ذو صدقة» YG‏ فيما دون Ke‏ أوسق Bo‏ 


2294. Imran bin Musa Al Qazzaz telah menceritakan kepada 
kami, Hamad (maksudnya adalah Ibnu Zaid) menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Amr bin 


55 Lihat Muslim Zakat 2. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 75 


Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, Bahwasannya 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada kewajiban zakat perak yang 
kurang dari lima awag, tidak ada zakat dari unta yang jumlahnya 
kurang dari lima dan tidak ada zakat dari tanaman yang kurang dari 


lima awsag.”$ 


309. Bab: Penjelasan tentang Dalil yang Menunjukan bahwa 
Lima Awag Sama dengan Dua Ratus Dirham 


Hau Jo ل‎ PANA 


Kat ن هارو‎ Ng Kat sa Hg Was -6 


A r 


SN بن‎ EE أن عَمْرَو 3 بن‎ (Asa P 
Pagi Na SI ر أنا سعيد‎ a ا عه أبيه»‎ 
جره جن اب سيع كيار الخدري» يمو رسو‎ 
مده :وله ينا دون وين اراق م‎ gal ل فا دون ج‎ 
مانا رهم‎ AN 


2295. Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id 
memberitakan kepada kami, bahwasannya Umar bin Yahya bin 
Imarah bin Abu Husein Al Mazini memberitakan kepadanya, dari 
ayahnya, bahwasannya ia pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudri 
berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada kewajiban zakat dari 
harta yang kurang dari lima ausag dan tidak ada zakat dari perak 
yang jumlahnya kurang dari lima awag, dan lima awag sama dengan 
dua ratus dirham.” 


S6 Muslim, Zakat 2 dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id, Al Bukhari, Zakat 32 
dari jalur periwayatan Yahya. 

6? Sanadnya shahih. Aku tidak menemukan kalimat 47 Awaq adalah dua ratus 
dirham dan aku khawatir Hadits ini mudarraj. 


76 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


310. Bab: Penjelasan tentang Jumlah Yang Wajib Dizakatkan 
jika Jumlah Perak telah Mencapai Lima Awag 


r, 
م هم‎ Jo IA. Ae P -o3 ور‎ - 


SY‏ حدنا Kala‏ رای عوسی ومحمد بن Keran‏ وو سف 
ن مُوسّىء قَالُوا: ALA BI‏ عَبْدِ الله» ANE‏ أبي» عَنْ تُمَامَة PE‏ 
ئس Aj‏ مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عله حِينَ BE‏ كنب لَهُ: 
بسلم الله الرّحْمَنِ IA EC ENE EN‏ الله وق 
على Kel‏ التي أُمَرَ الله بها yang‏ فَذَكَرُوا الْحَدِيث» وَكَالُوا في 
ea‏ وَفِي الرقة Ob AI)‏ لَمْ تكن إلا يَسْعِينَ وماق Ga Gali‏ 
e‏ إلا أن Ai‏ ربا AJE)‏ مُوسی: IG UK SOP‏ إلا bani‏ 


2296. Bundar, Abu Musa, Muhammad bin yahya dan Yusuf 
bin Musa telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: 
Muhammad bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, ayah ku 
menceritakan kepadaku, dari Tsamamah, Anas bin Malik 
menceritakan kepadaku: 


Sesungguhya Abu Bakar RA ketika menjadi Khalifah menulis 
surat untuknya, “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang. Ini adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Nabi SAW 
kepada kaum muslimin yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada 
Rasul-Nya." 


Kemudian mereka menceritakan Haditsnya. Kemudian mereka 
menjelaskan tentang Hadits tersebut “Dalam riggah (emas murni) 
zakatnya 2,5 Yo, jika kurang dari seratus sembilan puluh, maka tidak 
ada kewajiban zakat, kecuali jika sang pemilik mau mengeluarkannya 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 77 


dengan suka rela.” Abu Musa berata, “Harta yang wajib dikeluarkan 
zakatnya adalah seratus sembilan puluh.” 


311. Bab: Penjelasan tentang Zakat Yang Wajib Dikeluarkan jika 
Harta telah Lebih dari Dua Ratus Warig, Termasuk Kewajiban 
Menzakatkan Lebihnya, berbeda Dengan Sebagian Kalangan 
Yang Berpendapat bahwa Harta Yang Melebihi Dua Ratus Tidak 
Diwajibkan Zakat kecuali Lebihan Tersebut telah Mencapai 
Empat Puluh Dirham 


0 3 3230% yh r 


ENG a -YYąV‏ أبوي talêr A‏ عن 

:@ لله‎ ds قال‎ EE an sae a 
فِيمًا دُون الاين شی‎ NAYA inah مِنْ كل‎ ara م‎ a) هَانُوا‎ 
Ma ذلك‎ ad راد‎ a Tae Udh اذا کائت ماي ده‎ 


2297. Ali bin Hujr As-Sa’di menceritakan kepada kami, Ayub 
bin Jabir merceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Ashim bin 
Dhamrah, dari Ali, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 
“Keluarkanlah 2,5 % dari setiap empat puluh dirham dan tidak ada 
kewajiban zakat dalam harta yang jumlahnya di bawah dua ratus. 
Jika telah mencapai dua ratus dirham, maka zakatnya adalah lima 
dirham. Jika lebih dari itu, maka hitunglah dengan patokan 
tersebut.” 


% Al Bukhari, Zakat 38. 
9 Lihat Hadits sebelumnya, no. 2262, abu Daud Hadits no. 1572. 


78 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


312. Bab: Penjelasan tentang Dalil Yang Menunjukkan bahwa 
Tidak Ada Kewajiban Zakat bagi Perhiasan Yang Dikenakan, 
Sebab Kata Al Warig dalam Bahasa Arab tidak Digunakan untuk 
Perhiasan yang Dikenakan 


SK CAS AI عِيسَى بن‎ GAS -4 
7 - ويم مه ` .. 0 ه 072 7 ه‎ 2 r .. f, É z 
عَنْ جابر بن‎ RI قال: وأخبرنيهِ عياض بن عبد الله الفهري» عن ابي‎ 
وَيَحْبَى‎ jab عَبْدُ الله بن‎ sang قال:‎ BA عبد الله» عَنْ رَسُول‎ 
° 07 0. 8 o? روم هد‎ o 3 bag 8 ا ه‎ A ° 
وسفيان الثوري» عن عمرو بن‎ cut عبد الله بن سالم» ومالك بن‎ 7 
P الخذري» عن رول الله‎ Jaman a عن‎ caah يحي المَازني» عن‎ 5 
hn an me o £ 4 00 Ya r r 2 e 
الْوَرق‎ bya دُون حَمْس أواق‎ Ga لَيْسَ‎ P يعني بمثل‎ 
dai Sy ap 
2298. Isa bin Ibrahim Al Ghafigi telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahab mencerita kepada kami, ia berkata: Iyadh bin 
Abdullah Al Fahri menceritakan kepadaku tentang Hadits tersebut dari 
Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah SAW, ha ia 
berkata: Abdullah bin Umar, Yahya bin Abdullah bin Salim dan Malik 
bin Anas serta Sufyan Ats-Tsauri menceritakan hadits tersebut 
kepadaku dari Umar bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, dari Abu 
Sa'id Al Khudri dari Rasulullah SAW, maksudnya (234:B) dengan 
Hadits yang sama dengan Hadits Abu Sa'id, “Tidak ada zakat atas 

perak yang jumlahnya kurang dari lima awag. 4 


70 Lihat hadits setelahnya, Hadits no: 2299. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 79 


هود ع بي 2 o fo‏ 


te‏ ےک o‏ مه £ مام 
SA a Aa SAYA‏ 
x o ° 2‏ مه PP]‏ م هام ° o‏ 5 م هاس A‏ 
ENE‏ بن عبد الله عن ابي PR‏ حابر بن KE‏ الله» عَنْ IA‏ الله 
MAN E E‏ سه يي دده 
في قال يوئس: يعني ليس Cah‏ دون حمس اواق من الورق صدقة) 
4 - - اهو - r‏ 
وَلِيْسَ G‏ دُون حَمّس 293 مِنَ الإبل صدقة» وليس فِيمًا دون حَمسة 
Iof‏ 


4 8 Kran na 7 
PN بكر: هَذا الحَدِيث في‎ il صدقة» قال‎ ad Ga gi 


# 
ee ar 5‏ - ها Te 02 ° -0 & 07 ° ás A‏ م 0 
baal‏ تود عد كر اق قل وش عاص وا E‏ 
يد عن ابي NA‏ فال: في حبر عياض nd‏ يئل 


2299. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, Iyadh bin Abdullah memberitakan 
kepadaku, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah 
SAW. Yunus berkata, maksudnya adalah hadits, “Tidak ada 
kewajiban zakat atas perak yang jumlahnya kurang dari lima awag, 
tidak ada kewajiban zakat bagi unta yang jumlahnya kurang dari lima 
ekor dan tidak ada kewajiban zakat dalam kurma yang jumlahnya 
kurang dari lima ausag.” 


Abu Bakar berkata: Hadits ini ada dalam kitab Ibnu Wahab 
setelah riwayat Malik dari Muhammad bin Abdul Rahman bin Abu 
Sha'sha'ah, dari ayahnya, dari Abu sa'id dari Nabi SAW. Ia berkata 
tentang khabar Iyadh: Sepertinya maksudnya adalah seperti Hadits 
riwayat Abu Sa'id.” 


7! Muslim, Zakat 6, dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


80 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


P 027 y Ke - é 06 
MN جماع أبواب صدقة الحبوب‎ 
KUMPULAN BAB TENTANG SEDEKAH BIJI- 
BIJIAN DAN BUAH-BUAHAN 


313. Bab: Penjelasan tentang Tidak Ada Kewajiban Zakat bagi 
Biji-Bijian atau Buah-Buahan yang Jumlahnya Kurang dari 
Lima Ausag 


2300. Abu Bakar berkata: Riwayat Abu sa'id, “Tidak ada 
kewajiban zakat dalam harta yang kurang dari lima ausag.”72 


314. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Zakat dalam Gandum 
dan Kurma jika Telah Mencapai Jumlah Lima Ausag 


Abad gal Sis -YY‏ زياد بْنْ يَحَىء EA‏ يزيد بن ررب 
د هود مه هه Si‏ هوب دوع Z223 ° e s30‏ امه ٠‏ 
حدثنا روح بن la rtl‏ عَمْرو بن يى بن BL‏ عَنْ أبيه» عن أبي 
r‏ مم kak s 2 z ii PA 5 » 3. or‏ 
سَعِيدٍ الخذري» عن رَسول الله ف قال: BS P3 A‏ 
„r E 4 o2 2 ag bs Da 5 26 5 4 2 8 3 o 2 25 -Por 8‏ 
حَتى تبلغ خمسة a‏ ولا نجل في الورق زكاة حتى تبلغ حمس أواق» 
ا Ma aa aa Aa‏ 
ولا تجل في الإبل زكاة حتى تبلغ حمسة ذودٍ 
Abu Al Khathab Ziyad bin Yahya telah menceritakan‏ .2301 
kepada kami, Yazid bin Zurai’ menceritakan kepada kami, Rauh bin‏ 


Al Qasim menceritakan kepada kami, Amr bin Yahya bin Umarah - 
merceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, 


72 Lihat Hadits sebelum ini, no. 2290. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 81 


dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda, “Tidak ada kewajiban 
mengeluarkan zakat gandum dan kurma kecuali jika telah mencapai 
lima ausag. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat perak kecuali 
Jika telah mencapai lima awaq dan tidak ada kewajiban 
mengeluarkan zakat unta kecuali jika telah mencapai lima unta.” 


315. Bab: Penjelasan tentang Dalil Yang Menunjukan bahwa 
Maksud Nabi SAW Adalah: Jika Gandum telah Mencapai Lima 
Ausag dan Jika Kurma telah Mencapai Lima Ausag, bukan 
Berarti jika Keduanya dikumpulkan Kemudian Jumlahnya 
mencapai Lima Ausag 


pii 92 TAS لحيس‎ ١ فر بن ل"‎ Ka - ۲ 

قالا: D‏ بشر وهو ابن A‏ بن Ai‏ عَنْ يى بن 
ag‏ ان 2 A A GE ag Tak A NU‏ 
(alas‏ قال: سمحت أبَا سَعِيدٍ الحُذري» يقول: سيعت رسول الله 28 


ر 


- r . 2 A 
HP] 1 .. دون‎ ver r 3, AT r 3 أو‎ 1. o دُون‎ C 3 2 3) J Ti 
5 0 ١ 
الوه‎ r - r r 
HAI r 23 x 0 2. دون‎ C 3 ra قت ولي‎ r 


2302. Nashar bin Ali Al Jahdhami dan Ahmad bin Al Miqdam 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Basyar yaitu Ibnu 
Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Imarah bin Ghaziyyah 
menceritakan kepada kami dari Yahya bin Imarah, ia berkata: Aku 
pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada kewajiban zakat 
atas harta yang jumlahnya kurang dari lima ausag, tidak ada 
kewajiban zakat bagi perak yang jumlahnya kurang dari lima awag 


73 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i, 5:30 dari jalur periwayatan Yazid bin Zari’. 


82 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dan tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi unta yang 
jumlahnya kurang dari lima ekor." 


KA 


a -YY. Y‏ بْنْ Isra GA‏ ابن A‏ قال: 


و ادس م وام مه 


enda أن‎ rata ت‎ a N E إن‎ C أن‎ daya 
a دُون‎ Ga قال: لَيْسَ‎ ua اخ اد رول‎ aa, da Ul 
دون‎ Wa ولس‎ aga ا‎ RA 3G 

حَمْسَةٍ أَوْسّاق مِنَ aa AS‏ 


2303. Isa bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik menceritakan 
kepadaku, bahwasannya Muhammad bin Abdul Rahman bin Abu 
Sha'sha'ah telah menceritakan kepadanya, ayahnya memberitakan 
kepadanya, bahwasannya Abu Sa'id Al Khudri memberitakan 
kepadanya, Rasulullah SAW bersabda, 


“Tidak ada kewajiban zakat bagi harta perak yang jumlahnya 
kurang dari lima ausag, tidak ada kewajiban zakat bagi pemilik unta 
yang jumlah untanya kurang dari lima ekor dan tidak ada kewajiban 
mengeluarkan zakat kurma jika jumlahnya kurang dari lima ausaq.”” 


74 Muslim, Zakat dari jalur periwayatan Imarah bin Ghazyah. 
75 Al Bukhari, Zakat 42, Ath-Thabrani, Zakat dari jalur periwayatan Muhammad bin 
Abdurrahman. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 83 


316. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Mengeluarkan Zakat 
Anggur Kering, jika Jumlahnya telah Mencapai Lima Ausag 


Ditengah riwayat ini ada sedikit masalah, sepengetahuanku, 
riwayat ini bukan termasuk yang pernah didengar oleh Umar bin 
Dinar dari Jabir. 


AH مَنْصُورُ ن رن‎ Ga GST بن‎ Gg CAS NA 
محمد بن م مسيلم يعني الطائفي» عن عمرو بن ديتارء عن حابر بن‎ Wd 
RATA Je قال:‎ BB أن رَسُولَ الله‎ ae 


ولا زَرْعِهِ إذا كان قل مِنْ Ga anase‏ 


2304. Bisyar bin Adam menceritakan kepada kami, Manshur 
bin Zaid Al Maushili merceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Muslim maksudnya adalah Ath-Tha'ifi menceritakan kepada kami, 
dari Umar bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, bahwasannya Rasulullah 
SAW bersabda, 


"Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim, baik dalam 


anggur atau tanamannya lainnya jika jumlahnya kurang dari lima 


ausaq.” 6 


76 Aku katakan, sanadnya dha'if karena buruknya hafalan Al Thaa'ifi. Pengarang 
sendiri menyatakan cacat, karena Hadits ini mungathi' sebagiamana dalam Hadits 
setelahnya. Hadits ini tertera dalam mushannafnya Abdul Razzaq (7251) tanpa 
menyebut anggur dan tanaman lain, namun telah terbantah oleh Hadits Abu Sa'id 
sebelumnya. 


84 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


r r £ -Í or PA Ld A 2 89 NA PAN 
عبد الرزاق» أخبرنا‎ Ga » بن يحيى‎ Kama خا‎ ~o 
za f - o RPE AA A of o PANA - ت 6 ا‎ 
أخبرا‎ Jen الهيثم بن‎ SAS محمد أيضًا‎ WA محمد بن إسحاق»‎ 

۶ r 

و .48 30 وه م هون ع ينهي s É‏ اکر 332 30 مه 3 
محمد بن مسلم (ح) وحدنا Ma‏ لكا حدنا داود بن عمرو بن 
r r #‏ 


امه IG‏ و لاشو وب براه o 3 PANA‏ 0 


f S er 4‏ 20 , 
زُهَيْر Kaban GAS‏ بن ملم الطائفي (ح) KA BAL‏ بن عبد الله بن 
عَبْدٍ الرّحِيم CIK ESA‏ سَعِيدُ بن ابي an UAN ap‏ بن ملم 
8 هم و كيه و PN‏ ر TEE o- ° 3 o-‏ 
الطائفي» فذكروا جحييعا الحديث نحو حديث منصور بن AI‏ غير أن 
Yi 3S‏ عرو قال: LE‏ جابر» قال: قال رَسُول الله BB‏ قال gl‏ بكر: 


A‏ ن ديار من حابر 


2305. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdul Razzaq menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq 
memberitakan kepada kami, dan Muhammad juga menceritakan 
kepada kami, Al Haitsam bin Jamil menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muslim memberitakan kepada kami, ha, Muhammad 
juga telah menceritakan kepada kami, Daud bin Umar bin Zahir 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muslim Ath-Tha'ifi 
menceritakan kepada kami, ha dan Ahmad bin Abdullah bin Abdul 
Rahim Al Bargi, Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Muslim Ath- Tha'ifi memberitakan kepada 
kami, mereka menyebutkan Hadits ini sebagaimana Hadits yang 
diriwayatkan oleh Manshur bin Zaid, namun Daud bin Umar dalam 
riwayatnya berkata: Dari Jabir dan Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda. 


Abu Bakar berkata: Umar bin Dinar tidak pernah mendengar 
Hadits ini dari Jabir.” 


7 Lihat Hadits sebelumnya -Nashir). 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 85 


Jor PAN e < fo 37 3 PANG 


Ws -5‏ محمد بن یی Wa SI A‏ ابن 


6 a r y or 8. r ors 32 ہم‎ z A -. ao 40 Ndah مه‎ 3 
عن حابر بن عبد الله عن غير‎ kala عَمْرُو بن ديتار قال‎ GA ريج‎ 
AS مِنَ‎ gagi حَمْسَةٍ‎ Op Kab Gad الله قال‎ AE yi جَابرٍ‎ Pe 
Kis PEY, خط ا ا‎ aa r TA ASE Lo. امهم‎ 7 or Pn 
دون خمسة وسق يِن الحلو صدقة قال أبو بكر يعني‎ Land صدقة وليس‎ 
so at o3 20262A [ar ته ومع ري‎ 23 foes -á ah 
روابة محمد بن مسلم الطائفي وابن‎ N هو الصحيح‎ lda a بالحلو التمر‎ 
جد مش‎ A 
2306. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 
kepada kami, Umar bin Dinar memberitakan kepadaku, ia berkata: 
Aku pernah mendengarnya dari lebih dari seorang, dari Jabir bin 
Abdullah, ia berkata, 


“Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat atas biji-bijian 
yang jumlahnya kurang dari lima ausag dan tidak ada kewajiban 
mengeluarkan zakat dari Al Huluwwi yang jumlahnya kurang darin 
lima ausag.” 


Abu Bakar berkata (235/B): Yang dimaksud dengan Al 
huluwwu adalah kurma dan inilah penjelasan yang shahih bukan 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Muslim. Dan 
Ibnu Juraij memiliki hafalan lebih kuat dibandingkan dengan orang- 
orang seperti Muhammad bin Muslim." 


8 Sanadnya hasan lighairihi. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab 
Mushannafnya 4:139,Abu Daud dan Al Bukhari dari jalur periwayatan Abu Zubair, 
Zakat 6 namun ia tidak menyebutkan kata Al habb dan Al huluwwu. 


86 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


317. Bab: Penjelasan Tentang Nishab Zakat Biji-Bijian dan Buah- 
Buhan serta Penjelasan tentang Perbedaan antara Tanaman 
Yang Pengairannya oleh Air Hujan atau Sungai dengan Tanaman 
Yang Pengairannya Membutuhkan Kerja Alat atau Timba 


۷ ابرا SANI‏ الإمَامُ بو عُمَرَ Je‏ إن عب en‏ 
gal‏ را جا ارا b y‏ شد padi g‏ أن محكد فر 
GT‏ 


اسه م ا Angen‏ 07 


حزيمة سمت خد بْنَ عبد gi PAN‏ وَهبء GA)‏ يقول: : Og‏ في 
AS‏ بخط Asa Ia SX‏ ي la‏ عن عي عن يوئس» عن ابن 
شهاب» عن Ie‏ عَبْدٍ الله عَن ابن عُمََ عن IBU‏ فِيمًا 
ست GÉN Ga Cip CAN ANN‏ نصْف AAN‏ 


2307. Al Ustadz Al Imam Abu Umar Ismail bin Abdurrahman 
Ash-Shabuni telah memberitakan kepada kami dengan cara 
membacakan riwayat Hadits, Abu Thahir Muhammad bin Al Fadhal 
bin Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah memberitakan kepada kami, 
Abu Bakar Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Ahmad bin 
Abdurrahman bin Wahab berkata: Aku telah menemukan dalam 
tulisan yang aku tulis sendiri dan aku dengar sendiri dari pamanku, 
dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu 
Umar, dari Nabi SAW Beliau bersabda, 


”Jika diairi oleh air hujan, maka zakatnya adalah 
sepersepuluh dan jika diairi dengan menggunakan alat timba, maka 


zakatnya adalah seperduapuluh.”” 


79 Sanadnya shahih. Lihat Hadits setelahnya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 87 


GEA سَعِيدُ ن ابي‎ EMS SN Mama EA NYA 

AAA‏ وَهْبء عن Ni AN‏ عن ابن شِهَاب» عَنْ p‏ ن عَبْد 

لله ع أبيف عر زرل اله @: اله ea Gd‏ والعون او کان 

NG‏ بن بريد قال الشَافِِي: JI KI‏ قَالَ: سيعت 

ا يُحْكِي عَنْ أبي aa‏ عن CAN‏ قال: pj‏ م 
شرب BR‏ ين غير مسقي المَاء 


2308. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
memberitakan kepada kami, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, 
dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Rasulullah SAW, 
“Bahwasannya dalam setiap tanaman yang diairi hujan dan mata air 
zakatnya atau kejatuhan air hujan dari langit adalah sepersepuluh 
dan setiap yang diairi dengan disirami (membutuhkan tenaga) 
zakatnya adalah seperduapuluh.” 


Muhammad Marrah telah menceritakan kepada kami, Yunus 
bin Yazid menceritakan kepadaku, ia berkata, Asy-Syafi'i berkata, 
"Yang dimaksud dengan Al ‘Atsari adalah Al Ba'lu (Tanah yang dapat 
pengairan dari air hujan). Ia berkata: Aku pernah mendengar Abu 
Utsaman Al Baghdadi menceritakan dari Abu Ubaid, dari Al 
Ashmu'I, ia berkata, "Al ba'lu adalah tanah yang mendapatkan air 
tanpa diairi oleh manusia." 


PA ومو‎ ga ih 


'0 Al Bukhari, Zakat 55 dari jalur periwayatan Sa'id bin Abu Maryam dengan 
Hadits yang sama. 


88 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ayah SA Sa‏ بن ye‏ قال: GN Pj pa‏ حا عِيسى 
P an‏ ابن bg‏ قال: قال عَمْرُو: Bang‏ ابو Tg‏ 
aa‏ جَابرَ يْنَ عَبْدٍ الله يذ كر أن زرل الله 5 كال :فين تقض لكان 
وال Gaal‏ وَفِيمًا سمي Sa‏ تف العش قال أبن بكر قال لكا 


, 
MPR | 


HN, يقل عِيسَى:‎ id حَدَنَهُ‎ sa) ut af يونس مرة:‎ 
2309. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami 
tentang khabar yang gharib, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, 
Umar bin Al Harits memberitakan kepadaku, ia berkata: Abu Zubair 
menceritakan kepadaku, Isa bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar berkata: 
Abu Zubair menceritakan kepadaku, Bahwasannya ia pernah 
mendengar Jabir bin Abdullah menyebutkan: Bahwasannya 
Rasulullah SAW bersabda, 


“Tanaman yang diairi oleh sungai dan hujan zakatnya adalah 
sepersepuluh dan yang diairi dengan yang ditimba zakatnya adalah 
seperduapuluh.” 


Abu Bakar berkata: Yunus bin Murrah pernah berkata kepada 
kami: Bahwasannya Abu Zubair pernah menceritakan kepadanya, Isa 
tidak mengatakan, “Dan hujan”?! 


81 Muslim, Zakat 7 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab dengan Hadits yang sama. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 89 


318. Bab: Penjelasan tentang Batasan Ausag, jika Riwayatanya 
Shahih dan Tidak Berbedanya Pendapat di Kalangan Ulama 
dalam Menentukan Batasannya berdasarkan Isi Riwayat Ini. 

Namun Menurutku, Abu Al Bakhtari tidak 
Mendengarnya dari Abu Sa'id 


nd 


oA Jo 202 A PAN 8. - 30 y بي‎ or KNA 
حدنا محمد بن عبيدٍ‎ HB سَعِيدٍ‎ GP عَبْدُ الله‎ GAS - ۰ 


ee 30 NG 3 Pt م ع‎ 


` PE á ° - o o z 7 35 2 Ws 
يذ كر وحدنا محمد بن عبد الله‎ KERAS الطنافسي» قال: سمعت إدريس‎ 


0 


SPA بن عي‎ TA A ن الْمَُارَكِ‎ 
ii عن أبي‎ SPI عَمْرِو ن مر عَن أبي‎ 
الْمَخْقُومُ‎ ay A PA TA ATEA as أَوْسّاق‎ nas 
kn ضاعَاء وقد بيت‎ Opa الْوَسْقَ‎ of العُلَماء‎ ia حلاف‎ NG é Lal 
ii BUS ذكر‎ di PAI AS الماع في‎ 


2310. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ubaid Ath-Thanafisi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Idris Al Audi? 
menyebutkan: Dan Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al 
Makhrami menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid 
menceritakan kepada kami dari Idris Al Audi,? dari Umar bin 
Murrah, dari Abul Bahtari, dari Abu Sa'id yang memarfu kan Hadits 
ini, ia berkata: “Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat jika 
Jumlahnya kurang dari lima ausag dan yang dimaksud dengan Al 
wasag adalah enam puluh makhtum.” 


2 Dalam naskah aslinya tertulis: Aku telah mendengar Ibrahim Al Audi, yang 
demikian salah. Koreksi ini berdasarkan kitab Ibnu Majah. 

53 Dalam naskah aslinya tertulis: Dari Abu Idris Al udi, dan yang benar adalah 
sebagaimana yang telah kami tetapkan. 


90 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Yang dimaksud dengan Al Makhtum 
adalah Sha'. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa 
Al wasag sama dengan enam puluh sha’. Dan telah aku jelaskan 
ukuran sha' dalam kitab Al Aiman Wa An-Nudzur saat menjelaskan 
permasalahan kaffarat al yamin (kifarat sumpah). 


319. Bab: Penjelasan tentang Larangan Mengeluarkan Biji-Bijian 
dan Kurma Yang Jelek untuk Sedekah. Allah SWT Befirman: 
Dan Janganlah Kamu Memilih yang Buruk-Buruk lalu Kamu 
Nafkahkan Daripadanya, padahal Kamu Sendiri tidak mau 
Mengambilnya melainkan Dengan Memicingkan Mata 
Terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 
Terpuji.” (Os. Al Baqarah (2): 267) 


4 ec 3036. 3 PAN 


EA -۱‏ مُحَمّدُ بْنُ ae NG jenat‏ الله بْنْ DAN‏ عَنْ 

IG شف‎ gi ھل‎ gp ad عَنْ ابي‎ SAD a مُحَمّدِ‎ 

ل هُمْ JG‏ الله عر Jeng‏ ولا تيمّمُوا LAI‏ 

B رَسول الله‎ É قال:‎ ea إلا أن تُعْمِضُوا‎ adek EL فقون‎ kk 
g وَعَنْ لون‎ padi pa 


2311. Muhammad bin Isa menceritakan kepada “kami, 
Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ibnu Hafshah, dari Zuhri, dari Abu Umamah bin 
Sahal bin Hunaif, ia berkata, 


"Dahulu, orang-orang menganggap baik mengeluarkan buah- 
buahan mereka yang jelek. Kemudian Allah SWT menurutkan ayat, 


"4 Sanadnya dha'if mungathi' Ibnu Majah Zakat 23, Bab: Satu wasag enam puluh 
sha' dari jalur Abdullah bin Sa'id Al Kindiy. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 91 


Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan 
daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, 
bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji,” (Os. Al Baqarah 
(2J:267) Ia berkata: Kemudian Rasulullah SAW melarang 
mengeluarkan dua jenis: Al Ja'rur dan laun Habig?? (keduanya adalah 
dua jenis kurma yang buruk.) 


ag يولس بن عبد الأعلى» أخبرا عبد الله بن‎ EA = NYAN 
شاب قال:‎ AA KA NI Jah عذني عا‎ 


Pa‏ اما dei‏ بن ga‏ في هاو الآية التي قال الله عر 
Ag‏ رلا yaa Aa LAN NA‏ قال: هر الجعرور ولون حبيق» 
ل الله 3 أن iy‏ في Pan‏ قال ابو بكر: adi a af‏ 
سيان OR ngaen Gp‏ بن basin‏ روا عَنِ الرُهري» عن ابي 
TU‏ ُن سَهْلء عَنْ أبيه 


2312. Yunus bin Abdul Ala telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahab memberitakan kepada kami, Abdul Jalil bin 
Humaid Al Yahshibi menceritakan kepadaku, bahwasannya Ibnu 
Syihab menceritakan kepadanya, ia berkata: Abu Umamah bin Sahal 
bin Hanif menceritakan kepadaku tentang ayat, “Dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya.” ia 
berkata: Yaitu Al Ja'rur dan laun habig. Rasulullah SAW telah 
melarang mengambil kedua jenis tersebut sebagai zakat. 


3 Dalam naskah aslinya tertera: 'An launain Al Ja'rur Wa Za'rur dan launin habiig. 
8 Sanadnya shahih dengan adanya riwayat setelahnya. 


92 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Sufyan bin Husein dan Sulaiman bin 
Katsir keduanya meriwayatkan ini dari Zuhri, dari Abu Umamah bin 
Sahal, dari ayahnya." 


PANA -3 3 PAN . 50 3G. کر م‎ 


Waw سكيد ی سان ا‎ TPA جا سد ن‎ NYAN 


r 
or A Ge 


FE عَنْ ابي‎ KAN عن‎ bea سيان بن‎ a 
Ma ككل تن ع أي كال أت كول اذا ا‎ 

فَحَاء Jar‏ من هَذَا السخل بكبَايس قال سفيّان: نى الشيص 
JG‏ رَسُول الله 8: مَنْ اء بهڌاء وکان لا يجيء IE‏ بشئء إلا نسب 
إلى الذي جَاء به 

` 2 و‎ ege Ca 0 Z os . rz Toe 

وكزّلت: ولا ا الْحَبِيث مِنْهُ Oya‏ قال: ونهى dm)‏ الله 
8 عن OP‏ وَلَوْنٍ GI‏ أن تُوْحَدَا في الصدَقَةء قال KAI‏ 
ai NEH‏ مِنْ BA A3‏ 2 


2313. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Sa'id 
bin Sulaiman mencerita kepada kami, Ibad, maksudnya Abu Al Awam 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin Husein, dari Zuhri, dari 
Abu Umamah bin Sahal bin hanif, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah 
SAW telah memerintahkan untuk mengeluarkan sedekah (zakat). 
Kemudian datang seorang laki-laki dengan membawa dua ekor anak 
domba. Sufyan, maksudnya adalah Asy-Syaish berkata: [235:B] 
Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang memberikan ini?” Saat itu 
setiap kambing dinisbahkan kepada orang yang membawanya. 
Kemudian turunlah ayat, "Dan janganlah kamu memilih yang buruk- 


87 Sanadnya hasan (Shahih, -Nashir) An-Nasaa'i 5:32 dari jalur periwayatan Yunus 
bin Abdul A'la). 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 93 


buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya.” Ia berkata: Rasulullah 
SAW melarang mengeluarkan sedekah dari jenis Al Ja'rur dan Laun 
Habig. 


Zuhri berkata, “Dua jenis tersebut adalah buah yang ada di 
tanaman kota Madinah." 


2 
PAN 30o مصعم‎ AI 


Was انان ن مل‎ a APA 

وهب RA‏ بن PPA‏ الاس بن سَهْل بن سَعْدٍ MAA‏ 
عَنْ أبي مي AAN‏ قَال: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ف عام ثبولة حَنّى 
Ca‏ رادي SA‏ اذا KA‏ حديقة Ag‏ قال رَسُول الله وك لأَصْحَابه: 
GEA AA Nya‏ رَسُول الله 8# IG Kata KAS‏ رَسُول 
الله 8 PU PAE‏ ازجع o NA‏ شَاء الله DAS‏ 
سول الله ويك a‏ حتّى G‏ وَادِي AN‏ فقال 
PA)‏ كم جَاء enam‏ ؟ قالت: an agin‏ حرص رَسُول الله له 


2314. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Wahib menceritakan 
kepada kami, Umar bin Yahya menceritakan kepada kami dari Al 
“Abbas bin Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia 
berkata, 

“Di tahun terjadinya perang tabuk, kami pernah melakukan 
perjalanan bersama Nabi SAW. Ketika tiba di daerah Wadil Oura ada 
seorang wanita yang sedang berada di kebunnya. Saat itu Rasulullah 
SAW berkata kepada para sahabat, "Pisahkanlah buah yang basah.” 
Dan merekapun melakukannya. Lalu Rasulullah SAW memperkirakan 


88 Hadits shahih, dan penjelasannya dari Shahih Abu Daud (1425). Abu Daud 
Hadits 1607 dari jalur periwayatan Muhammad bin Yahya. 


94 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


sebanyak sepuluh ausag. Beliau berkata kepada wanita tersebut, “ 
Hitunglah apa yang akan dikeluarkan darinya hingga kami kembali 
insya Allah.” Kemudian Rasulullah SAW pergi ke Tabuk. Setelah itu 
beliau dan kami kembali dan tiba di Wadi Oura. Beliau berkata 
kepada wanita tersebut, “Berapa zakat yang akan engkau keluarkan?” 
Ia menjawab, “Sepuluh ausag sebagaimana yang telah diperkirakan 
oleh Rasulullah SAW." 


320. Bab: Penjelasan tentang Petugas Yang Diutus Imam dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Buah Harus Dipisahkan 
Terlebih Dahulu untuk Menentukan Kadar Yang Harus 
Dikeluarkan oleh Si Pemilik Tanaman sebelum Buah Tersebut 
Dimakan dan Dipisahkan. Kemudian Si Petugas Memberikan 
Pilihan: Si Pemilik Tanaman Mengambil Semua Buahnya Dan 
Kemudian Menyerahkan Sepersepuluh atau Seperduapuluhnya 
untuk Sedekah (Zakat) atau Si Pemilik Menyerahkan Semua 
Buahnya, kemudian Si Petugas Tersebut Yang Akan Memisahkan 
jika Riwayat Ini Shahih, sebab Menurutku Ibnu Juraij Tidak 
Pernah Mendengar Riwayat Ini dari Ibnu Syihab 


I o7 PAN هم‎ D0 3G. یر‎ 


Wd - “٥‏ محمد بن يحيى» GS‏ عبد Kai SS‏ ابن 
Ka a 2 2 97 Z2 9 o eo 4 07‏ ھر رو 
gi‏ عَنِ Ol‏ شِهاب» عن ip‏ عَنْ GN ae‏ وهي SI‏ شان 
y 1 BE PH‏ وو e < ANA‏ 2 2 
a‏ كان رَسُول الله فك يبْعَث ابن رَوَاحَة» JAI eji‏ جين يطيب 
f‏ 25 أن * A eh AS PAR aA ar asi NG‏ 
ول الثمر قبل ن تؤكلء ثم يخير اليهود Ob‏ يأحذوها بذلك الخرص» e‏ 
b yadi an‏ بذلك» UG‏ کان رَسول الله ANE‏ بالحرص لِک sasi‏ 


* Al Bukhari, Zakat 54 dari jalur periwayatan Wahib dengan rinci, Muslim, 
Keutamaan-keutamaan 11. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 95 


PREF.‏ ئ كل الشمّرَ ى 


2315. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan 
kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Sayyidah ‘Aisyah 
RA, bahwasannya ia pernah berkata: Saat itu ia mengingat kondisi 
Khaibar: 


“Rasulullah SAW pernah mengutus Ibnu Rawahah untuk 
menakar kurma ketika ia berbuah pertama kali sebelum dimakan, 
kemudian orang-orang yahudi diberikan pilihan: Mereka dapat 
mengambilnya sesuai dengan yang diperkirakan atau orang-orang 
yahudi tersebut memberikannya. Rasulullah SAW memerintahkan 
untuk melakukan perkiraan dalam perhitungan untuk diketahui jumlah 
zakat yang harus dikeluarkan sebelum buah tersebut dimakan atau di 
pisahkan.” 


321. Bab: Penjelasan tentang Sunnah Memperkirakan Jumlah 
Buah Anggur untuk Dikeluarkan Zakatnya berupa Kismis 
(Anggur Kering) sebagaimana Sunnah Mengeluarkan Tamar 
(Kurma Kering) untuk Zakat Kurma 


bor مع واه > هود‎ 3 PAN 


pa E - NYAN‏ بن CO‏ حَدَنَنَا الشافعي» > حَدَثنَا عبد الله 
بن git‏ عن محمد بن o‏ صالح d)‏ ع عن ابن cris‏ عن س سعيد 
aana)‏ عَنْ عاب Ta‏ أن سول لله a‏ قال فِي IS‏ 
تخرص SN HL SP ah AS SP JEN PS‏ 


% Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, Mushannaf Abdurrazzag 4: 
129. Kalimat yang ada diantara dua tanda kurung diambil dari kitab Al Mushannaf, 
dan dalam naskah asli kitab ini tidak ada. 


96 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2316. Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Asy- 
Syafi'i menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi” menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Shalih At-Tamar, dari Ibnu Syihab, 
dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Atab bin Usaid: Bahwasannya 
Rasulullah SAW pernah bersabda tentang zakat anggur, “Hitunglah 
seperti menghitung kurma kemudian keluarkanlah zabib (anggur yang 
sudah kering) sebagai zakatnya sebagaimana dikeluarkan tamar 
(kurma kering) untuk zakat buah kurma." 


SA Bea بن‎ LED بكر : رَوَاهُ عَبْدُ‎ A قال‎ YA 
أن‎ 0 ANA NN ea عَنْ سَعِيدٍ فيد و‎ AI 


2 


SESI SP PI PS خرص‎ 
35 Aas نا بو‎ rara a لحل‎ SEN JA قال: : فلك‎ 


a- -32390‏ کے 


Ass BGL G ga عَبْدُ‎ Cit بد ن ري‎ ah ہن يُحَبَى‎ 


بکر: A‏ هذا الخ AA‏ من روا ع غ اسمن o‏ بن WN‏ 


2317. Abu Bakar berkata: Abdurrahman meriwayatkan Hadits 
ini, Zuhri memberitakan kepadaku, dari Sa'id bin Al Musayyib, 
Bahwasannya Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada “Atab 
bin Asyad untuk memperkirakan jumlah anggur sebagaimana beliau 


° Sanadnya dha'if, sebab Sa'id tidak pernah mendengar hadits ini dari ‘Atab. 
Sebagian perawi telah memursalkannya dan tidak menyebut nama ‘Atab dalam 
isnadnya. Dan inilah yang benar menurut sekelompok ulama sebagaimana dijelaskan 
olehku dalam kitab Dha'if Abu daud (280) dan kitab Al Aura (805, 807) —Nashir.) 
At-Tirmidzi, Zakat 17 dari jalur periwayatan Abdullah bin Nafi” Ash-Sha'igh. Abu 
Daud, Hadits 1603. Abu Saud berkata: Sai'd tidak pernah mendengar satupun hadits 
dari “Atab. Meski demikian, Hadits ini memiliki penguat dari riwayat Abu Umamah 
bin sahal. Lihat dalam kitab As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi, 4:122. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 97 


memerintahkannya menghitung kurma. Kemudian dikeluarkanlah 
zabib (kismis) sebagai zakat seperti zakat buah kurma dengan tamar 
(kurma kering). Ia berkata: Hal yang demikian merupakan sunnah 
Rasulullah SAW dalam masalah zakat kurma dan anggur. 


Abu Al Khithab Ziyad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Zari” menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Ishag 
menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar berkata: Sekelompok orang mengira telah 
meriwayatkan Hadits ini dari Abdurrahman bin Ishaq.” 


BAL INI D -۸‏ عبد الله بن الزيير 
0.31 8 هود ey o‏ 22 .0 سنت 3 9 PANG Zar‏ 
Sa‏ حَدَنْنَا عبد الله بن رجا عَنْ عبَّادٍ بن Gien)‏ (ح) Bg‏ 


r, 
I or PAPA 


o 0 4 or 30 30 PA 2 3 و‎ Pai 3G. A 
بن عنصو عن عب‎ ya عبد العزيز بن السري» خدينا‎ Vido (dar 


لخن ن انحا ڪن GEA‏ عن سيد gi‏ السب عن عاب ن 


اسي بهذا الْحبّر دُونَ TU dp‏ رَسُول الله ف في ال 
والب قال SEA‏ عاد هو لبه اسم عَبْدُ PEP‏ 
Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami,‏ .2318 
Abdullah bin Zubair Al Humaidi menceritakan kepada kami,‏ 
Abdullah bin Raja’ menceritakan kepada kami, dari Ibad bin Ishaq, ha‏ 
Abdul Aziz bin As-Suri menceritakan kepada kami, Basyar bin‏ 
Manshur menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Ishag, dari‏ 
Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari “Atab bin Usaid tentang‏ 
riwayat ini, namun tanpa kalimat “Hal yang demikian merupakan‏ 
sunnah Rasulullah SAW dalam masalah zakat kurma dan anggur.”‏ 


2 Sanadnya dha'if ini adalah pengulangan dari Hadits sebelumnya, Al Baihaqi 
4:122 dari jalur Yazid bin Zurai'. 


os | Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Ibad adalah nama panggilannya dan 
namanya adalah Abdurrahman.” 


322. Bab: Penjelasan tentang Disunnahkannya Petugas Yang 
Menghitung untuk Tidak Menimbang Buah, dan Tidak Boleh 
Menakar Apa Yang Akan Dimakan oleh Si Pemiliknya dengan 
Tidak Memasukannya dalam Penghitungan Sepersepuluh atau 
Seperduapuluh 


r, 
-2 و 32 وبر‎ PA 


Was -۹‏ محمد بن بار دنا aman US‏ عن 
AA‏ قال: سيعت بيب بن PN AS‏ عن عبد PATI‏ بن JA‏ 
aS “3 a 20 ge az -Sia a 0 or oz 7 0‏ 
yi‏ ديتار» SP‏ بن ابي (ho‏ قال: أتانا وحن فِي Ball‏ فقال» 
Y y 4 DA‏ ہے 0409 و of LA SE SEE - 3 Ier‏ 
قال رَسُول الله 8: إذا حرصم فخذوا وَدَعُوا الثلث» فإن لم تأعذوا أو 
78 ف > رام وید 1 9 j‏ 
تَدَعُوا الثلث شك شعبة في الثلشء فذعوا KAN‏ 


2319. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ia 
berkata, Aku pernah mendengar Khabib bin Abdurrahamn (236-A) 
dari Abdurrahman bin Mas'ud bin Dinar, dari Sahal bin Abu Hatsmah, 
ia berkata: Ketika kami sedang berada di pasar ia datang dan berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Jika kalian melakukan penghitungan, 
maka ambillah dan tinggalkan sepertiganya. Jika kalian tidak 
mengambil atau meninggalkan sepertiganya —di sini Syu'bah ragu 
mengenai bilangan sepertiga-, maka tinggalkanlah seperempatnya.””" 


° Sanadnya hasan lighairihi. An-Nasa'i 5:82 dari jalur periwayatan Basyar. 
94 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 32 dari jalur periwayatan Muhamad bin Basyar. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 99 


2 30 362 D 


olud —YYY »‏ محمد بن Ga KP‏ وهب ن جرير» عن 
o- [aos‏ عله ل PRA so 7 o -0 ő < o .0 5 o-‏ 
شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار» 
مه عم ka ST Han 2 23 0 o‏ ر ووه و 
ع Jer‏ بن ابي حثمة» قال: قال رَسول لله : إذا حرصتم» فخذوا 
AA 42 s Ae‏ و SA‏ 
وَدَعُوا الثلث» فإن لم تَدَعُوا الثلث» فدعوا KAN‏ 
Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami,‏ .2320 
Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Khabib‏ 
bin Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Mas'ud bin Dinar, dari‏ 
Sahal bin Abu Hatsmah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Jika‏ 
kalian melakukan penghitungan, maka tinggalkanlah sepertiganya.‏ 


Jika kalian tidak meninggalkan sepertiganya, maka tinggalkanlah 
seperempatnya.”” 


323. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Mengeluarkan Zakat, 
baik Dikala Lapang ataupun Sempit dan Ancaman bagi Mereka 
yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat di Saat Sempit 


had Sa عبد الله بن علي ن‎ Kb 
sE E أن رَسُولَ‎ aa عَنْ خجلاس» عَنْ ابي‎ IP Ui eh 
إلا جيءَ به بوم‎ alaga من جديا‎ GE لا يودي‎ Jl ا ِن صاب‎ 
Gie a a TSS بقاع رر‎ es ag 
ری سی وما‎ IN iri gi صم انرا رد ولا ی‎ Was 


PAN‏ ا A.‏ مه 


-YTY\‏ حدنا 


Cd 


Aro fo Pad 2-3 4, 5 o‏ م 2,9 مهمه 
من صاحب غنم لا يؤدي حقها مِن نجدتها ورسلهاء إلا حيء به يوم 


9 Sanadnya shahih. Abu Daud, Hadits 160 dari jalur periwayatan Syu'bah dengan 
Hadits yang sama. 


100 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


il aa‏ ما اق ak Ah‏ نح لها باع FA‏ تتلا 
al‏ اسن wW eg 26s aar P E aa‏ 2 73 عام 
بقرونھاء akang‏ باظلافھا si GS adi Wa‏ قضی oE‏ 
IE‏ يَرَى A‏ غتم لا يُوَدّي GE‏ مِنْ GIS‏ 
dgan)‏ إلا حيء به يو aa‏ اور ما ENG‏ وأكثْرٌ ما کائت» melani‏ 
LT LT‏ مرو و كو اومن E‏ كوي دن علاط ور ماهم عد ا 
لها بقاع قرقر فتنطحة بقرونهاء slr,‏ بأظلافھا taat para WIS‏ کر عليه 
عسل ست 10 ° > al.‏ و باحق rE‏ ا رص 
LG‏ يُقضى Ga‏ الخلائق» ثم SP‏ سبيلة أو سبیله» قال أبو بكر: لا 
اُذري بالرّفع LAN‏ 


2321. Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Manjuf menceritakan 
kepada kami, Rauh menceritakan kepada kami, Auf menceritakan 
kepada kami dari Khalas, dari Abu Hurairah RA, bahwasannya 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak seorangpun dari pemilik unta yang 
tidak mengeluarkan zakatnya, baik dikala lapang maupun sempit 
maka unta tersebut akan didatangkan pada hari kiamat dalam bentuk 
yang lebih besar dari bentuknya di dunia. Unta-unta peliharaannya 
akan menginjak-injak dan menggigit pemiliknya. Tatkala unta yang 
pertama selesai menyiksanya, maka unta yang lain datang kepadanya. 
Hal tersebut terus berlangsung hingga manusia ditentukan nasibnya 
dan ia diperlihatkan nasibnya. Tidak seorangpun dari pemilik 
kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya, baik di kala lapang 
ataupun sempit, kecuali di hari kiamat nanti kambing-kambing 
tersebut akan didatangkan dalam sosok yang lebih besar dan jumlah 
lebih banyak. Kambing-kambing tersebut akan menanduk dan 
menginjak-injak pemiliknya. Apabila kambing yang pertama selesai 
menyiksanya, maka datang lagi yang lain. Keadaan ini terus-menerus 
berlangsung hingga ia diputuskan dan diperlihatkan nasibnya.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 101 


Abu Bakat berkata: Kata “Sabil" aku tidak tahu apakah kata 
sabil tersebut dirafa'kan atau dinasab-kan.”” 


324. Bab: Penjelasan Bahwa yang Dimaksud oleh Nabi SAW 
dengan Pernyataan Beliau “An-Najdah dan Ar-Rusul” adalah 
Disaat Lapang dan Disaat Sempit. Sedangkan Kata “Min” Dalam 
Kalimat “Min Najdatiha” Memiliki Makna “Fi” 


Jo 4 073 Pt - 


Bj Ca عبد الله الخراعي»‎ NI A -۲ 

NE e cÙ gj‏ 35 اخ للد كه ر عل حل 
يِن بني عام فقيل: دا a‏ اکر ثبي ما EA AA‏ فسان عن 

ذلك فقال: نَعَمْ لي مائة AN ja‏ ولي كذَا وَكَذَا Ga‏ المت 


فقال أبو هُرَيْرَة: Busa BU)‏ الإبلء ياك وَإظلاف ba Ti‏ 

BE لا مودي نها في‎ TOK يُقول: مَا ين رل‎ BM 
pub kt P3 بقاع‎ g إلا بر‎ da An a ورسلهاء‎ 
عليه‎ 5 nya ak apl yn dd كلك‎ kala" fizel واش ما‎ 
حى‎ Kan alf g حمسین‎ Si في يوم کان‎ Pi عليه‎ oisel ta 
GE لا يودي‎ GÉ Í OK kian سل وما‎ SA الاس‎ iri Jah 
G alaga وتخدثها‎ EB قال رَسول الله‎ Aan MS في‎ 
agi كاد ا کون ا‎ i ph يرا إلا بر لما‎ 


سياه È bws‏ كوم oze‏ رار of Ko o‏ 
شك شعبّة فتَطؤه Gii ambai, dn‏ كلم حَارّت عليه آخر 


* Sanadnya shahih, sesuai dengan syarat Imam Muslim. 


102 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


أعيدت ale‏ أولامًا في يوم کان a‏ حَمْسِينَ لف Gadi La‏ الله 
ن الاس فيرى A‏ مِن ES Yan‏ لا يودي Lan‏ 
Aan‏ وقال Jp‏ الله ب SA Gb ala jg Bibi‏ إلا ير 
OEY ú A‏ رابتكة أو an KAN KATA‏ قز 
gbk‏ وط بف وها IS‏ كارت عليه اها ادت عله اروها 
في يوم a 2 laka OS‏ آلف ام حي يفصن ن الان قرف 
dar SI a‏ وا ی gn‏ ایا هر ؟ I‏ مخطي لكر 
رتح da‏ وق لطن Sr‏ ان KAG‏ 


P 
© س‎ © 


يرو هَذَا الْحَدِيث NP‏ بن هَارُون» عَنْ شعبة 
Ubaidah bin Abdullah Al 1222-61 menceritakan kepada‏ .2322 
kami, Yazid bin Harun memberitakan kepada kami, Syu'bah‏ 
memberitakan kepada kami, dari Oatadah, dari Abu Umar Al‏ 
Ghadani, bahwasannya pernah datang seorang laki-laki dari Bani‏ 
Amir lewat didepannya. Saat itu ada yang berkata bahwa laki-laki‏ 
tersebut adalah orang yang paling kaya. Kemudian Abu Hurairah RA‏ 
memanggilnya dan menanyakannya tentang kebenaran berita tersebut.‏ 
Ia menjawab, “Ya, benar. Aku memiliki seratus unta dan sekian‏ 
banyak kambing.” Kemudian Abu Hurairah RA berkata: Berhati-‏ 
hatilah terhadap tapak kaki unta dan berhati-hatilah terhadap kuku‏ 
kambing. Bahwasannya aku pernah mendengar Rasulullah SAW‏ 
bersabda,‏ 


“Tidak seorangpun dari pemilik unta yang tidak 
mengeluarkan zakatnya, baik dikala lapang maupun sempit maka unta 
tersebut akan didatangkan di hari kiamat dalam bentuk yang lebih 
besar dari bentuknya di dunia. Unta-unta peliharaannya tersebut 
akan menginjak-injaknya. Tatkala unta yang pertama selesai 
menyiksanya, maka unta yang lain datang kepadanya. Hal tersebut 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 103 


terus berlangsung dalam satu hari yang lamanya sama dengan lima 
puluh ribu tahun di dunia hingga ia ditentukan nasibnya. Tidak 
seorangpun dari pemilik kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya, 
baik dikala lapang ataupun sempit, kecuali di hari kiamat kambing- 
kambing tersebut akan didatangkan dalam jumlah yang lebih besar 
dan lebih banyak —Syu bah agak ragu-ragu— kemudian kambing- 
kambing tersebut akan menginjak-injak pemiliknya. Apabila kambing 
yang pertama selesai menyiksanya, maka datang lagi kambing yang 
lain. Keadaan ini berlangsung secara terus-menerus dalam satu hari 
yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun, hingga ia 
diputuskan dan diperlihatkan nasibnya. Tidak seorangpun dari 
pemilik sapi yang tidak mengeluarkan zakatnya, baik di kala lapang 
ataupun sempit kecuali di hari kiamat nanti sapi-sapi tersebut akan 
didatangkan dalam jumlah yang lebih besar dan lebih banyak — 
Syu bah agak ragu-ragu— kemudian sapi-sapi tersebut akan 
menginjak-injak pemiliknya dengan kakinya dan menanduknya 
dengan tanduknya. Setiap sapi yang pertama selesai menyiksanya, 
maka datang lagi yang lain. Keadaan ini berlansgung terus-menerus 
dalam satu hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun, 
hingga ia diputuskan dan diperlihatkan nasibnya." 


Al Amiri berkata kepadanya, “Apa yang menjadi hak unta 
wahai Abu Hurairah RA?" Ia menjawab, “Engkau berikan yang baik 
(236 /B) dan kuat serta subur. 


Abu Bakar berkata: Tidak seorangpun yang meriwayatkan 
Hadits ini selain Yazid bin Harun dari Syu'bah.” 


° Sanadnya hasan lighairihi. Al Hafizh berkata: Abu Umar Al Ghadani adalah 
sosok yang diterima riwayatnya. Lihat Hadits 3221. Imam Ahmad meriwayatkannya 
dalam kitab Al Musnad 2: 489—480 dari jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far, 
dari Sa'id, dari Qatadah, dari Abul Hadafi, dari Abu Hurairah dan ia memberikan 
isyarat ke riwayat Yazid bin Harun. Lihat Ahmad, 2:490. 


104 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


325. Bab: Penjelasan tentang Zakat Barang Tambang, jika 
Haditsnya Shahih, sebab Ada Seorang Yang Sosoknya Diragukan 
yang Berada di Tengah Sanadnya 


PANG 4074 PAN و برا م ومس‎ 3G. و‎ PANA 


Was las ip pani CAS محمد بن یحیی»‎ Wa -YYY 
s 3 209 عمو‎ 


o- امبر‎ 232 l2 2 0 : aan P Da o 
aa وهو ابن أبي‎ dn) عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي» عن‎ 


r 


لرّحْمَنِء عن KAKA TI‏ رَسُولَ الله NAN‏ 


CB بلال بْنَ الْحارث الْعَقِيقَ أَحْمَمَ‎ alah الصدقة» وأ‎ LA paka 
AN عن‎ pd) يَقَطَعْكَ‎ JB قال لبلال: إن رَسُول‎ pb کان‎ 
لئاس الْمَقِيقَ‎ Abdi ii قال: مقط عُمَرُ‎ Jaa لَمْ يَقَطَعْك إلا‎ 


2323. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Na'im bin Hamad menceritakan kepada kami, Abdul Aziz yaitu Ibnu 
Muhammad — Ad-Darawardi  —dari Rabi'ah, yaitu Ibnu 
Abdurrahman— dari Al Harits bin Bilal, dari ayahnya, Bahwasannya 
Rasulullah SAW mengambil sebagian barang tambang milik satu 
kabilah sebagai zakat. Kemudian beliau memutuskan seluruh daerah 
Al Agig untuk Bilal. Ketika Umar RA menjadi Khalifah, ia berkata 
kepada Bilal RA, Bahwasannya Rasulullah SAW memutuskan 
untukmu tidak lain agar kamu menggarapnya. Kemudian ia berkata, 
“Setelah itu Umar RA memutuskan daerah tersebut terbuka bagi yang 
lain.” 


98 Sanadnya dha'if karena tidak dikenalnya sosok Al harits bin Bilal dan ia adalah 
anak Al Harits Al Muzni dan Na'im bin Hamad mendha'ifkannya. Dari jalur 
periwayatannya, Abu Ubaid mengeluarkan Hadits ini dalam kitab Al Amwal (hal. 
273), namun tanpa memuat kisah Umar RA —Nashir.) Imam Ath-Thabrani 
meriwayatkannya sebagaimana tertera dalam kitab Al Fath Ar-Rabbani 9:27. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 105 


326. Bab: Penjelasan tentang Sedekah Madu, jika Haditsnya 
Shahih, sebab Di Tengah Sanadnya Bermasalah 


PN KE عن الْمَغِيرَةٍ وَهُوَ ابن‎ Sae بن‎ KA Ga -rye 
Pa دنا مره ن د ا ي‎ P Aa api (D) Sia 
شبابة بطر“‎ sd telan شيب عَنْ أبيه» عَنْ‎ wo PIP الرّحْمَنِ» عَنْ‎ IS 
AN Lo, 30 )عم‎ . . 9 y pi و‎ A IP Png or o 
Lea ن فهمء کائوا يوّدون إلى رَسُول الله فيك مِن عَسَل‎ 
الطاب‎ iji AE كان‎ ÉG a وکان ييي‎ KP LB عَشْر‎ 
و‎ 7 rd 2 : a 2e ` o 206°, 2 an ni 
شيئاء وقالوا:‎ ai بْنَ عبد الله الثقفي» فأبوًا أن يُوَدُوا‎ NA عَلَيْهِمْ‎ JA 
. 3 | عر‎ x 7 4 -3 ع2‎ pa 07 
ILK ما ذَاكَ شيء كنا تُوَديهِ إلى رَسُول الله ف‎ 
3 1 r iji 1 4 . 1 5-4 07 PA 
Ii La رَضِي‎ MSI عُمَرُ بْنُ‎ ah a 


SARA UI At فان‎ aya. 53 fo, KG حك‎ a 
باب غيث يسوقه الله رزقا إلى من يشاءء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون‎ 


ve 


إلى رَسول الله له فَاحم لَهُمْ وَادِيَيِهُمْ وإلا JS‏ الئاس AA‏ 1536 
Cal‏ كانوا BOP‏ رَسُول الله ا وَحَمَى al‏ واد 

2324. Ahmad bin Abdah menceritakan kepada kami dari Al 
Mughirah, yaitu Ibnu Abdurrahman bin Al Harits, ha Murrah telah 
menceritakannya kepada kami, Mughirah bin Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, Abu Abdurrahman telah menceritakan 
kepadaku, dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, 
bahwasannya Bani Syababah telah memberikan zakat madunya 
kepada Rasulullah SAW sebesar sepersepuluh, setiap sepersepuluhnya 
dikeluarkan sebanyak satu geriba (sekantung) dan Rasulullah SAW 
menjaga dua buah lembah untuk mereka. Namun pada masa 
pemerintahan Umar RA, ia mengutus Sufyan bin Abdullah Ats- 
Tsagafi untuk mengambil zakat, namun mereka tidak mau 


KOS 


106 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menyerahkan zakatnya. Mereka berkata: Hal tersebut adalah 
pemberian mereka di masa Rasulullah SAW. Kemudian Sufyan 
menulis surat kepada Umar RA tentang kondisi yang dialaminya. 
Umar-pun menulis surat kepada mereka: Bahwasannya lebah adalah 
termasuk serangga yang diberikan Allah SWT kepada siapa yang Dia 
kehendaki. Jika mereka menyerahkan kepadamu apa yang pernah 
mereka serahkan di masa Rasulullah SAW, maka jagalah dua lembah 
tersebut untuk mereka. Dan jika mereka tidak mau menyerahkan 
zakat, maka jagalah agar tidak ada seorangpun yang memasuki 
lembah tersebut. Dan merekapun akhirnya menyerahkan zakat 
sebagaimana yang pernah mereka serahkan kepada Rasulullah SAW 
dan ia-pun menjaga dua lembah tersebut untuk mereka.” 


PA 2 as r 


Sa a GA حَدَنَنَا‎ kai حلا‎ - 

مر قو Sd ia al‏ 
ثل حَدِيث ANN A‏ سوا قال أبو Ki‏ هَذَا Ai‏ إن 
D a‏ 
Pa an‏ وَاحبْ عَلَيْهِمْ في ne nata Ji Ja)‏ بالدّفع لِحِمًا ماهم 
ea‏ ألا Gak‏ احْتِسَاحَهم على ga a an‏ 
Abs‏ إِلَى N or‏ إن ادوا ما كَانُوا يُوَدُونَ إلى رَسُول الله 8 
أن يقي ان وري N‏ حَلى بين الاس وَين A‏ لمكا 
of‏ أن aaa) ss Sa Júj ba gi‏ لواحب ab‏ في Ja‏ إن 4 


? Sanadnya shahih. Dan diriwayatkannya secara mursal sebagaimana yang telah 
aku jelaskan dalam kitab Al Irwa (hal. 810) kemudian juga dalam kitab Shahib Abu 
Daud (1424) —Nashir). Abu Daud, Hadits 1601 dari jalur periwayatan Ahmad bin 
Abdah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 107 


SESI A‏ مَاشِيَتَةُ Eh‏ ¿ الكلاءء sh pS T‏ يي الإمَامُ 
al a‏ الْمَوّاشِي KS‏ ات a ENY‏ مَل iy‏ خو لَه 
تلك Je 5 AN Kg BI pi‏ أن هذا الْحَبَرَ Lok‏ بني شبابة قد 
OB KI‏ إلى ابي 8# Sa ot gsal Jal iya‏ کان يَحْمِي 
PO san WI‏ عَامِلَهُ سيان بن عَبْدِ الله أن يحمي لَهُمُ SA‏ إن 
ai‏ سوم مما CEPET Bd AAK‏ 
F3 enak‏ كان عِنْدَ المَارُوق رة ا ا PA BD‏ مِنْ 
aké‏ على مَْنَى Júj 3 Bae a GY‏ ِي يحب فيه NAN‏ 
HALL Gan‏ مِنْ al, KI AS‏ کان Pa Haa‏ ف 
1 ما حب HAN Gp pede‏ إذ Sa HEM‏ رَحِمَهُ الله مَعَ 
منحاب BD‏ على يال من SA‏ من aah l‏ مع a‏ الصديق 
wé :‏ من امتئع من Jus l:‏ كان SN Pa Pa 9 ag‏ 
مه ال كذ ilog‏ على يهم ل کان خد الب 8 الْعْْرَ م مِنْ IS‏ 


MS gi Sp‏ عَلَى SEP Ha‏ اکان SI‏ عِنْدَ عنده 
يهم A ya Bs‏ عند REP‏ لبي 3 م مِنْ Aa‏ الصّدقة إلى 
الصديق» واللّه لله aif‏ 


2325. Ar-Rabi” telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
menceritakan kepada kami, Usamah menceritakan kepadaku, dari 
Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, tentang Bani 
Syababah, kemudian ia menceritakan Hadits Al Mughirah bin 
Abdurrahman yang sama. 


108 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Riwayat ini jika benar menunjukkan 
bahwa Bani Syababah dahulu mengeluarkan zakat madu sebesar 
sepersepuluh, karena adanya ilat, bukan karena mereka wajib 
mengeluarkan zakat madu. Hal yang demikian mereka lakukan 
dengan sukarela sebagai balasan dari penjagaan terhadap dua lembah 
milik mereka. Tidakkah kamu mendengar hujah mereka kepada 
Sufyan bin Abdullah dan surat Umar bin Khathab RA kepada Sufyan. 
Bahwasannya jika mereka menyerahkan apa yang pernah mereka 
serahkan kepada Rasulullah SAW, maka ia harus menjaga dua lembah 
tersebut untuk mereka. Jika mereka tidak menyerahkannya, maka 
biarkanlah lembah tersebut menjadi milik bersama. Tidak mungkin si 
pemilik harta tidak menyerahkan zakat yang wajib mereka keluarkan 
jika padang gembala mereka dijaga. Dan tidak boleh mengambil 
zakatnya, jika sang imam tidak memelihara tanah tersebut untuk 
mereka. 


Umar Al Farug RA telah mengetahui riwayat ini bahwa Bani 
Syababah mengeluarkan zakat mereka sebesar sepersepuluh dan Nabi 
SAW menjaga dua lembah tersebut untuk mereka. Kemudian Umar 
RA memerintahkan kepada petugasnya, Sufyan bin Abdullah untuk 
menjaga dua lembah tersebut untuk mereka, jika mereka menyerahkan 
apa yang pernah mereka serahkan kepada Nabi SAW. Jika tidak, maka 
biarkanlah dua lembah tersebut menjadi milik umum. 


Jika menurut Umar RA semua yang mereka serahkan kepada 
Nabi SAW sebesar sepersepuluh bersifat wajib sebagaimana 
kewajiban mengeluarkan zakat harta, maka tidak mungkin Umar RA 
bersikap diam menghadapi keengganan mereka mengeluarkan zakat. 
Besar kemungkinan Umar RA akan memerangi mereka yang tidak 
mau mengeluarkan zakat wajib tersebut. Sebab sebelumnya, Umar dan 
para sahabat setuju dan ikut serta bersama Abu Bakar RA memerangi 
mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat dan Abu Bakar RA 
pernah bersumpah bahwa ia akan memerangi mereka yang tidak mau 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 109 


memberikan apa yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah 
SAW. 


Jika menurut pemahaman Umar RA tentang apa yang mereka 
berikan kepada Nabi SAW bersifat wajib, Umar RA pasti akan 
memerangi mereka sebagaimana kebijakan Abu Bakar RA memerangi 
mereka yang tidak mau menyerahkan zakat setelah wafatnya Nabi 
SAW. Wallahu a'lam. 


327. Bab: Penjelaskan tentang Kewajiban Mengeluarkan 
Seperlima dari Harta Karun 


A, A 
KG 


0 3 PANA - 230 وهر‎ PAR 
BS عاصِم»‎ gil Cab عَمْرُو بن على‎ SAS YNA 

or Jor Z20273 fo” ا‎ a 7 2, 39 of or J 
ga عَنْ ابي سلمة» عن أبي هريرة» وابن‎ ps ر احبرني ابن‎ 


lo. هود‎ 


عَنِ ابن شِهّاب» عَنْ سويد ji‏ الْمُسيّب» Wg (DPP‏ عبد 
الله بْنُ إمْحَاقَ الْجَوْهَرِي» ME‏ عَاصِمٍء عن مالك بْنِ أ AP‏ 
قاب ڪن يڊ أن الس EE oh g‏ فو عند الخو ع أب 
IG 136 KIA‏ رر ال اا ان IE NG‏ والمقدن 
Pau‏ الرکاز a‏ غير أن Nyah‏ لم A MAHA FA‏ : 
= طرق هذا AI‏ في كاب Cas SAN‏ عَلِي iji‏ حجر tara‏ 


الهيثم بن wan‏ عنِ العلاء بن الحارث» عن IS‏ قال: الجبّارٌ: 


100 Sanadnya shahih. Imam Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur periwayatan 
Ahmad bin Shalih, dari Ibnu Wahab, dari Usamah, dari Umar bin Syu'aib. Lihat Al 
Fath Ar-Rabbani 9: 18. Lihat juga dalam Mushannaf Abdurrazzag 4:62. 


110 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


o- fo Ab r 


yani‏ دنا وس بن KE‏ الأغلى» a‏ ابن Sa (D) A‏ ابن 
of Si, A5‏ ابن AAA A‏ عن يونس قال: قال a LA‏ 
Kontan SER An a sih Ai‏ ا 
عِيسَى بن HN‏ قال: قال SY HE NG‏ 


2326. Umar bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ashim 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, 
Ibnu Syihab memberitakan kepadaku, dari Abu Salmah, dari Abu 
Hurairah RA dan Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al 
Musayyib, dari Abu Hurairah RA, ha Abdullah bin Ishag Al Jauhari 
menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, 
dari Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib dan 
Ibnu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Binatang liar cuma-cuma, sumur cuma- 
Cuma, barang tambang cuma-cuma dan harta karun zakatnya 
seperlima.” Namun Umar tidak menyebutkan kata ma'dan (Barang 
tambang). 


Abu Bakar berkata: Aku telah mengeluarkan jalur-jalur 
periwayatan Hadits ini dalam kitab diyyat. 


Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin 
Humaid menceritakan kepada kami dari Al “Ala bin Al Harits, dari 
Makhul, ia berkata: Kata Al Jabbar maknanya adalah Al Hadru, yaitu 
Cuma-cuma. 


Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
telah menceritakan kepada kami, ha dan Ibnu Abdul Hakam telah 
memberitakan kepadaku, bahwasannya Ibn Wahab telah 
memberitakan kepada mereka dari Yunus, ia berkata: Ibnu Syihab 
berkata: Makna Al Jabbar adalah tidak ada diyat baginya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 111 


Aku pernah mendengar Muhammad bin Yahya menceritakan 
dari Ishaq bin Isa bin Al Thaba’ ia berkata, Malik berkata: Makna Al 
Jabbar adalah “Tidak ada diyyat baginya.”!?! 


328. Bab: Penjelaskan tentang Kewajiban Mengeluarkan Zakat 
sebanyak Seperlima dari Harta Yang Ditemukan di Tempat 
Reruntuhan Biasa dari Pendaman Bangsa Jahiliyyah. Dan Dalil 
Yang Menunjukan bahwa Rikaz Bukanlah Harta Karun di 
Zaman Jahiliyyah, Sebab Nabi SAW —Jika Riwayat ini shahih— 
Membedakan antara Yang Ada di Dalam Reruntuhan Biasa 
dengan Rikaz, Keduanya Terdapat Zakat sebesar Seperlima 


07 a 83 ag 


SA Dg bi CAS عَبْدٍ الأغلى»‎ Ni -۷ 


9 e Jo. 


عمرو HA i‏ وهشام بن سعد IP‏ بن شيب 5 عن 
ag‏ الله بن عَمْرِو بن E of AB‏ ل الله Ai.‏ قال: 
r‏ “ 4 8 م 9 .. . A‏ اس e‏ 
SF uk‏ فِيمًا يُوجَدُ في الطريق Gua‏ أو في Jera KIA‏ 
عَرَفْهُ Up can‏ جَاء بَاغِيهِ فَادْقعْهُ NS Y UI)‏ بي op‏ جَاءَ Cy Wb‏ 
ud USG ٠ 3 A‏ وما كان في الطريق غير tah‏ والقرية غير 
الج مكوئّة) ففيه وفِي الركاز a‏ 

2327. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, Umar bin Al Harits dan Hisyam 
bin Sa'ad, dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari Abdullah bin 
“Amru bin “Ash RA: Bahwasannya pernah ada seorang laki-laki dari 


Mazinah yang datang menemui Rasulullah SAW. Laki-laki tersebut 
bertanya, “Bagaimana menurut tuan tentang barang temuan yang 


101 Al Bukhari, Zakat 66 dari jalur periwayatan Malik. 


112 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ditemukan di jalan yang tidak lagi digunakan atau yang ditemukan 
dalam sebuah desa yang berpenghuni?” Rasulullah SAW menjawab, 
“Umumkanlah selama satu tahun. Jika ada yang mengakuinya, maka 
berikanlah kepadanya dan jika tidak ada terserah kepadamu. Namun 
jika satu saat ada seseorang yang mengakuinya, maka berikanlah 
kepadanya. Dan barang yang ditemukan di jalan hidup dan di 
perkampungan yang sudah tidak dihuni, zakatnya dan zakat rikaz 
(harta karun) adalah seperlima”? 


۸-- قال ابو بكر: رَوَى هذا GAS‏ مُحَمَّدُ بْنْ GE‏ عَنْ 
Kau A‏ بن DA‏ شعیب » عَنْ ابی عن جحد عن عبد الله بن عمرو» JG‏ 


3 ع م وعم‎ WO فى ا‎ aE اھر ا‎ 3. 3 0 z 
يونس بن مُوسَى»‎ SN مِنْ مُرَيْنَة يسال رَسُول الله يي‎ A Cha 
2328. Abu Bakar berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh 
Muhammad bin Ishag, dari Muhammad bin Syua'ib, dari ayahnya, 
dari kakeknya, dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata: Aku pernah 
mendengar seorang laki-laki dari Mazinah bertanya kepada Rasulullah 


SAW. 


Yunus bin Musa telah menceritakannya kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq. ® 


122 Sanadnya Hasan, karena adanya perbedaan yang masyhur dalam menilai riwayat 
Umar bin Syu'aib dari ayahnya. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud 
dalam Shahihnya (1504 — 1505) Abu Daud juga mengisyaratkan 2:185 ke riwayat 
ini, namun ia tidak menyebutkan lafazhnya. 

103 (Ini hanya pengulangan dari Hadits sebelumnya) —Nashir) Abu Daud 
memberikan isyarat dalam 2:185 Hadits no. 1713 kepada riwayat Ibnu Ishag, namun 
ia tidak menyebutkan matan Hadits dengan lengkap. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 113 


329. Bab: Penjelasan Tentang Rukhshah (Keringanan) 
Menyegerakan Pengeluaran Sedekah (Zakat) sebelum Haul 
(Telah Memasuki Satu Tahun) dan Penjelasan Tentang 
Perbedaan antara Zakat Harta dengan Zakat Badan 


Kab | Gas -۹‏ بن حفص بن عبد الله» قال: a‏ 
A Au ECES‏ قبي داس BN o- Dis 2 000 CA o‏ 
حدني إبراهيم» عن موسى بن عقبة» عن أبي الزئاد» عن عبد الرحمن بن 
a Z20723 É 0 26 -303‏ 2 رم سد y 2 A‏ مَل" مين z r‏ 
KA‏ عن أبي Gah DA‏ رَسُول الله 8 بصدقةء فقال 
La‏ ين ai‏ مع ben ajak G‏ وليب TAG‏ إن عند 
المُطلِب أن يَتَصَدَقوا 


2329. Ahmad bin Hafash bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, Ibrahim 
menceritakan kepadaku, dari Musa bin Agabah, dari Abu Zanad, dari 
Abdurrahman bin Harmaz Al A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata: 
Rasulullah SAW telah memerintahkan mengeluarkan zakat. 
Kemudian sebagian dari mereka berkata: Ibnu Jamil, Khalid, Al 
Abbas bin Abdul Muthallib tidak mengeluarkan zakat.” 


3 - s2? se 

Gas -yyy‏ الحسن بن kawa‏ بن الصبّاحء END‏ شبابة 

Tan G 4 0 -o r 0 Aki PANG 

حًا AST‏ عن أبي UI‏ عن A‏ عن أبي هريرة) قال: بعث 
DA‏ الطاب keta‏ عَلَى al‏ 


104 Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari, —Nashir). Abu Ubaid 
meriwayatkan Hadits ini dalam kitab Al Amwal hal. 592 dari jalur periwayatan Abu 
Zanad secara lengkap. Al Hafizh memberikan isyarah dalam kitabnya Al Fath 3:334 
kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. 


114 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


شه GA Bt anu SP as a‏ قال: 
قال Ab‏ رَسُول الله نك ika‏ فقيل: متع ابن je‏ وَخَالِدَ بن 
الوت DANG‏ از de da db‏ الله o‏ ما eis‏ ابن 
ekan‏ إلا َه کان yas‏ أَعْنَاهُ الله th‏ حال ن ريد SAM A‏ 
حَالِدَاء قد احتبس D‏ وأعبده في Jam‏ ال اما العا ن عبن 
LEPE EPT ka)‏ َال في حبر ورقاء: éh‏ 
اس عم رول BM‏ متهاء قال في حير موی 
بن ڪقبة: اا اس ن aa ab Tab ALAH ae‏ وال في حر 
شعَيْب بن أبي UI SAS‏ الاس ِن عبد الطب عَم رَسُول الله 88 
P‏ هي لَه وملا WA‏ 
كه أن يكرت اة انال AA‏ أي فهي له علي» CG‏ اللفظة 4 


II‏ ا 


7 > 43 TEET Se pan ع‎ 
AAA أن يرك‎ Jeg asi padi أي‎ ah A3 

Bp al iao BA Aan في ماه‎ kb La صدقة قذ‎ ba ae 
ا‎ 


a‏ د 


Tak EEA og PARY 3 A di in SN‏ صدقته 


o Ro‏ ا و 


ia all ˆ ة في يوم ار خمسین‎ KC يوم‎ AR واليسر‎ Ag 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 115 


Ok‏ عَذاب قڏ Gah d GESS‏ في هدا UK II‏ يكون أن 
IE‏ الي وك أن pe HAN‏ الو ند فيد x ale ٠‏ 


lagu‏ الصدقة أو Oam‏ ترك lal, Ga‏ إلى Gii‏ هَذَا مَا 
يََوَهّمُهُ عدي HE‏ وَالصّحِيحٌ في oih‏ اللفظة 5 A‏ بق وق في 
َي Hasta a ٠‏ مِنْهُ data‏ قَةَ عَامَيْنِ» SA‏ الصدقة 
3 أبنت ah‏ ون الاس جي لتس علي ريشا عا Kini‏ انه 
على ا ن کان في القلب مِنْهُ عن الْحَكَمٍ عَنْ 
حُجَيّة بن Us‏ عن علي بن أبي طالب» أن لباس بن He‏ 


NG فرص لَهُ في‎ jai ن‎ Pata ja في‎ Wd E 


2330. Al Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabah menceritakan 
kepada kami, Syababah menceritakan kepada kami, Waraga 
menceritakan kepada kami dari Abu Zanad, dari Al A'raj, dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah mengutus Umar bin 
Khathab RA sebagai petugas pengumpul zakat. 


Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Ali bin 
Iyasy Al Hashmi menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Abu 
Hamzah menceritakan kepada kami dari Abu Zanad, dari Al A'raj, 
dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Umar RA berkata: Rasulullah SAW 
telah memerintahkan untuk berzakat. Ada yang mengatakan bahwa 
Ibnu jamil, Khalid bin Walid dan Abbas bin Abdul Muthallib tidak 
mau mengeluarkan zakat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Ibnu 
Jamil tidak mengingkari kewajiban zakat. Ia adalah seorang yang 
dahulunya fakir, kemudian Allah SWT memberikannya kekayaan, 
sedangkan Khalid, bahwasannya kalian telah berlaku zhalim 


116 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kepadanya, sebab ia telah mewakafkan hartanya di jalan Allah SWT, 
sedangkan Abbas RAT”? adalah paman Rasulullah SAW." 


Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Waraga disebutkan, 
sedangkan Abbas RA adalah paman Rasulullah SAW dan Zakatnya 
menjadi tanggunganku, demikian juga dengan yang lainnya. 

Dan ia berkata: Dalam riwayat Musa bin Agabah disebutkan: 
Sedangkan Abbas bin Abdul Muthallib dan ia telah mengeluarkannya 
sebanyak dua kali. Dalam riwayat Syu'aib bin Ibnu Hamzah 
disebutkan: Sedangkan Abbas RA paman Rasulullah SAW zakatnya 
menjadi tanggungan Beliau demikian pula dengan yang lainnya. 


Riwayat Musa bin Agabah, "Fahiya lahu," (237/B) sama 
dengan apa yang difahami oleh Waraga, “Fahiya lahu alayya," 
(Zakatnya menjadi tanggunganku) Sedangkan lafazh yang telah 
disebutkan oleh Syua'ib bin Abu Hamzah, "Fahiya alaihi 
shadagatun," sama seperti arti "Fahiya lahu alayya." Telah aku 
jelaskan dalam beberapa kitab kami bahwa orang arab terkadang 
menggunakan kata Jahu untuk makna 'alaihi atau sebaliknya, seperti 
dalam firman Allah SWT, “Orang-orang itulah yang memperoleh 
kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk 
(Jahannam).......... ” (Os. Ar-Ra'd (13): 25) lahumul la'nah diartikan 
dengan alaihimul la'nah. Tidak mungkin Nabi SAW membiarkan 
Abbas RA tidak mengeluarkan zakat dan tidak mungkin Abbas RA 
tidak mau mengeluarkan zakat yang bersifat wajib. Abbas RA 
termasuk salah seorang keturunan Bani Hasyim yang tidak dibolehkan 
memakan harta dari zakat orang lain, maka bagaimana mungkin ia 
akan memakan zakatnya sendiri. Selain itu Rasulullah SAW telah 
menjelaskan tentang balasan orang yang tidak mau mengeluarkan 
zakat bahwa ia akan disiksa dalam kurun waktu yang satu harinya 
sama dengan lima puluh ribu tahun waktu dunia. Bagaimana mungkin 


15 Dalam naskah aslinya tertulis; fa ammal Abbas bin Abdil Muthallib sebagai 
ganti kaimat Ammal Abbas. Nampaknya yang benar adalah yang kami tetapkan, 
yaitu kalimat Ammal “Abbas. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 117 


Nabi SAW membolehkan pamannya tidak mengeluarkan zakat. 
Sungguh tidak seorangpun ulama menurutku yang memahami bahwa 
Nabi SAW membolehkan pamannya tidak mengeluarkan zakat. 


Pemahaman yang benar dari pernyataan Nabi, “Fahiya lahu" 
atau "Fahiya alayya wamitsluha ma'aha," adalah: Bahwasannya aku 
telah memintanya menyegerakan zakatnya untuk dua tahun. Inilah 
zakat yang telah aku perintahkan untuk dikumpulkan dari yang lain 
dan ia telah melaksanakanya dua kali zakat, sebagaimana penjelasan 
yang demikian terdapat dalam riwayat Al Hujaj bin Dinar —meski 
ada sedikit masalah di tengah sanadnya— dari Al Hakam, dari 
Hujjiyah bin Adi, dari Ali bin Abu Thalib RA, bahwasannya Abbas 
RA pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah 
menyegerakan zakat sebelum datang waktu kewajiban untuk 
mengeluarkannya dan Rasulullah SAW memberikan rukhshah 
(keringanan) melakukan hal yang demikian. !?6 


Pei PA Kawan MEA -۱ 

Pegi ja A 
2331. Muhammad bin Yahya, Ali bin Abdurrahman bin Al 

Mughirah Al Mishri telah menceritakan kepada kami, keduanya 


berkata: Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Zakaria Al Asadi menceritakan kepada kami dari Al Hujjaj bin Dinar, 


1% Muslim, Zakat 11 dari jalur periwayatan Waraga yang menceritakan dengan 
detail. Sedangkan riwayat Syu'aib telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam 
kitab Zakat: 49, sama halnya dengan An-Nasaa'i 5:23-24 dari jalur periwayatan Ali 
bin “Iyasy. 


118 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


namun Ali bin Abdurrahman tidak menyebutkan kata, "Sebelum 
memasuki haulnya.” 


330. Bab: Penjelasan Tentang Apa Yang Dikeluarkan oleh 
Seorang Muslim untuk Jalan Allah SWT, seperti Senjata dan 
Budak, dihitung Sebagai Sedekah (Zakat), jika Orang Tersebut 
Terkena Kewajiban Zakat. Masalah Ini Termasuk dalam Bab 
Menyegerakan Zakat sebelum Memasuki Haulnya 


Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Abu Hurairah RA 
disebutkan, Sedangkan Khalid, kalian telah berbuat zhalim kepadanya. 
Sebab ia telah mewakafkan hartanya di jalan Allah SWT. Hal ini 
menunjukkan bahwa Nabi SAW membolehkan keyakinan Khalid bin 
Walid RA tentang apa yang telah ia keluarkan di jalan Allah SWT 
sebagai zakat yang kemudian Rasulullah SAW memerintahkan 
utusannya untuk mengambilnya. 


331. Bab: Penjelasan bahwa Seorang Pemimpin boleh Meminjam 
Harta Orang Yang Terkena Kewajiban Zakat dan Harta 
Tersebut Dikembalikan Pada Saat telah Tiba Waktu Pelaksanaan 
Pembayaran Zakat 


D Pa o 2 o- o -o مع‎ 2 PANA 
علي بن الأزهّر بن عبد 5 بن الجَارُودٍ بن‎ AS -٣ 


يراس بن هر مزان Sya‏ عَم بن WAS ME‏ مسلمة بن حال عَنْ 


107 Aku katakan: Hadits ini hasan dengan banyak penguat dan telah aku sebutkan 
dalam kitab Al Irwa (hal.857) dan aku isyaratkan juga Hadits tersebut dalam Shahih 
Abu Daud:1436 —Nashir). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud 2: 155 dari 
jalur periwayatan Sa'id bin Manshur dengan Hadits yang sama, At-Tirmidzi, Zakat 
37 dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 119 


ر بن baba‏ عَنْ عَطاء ن يسار عَنْ أبي راع Sp‏ ابي 3 أن AD‏ 
Ia nn 8‏ بكرا فقال: إذا حاءت a aa‏ فلم 
Tn ar‏ قال لأبي رافع: أغط Ja‏ بک Mb jah‏ 
رُباعا أو صَاعِدَاء Da‏ بلك اسي هه فَفَالَ: أَعْطِه Op‏ حير الئاس 
Ali bin Azhar bin Abdu Rabbihi bin Al Jarudi bin‏ .2332 

Maradis bin Harmazan budak Umar bin Khathab RA, Muslimah bin 


Khalid menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin 
Yasar, dari Abu Rafi” budak Nabi SAW: 


Bahwasannya Nabi SAW pernah meminjam seekor unta kecil 
dari seseorang. Beliau berkata, "Jika tiba waktu mengeluarkan zakat, 
maka unta tersebut akan kami kembalikan." Ketika tiba waktu 
mengeluarkan zakat, Nabi SAW berkata, “Berikanlah unta kecil 
tersebut kepadanya.” Kemudian aku meneliti dan aku tidak melihat 
kecuali seekor unta yang lebih tua dari unta yang pernah dipinjam 
oleh Nabi SAW. Setelah itu aku kabarkan kepada Nabi SAW, dan 
Beliau berkata, "Berikan saja, bahwasannya sebaik-baik manusia 
adalah yang paling bagus dalam menunaikan kewajibannya.” 


108 Muslim, Al Musagah 118, Hadits yang sama dari jalur periwayatan Zaid bin 
Aslam. 


120 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SER Sen‏ الصّدقة 


KUMPULAN BAB TENTANG ORANG YANG 
BERTUGAS MENGUMPULKAN ZAKAT 


332. Bab: Penjelasan Tentang Ancaman bagi Petugas Pengumpul 
Zakat dengan Menyebutkan Hadits yang Lafazhnya 
Bersifat Mujmal. 


r, 
i r 


NIH o f‏ د هوس به Ona‏ - 18 ت 
Wa —YYYY‏ علي بن المئذر» SAS‏ ابن فضيل» Was‏ محمد 


1G. 3 20‏ 30 م هم 0 3 


o PA Laga 0‏ 8 یر ر و 

بن إسحاق (ح) Ela,‏ مُحَمَّدُ بن يى BI P‏ يزيد بن 
USA ag‏ مُحَمّدْ بن BE‏ عَنْ يزيد بن ابي حَبيب» عَنِ عب 
ya)‏ بن شماسة» عن عقبة بن عامر Cerai‏ قال: سمحت رسول الله 

7 0 7 y 5 “a 2“ 4 3 4 6 76 7 5 
A GA قال يزيد: يني‎ Éd مكس‎ lo قا يُقول: لا يَدْحْل‎ 
بْنَ شِمَاسة» ولم يقل الجهني‎ AAN ُنْسب عَلِي عَبْدَ‎ 
2333. Ali bin Al Mundzir menceritakan kepada kami, Ibnu 
Fudhail menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepada kami, ha Muhammad bin Yahya Al Azdi 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami dari Yazid bin 
Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syamamah, dari Agabah bin Amir 
Al Jahni, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 


bersabda, “Tidak akan masuk surga, orang yang bekerja mangambil 
pajak zakat.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 121 


Yazid: Maksudnya adalah Al “Asyar telah berkata: Tidak 
dinisbatkan kepada Abdurrahman bin Syamamah dan ia tidak 
mengatakan Al Jahni.!9 


333. Bab: Dalil Yang Menjelaskan bahwa Pernyataan Nabi SAW 
yang Berisikan Ancaman kepada Mereka Yang Bekerja sebagai 
Petugas Pengambil Pajak Zakat, maksudnya Adalah Jika Orang 
Tersebut Tidak Bersikap Adil, Bersikap Curang dan Berbuat 
Zhalim. Sebaliknya, Orang Yang Bertugas Memungut Zakat 
Memiliki Fadhilah jika Ia Melaksanakan Tugasnya Dengan Baik, 
bahkan Sebanding dengan Orang Yang Berperang 
Di Jalan Allah SWT 


So دهم‎ o 30 362 3 هود‎ 


CPI Mb مد بن‎ Was محمد بن يحيى»‎ Wa -yrr 
مهم .ور‎ A 


G‏ مُحَمَّدُ بن إِسْحَاق» عَنْ عَاصم بن عُمَرَ بن BB‏ عَنْ مَحْمُودٍ بن 


r 


salah ji eid BB TEETE 
LIS كَلْمازِي في سبيل الله حى‎ ie 


2334. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Khalid Al Wahbi menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ishag menceritakan kepada kami dari Ashim bin Umar bin 
Oatadah, dari Mahmud bin Labid, dari Rafi” bin Khadij, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang bertugas sebagai pengumpul 
zakat dan mengambil zakat dengan cara benar seperti orang yang 


10 Sanadnya dha'if. Ibnu Ishaq meriwayatkan secara 'An'anah dan ia termasuk 
orang yang mudallis. Abu Daud Hadits no. 2937 dari jalur periwayatan Muhammad 
bin Ishag. Imam Ad-Darimi 1:393 dari jalur periwayatan Ibnu Ishag. Demikian pula 
dengan Imam Ahmad dalam musnadnya 4:143. 


122 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


sedang melakukan peperangan di jalan Allah SWT hingga ia kembali 


ke rumahnya” 


334. Bab: Ancaman bagi Orang yang Bersikap Curang dalam 
Mengeluarkan Zakat dan Orang Yang Bersikap Demikian 
Disamakan dengan Orang Yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat 


6 z سمه‎ Jo aa Belang هس‎ 20 2 an 

Wa —NYYO‏ عيسى بن إبراهيم Bas ai‏ ابن وهب» عن 

jab‏ ُن الْحَارِث NG‏ س عن بزيد بن ابي حبيب» عن مئان بن 

-£ ه‎ SEN E مه‎ 2 o e pa o- 

سَعْدٍ الْكِنْدِي» عَنْ أئس بن مالك أن BD‏ قال: لا ان SAI‏ مان 
á‏ وَالْمُْمَدِي في Gus BAN‏ 


2335. Isa bin Ibrahim Al Ghafigi telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, dari Umar bin Al 
Harits dan Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Abu Habib, dari Sanan bin 
Sa'ad Al Kindi, dari Anas bin Malik, bahwasannya Nabi SAW pernah 
bersabda, “Tidak ada keimanan dalam diri orang yang tidak dapat 


menjaga amanah dan orang yang mengurangi zakatnya, ia seperti 


orang yang tidak mengeluarkan zakat” 


40 3o72 هود‎ 2 œo ` 5 o a ود‎ A کو‎ 
عَمرو بن‎ Sa بن‎ SS ES A 


A 


z 2 SAN or 30 bh, ja Pa 1 pe s Pa ar ôo‏ ه 
بن معبد» جميعا YU‏ حدنا عبد لله بن عمرو الجزري» عن 


10 Sanadnya hasan. Ibnu Ishag menceritakannya dengan jelas dalam riwayat Imam 
Ahmad sebagaimana yang telah aku sebutkan dalam kitab At-Ta'lig Ar-Raghib — 
Nashir). Abu Daud, Hadits no:2936, At-Tirmidzi, Zakat 18 dari jalur periwayatan 
Muhammad bin Ishag. | 

0 Sanadnya hasan, At-Tirmidzi, zakat 19, Abu Daud, Hadits No. 1585, Ibnu 
Majah, zakat 13 semua melalui jalur periwayatan Al-Laits. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 123 


vi .90. ° “2 - le o£ 0‏ 3 هاس 8 o‏ و مه 
م 2019 3 to. 73 e ar J Ng g - 7S Pao‏ . مه سمس 2 320 #4 o‏ 
aj‏ > أن رسول الله َي GE‏ هو يوم في Ga‏ وَعِنْدَهُ رحال iya‏ 
A KB 20 f‏ ا aa a Nan Na a Kb‏ - 
أصحَابه Uga‏ إذ a‏ فقال: E‏ رَسُول الله» صَدَقة NAS‏ وكذا Gya‏ 


"gi 


sN 8 


AS‏ ؟ قال رول الله 4: LS‏ وَكَذَاء قال JR‏ فن GONG‏ علي 
Lis‏ كذَا وکذاء فازداد صاعاء فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله BP SGB‏ 


سى عَلَيَكُمْ مَنْ يَتَعَدَى Kh TP‏ مِنْ a‏ فَخَاض الاس 
RA‏ الْحَدِيث» ی قال رل Gada‏ رَسُولَ الله إن کان WG‏ 
GE‏ عِنْدَ إيله ماشه SG agi‏ رکا مالو S a A‏ 
Lai‏ ؟ وَهُوَ JB CAR NE‏ رَسُول الله 4: مَنْ cab da NG sf‏ 


fi é ويه‎ or 


gadi‏ بها بريد وَجْة الله وَالدَارَ الآحرَةَ لَمْ RI‏ شيعا مِنْ ماله وأقام 
fs: 200‏ سمه s.1 ore‏ فحن .3 AEA AEA‏ 7 237 
الصلاة؛ ثم اذى الرّكاة SAB‏ عليه الحَقَّء فأحذ سلاحَة فقائل فقتل»› فهو 


r 


2336. Zakaria bin Yahya bin Abban Al Mishri telah 
menceritakan kepada kami, Umar bin Khalid dan Ali bin Mu'bid 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Umar Al 
Juzri menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Anisah, dari Al Oasim 
bin Auf Al Bakri, dari Ali bin Husain, Ummu Salamah menceritakan 
kepada kami: Ketika Rasulullah SAW berada di rumahnya dan 
berbincang-bincang dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang 
laki-laki dan bertanya, "Berapa kadar zakat kurma?” Rasulullah SAW 
menjawab, "Demikian ukurannya.” Kemudian laki-laki tersebut 
berkata, "Bahwasannya fulan telah bersikap berlebihan terhadapku. Ia 
telah mengambil zakat lebih satu sha”.” Kemudian Rasulullah SAW 
berkata, “Bagaimana jika ada seorang petugas zakat yang bersikap 
kepada kalian lebih dari yang diceritakannya?” Kemudian suasana 


124 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menjadi sedikit gaduh hingga ada seseorang diantara mereka berkata, 
"Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seorang laki-laki yang tidak 
memiliki unta, hewan ternak dan hasil perkebunan, kemudian ia 
menunaikan zakatnya dan ia orang yang tidak mampu?” Rasulullah 
SAW menjawab, “Barangsiapa yang menunaikan kewajiban zakatnya 
semata-mata mengharapkan keridhaan Allah SWT dan kebaikan di 
hari kiamat, maka bahwasannya hartanya tidak hilang, kemudian 
menegakkan shalat, menunaikan zakat, lalu ia mengambil senjatanya 
dan berperang, kemudian ia terbunuh, maka ia meninggal dunia 
sebagai syahid.” 


335. Bab: Penjelasan tentang Ancaman bagi Petugas yang 
Bersikap Berlebihan 


ji Ela CE ea a ES NTT‏ وَهْب» عَنِ 
ابن EA‏ عن رجحل يِن آل أبي Jai PA KA‏ بن E‏ الله» 
عَنْ أبي راف قال: کان رسول الله p s‏ على ali‏ ده إلى بني 
عبد JANI‏ فَحَدَت عِنْدَهُمْ ajal D D‏ قال ابو gr‏ 
WES K3‏ الي م م مسرعا الى HI Up jah‏ > فَقَالَ: أف لَك أف 
و sIf‏ 


Hn alas Lead‏ له بريذني» فقال: ما لك 
؟ ائشء eli‏ أَحْدَنْتَ aa‏ قال: وَمَا لَك ؟ قلت: أفْقْت لي قَال: 


112 Sanadnya shahih, dan aku telah meriwayatkannya dalam kitab Ash-Shahih 2655, 
—Nashir) Ahmad, 6:301 dari jalur periwayatan Abdullah bin Umar secara ringkas. 
Imam Ath-Thabrani meriwayatkan Hadits yang sama dalam kitab Al Kabir dan Al 
Ausath. Al Haitsami berkata: 3: 82 seluruh perawinya adalah orang-orang yang 
meriwayatkan Hadits yang shahih. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 125 


P3 WA r Pa 6 ر بير‎ A 
Sep َير‎ IS ساعِيا على بني فلانِ‎ KE وکن هَذَا فلان‎ N 


Jaa ah ga Ja 1 KG متلا الان قال ابو‎ 


2337. Isa bin Ibrahim Al Ghafigi telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 
seorang laki-laki dari keluarga Ibnu Rafi’, ia telah memberitakan 
Hadits dari Al Fadhal bin Ubaidillah, dari Abu Rafi”, ia berkata: 
Setelah selesai melaksanakan shalat, Rasulullah SAW pergi ke Bani 
Abdul Asyhal dan disana Beliau berbicara hingga menjelang maghrib. 
Abu Rafi’ berkata: Ketika Nabi SAW sedang bergegas untuk shalat 
maghrib, kami melewati Bagi'. Saat itu Rasulullah SAW bersabda, 
“Diamlah, diamlah.” Kemudian beliau mengucapkan takbir di 
sampingku dan aku memperlambat langkah. Aku mengira beliau 
menghendakiku berbuat demikian, namun beliau malah berkata, “ Ada 
apa? Jalanlah!” Kemudian aku berkata, "Apakah tuan membicarakan 
sesuatu?” Beliau menjawab, “Ada apa?” Kemudian aku berkata, 
“Tolong beritahu aku.” Beliau bersabda, “Tidak, akan tetapi si fulan 
ini telah diutus kepada Bani Fulan, namun ia bersikap berlebihan 
dalam mengambil dan ia akan mengenakannya kembali dengan 
sesuatu yang sama namun terbuat dari api.” 


Abu Bakar berkata: Kata Al ghulul maknanya adalah orang 
yang mengambil ghanimah lebih dari kadar yang seharusnya ia 
dapatkan, dan yang demikian termasuk perbuatan mencuri. 


113 Sanadnya dha'if. Ahmad 6: 392 dari jalur periwayatan Ibnu Juraij, ia berkata: 
Manbuudz, salah seorang dari keluarga Abu Rafi’ telah menceritakan kepadaku. Al 
Hafizh berkata dalam kitab At-Tagrib: Manbudz adalah sosok yang periwayatannya 
diterima.. An-Nasaa'i 2:89 dari jalur periwayatan Ibnu wahab. 


126 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


336. Bab: Penjelasan tentang Petugas Zakat yang Tidak Bersikap 
Jujur kepada Imam, Ia Menyembunyikan Harta yang Seharusnya 
Ia Serahkan. Sikap Yang Demikian Termasuk Ghulul. Allah SWT 
Befirman, “Barangsiapa yang Berkhianat dalam Urusan Rampasan 
Perang Itu, maka Pada Hari Kiamat ia Akan Datang Membawa Apa 
Yang Dikhianatkannya Itu, kemudian Tiap-Tiap Diri akan Diberi 
Pembalasan tentang Apa Yang Ia Kerjakan dengan (Pembalasan) 
Setimpal, sedang Mereka Tidak Dianiaya.....” 
(Os.Aali "Imran [3]: 161) 


0 - 
PATA‏ م 3G.‏ وبر داس ےو 2ء اهل 


Je e يَحَبَى)‎ Wd محمد بن بشار»‎ Wd - 

Ci‏ س Ip‏ عَڍي geg I IS daa Taat oi‏ : مَنْ 
عل نکم ا عى yg‏ معطا َا و APN‏ 
jan JG ag Ki‏ الأنْصّارٍ g JG a SE Bah‏ 
cai Jo‏ اقبل Ba La‏ قال: لم ؟ قال: Iis APE ikal‏ وَكذاء 
قال: ونا أقول َلك tani Jab San ja‏ بقليله US en,‏ 


A 30. - 3 WA rr KAG j 

وتي منه oda)‏ وما نهي عنه انتهى 

2338. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 

Yahya menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, 
Qais menceritakan kepada kami dari Afi bin Umairah Al Kindi, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang diantara 
kalian melakukan pekerjaan untuk kami, kemudian ia 
menyembunyikan jarum atau lebih besar darinya, maka barang 
tersebut akan menjadi belenggu baginya di hari kiamat.” Kemudian 
ada seorang laki-laki dari kalangan Anshar, aku lihat ia berkata, 
“Wahai Rasulullah, berhentikanlah aku dari tugas tersebut.” 
Rasulullah SAW bertanya, “Kenapa?” Ia menjawab, “Aku baru saja 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 127 


mendengar tuan berkata demikian... Kemudian Rasulullah SAW 
menjawab, “Aku memang mengatakan demikian. Barangsiapa yang 
kami tugaskan melakukan pekerjaan, hendaklah ia datang dengan 
membawa hasil yang ia dapatkan, sedikit atau banyak Jika ia 
diberikan, maka ia dapat mengambilnya dan jika tidak, maka 


janganlah ia mengambilnya” 


337. Bab: Penjelasan tentang Ancaman bagi Petugas Yang 
Menerima Hadiah dari Orang Yang Dipungut Zakat 


r‏ - ص- 
PAN 6.‏ ی 


A ANG A Ka عبد الان بن اللاي‎ GAS -۹ 

1 7 I r ke ea fo و‎ KR) 2 ° 
g الله‎ Jy) of (Sae عن ابي حمید‎ 39 SA SA 
ng a - a rekan Pera MIN” - 32 oo 
حا قال:‎ a عَلَى‎ KAN يقال لَه: ابن‎ NI اسْتعْمّل رَجُلا مِنَ‎ 
A r PA r Y y 2 2 4 AP r 0 ص فا‎ ng 
فَحَمِدَ الله‎ Gadi 4 فخطب رسول الله‎ ud aal kag ca Nih 


og‏ و 


r 0‏ و م ت 4 ه 1 3 م و 3 r‏ 2 
وای عليه ٿم قال: ما بال AAS JA‏ فيجيء فيقول: هذا لي وَهَذا 
T A FAA f 077 o- Te Tanu 2i‏ ر of ta,‏ 
أهدي NG UII‏ جَلْسَ في بيت أبيه aal eh‏ فلينظر هَل laan sat‏ 

ra oz A - 8 - bs | ap ana‏ م وم 
لاء والذي تفس محمد caka‏ لا يأتي Il‏ منكم بشيء إلا طيف به يوم 


العا AND‏ و و 2 وريږ 5 BN‏ 9 3 وا 1 PAR‏ ار اس فو KAA‏ 
القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا له ر ء» أو بقرة لها حوارء أو ثورا 
si 1‏ ع br r‏ هر o or o WAN‏ 
ئم رفع يديه حتى راينا عفرتي إبطيه» ثم 


2 


USG AL هَل‎ ee قال:‎ 


2339. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Zuhri menceritakan kepada 
kami, Urwah memberitakan kepadaku, dari Abu Humaid As-Sa'idi: 


H4 Muslim, Imarah 30 dari jalur periayatan Ismail. 


128 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Bahwasannya Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seseorang 
yang bernama Ibnu Al-Latibah untuk mengambil zakat. Ketika 
kembali dari tugasnya, ia berkata, “Ini yang aku ambil dari mereka 
dan yang ini hadiah yang mereka berikan kepadaku.” Kemudian 
Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat, —Beliau memuji 
Allah SWT kemudian berkata— "Mengapa seorang yang kami beri 
tugas datang dan berkata, 'Ini untuk tuan dan ini hadiah untukku. Jika 
ia diam saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya, apakah hadiah 
tersebut akan datang kepadanya atau tidak?! Demi Zat yang jiwa 
Muhammad berada dalam genggaman-Nya. Jika salah seorang 
diantara kalian memperoleh sesuatu dari hasil sedekah, maka pada 
Hari kiamat nanti dia akan datang dengan memikul —apa yang 
pernah diambilnya— seekor unta yang sedang melenguh atau seekor 
lembu atau seekor kambing yang mengembek di atas tengkuknya." 
Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi hingga 
nampak kedua ketiaknya yang putih dan bersabda, "Ya Allah! 
Bukankah aku telah menyampaikannya.” Kalimat ini Beliau ucapkan 
sebanyak tiga kali." 


338. Bab: Penjelaskan tentang Kodisi Orang Yang Korupsi Zakat 
dan Perintah Kepada Imam untuk Melakukan Pengecekan jika Si 
Petugas Kembali dari Pekerjaannya 


7 سوس 3 ما بر Jo‏ 


Bean MEA a مُحَمَد ن‎ Cia - -yyt 

B رَسُولَ الله‎ JAE قال:‎ CAN 5 عَنْ ابي‎ ai عَنْ‎ pia 
Aneh at َال له: ابن‎ "PETE 
cih فهلا‎ 3 Te KANGA حَاسَبَهُ قال: هذا ما کم‎ 


115 Muslim, Imarah 26 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Sufyan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 129 


في ei‏ أبيك il,‏ 5 ّى Min Uk‏ إن كنت صادقاء م kas‏ فَحَمِدَ 
الله ala Ai‏ تم قال: EL‏ بَعْدُ Jb‏ أستغيل PP‏ مِنْكُمْ عَلَى JB‏ 

ِا ولانيهِ الله فيأتي فيقول: هَذَا ما لَك aan ada‏ لي افلا حَلْسَ في 
kab kk kakak ka‏ لا اذ ا Kena‏ 


شيا بعر حقو إلا لي الله GS E‏ احا ak‏ قي اه 


aj 
يوس سرس ممه‎ 


aa AN وان أ‎ ORA ee له‎ PENA 

رٿي اض eab‏ نم قول: اللهُم َل Keat‏ 

2340. Muhammad bin Al ‘Ala bin Karib, Abu Usamah 
menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Abu 
Humaid As-Sa'idi, ia berkata: Rasulullah SAW pernah 
mempekerjakan seorang laki-laki dari Al Azad, yang bernama Ibnu 
Al-Latibah untuk mengambil zakat dari Bani Salim. Ketika laki-laki 
tersebut kembali dari menjalankan tugasnya, beliau pun 
memeriksanya. Saat itu, laki-laki tersebut berkata, “Ini untuk tuan dan 
ini adalah hadiah untukku.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 
“Seandainya kamu duduk di rumah ayah atau rumah ibumu, apakah 
hadiah itu akan datang kepadamu, jika kamu benar.” Kemudian 
Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Beliau memuji 
Allah SWT, kemudian bersabda, “Amma ba'du, Bahwasannya aku 
telah mempekerjakan seorang laki-laki diantara kalian untuk 
melakukan apa yang telah Allah SWT amanahkan dan kuasakan 
kepadaku, namun ia datang dan berkata, 'Ini untuk kalian dan ini 
hadiah untukku.' Jika benar, tidakkah sebaiknya ia diam saja di 
rumah ayah atau rumah ibunya hingga hadiah tersebut datang 
kepadanya. Demi Allah, tidak seorangpun diantara kalian yang 
mengambil sesuatu tanpa hak, maka di hari kiamat ia akan berjumpa 
dengan Allah SWT dalam kondisi sesuatu yang diambilnya tersebut 
dikalungkan di lehernya. Maka aku akan mengenal salah seorang 


130 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


diantara kalian yang nanti membawa unta, sapi atau kambing.” 
Kemudian Beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat 
putihnya warna kulit ketiak beliau dan bersabda, “Ya Allah, bukankah 
aku telah menyampaikannya kepada kalian.” Telingaku mendengar 
dan mataku melihat.!' 


339. Bab: Penjelasan tentang Perintah untuk Bersikap Baik 
kepada Petugas Pengumpul Zakat 


Sor bs 30 4G. و‎ PA 


Ka oa مُحَمَّدُ بن بار حَدَنَنَا عَبْدُ‎ ES -١ 
عر‎ usa ابن أبي‎ Was بندار أَيْضًا‎ JČ محمد بن‎ Bas, D3 
D di ڪا‎ ani عبد‎ E مُوسَى»‎ Pn ر‎ (D) $ 
(D) Sl وَعَبْدُ الأعلى» عن‎ dgan ان ابي‎ CI أبو مُوسَّى»‎ EA, 
بن‎ aj قاوا: حا‎ so بن‎ MI وخا ندا ویو مُوسى»‎ 
هَاشِمٍ زياد لوي‎ AE هَارُونَء حبرا داود بر 7 هند (ح)‎ 
AN NA Il إسمَاعِيلء‎ Es 
Pa Ma وهو‎ P3 KAL الأعلى الصنعاني» قالا:‎ ab محمد بن‎ 
یحی بن‎ Wang دَاوُدُ (ح)‎ Ga قال يَحَْى: عر 538 وقال الصنعاني:‎ 


> حَكِيم) WAS‏ بو 1 Lu‏ عبد ال wen‏ بن MAA‏ دا داود بن أبي 
M Sa PA ` e . Pa oz o Teng pah |‏ 9 
A Sa‏ عَبْدٍ الله البَحِلِي» أن تبي الله ي 


H6 Muslim, Imarah 27 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Muhammad bin Al 
“Ala, Al Bukhari Ahkam 41 dari jalur periwayatan Hisyam. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 131 


Ta Pa en E IN 3 oso LT 3,2239 s? گے‎ Fa 7 
قال: إذا أئاكم المصدق فليصدر مِن عندكم وهو عنكم راض» هذا‎ 
yan y 2 3 - AU A 0 -ob 4 Wi z an 2 - 
BN Jy حدِيث الثقفِي» وقال الصئعاني: قال لتا‎ 


2341. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahab menceritakan kepada kami, Daud menceritakan kepada 
kami, ha Muhammad bin Basyar Bundar juga menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Daud, ha Abu 
Musa menceritakan kepada kami, Abdul Wahab menceritakan kepada 
kami, Daud menceritakan kepada kami, ha Abu Musa menceritakan 
kepada kami, Ibnu Abu Adi dan Abdul A'la menceritakan kepada 
kami dari Daud, ha Bundar, Abu Musa dan yahya bin Hakim 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Hindi telah menceritakan 
kepada kami, ha Abu Hasyim Ziyad bin Ayub menceritakan kepada 
kami, Ismail menceritakan kepada kami, Daud menceritakan kepada 
kami, ha Yahya bin Habib Al Haritsi dan Muhammad bin Abdul 8 
Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Basyar 
yaitu Ibnu Al Mufadhdhal telah menceritakan kepada kami, Yahya 
berkata dari Daud, dan Ash-Shan'ani berkata: Daud menceritakan 
kepada kami, ha Yahya bin Hakim menceritakan kepada kami, Abu 
Yahya Abdurrahman bin Utsman menceritakan kepada kami, Daud 
bin Abu Hindi menceritakan kepada kami dari Amir Asy-Sya'bi, dari 
Jarir bin Abdullah Al Bajli, ia berkata: Bahwasannya Nabi SAW 
pernah bersabda, "Jika seorang petugas pengumpul zakat datang 
menemui kalian, maka tunaikanlah kewajiban zakat kalian dan 
perlakukanlah ia dengan baik." 


Ash-Shan'ani berkata: Rasulullah SAW pernah berkata kepada 


kami.” 


117 Muslim, Zakat 177 dari jalur periwayatan Abdul Wahab. 


132 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


340. Bab: Penjelasan tentang Larangan Mempekerjakan Kerabat 
Dekat Nabi Sebagai Petugas Pengumpul Sedekah jika Mereka 
Meminta Pekerjaan Tersebut, Sebab Mereka Tidak Boleh 
Memakan Sedekah Yang Bersifat Wajib (Zakat) 


As F oi gi a maa َي | بن‎ Was SAY 
an Maa ak 
jaio el قالا: لمي لطب نن‎ e DA 
عِنْدَ‎ “ala 5 Ta روج وآئت يا سول‎ of Car 0 
Oni فود‎ caah لله على‎ Ju CA ما يصدقان عَنَاء‎ El 
AE قال:‎ oi مِنْ‎ Ga ما کان‎ Leah SI A Aa 
الله لا‎ Jaa) إن‎ Jus Sell وَنحْنْ فِي ِلك‎ «JÉ g! ip “Je 
هذا‎ ntah Hi قال له رة‎ Pa مِنكم على‎ AT Jati الله لا‎ 
A خسدك عله‎ PE BALI Lp 
A لا آرم‎ Ag (BI ajak Keria اضْطحَعَ‎ a 
ba ú Pes ايه‎ a r s y 
Ju means U بحُور‎ GSG US هنا حَتَى یرجح‎ 
ى رافق صلا اهر ته‎ a ad Lila عَبْدُ الْمُطَلِب:‎ 
ga a َم س‎ Ek 
r PET باب‎ E jin ینت‎ AG عند‎ Jagi وهو‎ 

6? 

ost, A ist‏ ؛ a‏ قال: jah‏ ما Ona‏ دَحَل فأذن لي 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 133 


والفضل فدحلا WN‏ الْكَلام قليلاه i Jail KE EN‏ هَل 
في u‏ عبد HI HA‏ قال: فلمًا كلمناهُ AKA NA sa‏ 
E E pa an ajaa‏ 
bag bazd li SURI‏ ألا Jas‏ 
وان رَسُولَ الله فك كان في أثرئاء م jakin‏ رَسُولُ الله 89 VEA‏ 
9“ إن ola‏ الصّدقة GÍ‏ هي PU‏ الاس Ey‏ ولا لآل 
E‏ لي تؤقل S An SA‏ بن d‏ فقال: يا 
a S‏ عد ma PA Ia‏ ثم قال رل لله : E‏ مَحْمِيّة 
ن ڪرت EN ia‏ ُو له E‏ 
AI‏ فقال رَسُول الله 8# لِمَحْميّة: ألكح iji Kab SE Jail‏ 
Bal 3 PER 0‏ عَنْهُمَا D pat‏ 


i r 


يسمه IG‏ الله Ha Yi‏ قال أبو بكر: قال حم حمد بن عبد EN AS‏ 
WA Sa‏ 


2342. Ali bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, 
dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Al Harits bin Naufal Al Hasyimi, 
bahwasannya Abdul Muthallib bin Rabi'ah bin Al Harits bin Abdul 
Muthallib memberitakan kepadanya, Rabi'ah bin Al Harits dan Al 
Abbas bin Abdul Muthallib memberitakan kepadanya, keduanya 
berkata kepada Abdul Muthallib bin Rabi'ah dan Al Fadhal bin Abbas 
RA: Temuilah Rasulullah SAW dan katakan kepada beliau: Wahai 
Rasulullah, kami telah memasuki usia sebagaimana yang tuan lihat 
dan kami ingin sekali menikah sementara tuan adalah orang yang 
paling banyak berbuat baik dan palinng sering melakukan hubungan 
silaturahim. Kedua orang tua kami tidak memiliki sesuatu yang dapat 


Ne 


134 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


diberikan untuk mahar. Jadikanlah kami sebagai petugas pengambil 
zakat, maka kami akan melaksanakanya dengan baik sebagaimana 
petugas yang lain. Ia berkata: Kemudian Ali bin Abu Thalib RA 
datang saat kami berada dalam kondisi yang demikian. Ali RA 
berkata: Bahwasannya Rasulullah SAW tidak, demi Allah SWT, 
Beliau tidak akan mempekerjakan kalian sebagai petugas pengambil: 
zakat. Kemudian Rabi'ah bin Al Harits berkata kepadanya: Ini tidak 
lain timbul dari rasa ketidak-senanganmu. Ali menjawab: Aku telah 
mendapatkan yang terbaik dari Rasulullah SAW, dan aku tidak 
bersikap dengki kepadamu. Kemudian ia melepaskan selendangnya 
dan berbaring. Kemudian Ali RA berkata: Aku adalah orang yang 
memiliki pemahaman. yang baik dan aku tidak akan meninggalkan 
tempat ini hingga kalian berdua kembali ke tempat ini setelah 
mendatangi Rasulullah SAW. 


Kemudian aku dan Al Fadhal pergi hingga datang waktu shalat 
zhuhur dan kamipun melaksanakan shalat bersama yang lain. Setelah 
itu, aku dan Al Fadhal segera mendatangi pintu rumah Nabi SAW dan 
saat itu Beliau sedang berada di rumah Zainab binti Jahsy. Kami 
menunggu di depan pintu hingga Rasulullah SAW datang. Kemudian 
beliau mengizinkan aku dan Al Fadhal masuk dan beliau berkata 
(239/A), “Keluarkanlah apa yang hendak kalian katakan.” Awalnya 
kami agak sungkan, namun akhirnya aku atau Al Fadhal berbicara. Di 
sini Abdullah bin Al Harits agak ragu tentang siapa yang berbicara. Ia 
berkata: Ketika berbicara kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang 
diperintahkan oleh kedua orang tua kami, Rasulullah SAW terdiam 
sejenak. Kemudian beliau mengarahkan pandangan matanya ke atas 
dan kondisi yang demikian berjalan agak lama hingga kami merasa 
kami tidak akan mendapatkan jawaban. Kemudian kami melihat 
Zainab RA memberikan isyarat dengan tangannya agar kami tidak 
membuat Nabi SAW tergesa-gesa dalam memberikan jawaban. 
Setelah itu Rasulullah SAW menundukkan kepalanya dan beliau 
berkata kepada kami, "Sesungguhya zakat ini adalah kotoran manusia 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 135 


dan hal yang demikian tidak halal bagi Muhammad dan keluarga 
Muhammad, Panggil-lah Naufal bin Al harits.” Kemudian 
dipanggilah Naufal bin Al Harits. Beliau berkata, "Wahai Naufal 
Nikahkanlah —anakmu- dengan Abdul Muthallib, kemudian ia 
menikahkanku. Kemudian Rasulullah SAW berkata, “Panggillah 
Mahmmiyyah bin Juz'un," ia adalah seorang laki-laki dari kalangan 
Bani Zaid, Rasulullah SAW pernah menjadikannya sebagai petugas 
yang membagikan Al Khumus. Rasulullah SAW berkata kepada 
Mahmiyyah, “Nikahkanlah —anakmu— dengan Al Fadhal.” Kemudian 
Mahmiyyah menikahkannya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, 
“Bangkitlah dan berikanlah untuk keduanya mahar yang diambil dari 
bagian khumus sebesar ini sebesar ini.” Abdullah bin Al Harits tidak 
menyebutkannya. 


Abu Bakar berkata: Ahmad bin Abdurrahman Al Hur berkata 
kepada kami tentang jawabannya.!! 


DA A PL الأيلي»‎ ARE عَلَى‎ oky -rrer 
TEREE get شِهّاب:‎ YA قال: قال‎ Ja عَنْ‎ rara 
JÉ وَرَادَ‎ di ما يُصدِقَانٍ‎ Gi بوثو وقال: لَيْسَ عِنْدَ‎ PEA P 
| رَسُول‎ D ب قالا:‎ Li م ما‎ Una IG فَرَحَعْنَا وَعَلِي مَكَائدُ‎ 
EAEEREN SE pa A فك‎ 
حيرا مِنْ ذلك أنكحتاء وأصدق عنَاء فقال: أنا أبو‎ G ب‎ ae بل‎ yg 


الحسن الم أكن أخبرئكما ائه ن Sei‏ من BAN di‏ 


5 TE 


118 Muslim, Zakat 167 Hadits yang serupa dari jalur periwayatan Malik, dari Zuhri. 
Kemudian ia menyebutkan (Zakat 168) Hadits Ibnu Wahab namun tidak 
menyebutkan Hadits tersebut dengan lengkap, namun ia mengisyaratkan ke riwayat 
Malik dan menyebutkan beberapa tambahan saja dari riwayat Ibnu Wahab. 


136 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ta aa الجنس الذي أقول: إن‎ ia ES اللفظة‎ oá قال ایو بکر:‎ 
n a ida a JW AA Ka الفضل إلى الأثر كما‎ 
AD الإلكاح إلى‎ Sati eh فل ذلك‎ ee ; Jain db 
ب‎ bana Sala بو ن م یکن هر ریا قد‎ MAA قل‎ 
JA Muat yg, DAN sasa, عَمّي‎ EN Mg oa 


P 


Aj الجلة: ون ار قال لَنَا في‎ Sa قال لَنَا أَحْمَدُ:‎ Aya) 
الراب‎ al بي قال:‎ UE A SEN US حع‎ 


2343. Aku pernah membacakan Hadits di hadapan Muhammad 
bin Aziz Al Aili, kemudian ia memberitakan kepadaku bahwa Ibnu 
Salamah telah menceritakan kepada mereka dari Aqil, ia berkata: Ibnu 
Syihab berkata: Abdullah bin Al Harits bin Naufal Al Hasyimi telah 
memberitakan kepadaku Hadits yang sama, ia berkata: Kedua ayah 
kami tidak memiliki mahar yang dapat diserahkan untuk kami, dan 
ada tambahan: ia berkata, "Ketika kami kembali, Ali masih tetap di 
tempatnya," kemudian ia berkata, "Kabarkanlah kepada kami apa 
yang telah kalian dapatkan." Keduanya berkata, "Kami mendapati 
bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik dan paling 
suka menyambung silaturrahim.” Ali RA bertanya lagi, “Apakah 
Rasulullah SAW mempekerjakan kalian berdua sebagai petugas 
pengambil zakat?” Keduanya menjawab, “Tidak, namun beliau telah 
melakukan untuk kami berdua sesuatu yang lebih baik. Beliau telah 
menikahkan kami berdua dan memberikan juga maharnya.” Saat itu, 
Imam Ali RA berkata, “Aku adalah orang yang memiliki perkirakan 
yang tepat. Bukankah telah aku katakan bahwa Rasulullah SAW tidak 
akan mempekerjakan kalian berdua sebagai petugas pengambil zakat.” 


Abu bakar berkata: Lafazh “Menikahkanku” termasuk dalam 
gaya dimana orang-orang arab terkadang menyandarkan suatu 
pekerjaan kepada orang yang memerintahkan dan terkadang 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 137 


menyandarkannya kepada orang yang melakukannya. Nabi SAW telah 
memerintahkan untuk menikahkan Abdul Muthalib dan Al Fadhal bin 
Abbas. Pernikahan tersebut terlaksana karena perintah Nabi SAW. 
Kemudian pekerjaan tersebut (menikahkan) disandarkan kepada Nabi 
SAW, sebab beliaulah yang telah memerintahkannya, meskipun bukan 
Beliau yang menjadi wali dalam akad nikah tersebut. 


Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab telah menceritakan 
kepada kami, pamanku menceritakan kepadaku tentang Hadits ini 
dengan panjang dan ia (Imam Ali RA) berkata: Aku adalah Abu Al 
Hasan Al Gaum. Ahmad berkata kepada kami maksudnya adalah 
orang yang pemikirannya baik diantara kaumnya. Dan ia berkata 
tentang pernyataan Imam Ali RA maksudnya adalah ia akan tetap 
berada di tempatnya hingga keduanya kembali lagi dengan membawa 
jawaban yang akan keduanya peroleh." 15 


341. Bab: Penjelasan tentang Larangan Mempekerjakan Kerabat 
Nabi SAW sebagai Petugas Pengambil Zakat, jika Mereka 
Memintanya, sebab Kerabat Nabi SAW Memiliki Status Yang 
Istimewa dan Mereka Dilarang Memakan Zakat yang Bersifat 
Wajib sebagaimana Diharamkan Bagi Nabi SAW, namun Tidak 
Diharamkan Menerima Pemberian yang Bersifat 

Tathawwu' (Sunnah) 


07 ae ع عاضو‎ PANG 


tg) يزيد بن‎ Bas JANI » محمد بن عبد‎ A 


Pt - 


agh Cas‏ عَنِ KI‏ بن A‏ عن ابن TP‏ عَنْ sal‏ مالي الي 
5 كال فشك سول D‏ بني مَحخْرُومٍ على JG caah‏ 


19 Lihat Hadits sebelumnya 2341. 


138 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SG قال:‎ JG فقلت: لا حى تي رَسُول الله ل‎ > Ng 
aa موالي‎ o ANG فقال: الا تخل‎ ds 


2344. Muhammad bin Abdul A’la menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Zari’ menceritakan kepada kami dari Al Hakam bin 
Utaibah, dari Ibnu Abi Rafi’, dari ayahnya yang masih berkerabat 
dengan Nabi SAW: Rasulullah SAW pernah mengutus seorang laki- 
laki dari Bani Makhram sebagai petugas pengambil zakat. Kemudian 
orang tersebut berkata kepadaku, “Tolong temani aku.” Aku 
menjawab, “Tidak, hingga aku menemui Rasulullah SAW dan 
menanyakannya kepada beliau.” Ia berkata: Kemudian ia datang 
menemui Nabi SAW dan bertanya kepada beliau. Rasulullah SAW 
menjawab, “Sesugguhnya kita tidak dibolehkan memakan harta dari 
zakat yang bersifat wajib, bahwasannya kerabat suatu kaum termasuk 
bagian diri mereka.” 


342. Bab: Penjelasan tentang Doa Imam untuk Orang Yang 
Mengeluarkan Zakat, sebagaimana Yang Diperintahkan Allah 
SWT kepada Nabi-Nya dalam Firman-Nya: “Ambillah Zakat dari 
Sebagian Harta Mereka, dengan Zakat Itu Kamu Membersihkan 
dan Mensucikan Mereka, dan Berdo'alah untuk Mereka. 
Bahwasannya Do'a Kamu Itu (Menjadi) Ketenteraman Jiwa bagi 
Mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

(Os. At-Taubah [9]: 102) 


PAN‏ 3 130322 مم A‏ ا 


Was -٥‏ محمد محمد بن Y‏ وَيَحبَى ees Lp‏ قال: 


Pen Wa 5313 ۹‏ قال: TT‏ قال: سیت عند ال 


r 


120 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5: 80 dari jalur periwayatan Syu'bah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 139 


Pae el KE BN IA كان‎ JA إن أي أرق‎ 
- | P 2 27 2 z2 N o 

صَلى a gali‏ فقال: pal‏ صل عَلى آل أبي أو 

2345. Muhammad bin Basyar dan Yahya bin Hakim telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Umar bin Murrah telah memberitakan kepadaku, ia berkata: 
Aku pernah mendengar Adullah bin Abu Aufa berkata, "Jika ada 
sebuah keluarga memberikan sesuatu kepada Nabi SAW, beliau 
mendoakannya. Ketika ayahku memberikan sesuatu kepada 
Rasulullah SAW, beliau berdoa, 'Ya Allah, berilah keberkahan kepada 
keluarga Abu Aufa,” 2 


121 Muslim, Zakat 176 dari jalur periwayatan Syu'bah. 


140 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


O KANE E 
GE KAN قسم‎ AE 


KUMPULAN BAB TENTANG PEMBAGIAN ZAKAT 
DAN MEREKA YANG BERHAK MENERIMANYA 


343. Bab: Penjelasan tentang Perintah Membagikan Zakat di 
Daerah Zakat Tersebut Diambil 


o No 3672 3 PAN 


DESA Ga -5‏ عبد الله بن الْمُبَارَكِ Wa A‏ 
تكن اد soto A0 - LIKE ag KO naa EN Tea BAN‏ 
وَكِيعٌ» حَدَنْنَا زكريًا CS Belah H‏ وكان بقة (ح) Widang‏ حَعفر بن 
ag Bi br 3‏ ع 2 عه مس 5 SA RE‏ م هام وم F‏ 
UA awa‏ زكريًا بن إِسْحَاقَ الَکي» عن يَحْبَى KE‏ الله 
a‏ عن ابن عباس ان الي 4# لما بٿ مُعَادا لى 
AG Í‏ قال: ań‏ تاي قَْمًا مِنْ Jal‏ کاب 4236 إلى aya‏ أن لا 
IS dan‏ رَسُولُ اء PUR ANANA Gp‏ لله افر 
slaka a‏ في يوم Op GI)‏ هُمْ أطَاعُوا ذلك geh‏ أن الله 
PA‏ م ماه bah A ° KANG . EPEA 8 0 D KAN . 7. . P o‏ 
PA‏ عليهم صدقة في isg l‏ مِنْ HA‏ فترد في فقرائهم» فإن 
هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ» sup‏ وکرائم all‏ وق 1753 المَظلو م Gó‏ 
رهد 2 ore‏ م Pà fis s .. Y,‏ دو e D NA‏ 
ها وَين الله Lala‏ هذا حَدِيثْ ii‏ وقال المخرمي: إن A‏ 2 
بَعَثْ مُعَاذ a‏ جَبّل إلى Du‏ لا لله إلا الله 
وي a‏ الل فان هُمْ أحابوا ae cu‏ أن الله ee BB‏ 
a r ° 6 4 a Pan‏ ر o‏ 30 
وقال في ag op GIS‏ 


2346. Al Ustadz Al Imam Abu Utsman Ismail bin Abdul 
Rahman Ash-Shabuni ( 239/B) telah memberitakan kepada kami 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


dengan cara membacakan hadits, Abu Thahir Muhammad bin Al 
Fadhal bin Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah memberitakan 
kepada kami, Abu Bakar bin Ishag bin Khuzaimah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al Makhrami 
menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, 
Zakariya bin Ishag Al Makki —dan ia termasuk orang yang dapat 
dipercaya dalam periwayat hadits— telah menceritakan kepada kami, 
Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami, Waki’ bin Zakaria 
bin Ishag Al Makki menceritakan kepada kami, dari Yahya bin 
Abdullah bin Shaifi, dari Abu Mu'bid, dari Ibnu Abbas RA: 


Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke 
Yaman, Beliau berkata, “Bahwasannya kamu akan mendatangi satu 
kaum yang merupakan bagian dari ahli kitab (Yahudi dan dan 
Nasarani). Ajaklah mereka untuk bersyahadat, bersaksi bahwa tidak 
ada tuhan kecuali Allah SWT dan bersaksi bahwa aku adalah utusan- 
Nya. Jika mereka mematuhi yang demikian, maka beritahukanlah 
kepada mereka bahwasannya Allah SWT telah mewajibkan mereka 
mengerjakan shalat sebanyak lima kali dalam satu hari satu malam. 
Jika mereka mematuhinya, maka kabarkanlah bahwa Allah SWT 
mewajibkan mereka mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, 
diambil dari orang-orang yang kaya diantara kalian dan diberikan 
lagi kepada orang-orang miskin diantara kalian. Jika mereka 
mematuhinya, maka bersikap hati-hatilah terhadap harta keakungan 
mereka. Dan takutlah kepada doa orang yang teraniaya. 
Bahwasannya diantara mereka dengan Allah SWT tidak terdapat 
penghalang.” 

Ini adalah hadits riwayat Ja'far. 

Al Makhrami juga berkata: Bahwasannya Nabi SAW pernah 
mengutus Mu'adz bin Jabal RA ke Yaman dan beliau berkata, 
“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah 


dan bersaksi bahwa aku adalah utusan-Nya. Jika mereka menolaknya, 
maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT memerintahkan 


142 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


mereka. Dan ia berkata dalam semua alur Hadits tersebut: Jika mereka 
menolak ajakan tersebut, maka kabarkanlah kepada mereka.” 


344. Bab: Penjelasan tentang Larangan bagi Nabi SAW 
Menerima Zakat Yang Bersifat Wajib. Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Firman Allah SWT: “Bahwasannya Zakat-Zakat Itu, 
Hanyalah Untuk Orang-Orang Fakir, Orang-Orang Miskin, 
Pengurus-Pengurus Zakat, Para Mu'allaf Yang Dibujuk Hatinya, 
Untuk (Memerdekakan) Budak, Orang-Orang Yang Berhutang, 
Untuk Jalan Allah Dan Orang-Orang Yang Sedang Dalam 
Perjalanan, Sebagai Sesuatu Ketetapan Yang Diwajibkan Allah, 
Dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.” (Os. At- 
Taubah [9]: 60) Maksudnya Adalah Sebagian Orang Fakir, 
Sebagian Orang Miskin, Sebagian Petugas, Sebagian Orang Yang 
Berhutang Dan Sebagian Ibnu Sabil. Nabi SAW Bertugas 
Menjelaskan Maksud Pernyataan Allah SWT dalam Al Our'an 
Yang Menerangkan bahwa Lafazh dalam Ayat Tersebut Bersifat 
Umum, namun Maksudnya adalah Khusus, sebab Kerabat Nabi 
SAW ada Di Setiap Golongan Yang Disebutkan dalam Ayat yang 
Berhak Menerima Zakat. Dan Beliau Menjelaskan bahwa Mereka 
yang Menjadi Kerabat Nabi SAW Dilarang untuk Menerima 
Zakat yang Bersifat Wajib 


or da 352 3 A 


ui ay Gas الصنعاني»‎ JANI We bp MASA Was NY 
Ja: عر أ بي الْحَوْرَاءء قال:‎ ap عن كيد : بن ابي‎ Anh Ca زر‎ 
FISAR ELEA من سول الله ل‎ Ku الْحَسَنَ بن علي‎ 


r A ل مال‎ 


مِنْ تمر Ala BA‏ في في WEB‏ مِنْ فِي» وقال: إا آل Yé‏ 


122 Al Bukhari, Zakat 63 dari jalur periwayatan Zakaria bin Ishaq. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 143 


2347. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai” menceritakan kepada 
kami, Syu'bah memberitakan kepada kami dari Yazid bin Abu 
Maryam, dari Abu Al Haura, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada 
Al Hasan bin Ali RA tentang apa yang ia pernah ingat dari Rasulullah 
SAW. Ia menjawab: 


Aku ingat bahwa aku pernah mengambil kurma sedekah 
(zakat) dan aku masukkan ke mulut, namun Rasulullah SAW 
mengeluarkannya dari mulutku. Kemudian Beliau bersabda, 
"Bahwasannya sedekah (Zakat) tidak halal bagi keluarga Muhammad 
SAW.” 3 


PA ra 


sila GOY UAS -۸‏ مُوسىء WA NG‏ محمد بن 
Tana i‏ قال: TA ah‏ يُحَدّثْ عَنْ ابي اْحَوْرَاء 
قال: EG sen Ci‏ رَسُول الله و ؟ قال: S‏ مِنْ رَسُول 
لله (gila Ba jt | ya PARS] 9 g‏ في فِي» GEN‏ 
07 لله 3 BE Gak‏ في FI‏ فقيل: يا رشول ال ما b u‏ 
e a‏ ل: إا آل É‏ لا جل Í‏ الصّدقة 
وَكان Jä‏ < ما Lay‏ إلى Da yú‏ فن Ig akh pe‏ 
Re Ean 2 38 Li‏ 
Bundar dan Abu Musa telah memberitakan kepada kami,‏ .2348 
keduanya berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami,‏ 


123 Lihat Hadits setelahnya. 


144 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Syu'bah menyebutkan dari Yazid bin Abu Maryam, dari Abu Al 
Haura: ia berkata: Aku pernah berkata kepada Al Hasan RA: Apa 
yang tuan pernah ingat dari Rasulullah SAW. Ia menjawab: 


Aku ingat, suatu hari aku mengambil sedikit kurma zakat. 
Ketika aku akan masukkan kedalam mulutku, Rasulullah SAW 
menariknya. Kemudian ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, 
mengapa tuan berbuat demikian kepada anak kecil ini?” Beliau 
menjawab, “Bahwasannya kami, keluarga Muhammad terlarang 
memakan zakat yang bersifat wajib.” Beliau juga bersabda, 
“Tinggalkanlah apa yang kalian ragukan dan ambillah yang kalian 
yakini. Bahwasannya kebaikan adalah dalam ketenangan dan 
kebohongan ada dalam keraguan.” Kemudian ia menyebutkan Hadits 
tersebut.!2 


345. Bab: Penjelasan tentang Kerabat Nabi SAW Yang Sudah 
Dewasa harus Mencegah Anak-Anak Mereka Yang Kecil 
Memakan Sesuatu Yang Terlarang Dimakan oleh Mereka Yang 
Sudah Dewasa 


r 1 r 
- و‎ r 2 30 3G. و‎ rb م‎ 


BA -۹‏ محمد بن بشار» Was‏ ابن es Pi‏ قال: 
E E E e‏ 
E‏ مِنْ رَسُول الله 4# ؟ قال: أذكر أله أذحلني مَعَهُ غرقة dian‏ 
ih‏ تَر GG‏ في في فََالَ: EP at‏ لا شيل BIA‏ 
3 ولا أحَدٍ بن أهل si‏ 


124 Sanadnya shahih. Ahmad 1:200 dari jalur periwayatan Syu'bah. 
4 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 145 


2349. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit bin 
Imarah memberitakan kepada kami, Ibnu Syaiban menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku pernah berkata kepada Al Hasan bin Ali 
RA, “Apa yang kamu ingat dari Rasulullah SAW?” Ia menjawab, 
"Aku ingat suatu hari Rasulullah SAW membawaku memasuki tempat 
penyimpanan zakat. Saat itu aku mengambil sebutir kurma dan aku 
masukan ke dalam mulutku. Kemudian Beliau berkata, 
“Keluarkanlah, bahwasannya harta zakat tidak halal digunakan oleh 
Rasulullah SAW dan keluarganya.” 


346. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Yang Haram 
Diterima oleh Nabi SAW adalah Sedekah Wajib (Zakat) Yang 
Diwajibkan oleh Allah SWT atas Harta Orang-Orang Yang Kaya 
dan Diberikan kepada Golongan-Golongan yang Berhak 
Menerimanya, bukan Sedekah Tathawwu' (Sunnah), dan Dalil 
Yang Menunjukkan Pernyataan Nabi SAW bahwa Beliau dan 
keluarganya (Ahli Bait) Tidak Halal Menerima Harta Sedekah, 
Maksudnya adalah Sedekah Yang Dijawab oleh Hadits Ini dan 
Untuk Menjawab Kesamaran Tersebutlah Nabi SAW 
Mengatakan Pernyataan Ini 


E 
الْمَحْرُوْمِي على‎ UN 8# قال ابي‎ gael الصّدَقةٍ قال‎ Br 


15 Sanadnya shahih lighairihi. Tsabit bin Imarah adalah orang yang dapat dipercaya 
dalam periwayatan Hadits, namun ia orang yang layyin. Meski demikian, Hadits ini 
memiliki penguat dari riwayat Abu Hurairah dalam kitab Al Bukhari bab Zakat. 
Selain itu hadits ini juga memiliki penguat dari riwayat Abu Al Haura. Lihat Hadits 
sebelumnya No: 2347. Imam Ahmad mengeluarkan dalam musnadnya: 200 dari 
jalur periwayatan Tsabit. 


146 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


jf‏ الصّدقة فقول pen e‏ لأبي yá TE‏ ا aa)‏ كان 
جوابا عَلَى HA‏ 0 كان الجواي ير AM‏ 


2350. Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Abu Rafi, Nabi 
SAW (240/A) mengutus seorang laki-laki yang berasal dari Bani 
Makhzum sebagai petugas pengumpul zakat. Ia berkata, “Tolong 
temaniku.” Nabi SAW bersabda, “Bahwasannya aku mengutus Al 
makhzumi sebagai petugas pengumpul zakat yang bersifat wajib.” 
Pernyataan Nabi SAW kepada Abu Rafi’, “Bahwasannya zakat yang 
bersifat wajib tidak halal bagi kami,” merupakan jawaban tentang 
jenis sedekah yang tidak halal bagi Nabi SAW dan keluarganya. 126 


۱ - وفي A gh‏ تمر مِنْ PS‏ الصّدقةٍ 
Uh‏ كان ذلك PAN Ga PAN‏ أو مِنْ نصف NG ALAN PAN‏ يحب في 
pa)‏ 


2351. Dalam riwayat Al Hasan bin Ali RA, "Aku mengambil 
sebutir kurma, kurma tersebut adalah bagian dari sepersepuluh atau 
seperduapuluh dari zakat kurma yang wajib dikeluarkan." 


۲- وَفِي حير عَبْدُ المُطَلِب إن An‏ وَمَصِيْرو مَعَ القضل ii‏ 
عباس إلى a an BD‏ ياه UE‏ عَلَى De 3 data‏ ابي 
ا أن حو ia‏ هي ؤسا اث ولا تحل لمحم ول لآل 


go -2 o 


Me على الصّدَقات‎ Ka ata كانت‎ Sy محمد‎ 


م 


126 Lihat Hadits sebelumnya No: 2344, namun dalam Hadits ini tidak terdapat kata, 
"Al Faridhah." 
127 Lihat Hadits sebelumnya, no: 2347. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 147 


a rr 


KK E إن هذه الصّدقة أي التي‎ Pu 


E en و‎ a A PE E امل‎ 
Man لآل‎ Yg É الناس ولا حل‎ ELS عليها إِنْمَا هي‎ 


2352. Dalam riwayat Abdul Muthallib bin Rabi'ah dan akhir 
dari perjalanannya bersama Al Fadhal menemui Nabi SAW, 
permohonan keduanya kepada Nabi SAW dan pemberitahuan Nabi 
SAW kepada keduanya bahwa sedekah tersebut (zakat) adalah kotoran 
manusia dan tidak halal bagi Muhammad SAW serta keluarganya 
menunjukan bahwa mereka memohon agar ditugaskan sebagai 
pengumpul sedekah yang bersifat wajib (zakat). Kemudian jawaban 
Nabi SAW kepada keduanya, “Bahwasannya sedekah yang kalian 
memohon kepadaku untuk mempekerjakan kalian berdua adalah 
kotoran manusia dan yang demikian tidak halal bagi Muhammad 
SAW dan keluarganya. 28 


347. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Maksud Nabi SAW 
dengan Pernyataannya, “Bahwasannya Sedekah Tidak Halal bagi 
Keluarga Muhammad SAW," maksudnya Adalah: Sedekah Yang 
Bersifat Wajib (Zakat) dan Bukan Sedekah Yang Bersifat Sunah 


BD في حبر عُروة عن عائشة أن‎ LA قال‎ NYEN 
B Gn? -3 a 0 8-3 ga PAN ben Magna مه‎ < Ken 
PG JG مِنْ هذا‎ wama آل‎ UU صدقة‎ SF قال لا تورث ما‎ 
Se Kao SEN مِن صَدَقَتِهِ‎ IT قذ حبر أن لاله أن‎ 8# 
2353. Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Urwah dari Sayyidah 
“Aisyah RA, bahwasannya Nabi SAW bersabda, “Kami tidak 


128 Lihat Hadits sebelumnya No. 2342. 


148 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


meninggalkan warisan. Apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. 
Bahwasannya dari harta inilah keluarga Muhammad SAW makan." 
Rasulullah SAW memberitakan bahwa keluargnya boleh memakan 
harta sedekah, jika sedekah tersebut bukan sedekah yang bersifat 
wajib.!? 


dh —YYor‏ حبر حذيفة ASI‏ بْن عَبْدٍ الله وعبد الله بن يزيد 
ارا 


3 


e ري‎ sS Li 


ی أَحَدٍ من آل د ال ki, a 454. a ani 3 yg‏ ره 
Sah aa ee GT‏ 
e‏ 
. مِنْ دلوو في ah ja Ui, 5 NAWA Kp imel sú‏ من آل of g AD‏ 


Aee 6 


تین على احا ین e‏ إا الو PDA EEDA‏ 


ر 


E Ie de s'a 


2354. Dalam riwayat Khudzaifah, Jabir bin Abdullah dan 
Abdullah bin Yazid Al Khathmi, dari Nabi SAW, "Setiap kebaikan 
adalah sedekah,” jika yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan 
pernyataan beliau “Bahwasannya kami, keluarga Muhammad tidak 
halal sedekah bagi kami,” adalah sedekah wajib dan sedekah sunnah, 
maka tidak boleh seorangpun bersikap baik kepada keluarga Nabi 
SAW. Sebab semua kebaikan dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai 
sedekah. Jika yang dimaksud adalah sebagaimana yang difahami oleh 
sebagian orang yang tidak memiliki pengetahuan, maka tidak 


12 Muslim, Jihad 52 dari jalur periwayatan Urwah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 149 


seorangpun yang boleh memberikan air kepada keluarga Nabi SAW, 
sebab Nabi SAW pernah memberitakan bahwa perilaku seseorang 
yang mengambil air dengan embernya dan memberikannya kepada 
orang lain adalah sedekah, dan tidak halal bagi seseorang memberikan 
nafkah kepada keluarganya, jika orang tersebut masih termasuk dalam 
keluarga Nabi SAW, sebab Nabi SAW memberitakan bahwa memberi 
nafkah kepada keluarga adalah sedekah. ® 


GAS Gia - - 0‏ بن الْحَسَنِء حبرا الثقفِي عَبْدُ ARP‏ 
Lagi Ci‏ عن عَمْرِو بن م a‏ حْمَيْدٍ بْنِ Sari gaw AN KE‏ 
قال: تاي الاين فى لدان الى لام كلم يكنا Naah ya‏ 
AI A KG In kag Beta Saka‏ 
as aii‏ أن اموت برضي ابي Sd‏ 
مات سعد ب aja‏ فقال ابي #: اللهّم اشف سَعْدَاء AN‏ اشف 
dak‏ فقال: ار cai‏ إن لي مالا كرا Sy‏ ري بنت أفأوصِي 
بِمَالِي كله ؟ ya Je J6‏ قال: لاء قال: فَالنَصْفْ: Y JB‏ 
قال: IG‏ قال: الثلث» والثلث Ubi Da‏ مر مَالِكَ Ho‏ 
مك على ng‏ للك سق و Pu‏ اتك ين anik‏ كد 


AAA َك ين أن‎ pa أ َال‎ aa تدغ اهلك‎ UN data 


oa JG; Da AA 


2355. Al Husein bin Al Hasan telah menceritakan kepada 
kami, Ats-Tsaqafi Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Ayub 


30 Lihat Al Bukhari, Adab 33, Muslim, Zakat 52. 


150 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepada kami dari Umar bin Sa'id, dari Humaid bin 
Abdurrahman Al Humairi, ia berkata: Tiga orang yang berasal dari 
Bani Sa'ad bin Abu Wagash telah bercerita kepadaku, semuanya 
bercerita dari ayahnya: 


Bahwasannya Rasulullah SAW pernah menjenguk Sa'ad di 
Makkah yang saat itu sedang dalam kondisi sakit. Saat itu, Sa'ad 
menangis. Kemudian Nabi SAW bertanya, “Apa yang membuatmu 
menangis?” Ia menjawab, “Aku takut meninggal dunia di tanah yang 
telah engkau tinggalkan sebagaimana meninggalnya Sa'ad bin 
Khaulah.” Kemudian Nabi SAW berdoa, “Ya Allah, sembuhkanlah 
penyakit Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Sa'ad.” Kemudian 
ia berkata, “Wahai Rasulullah, Bahwasannya aku memiliki banyak 
harta dan yang akan menjadi ahli warisku adalah anak perempuanku. 
Apakah aku boleh mewasiatkan seluruh hartaku untuknya.?” Beliau 
menjawab, “Tidak.” Ia kembali bertanya, “Bagaimana jika dua 
pertiganya?” Beliau menjawab, “Tidak.” Kemudian ia berkata, 
“Bagaimana jika setengahnya?” Beliau menjawab: “Tidak.” Ia 
bertanya lagi, “Bagaimana jika sepetiganya?” Beliau menjawab, “Ya, 
sepertiganya. Sepertiganya sudah termasuk banyak. Bahwasannya 
sedekahmu dari hartamu adalah sedekah, nafkahmu yang kamu 
berikan kepada keluargamu adalah sedekah dan makanan milikmu 
yang dimakan oleh istrimu adalah sedekah. Bahwasannya jika kamu 
meninggalkan keluargamu dalam kondisi sejahtera, itu lebih baik 
dibandingkan kamu meninggalkan mereka dalam kondisi meminta- 
mminta.” Dan saat itu beliau berkata sambil memberikan isyarat 
dengan tangannya. "°! 


131 Muslim Al Washiyyah 8 dari jalur periwayatan Ats- Tsagafi. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 151 


348. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Bani Abdul Muthallib 
termasuk Keluarga Nabi SAW Yang Terlarang Menerima 
Sedekah Wajib (Zakat), Tidak Seperti Yang Difahami oleh 

Sebagian Kalangan Yang Mengatakan bahwa Keluarga Nabi 
SAW Yang Diharamkan Menerima Sedekah Wajib hanya 
Keluarga Ali, Keluarga Ja'far dan Keluarga Abbas RA 


7- قال Aka EK‏ بْن Ig Rn‏ علَى 

ان آل عبد Tabah is pd lah‏ نريما على agi‏ من ولد 
NS A us ra‏ عَنْ يزيد بن BE‏ رَيْدِ : بن رقم أن آل الي 
Bata Lah S‏ آل علي ea JIS Jis JI,‏ ل LIL‏ 


A 


Il OS,‏ يقل إن آل التبي 4# بو هاشم وبنو Abi‏ الْذِيْنَ 
TPE PEPETIS‏ 


م فبين 


J Ta 2 1‏ ن تي P‏ واي الا ii‏ إن الله 7 يقوله دوي 


2356. Abu Bakar berkata: Riwayat Abdul Muthallib bin 
Rabi'ah menunjukkan bahwa keluarga Abdul Muthallib terlarang 
menerima sedekah wajib (zakat) sebagaimana hal tersebut terlarang 
bagi keluarga yang lain dari keturunan Bani Hasyim (240/B) 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Hayyan, dari Zaid bin 
Hayyan, dari Zaid bin Argam: 


Bahwasannya keluarga Nabi SAW yang terlarang menerima 
sedekah wajib adalah keluarga Ali, keluarga Agil, keluarga Al Abbas 
dan keluarga Al Muthalib. 


Al Mathlabi pernah berkata: Yang dimaksud dengan keluarga 
Nabi SAW adalah Bani Hasyim, Bani Muthalib yang bagian mereka 


152 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


diganti oleh Allah SWT dengan bagian dari ghanimah. Nabi SAW 
menjelaskan tentang yang dimaksud dengan dzawil gurba adalah Bani 
Hasyim dan Bani Muthalib. Dan maksud firman Allah SWT, “Dzawil 
Ourba” adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib, bukan kerabat Nabi 
SAW yang lain. 


A2 3 20 3 2‏ .36 وو 


Day trabas =NYON‏ بن ل حت PE a‏ بن 


يزيد بْنِ OS‏ قال: AA‏ أناء tapa GAN‏ 
إلى gp PS‏ أرق Cas‏ إل فقال ah Gian S‏ رات € رَسُول الله 
an D gi pa A ema cal Ke A‏ لهذ Ag en‏ 
حيرا کٹیراء حَدَتَنَا یا tra NG‏ سيعت سول الله قا وما شهدت 
dika‏ قال: NG n‏ لذ يم el‏ وكرت ga‏ وكيم فض 
الڍِي كنت اي من رَسُول الله ي فما حدشكم AB‏ وما َم 
a‏ قلا eri‏ قَال: Ja É p6 Jó‏ اله 4 C‏ حي 
GEN el‏ م فيد الله ale Sh‏ وَوَعَظ 33 ثم قال: ani El‏ 


LA 


يُوشِكُ أن gh‏ سول وي b nb‏ تارك 


yes WI ap الاس‎ 6 


فيكم AS 7 asi‏ الله ذ فيه الْهُدَى n SEA > Ng‏ 
راعذ به كان على دي 1 ata, a‏ كان على الضّلالة» Jal,‏ 
Sienta‏ ثلاث cela‏ قال حَصِينٌ: فمن آهل asi‏ 

يا ريد ؟ LA‏ ناوه iya‏ أهل a‏ ؟ قال: بَلى» Jal iya SI‏ ب 


132 Lihat Hadits sebelumnya No. 2342. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 153 


we r 7 Lia 0 0 7 Ga Ta r oz o “ofa 2‏ 
NG‏ أهل بيه مَنْ حرم الصدقة» قال: مَنْ ah‏ ؟ قال: آل عَلِي» وآل 

Ka رق 2 هر و‎ P. EE A IH Ts Lo. رتا‎ LA 
وآل العباس» قال حصين: وکل هَؤلاء حرم الصدقة ؟‎ t JAI وآل‎ his 


قال: نعم 

2357. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 

dan Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Abu 

Hayyan At-Taimi yaitu Ibnu Sa'id At-Taimi Ar- Rabbab — dari Yazid 
bin Hayyan, ia berkata: 


Aku bersama Hashin bin Samrah dan Umar bin Muslim pernah 
datang menemui Zaid bin Argam dan kami duduk di dekatnya. 
Kemudian Hashin berkata kepadanya, "Wahai zaid, engkau pernah 
melihat Rasulullah SAW, pernah shalat dibelakang beliau, pernah 
mendengar pembicaraan beliau, pernah berperang bersama beliau. 
Engkau telah mendapatkan banyak kebaikan. Tolong ceritakan kepada 
kami, wahai Zaid tentang Hadits yang pernah engkau dengar dari 
Rasulullah SAW dan apa yang pernah engkau saksikan bersama Nabi 
SAW?!” Ia menjawab, “Ya, wahai anak saudaraku..Zaman telah 
berlalu dan usiaku sudah tua. Aku telah lupa sebagian yang aku 
dapatkan dari Nabi SAW. Oleh karena itu, apa yang akan aku 
ceritakan kepada kalian semua, maka terimalah. Sementara yang aku 
tidak ceritakan, janganlah kalian memaksaku. 


Ia berkata: Zaid berkata: Suatu hari, Rasulullah SAW berdiri 
diantara kami di daerah yang dikenal dengan nama Khum. Beliau 
memuji Allah SWT dan memberikan peringatan serta nasehat. 
Kemudian beliau berkata, 


“Amma ba'du, wahai manusia, sesungguhya aku hanyalah 
manusia yang mendapatkan wahyu. Bahwasannya aku tinggalkan 
kepada kalian dua perkara: Yang pertama adalah kitabullah yang 
didalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Barangsiapa yang 
berpegang teguh kepadanya dan menjadikannya sebagai petunjuk, 


154 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


maka ia berada dalam kebenaran dan barangsiapa yang 
meninggalkannya, maka ia akan berbuat salah dan tersesat. Dan 
keluargaku, aku ingatkan kepada kalian tentang keluargaku...." 
Beliau mengucapkannya hingga tiga kali. 


Hashin berkata, "Siapakah yang dimaksud dengan ahlul bait 
(keluarga) Nabi SAW, wahai Zaid? Bukankah istri beliau juga 
termasuk ahlul bait?” Ia menjawab, “Ya, istri-istri beliau juga 
termasuk ahlul bait, namun yang dimaksud ahlul bait adalah mereka 
yang tidak boleh menerima zakat. Ia (Hashin) bertanya, “Siapakah 
mereka?” Ia menjawab, “yaitu keluarga Ali, keluara Agil, keluarga 
Ja'far dan keluarga Abbas.” Hashin bertanya, “Apakah mereka semua 
tidak boleh menerima sedekah wajib (Zakat)?” Ia menjawab, “ya” 


349. Bab: Penjelasan tentang Memberikan Sedekah kepada 
Orang Fakir sebagai Wujud Kepatuhan terhadap Perintah Allah 
SWT, seperti Firman-Nya, “Bahwasannya Zakat-Zakat Itu 
hanyalah Untuk Orang-Orang Fakir, Orang-Orang Miskin, 
Pengurus-Pengurus Zakat, Para Mu'allaf Yang Dibujuk Hatinya, 
Untuk (Memerdekakan) Budak, Orang-Orang Yang Berhutang, 
Untuk Jalan Allah dan Orang-Orang Yang Sedang Dalam 
Perjalanan, Sebagai Sesuatu Ketetapan Yang Diwajibkan Allah, 
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." 

(Qs. At-Taubah (9): 60) 


A -۸‏ يوئس بن عَبْدٍ الأعلى» Weh‏ ابْنْ وَهْب» قال: 


pg 


2 
رم‎ r 


r £ or ao”, 0”‏ 4 هس ey‏ 3 > هو A‏ هلس 
وحدثني الليث بن سعد أن سَعِيدَ بْنَ أبي Janin‏ المَقبري» حدنه عن شريك 


133 Muslim, Keutamaan-keutamaan para Sahabat, 36 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Abu Hayyan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 155 


A0‏ مه 


Aan Au‏ لواو ا 
اليصري» Tal Gas‏ بن عبد Pa KI‏ بن D VK‏ 
a ra RN‏ 
ير الكتاني» أنه سي ئس Bal APO‏ 
Me en ja E Ka ap‏ 
alan‏ ثم قال: SAS‏ وَرَسول ا 88 کی بن Pa‏ قال: 
das‏ لَهُ: هذا JAN dan‏ اأ SIB Ga‏ 
رَسُول الله 8 قذ Ei‏ قال لَه KOE MAKAON A A YEN‏ 
فلا تأخذن في تفسك ida‏ قال: سل HS‏ لَك قال: Af‏ برك 
5 مَنْ کان َلك الله AN A ES‏ فقال رَسُول الله : 
اللهُم نعم قال: Ash‏ الله D‏ انس في اير 
والليلة ؟ قال: اللهم ia‏ قال: Ba‏ الله الله api‏ أن [NY ist‏ الصدقة 
من eU‏ على JET OA‏ رَسُولَ الله : Ka‏ عم قال 
HJ‏ 3 قد Úy CET‏ حكت به را ut, Led‏ 
ا ار G búi‏ يبة Grani‏ مِن بَعْض» 
وَهَذَا حَلدِيث SN‏ وَهْب» > قال ابو A‏ في هَذَا لخي NS‏ على أن Batan‏ 
PAN YA Koi‏ إلى e pa‏ ون NN alan Ide‏ 
مان لان l 1 AD‏ أن الله ام أن wti‏ الصدقة مِنْ Asa‏ 
JEN AN SAR naka‏ فقرَاء BP‏ 


2358. Yunus bin Abdul 4:12 menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab memberitakan kepada kami, ia berkata: Laits bin Sa'ad 


156 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepadaku, bahwasannya Sa'id bin Abu Sa'id Al 
Magbari telah menceritakan kepadanya dari Yarik bin Abu Namir, 
bahwasannya ia pernah mendengar Anas bin Malik, ha Muhammad 
bin Umar bin Tamam Al Mishri telah menceritakan kepada kami, An- 
Nashar bin Abdul Jabbar dan Yahya bin Bakir telah menceritakan 
kepada kami, Keduanya berkata: Laits pernah menceritakan kepada 
kami, Sa'id bin Abu Sa'id Al Magbari telah menceritakan kepadaku, 
dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir Al Kanani, bahwasannya ia 
pernah mendengar Anas bin Malik RA berkata: 


Ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid, tiba- 
tiba datang seorang laki-laki dengan mengendarai seekor unta. Setelah 
menambatkan untanya di pinggir masjid, laki-laki tersebut berkata, 
“Siapakah diantara kalian yang bernama Muhammad?” Saat itu 
Rasulullah SAW sedang duduk diantara sahabat. Ia berkata, 
"Kemudian kami katakan kepadanya, 'Ini yang berkulit putih dan 
sedang bersandar Kemudian ia berkata, “Wahai anak Abdul 
Muthalib.” Rasulullah berkata kepadanya, “Ya, aku mendengarkan.” 
Kemudian laki-laki itu bertanya, "Aku akan bertanya kepada tuan, 
namun janganlah tuan marah.” Rasulullah SAW menjawab, “Silahkan, 
tanyalah apa yang ingin kamu tanyakan!” Ia berkata, “Demi Tuhanmu 
dan Tuhan orang-orang sebelummu, Apakah Allah SWT telah 
mengutusmu untuk seluruh manusia?” Rasulullah SAW menjawab, 
“Ya, Benar.” Laki-laki tersebut bertanya lagi, "Apakah Allah SWT 
yang telah memerintahkanmu melaksanakan shalat sehari semalam 
sebanyak lima kali?” Beliau menjawab, “Ya, benar.” Ia bertanya lagi, 
"Apakah Allah SWT yang telah memerintahkanmu mengambil 
sedekah dari orang-orang yang kaya diantara kami, kemudian sedekah 
tersebut dibagikan kepada orang-orang miskin diantara kami?” Beliau 
menjawab, “Ya, benar.” Kemudian laki-laki tersebut berkata, “ Aku 
beriman dengan apa yang engkau bawa dan aku adalah seorang utusan 
dari kaumku (241/A) dan aku adalah Dhamam bin Tsa'labah saudara 
Sa'ad bin Al Hakam. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 157 


Lafazh-lafazh mereka dalam riwayat ini memiliki banyak 
kemiripan dan Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Wahab. 


Abu Bakar berkata: Riwayat ini menunjukkan bahwa sedekah 
yang bersifat wajib tidak boleh diberikan kepada non muslim, meski 
mereka fakir dan miskin. Sebab Nabi SAW memberitahukan bahwa 
Allah SWT memerintahkan beliau mengambil zakat dari orang-orang 
kaya kaum muslimin dan membagikannya kepada orang-orang fakir 
dari kalangan kaum muslimin, bukan kepada selain mereka.” 


350. Bab: Penjelasan tentang Sedekah kepada Orang Fakir Yang 
Dibolehkan Meminta Sedekah dan Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Tidak Ada Batasan Waktu dalam Memberikan Sedekah 
kepada Orang Fakir kecuali Dengan Hitungan Ia Dapat 
Memenuhi Kebutuhan Pokoknya 


Ó i IA Gi —1YY04‏ وحفص بْنْ عَمْرِو الربالي 


4 07 


GI a علي بن‎ Ga, © wal gi a عبد‎ aa 
Si فقال:‎ PARATE iio 


# 
fe °? 


y SI of: ney فيهاء‎ Ulat أن‎ Ls NG Wan أن‎ Lb isis 


r 


Gg dl in Ia Yo SN SY إلا‎ aN حل‎ 
“2.3 


S Já alan ii حائحة‎ BU وَرَجُلّ‎ Okay ef Ga حَتَى‎ 


اضوع 


A مِن عيش م يسك و‎ UN سِدادًا مِن عيش» أو‎ ai 


134 Sanadnya shahih lighairihi. Ahmad 3:168 dari jalur periwayatan Laits. Kisah ini 
tertera dalam Muslim, Iman, dan dalam kitab Al Bukhari, ilmu 6. 


158 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


فاقة ههد لَه لا مِنْ دوي Gandi‏ مِنْ da‏ أَوْ مِنْ ذِي الصّلاح 15.9 


Kie Sei‏ مِنْ عَيْشِء MA‏ مِنْ عَيْش ثم 
الف ونا يري قطان ea‏ باكلا سايكا نا نين 


z ت‎ a 


ia Maa‏ حَدِيثْ الثقفي 


2359. Muhammad bin Basyar dan Hafash bin Umar Al Rabali 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdul Wahab 
menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan kepada kami, ha Ali 
bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Ismail maksudnya adalah 
Ibnu Ibrahim telah menceritakan kepada kami dari Ayub, dari Harun 
bin Rabab, dari Kinanah bin Na'im, dari Oabidhah, ia berkata: 


Aku pernah datang menemui Nabi SAW untuk meminta 
bantuan, maka Nabi SAW menjawab: Tinggallah di sini sehingga ada 
sedekah datang kepadaku, maka akan aku perintahkan sedekah itu 
untuk diberikan kepadamu. Kemudian ia pun berkata: Hai Oabishah! 
Bahwasannya minta-minta itu tidak halal, melainkan bagi salah satu 
dari tiga orang: Seorang laki-laki yang menanggung beban yang berat, 
maka halallah baginya meminta-minta hingga dia dapat mengatasinya 
kemudian sesudah itu dia berhenti. Seorang laki-laki yang ditimpa 
suatu bahaya yang membinasakan hartanya, maka halal baginya 
meminta-minta kepada seseorang atau kepada suatu kaum hingga dia 
dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, kemudian setelah itu ia 
berhenti. Seorang laki-laki yang ditimpa kemiskinan sehingga ada tiga 
dari orang-orang pandai dari kaumnya mengatakan: Sungguh si fulan 
tersebut ditimpa suatu kemiskinan, maka halallah baginya meminta- 
minta kepada seseorang atau kepada suatu kaum hingga dia dapat 
memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, kemudian setelah itu ia 
berhenti. Selain ketiga alasan tersebut, maka meminta-minta adalah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 159 


hal yang terlarang hai Oabishah dan pelakunya berarti telah memakan 


barang yang haram. 


351. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Yang Dimaksud 
Dengan Syahadat Hija’ adalah Sumpah, sebab Allah SWT 
Menyebut Sumpah dalam Hal Li'an sebagai Syahadah 


شع بر 3 بير 30 سه 


Sa VA الصَّدَفِي»‎ SSI KE Id Ci - - ۰ 
KA AG Oa pia HI اب بک قال: قال‎ 


0-3 30 


wa َر مِنْ‎ WG جَالِسَاء‎ Kas كنت عِنْدَ‎ Sit 
فلم لم‎ Bap وأئت سيد‎ abu أن‎ se arta Sts 


تُعْطِهِمْ شيا ؟ قال هم AKE Ae Nai Pel‏ 


2 o م‎ so or ر‎ 
ih PES EEE ETE 
MA J RI TES لا جل‎ AP P RIMA 
م شيك عن‎ gaah راتا من‎ Aa dala ماله‎ 
حتى ى يودي حَمَالتَهُ‎ JES ا‎ A ay ps To aai 
بالله‎ ani مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ‎ DÉ يُقْسمٌ‎ JES Ae يسك عن‎ 
N KEY ذلك فهر سے‎ saga ما کان‎ all pa قد‎ 
tap 
2360. Yunus bin Abdul A'la Ash-Shidgi telah menceritakan 
kepada kami, Basyar, maksudnya adalah Ibnu Bakar telah 


135 Muslim, Zakat dari jalur periwayatan Harun, Ahmad 5: 60 dari jalur periwayatan 
Ismail. 


160 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Auza'i berkata: Harun bin 
Rayab telah menceritakan kepadaku, Abu Bakar, yaitu Kinanah bin 
Na'im berkata: 


Aku pernah duduk disamping Oabishah. Kemudian ada 
beberapa orang yang datang menemuinya dan mereka meminta 
sesuatu, namun ia menolaknya." Aku bertanya kepadanya: Kamu 
adalah orang yang dihormati oleh mereka, kenapa kamu tidak 
memberikan sesuatu kepada mereka? Ia menjawab: Mereka telah 
meminta kepadaku, padahal mereka tidak layak meminta. Jika sahabat 
mereka berniat menasehati dan mengingatkannya dengan jelas maka 
hal yang demikian lebih baik dbandingkan meminta kepadaku 
sebagaimana yang telah mereka lakukan. Bahwasannya aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bahwasannya minta-minta itu 
tidak halal, melainkan bagi salah satu dari tiga golongan: Seorang 
laki-laki yang menanggung beban yang berat, maka halal-lah baginya 
meminta-minta hingga dia dapat mengatasinya kemudian sesudah itu 
dia berhenti. Seorang laki-laki yang ditimpa suatu bahaya yang 
membinasakan hartanya, maka halal baginya meminta-minta kepada 
seeorang atau kepada suatu kaum hingga dia dapat memenuhi 
kebutuhan pokok hidupnya, kemudian setelah itu ia berhenti. Seorang 
laki-laki yang ditimpa kemiskinan sehingga ada tiga dari orang-orang 
pandai dari kaumnya mengatakan, 'Sungguh si fulan itu ditimpa suatu 
kemiskinan, maka halal-lah baginya meminta-minta kepada seseorang 
atau kepada suatu kaum hingga dia dapat memenuhi kebutuhan pokok 
hidupnya, kemudian setelah itu ia berhenti." Selain ketiga alasan 
tersebut, maka meminta-minta adalah hal yang terlarang hai Oabishah 
dan pelakunya berarti telah memakan barang yang haram.”'?7 


36 Dalam naskah aslinya ada kalimat yang tidak tercantum: nampaknya kalimat 


tersebut berbunyi, Dan kamu adalah seorang yang dihormati diantara mereka. 
137 Sanadnya , An-Nasaa'i 5:72 dari jalur periwayatan Auza'i dengan redaksi yang 
singkat. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 161 


352. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Memberi 
kepada Orang Yang Kehilangan Hartanya dari Harta Sedekah 
(Zakat) sesuai Dengan Kebutuhan Pokoknya 


° ر‎ Geo Ao 320 


A حماد يعني ابن‎ AA بن عبده»‎ Aa nara - 55١ 


PA r 


e Ah هَارُون بن‎ Wa 
آنا اء‎ D ابي‎ i D AM الهلالي» قال حملت‎ SEA 
da Ja Maan حى كيبي‎ dag Ui JW 
Seii - did حَمَالَة‎ a R إلا لأحَد‎ JA لا‎ Sta إن‎ Pa 


UP Coas a dua‏ مِنْ SG n A‏ سِدَادًا مِنْ عَيْشِء وَرَحُلٍ 


r Aor, 


aya قواما‎ Sai Sung مال‎ E جَائْحَة‎ Bol 
3 الصدقة‎ DS ai Ah Bn Bi sÍ e 
A EA سِوَى ذلك يا قييصّة‎ S e a 


Sa 

2361. Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami, 

Hamad, maksudnya adalah Ibnu Zaid menceritakan kepada kami, 

Harun bin Riyab menceritakan kepada kami, Kinanah bin Na'im Al 

Aduwi menceritakan kepada kami, dari Qabishah bin Al Makhariq Al 
Hilali, ia berkata: 


Aku pernah menanggung beban kehidupan yang sangat berat, 
kemudian aku meminta kepada Nabi SAW, kemudian beliau 
menjawab, "Tinggallah di sini sehingga ada sedekah datang 
kepadaku, maka akan aku perintahkan sedekah itu untuk diberikan 
kepadamu." Lalu ia pun berkata, "Hai Qabishah! Bahwasannya 
minta-minta itu tidak halal, melainkan bagi salah satu dari tiga 


162 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


orang: Seorang laki-laki yang menanggung beban yang berat, maka 
halal-lah baginya meminta-minta hingga dia dapat mengatasinya. 
Seorang laki-laki yang ditimpa musibah sehingga menyebabkan 
hartanya habis, maka halal baginya meminta-minta kepada seeorang 
atau kepada suatu kaum hingga dia dapat memenuhi kebutuhan pokok 
hidupnya. Seorang laki-laki yang ditimpa kemiskinan maka halal-lah 
baginya meminta-minta. Selain ketiga alasan tersebut, maka meminta- 
minta adalah hal yang terlarang hai Oabishah dan pelakunya berarti 
telah memakan barang yang haram.” 


353. Bab: Penjelasan tentang Memberikan Sedekah kepada Anak 
Yatim jika Mereka Termasuk Golongan Fakir, Jika Riwayat Ini 
Benar, Sebab Ada Seorang Perawi Yang Bernama Asy'ats bin 
Sawar. Jika Riwayat Ini Tidak Shahih, Apa Yang Diterangkan 
Didalam Al Qur’ An Sudah Cukup Mewakili. Sebab Didalam Al 
Our An Allah SWT Menjelaskan (241/B) bahwa Orang-Orang 
Yang Fakir Berhak Menerima Sedekah (Zakat). Orang Fakir: 
Baik Status Mereka Sebagai Yatim atau Bukan Yatim Berhak 
Menerim Sedekah (Zakat) sesuai Dengan Ketetapan 
Nash Al Our'an 


PAN oi م 30 مين‎ ° 0 7 ao 8 سا‎ PA 
Was SA Syph Ag علي‎ Gi -۲ 


ERA e سمه‎ [7o £ 0.90. 97 zo foz r. 20 07 Le 
Segi عَنْ عون بن ابي‎ paa WE حفص يَعْني‎ 

ga 4 $ KY TG f Lo... á ی‎ r 
Wa a WA الصّدقة مِن‎ Su II Gan Ie as 


ركنت غلاما K5‏ فأعْطاني مِنْهُ قلوْصًا 


138 Muslim, Zakat 109 dari jalur periwayatan Harun, Ahmad 5: 60 dari jalur 
periwayatan Ismail. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 163 


2362. Ali bin Said bin Masrug Al Kindi telah menceritakan 
kepada kami, Hafash maksudnya adalah Ibnu Ghiyats menceritakan 
kepada kami, dari Asy'ats, dari “Aun bin Abu Jahifa, dari ayahnya, ia 
berkata: Petugas pengumpul zakat yang diutus Rasulullah SAW telah 
datang menemui kami. Kemudian orang tersebut mengambil zakat 
dari orang-orang kaya diantara kami dan membagikannya kepada 
orang-orang fakir diantara kami. Saat itu aku adalah seorang yatim 
dan ia memberiku sebuah baju.” 


354. Bab: Penjelasan tentang Sifat Orang Islam Yang Berhak 
Menerima Zakat sebagaimana Diperintahkan Allah SWT 


r, 9 r, 
Ai مو‎ Ay. AG م‎ 


AA Ee TOR Gas -۳‏ يه حذنا 


AI‏ عَنْ PREL‏ قال: قال رَسُول BAN‏ ليس 


Ns 9 مه رو ك رر‎ sds, 0 J er F p 8 
NG الثّمْرَةَ‎ NG ERA NG AKAN 237 L بالطوافي ولا‎ Laali 
۶ 5-5 r 47 r 2 ه‎ = P 8# 2 5 o t? g A ze o 
ail A MAN الذي لا يُسأل‎ ARE وَلَكِنّ اليسكين‎ WEI 
2363. Salim bin Jinadah telah menceritakan kepada kami, Abu 
Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A?'masy menceritakan 
kepada kami dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang miskin bukanlah orang yang 
berkeliling meminta-minta dan bukan pula orang diberi sesuap atau 
dua suap, sebutir atau dua butir kurma, namun orang yang disebut 
miskin adalah orang memiliki harga diri dan tidak meminta kepada 


139 Sanadnya hasan. 


164 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


orang lain dan menceritakan kondisinya, kemudian ia diberikan 
sedekah.” 


355. Bab: Penjelasan tentang Memberikan Bagian Petugas 
Pengumpul Zakat atas Pekerjaaan Yang Dilakukannya. Allah 
SWT Berfirman, “Bahwasannya Zakat-Zakat itu, Hanyalah untuk 
Orang-Orang Fakir, Orang-Orang Miskin, Pengurus-Pengurus 
Zakat, Para Mu'allaf yang Dibujuk Hatinya, Untuk 
(Memerdekakan) Budak, Orang-Orang yang Berhutang, untuk 
Jalan Allah dan Orang-Orang Yang Sedang dalam Perjalanan, 
sebagai Sesuatu Ketetapan Yang Diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Os. At-Taubah [9]: 60) 


Bea a KENA سلَيْمَان‎ iji pa GA - ٤ 

FEZ PERRE‏ المساعِدِي SU‏ قال: 
اسْتَْملّي عْمَرُ بْنُ الْحَطاب على SE a‏ 
ah al ls ui das dua JA‏ عَلَى الله فقال: i‏ م 
Jb » aa Lara‏ قد Han‏ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يق land‏ » فقلت: Ja‏ 


JS > ك‎ 
Anta عَبْدَ الله بْنَّ‎ Ta PA AJAL A بكر: | ان‎ yf قال‎ PT 


AG‏ سرج 


2364. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muradi telah menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 


MO Al Bukhari, Zakat 53, Hadits yang sama dari jalur periwayatan Al A'raj dari Abu 
Hurairah, Ahmad 2:393 dari jalur periwayatan Al A'masy. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 165 


kepada kami dari Bakir, dari Basar bin Sa'id, dari Ibnu Sa'idi Al 
Maliki, ia berkata: 

Umar pernah mempekerjakanku sebagai petugas pengumpul 
zakat. Setelah selesai mengumpulkan dan menyerahkannya, ia 
memberikan bagianku. Saat itu aku berkata, “Aku mengerjakan ini 
karena Allah SWT dan balasanku hanya dari Allah SWT.” Umar RA 
menjawab, “Ambillah apa yang aku berikan untukmu. Sebab akupun 
pernah ditugaskan oleh Rasulullah SAW sebagai petugas pengambil 
zakat dan Beliaupun memberikan bagian kepadaku. Saat itu, aku-pun 
mengatakan sebagaimana yang kamu katakan. Kemudian Rasulullah 
SAW berkata kepadaku, “Jika diberikan sesuatu oleh orang lain 
tanpa kamu memintanya, maka makanlah dan sedekahkanlah.” 


Abu Bakar berkata: Menurutku Ibnu Sa' idi Al Maliki adalah 
Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah." 


Ti أن سَلامَة بْنَّ‎ gt الأيلي:‎ Ap HS JÉ -rrio 

ei‏ عن p Jab‏ عَنِ شهاب» قال: o‏ نبي Agi HA‏ أن 
طب" إن عد NA A‏ عند ال ن ستغد ن أب ga‏ أ 
a‏ لاقي فقال لَه عُمَرّ: ألم Oh AA‏ 
ثلي A‏ عَمَلاء Bp‏ أخطيت الله k Aga‏ قال 
Luk 2g‏ ذلك ؟ Aa Ag ti‏ :وان ور كاري أذ 
کون عَمَلِي صَدقَة على الْمُسْلِمِينَ» فقال لَه عُمَرُ: ELENE‏ 
NG (sat =‏ رَسُول الله BB‏ يغطيني AAN‏ فأقول sal aset‏ 


Ia جَاءكَ مِنْ‎ GG a فقال رَسُول الله : خد فقو بي أو‎ HI 


-£ 
| 


141 Muslim, Zakat 112 dari jalur periwayatan Laits. 


166 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ai BIN bias JA مُشرفيء ولا‎ PA JEN 

2365. Muhammad bin Uzair Al Aili berkata: Bahwasannya 
Salamah bin Rauh telah memberitakan kepada kami, ia menceritakan 
kepada mereka dari Ugail, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Sa'ib bin 
Yazid menceritakan kepadaku, bahwasannya Huwaithab bin Abdul 
Izzi telah memberitakan kepadanya, bahwasannya Abdullah bin Sa'ad 
bin Abu Sarah telah memberitakan kepadanya: 


Bahwasannya ia pernah datang menemui Umar bin Khathab 
RA yang saat itu menjadi khalifah. Saat itu, Umar RA berkata, 
“Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa kamu telah melakukan 
pekerjaan. Kemudian ketika aku memberikan sesuatu atas apa yang 
telah engkau kerjakan, engkau malah menolaknya?” Ia menjawab, 
“Benar." Kemudian Umar RA berkata, "Apa yang membuatmu 
bersikap demikian?” Ia menjawab, "Aku punya beberapa ekor kuda 
dan beberapa orang budak serta kondisi ekonomiku cukup baik. Apa 
yang aku kerjakan adalah sedekahku untuk kaum muslimin.” 
Kemudian Umar RA berkata kepadanya, “Jangan bersikap demikian, 
sebab dahulu akupun ingin bersikap sepertimu. Saat itu, Rasulullah 
SAW memberikan sesuatu kepadaku dan aku berkata kepada beliau, 
'Berikanlah kepada orang lain yang lebih fakir dariku.' Kemudian 
Rasulullah SAW berkata, 'Ambillah dan jadikanlah sebagai 
makananmu atau kamu sedekahkanlah. Apa yang diberikan kepadamu 
tanpa kamu memintanya, maka ambillah. Jika tidak —diberikan—, 


maka janganlah kamu meminta-minta',”* 


142 Al Bukhari, Hukum-hukum 17 dari jalur periwayatan Zuhri. Al Hafizh 
memberikan isyarat 13:152 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah dan ia berkata: 
Penyebutan nama Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah adalah wahmum dari Salamah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 167 


z 
ع فس ع ول لم‎ z 


Ga Ga a - NYA‏ بن د Ci AAN)‏ ابن وهب 
أسترني NT‏ عن ان ضا عن سايم أن عند له عن 
cael‏ أن رَسُول اله 4# كان يني ابن Je SE Ah‏ 


KPPA 


ليه مني NO al S5, Bai SI ca) yai Aa “IS‏ قال ع 
TS‏ 
عو لی عند اه بل الي عن غم ي ااب غ ر 

Ba اله‎ 


2366. Yunus bin Abdul A'la juga telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Umar bin Al Harits 
telah memberitakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin 
Abdullah, dari ayahnya: 


Bahwasannya Rasulullah SAW pernah memberikan sesuatu 
kepada Umar bin Khathab RA. Kemudian Umar berkata, “Berikanlah 
kepada orang lain yang lebih membutuhkan dibandingkan aku.” 
Rasulullah SAW menjawab, “Ambillah, dan jadikanlah ia sebagai 
modal atau kamu sedekahkan.” Kemudian ia menyebutkan hadits ini. 


Umar berkata: Ibnu Syihab juga telah menceritakan kepadaku 
dengan Hadits yang sama dari Sa'ib bin Yazid dari Huwaithab bin 
Abdul Izzi dari Abdullah bin As-Sa'di, dari Umar bin Khathab RA, 
dari Rasulullah SAW. 


143 Muslim, Zakat 111 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


168 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


356. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jika Seorang Amil 
Zakat Melakukan Pekerjaannya Semata-Mata Karena Allah 
SWT dan Tidak Mengharapkan Bagiannya, kemudian Imam 

Memberikannya tanpa Ia Minta, maka Ia Boleh Menerima 
Pemberian Tersebut 


x z 


هد بحو 3 07 ve, Jo 2? 3o‏ ي œ‏ 8 
Wa~ -YYY‏ أبو زهير عيد المجيد بن إبراهيم المصري» 


02 
or A 079), Ab م‎ 
D 


GS‏ شيب يني a KN‏ الث عَنْ Ag pa‏ ابن 
GAN EIRAS‏ أبيه SA ea‏ کان AN AG‏ 
jag‏ يادي الأرْض» Adi GLS‏ إلى عرو ن MAA‏ 
ak Tak Kak kakak‏ لََْرِي BE‏ 
إذا سَمِنْت» وَمَنْ بلك أن أَعْحَف أا وَمَنْ قيلي ويا عونا فكب 
عَمرّو: سلا UN UT Ag Ul‏ أتذك WaT Bie WI ae‏ عدي 
أن gi‏ أن أجد سبيلا أن Jai‏ في الب ف Hasi‏ اول عير 
ag G3‏ فقال: ارج في an J3‏ لعي فاستقبل بها Jawi Mas‏ 
JA‏ بیت درت علّی dp KU‏ من لَمْ شطع حمل 
مر لکل JAN‏ بيت يبور با عل NYA GIA‏ كياس لين keh‏ 
An gadi Aa ahini‏ شحمه» Nyang‏ لَحُْمَهُ asy‏ 
فیطبخواء فیا کلوا É‏ 4 الله برزق» فأبى IN‏ أن o‏ فقال: uf‏ 
Wala IYA,‏ حى تحرج من AT‏ تم دعا حر BET‏ طَلْحَة dö‏ 


ra z 
0 ہے‎ 072 £ 


£ on on 20.2 PEI NE Ka BA Gia Oa LE 22 ĥ 
بالف‎ a) عبيدة بن الجراح» فخرج في ذلك فلما رجع بعث‎ Ll دعا‎ 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 169 


ديار فقال بو a‏ لَمْ عمل لَك يا ابن الْحَطَابِء إِنّمَا ehs‏ 
لل BU‏ ذلك Ob PAR NG ata‏ رَسُولُ الله هك في 
أشياء بنا لها فكرهتاء فأبى ذلك علا dyang‏ الله ق Ka‏ 
alat JII‏ بها على a‏ ودينك» ii‏ بن اجاح كم 
Land S3‏ 


2367. Abu Zahir Abdul Majid bin Ibrahim Al Mishri telah 
menceritakan kepada kami, Syu'aib maksudnya adalah Yahya At- 
Tajibi menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami 
dari Hisyam, yaitu Ibnu Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, 
Aslam: Ketika terjadi musim dingin yang meliputi negeri, Umar bin 
Khathab RA menulis surat kepada Amr bin Ash, "Dari hamba Allah 
SWT, Umar Amirul Mukminin kepada Amr bin Ash." Amr RA 
menulis, 


"Amma ba'du, selamat datang, telah datang kepadamu unta- 
unta, yang awal telah sampai kepadamu (243/A) dan barisan 
terakhirnya masih di sisi kami, ketika kiriman tersebut datang, Umar 
RA memanggil Zubair dan menugaskannya, namun Zubair menolak 
dan berkata, 'Demi Allah, kamu tidak akan menemukan hal yang 
demikan hingga kamu meninggal dunia." Kemudian Umar RA 
memanggil yang lain, menurutku orang tersebut adalah Thalhah, 
namun ja juga menolak. Setelah itu, Umar RA memanggil Abu 
Ubaidah bin Al Jarah dan ia menyanggupinya. Setelah kembali dari 
tugasnya, Umar RA memberinya seribu dinar, namun Abu Ubaidah 
berkata, 'Bahwasannya aku bekerja bukan untukmu wahai Umar bin 
Khathab, namun untuk Allah SWT. Aku juga tidak akan mengambil 
sedikitpun pemberian tersebut." Kemudian Umar RA berkata, 'Dahulu 
Rasulullah SAW juga pernah mengutus kami dan beliau memberikan 
sesuatu kepada kami, namun kami tidak menyukainya. Dan Rasulullah 
SAW tidak menerima sikap kami. Sekarang, ambil dan gunakanlah 


170 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


untuk membantu agama dan duniamu!" Kemudian Abu Ubaidah bin 
Al Haraj menerimanya. Kemudian ia menyebutkan Hadits tersebut. 


Abu Bakar berkata: Ditengah sanadnya ada seorang yang 
bernama Athiyyah bin Sa'ad Al “Aufa'4, namun kisah ini juga telah 
diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu sa'id 
dan aku telah mengeluarkannya di bab yang lain. 


357. Bab: Penjelaskan Tentang Pemberian kepada Amil Zakat 
dari Harta Zakat Yang Dikumpulkan, meskipun Amil Zakat 
tersebut Termasuk Orang Kaya 


د هيب A‏ 30352 دوم 0 1 


Ke Es بن ربعي القيسي»‎ PRA محمد بن‎ DI -YYA 
1 ga SA sa ọ PGM Ba ه وناك‎ 2 2 PAN عرس ا‎ 4 5 
سفيان» عن عِمران هو البارقي» عن عَطِيّة براءتي مر‎ Was الحَنَفِي»‎ 
ردق‎ 3 y Pi kn لا‎ £ fo -o 
WA عن أبي سَعِيدٍء أن رَسُول الله ويد قال: لا تل الصّدقة‎ angs 


144 Dalam riwayat ini Ibnu Khuzaimah tidak menyebutkan Ibnu “Athiyah dalam 
barisan periwayat Hadits yang ia riwayatkan. Apakah kondisi yang demikian 
menunjukkan bahwa dalam naskah aslinya memang tidak tertulis oleh sang penulis ? 
Nampak kemungkinan seperti ini sangat jauh. Sebab Hisyam bin Sa'ad memiliki 
riwayat dari Zaid bin Aslam. Jadi nampaknya, ada semacam kelupaan dari penyusun 
atau orang menuliskan untuknya, ia ingin menyebut nama Hisyam bin Sa'ad, namun 
yang keluar adalah kalimat Athiyyah bin Sa'ad Al ‘Aufa. Wallahu a'lam. Kemudian 
aku menemukan hal yang baru dan ini Insya Allah merupakan kemungkinan yang 
paling dekat, nampaknya si penulis (An-Nasikh) kurang teliti dalam menuliskan apa 
yang diinginkan oleh Ibnu Khuzaimah. Komentar Ibnu Khuzaimah tentang Athiyyah 
berkenaan dengan Hadits setelah ini sebagaimana hal ini dapat anda lihat. Dan lagi, 
dialah yang diisyaratkan oleh penyusun dalam perkataannya, “Zaid bin Aslam 
meriwayatkan dari Atha bin Yasar....” Yaitu hadits yang ada di no.2374 —Nashir.) 
145 Sanadnya hasan jika benar sosok Abdul Majid bin Ibrahim Al Mishri sebagai 
orang yang dapat dipercaya dalam hal periwayatan hadits, sebab hingga saat ini aku 
tidak menemukanya dalam kitab Terjamahan —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 171 


Agita Jaw) sa a‏ | غار مشتریهاء 7 عامل في Ja‏ الله أ 
ah Na.‏ 


2368. Muhammad bin Ma'mar bin Rab'i Al Oaisi telah 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al Hanafi menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Imran yaitu Al 
Barugi —dan aku tidak setuju dengan klaimnya— dari Abu Sa'id, 
“Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak boleh sedekah 
kepada orang kaya, tetapi diberikan kepada lima golongan: Amil 
zakat, Orang yang punya hutang, Petugas fi sabilillah, Tetangga yang 
fakir diberi zakat atau hadiah',""S 


358. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Imam Memberikan 
| Bagian Tertentu untuk Amil Zakat 


NYA‏ = حا ريد بن حرم الطائي» ES‏ ايو عاصِم عَنْ عَبْدٍ 
LI‏ بن akal‏ عَنْ IN IS‏ عن عبد الله بن BR‏ عا F‏ 
UE E‏ من elsa‏ على NG jab‏ رزقاء هما ah ang kal‏ 
Te‏ 


2369. Zaid bin Ahzam Ath-Tha`i telah menceritakan kepada 
kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Abdul Warits bin 
Sa'id bin Husein Al Mw'allim, dari Abdullah bin Buraidah, dari 
ayahnya, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Barang siapa yang kami 


Mé Hadits shahih. Sebab Hadits ini memiliki sabad yang shahih sebagaimana 
dinyatakan oleh pengarang kitab ini dalam hadits No. 2374, dan diriwayatkan juga 
dalam kitab Al Irwa (870) —Nashir.). Ibnu Majah, Zakat 27 Hadits yang sama dari 
jalur periwayatan Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri dengan derajat hadits 
Marfu'. Abu Daud, Hadits No.1636. 


172 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


pekerjakan dan telah kami berikan sesuatu, kemudian ia mengambil 


s 2... . 5147 
lagi, berarti ia telah mencuri.” 


359. Bab: Penjelasan tentang Izin Imam kepada Amil Zakat 
untuk Menikah, Mengambil Pembantu dan Tempat Tinggal yang 
Biayanya Diambil dari Harta Zakat 


Teo < 30 ne r PANG 


Si Was -8‏ ملد s‏ ن المي حَدَننَا معافی هر اب 
عِمْرَانَ ke yah‏ عن EL A‏ حَارٹ MA‏ عَنْ KE‏ خر 
أن ga‏ عن E‏ بن a‏ قال: يشت IB AN‏ يقول: من كان 
NA ó‏ ا AI‏ فن 0 A AYAN eni De Ea‏ 


o Da 


2370. Yahya bin Makhlad bin Al Mufti telah menceritakan 
kepada kami, Mv’afi yaitu Ibnu Imran Al Maushili menceritakan 
kepada kami dari Auza’i, Harits bin Yazid menceritakan kepada kami 
dari Abdurrahman bin Jabir, dari Al Mustaurid bin Syadad, ia berkata, 
“Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa yang 
menjadi Amil zakat kami, hendaknya ia menikah dengan biaya dari 
harta zakat. Jika tidak punya pembantu, hendaknya ia memiliki 
pembantu yang biayanya diambil dari harta zakat dan jika tidak 
punya rumah, hendaknya ia memilik rumah yang biayanya diambil 
dari harta zakat,” 


147 Sanadnya shahih, Abu Daud Hadits no. 2943 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Zaid bin Ahzam. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 173 


Abu Bakar: Maksdudnya adalah Al Mu'afi berkata: Aku 
mendapat berita bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
mengambil lebih dari yang demikian berarti ia telah mengambil yang 
bukan haknya atau mencuri.” 


360. Bab: Penjelasan tentang Pemberian kepada Al Muallaf 
Ouluubuhum (Orang Yang Hatinya Perlu Dilunakkan) dari Harta 
Zakat agar Dengan Sebab Pemberian Tersebut Mereka Tergerak 

untuk Masuk Islam 


DS NG مُوسَىء‎ SA NASA EMS = NYANG 

AP AKRUAN‏ مالك أن 

رَسُولَ الله 8# لَمْ سنال شيا على الإمثلام إلا أَعْطَاهُ قال: Jo KG‏ 

AA قال:‎ BA مِنْ شرياء‎ yakin ir TS alta SG أله‎ 
لا یخشی الفاقة‎ Abs Pa AN op ya! قو فقال: يا قو‎ 


2371. Muhammad bin Basyar dan Abu Musa telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Abu Adi 
menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Musa bin Anas, dari 
Anas bin Malik: Bahwasannya setiap kali ada seseorang yang 
meminta, Rasulullah SAW selalu memberikannya sesuatu. Ia berkata: 
Suatu hari ada seseorang yang meminta kepada Nabi SAW, kemudian 
orang tersebut diberikan dengan pemberian yang banyak dari harta 
sedekah. Ia melanjutkan: Kemudian orang tersebut kembali kepada 
kaumnya dan berkata, “Wahai kaum, masuk Islamlah. Bahwasannya 


148 Sanadnya shahih, Abu Daud, Hadits No. 2945 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Al Mu'afi. 


174 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Muhammad SAW telah memberikan pemberian yang mencukupi 
kebutuhan.” 


5 مه‎ o z a as? PA & -oá PAN 
JII nan قال:‎ CABAI Was الصئعاني»‎ Was —YYVY 


Ha an ma SO Bi Ne di ut فال‎ 


2372. Ash-Shan'ani telah menceritakan kepada kami, Al 
Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Humaid berkata: Anas memberitakan kepada kami: 


Bahwasannya ada seorang laki-laki yang datang menemui 
Nabi SAW, kemudian Beliau memerintahkan agar orang tersebut 
diberikan beberapa ekor kambing. Kemudian ketika kembali kepada 
kaumnya, laki-laki tersebut berkata, "Wahai kaum, masuk Islamlah. 
Bahwasannya Muhammad telah memberikan pemberian yang 
mencukupi kebutuhan.” 


361. Bab: Penjelasan tentang Pemberian kepada Orang-Orang 
Yang Terpandang ketika Mereka Masuk Islam sebagai Wujud 
dari Kasih Akung 


AP -3 PAN 


Su هِشّام الرَقَاعِي» ابن فضيْل»‎ gl SIS -٣ 
مه‎ o or 


149 Muslim, keutamaan-keutamaan 57 dari jalur periwayatan Humaid. 
150 Lihat Hadits sebelumnya no. 2371. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 175 


سوي Me g Naa KEP‏ سم 


LEE ga حابس‎ gi LAN O بين‎ KLB مِنْ رابهاء‎ 
a Ks Aal SE وَعَلْقَمّة بن‎ CE Gap 
TA ngin MAN iya MEA ِن‎ PP فوَجَدَ ِن ذلك‎ AB NI) 
Su حر‎ Aa CA مَنْ في‎ baal وَأنا‎ eat ذلك فقال: ألا‎ 


r ve‏ م2 


An Tes السماء‎ 


2373. Abu Hisyam Ar-Rifa'i telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Imarah, maksudnya adalah 
Ibnu Oa'ga” menceritakan kepada kami dari Abu Na'im, yaitu 
Abdurrahman bin Abu Na'im, dari Abu Sa'id Al Khudri, Ia berkata: 
Aku membawa emas dari Yaman untuk Nabi SAW, kemudian beliau 
(242/B) membagikannya kepada empat orang: Al Agara bin Habis Al 
Hanzhali, Uyainah bin Hashan Al Muradi, Algamah bin “Ulaatsah Al 
Ja'fari atau “Amir bin Ath-Thafil —ia ragu dan Zaid Ath-Tha'i. 
Kemudian kabar tersebut sampai ke telinga mereka dan Rasulullah 
SAW berkata, “Tidakkah kalian mempercayaiku, bahwasannya aku 
adalah pemegang amanah sosok yang ada di langit datang berita 
kepadaku dari langit pagi dan sore hari”?! 


151 Al Bukhari, Tafsir 9:10 dengan redaksi yang ringkas, An-Nasaa'1 5:65 dari jalur 
periwayatan Abu Na'im dengan redaksi yang panjang. Muslim, Zakat 144 dari jalur 
periwayatan Imarah bin Al Qa'qa'. 


176 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


362. Bab: Penjelasan Tentang Pemberian Zakat kepada Orang 
Yang Dililit Hutang, meski Orang Tersebut Kaya dengan 
Menyebutkan Hadits yang Lafazhnya Bersifat Mujmal 


CS -7١ 40‏ محمد بن يَحْبَى» حَدَتَنَا عبد الرراق» EA‏ مَعْمة 
Seri LIAT‏ 
لد بن اسل PU gi ss ga‏ 5 مد GA‏ قال: قال 
Ja‏ الله A CAMERE‏ إلا لِحَمْسَة: P 4i Jadi‏ 
gi) qÉ gi aj EI‏ غاز في cai Je‏ أو Ga aku‏ عليه 


T 


r, 


2374. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan 
kepada kami, ha Muhammad Sahal bin Askar juga telah menceritakan 
kepada kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, 
dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada lima golongan: Amil 
zakat, Orang yang membeli zakat dengan hartanya, Orang yang 
berhutang, Pejuang di jalan Allah SWT, Orang miskin yang menerima 
zakat kemudian zakat tersebut ia hadiahkan kepada orang kaya.” 


Abu Bakar berkata: Dalam tulisanku, dalam riwayat dari Ibnu 
Askar, tidak aku temukan kalimat, "Au Gharim" (Yang berhutang). 


182 Sanadnya shahih. Abu Daud, Hadits no. 1636 dari jalur periwayatan 
Abdurrazzag. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 177 


363. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Orang Yang 
Berhutang Yang Boleh Diberikan Sesuatu dari Harta Zakat 
Meski Ja Orang Kaya adalah Orang Yang Memiliki Hutang 

Diyat. Orang Tersebut Diberikan Sesuai dengan Ukuran 

Hutangnya, Tidak Boleh Lebih 


PAN 


MEI -4‏ هاشم زياد بن أيوب» والْحَسَنْ بْنْ عِيسّى 
aan)‏ ويوئس بن عبد di‏ قالوا: حَدَتَنَا سفيّان» عَنْ هَارُون بن 
ah‏ عَنْ VI‏ بن يم عَنْ قبيصة بن BISA‏ ال LAS‏ حمالة 
BA‏ فقال: Giy‏ عك A‏ مِنْ Jl‏ 
الصدقة» A‏ قال: يا Ka‏ إن dadi‏ حت إلا في ثلاث: Jen‏ 
JS‏ حَمَالَة حلت لَه المسالة حى FP‏ م يسك LA Ja‏ ماه 
SN adhe‏ ماله حلت Jag Ugi ET j‏ 
سداد مِنْ عَيْشِء م لسك E EE Bo Ja‏ 


BN E ag ea دري‎ al aga 
ثم بسك فما موی ذلك‎ ai مِنْ‎ Ui مِنْ عَيْشٍ أو‎ la DA 


s رم‎ 


و ست قال البسطامي: Ba Gya A‏ 


2375. Abu Hasyim Ziyad bin Ayub, Al Hasan bin Isa Al 
Busthami dan Yunus bin Abdul Ala telah menceritakan kepada kami, 
mereka berkata: Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Harun 
bin Rayab, dari Kinanah bin Na'im, dari Oabishah bin Makharig, ia 
berkata, “Aku memiliki hutang diyat, kemudian aku datang menemui 
Nabi SAW dan meminta pertolongan kepada Beliau." Rasulullah 
SAW berkata, “Kami akan membayarkannya untukmu dan kami akan 
keluarkan dari sebagian unta zakat.” Kemudian Beliau melanjutkan, 


178 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Wahai Oabishah, bahwasannya meminta-minta adalah haram 
hukumnya kecuali karena tiga sebab: Orang yang terkena tanggungan 
diyat, maka halal baginya meminta-minta hingga ia dapat melakukan 
pembayarannya, setelah itu ia tidak melakukannya lagi. Seorang laki- 
laki yang ditimpa suatu bahaya yang membinasakan hartanya, maka 
halal baginya meminta-minta kepada seseorang atau kepada suatu 
kaum hingga dia dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, 
kemudian setelah itu ia tidak melakukannya lagi. Seorang laki-laki 
yang ditimpa kemiskinan sehingga ada tiga dari orang-orang pandai 
dari kaumnya mengatakan, 'Sungguh si fulan telah halal baginya 
meminta-minta kepada seseorang atau kepada suatu kaum hingga dia 
dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya," kemudian setelah itu ia 
tidak lagi melakukannya. Selain ketiga alasan tersebut, maka 
meminta-minta adalah hal yang terlarang." 


Al Busthami berkata: Kami juga akan mengeluarkannya dari 
sebagian harta sedekah.'” 


364. Bab: Penjelaskan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Memberikan Zakat kepada Orang Yang Akan Melaksanakan 
Ibadah Haji Bagian dari Fii Sabilillah, sebab Haji 


Termasuk Fii Sabilillah 
Co سَمُرَةَ الأخمسي‎ ng اليه بن إِسْمَاعِيل بن‎ a YA 


Jaa أبي‎ Tai عن جس ٿن تيل‎ Gn gi Sp daya 
nig ستلاې‎ oi عبد الله‎ Ula Tip a san 


Cara ana وام الاس ن يتجهزوا‎ gal الله ؛ فك‎ r IG «Jana 


153 Lihat Hadits sebelumnya, No. 2360. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 179 


JA en A‏ الله يق gen‏ الاس JU ia KI da‏ ما 
متك أن رجي معنا في وها هذا با أ Ga gan‏ رَسُولَ الله 
لقد هرت فاصاشا هذه Jaa Pu ai o‏ وأصابتي ia Gih‏ 
وکان لا حِمْل رید أن تحرج ale‏ ا 

قال: G‏ حرجت GAN op ale‏ في Jawan‏ الله 


2376. Muhammad bin Ismail bin Samrah Al Ahmasi telah 
menceritakan kepada kami, Al Muharibi menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Ishag, dari Isa bin Ma'gal Al Asadi —Asad 
Khuzaimah— dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari neneknya, 
Ummu Ma'gal, ia berkata: 


Ketika Rasulullah. SAW melakukan persiapan untuk 
melaksanakan ibadah haji, Beliau memerintahkan agar para sahabat 
juga melakukan hal yang sama. Ia berkata: Ketika Rasulullah SAW 
keluar, maka para sahabat yang lainpun mengikutinya. Saat Rasulullah 
SAW kembali, akupun datang menemui Nabi SAW dan beliau 
berkata, “Kenapa kamu tidak ikut serta bersama kami melaksanakan 
ibadah haji wahai Ummu Ma qal?” Aku menjawab, "Wahai 
Rasulullah, aku sebenarnya telah melakukan persiapan, namun kami 
terkena musibah. Sesuatu menimpa Abu Ma'gal dan akupun terkena 
penyakit. Kami punya kendaraan yang dapat kami pergunakan untuk 
melakukan perjalanan, namun Abu Ma'gal mengatakan bahwa ia telah 
menjadikan hewan tersebut untuk keperluan fii sabililah.” Rasulullah 
SAW menjawab, “Kenapa kamu tidak menggunakannya, 
bahwasannya haji termasuk fii sabilillah.””* 


14 Hadits shahih, di tengah sanadnya ada perbedaan pendapat dan ada sosok yang 
tidak dikenal, sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam kitab Shahih Abu Daud 
(1736) —Nashir.) Abu Daud, Hadits no.199 dari jalur periwayatan Ibnu Ishaq 
dengan redaksi yang panjang. 


180 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


365. Bab: Penjelasan tentang Bolehnya Imam Memberikan Unta 
Zakat untuk Digunakan oleh Seorang yang Akan Melaksanakan 
Ibadah Haji 


Sae الرعفراني»‎ pasa حا الج بی مید‎ ۷ 
Sen Ka Bah مُحَمّدُ ن‎ Ci Sa; a Ke 
الله‎ J حَمَلَنَا‎ IP AAN لاس‎ Kean : as 
SP یا رَسُول الله» مَا‎ ii ٠ al ضِعَاف‎ 5 akan Ja) عَلَى إبل مِنْ‎ 4# 
فكوا اسم‎ Gb ما من بو إلا على ذروټو‎ ARER 
Jei G$ gis BA ثم‎ SAS ai إذا‎ G الله‎ 


7 


w 


الله 


ع 


2377. Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid Ath-Thanafisi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ibrahim, dari Umar bin Al Hakam 
bin Tsauban, dari Abu Lasin Al Khaza'I, ia berkata: Rasulullah SAW 
telah mengizinkan kami menggunakan unta zakat sebagai kendaraan 
untuk melaksanakan ibadah haji. Saat itu kami berkata, “Wahai 
Rasulullah, menurut kami unta ini tidak dapat membawa kami.” 
Beliau menjawab, “Tidak ada seekor-pun unta kecuali di 
punggungnya ada syetan. Sebutlah nama Allah jika kalian hendak 
menaikinya, kemudian kendarailah, bahwasannya yang akan 
membawa adalah Allah SWT, 


155 Sanadnya hasan, Ibnu Ishaq telah menjelaskan dalam salah satu dari dua 
riwayatnya —nashir.) Ahmad 4: 221 dari jalur periwayatan Muhammad bin Ubaid. 
Hadits ini juga memiliki penguat dalam Sunan Ad-Darimi 2:285-286 yaitu riwayat 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 181 


366. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Imam 
Memberikan kepada Orang Yang telah Menzihar Istrinya untuk 
Pembebasan Ziharnya, jika Orang Tersebut tidak Memiliki 
Sesuatu Yang Dapat Ia Pergunakan untuk Menggugurkan 
Ziharnya 


b2 3 s0... ع‎ PAN ia اوم‎ 30 2 2 PAN 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي» والحسن بن محم‎ Wa - 
3 0 TAAG 3 MU - 40 170 fr o 2 Io r الك اده عور‎ 
لزعفراني» ومحمد بن يحيى» وأحمد بن سهيار رواجم بن‎ 
ه‎ Par O ٠. - 1. 8 < r ل‎ - PAN 22 Pi 
بن إِسْحَاق» عن‎ dasa CA ريڏ بن هَارُونء‎ Gas الْحَليل» قالوا:‎ 
e 2 o er ه 2 2 ره‎ Gor سه‎ Tt. ° o D br 3 
< ° KAN r r e . £ z9, 3 as E . 8 
SE OE S U Li أُوتِيتْ مِنْ جمّاع‎ Pa الأنصّاري» قَالَ: كنت‎ 
5 o 5 1 - ah P -6 z امه‎ 2 2 2. 29 [e 
شيا في‎ Gh تَظَاهَرْتُْ يِن امرأتي مَحَافَة أن أصيب‎ ang دحل‎ GÉ 
3d êh وه‎ b 2 فى‎ 5 A 2 MEN 57 2 AA ° peh 
الصبح»‎ SA Side UB في‎ seb JW بعض‎ 
ee r r a r D مت‎ r r 
فلمًا‎ (di IG إذ تكشّف لِي مِنْهًا شيء؛‎ Kn فيا‎ 
1 ص‎ Ti sE s ag ose f. To مد 0 3 امه بير‎ 
حبر في فقلت: الطلقوا معي إلى‎ Hah ات غدوت على قومي»‎ 
کے ا ل د ال في‎ E و ےو ےی‎ Ye 12 of م‎ y 7 
Jj أن‎ BET مَعَكَ‎ LAS فلا خبرة» قالوا: لا والله لا‎ A الله‎ dya) 
-2 o لاعس آم‎ ar PER y sng angan 228 Ona P 
أنت‎ GAS PE sis فیا قرآن أو قول فيا رَسُول الله ل مقالة‎ 
بذاك‎ GF حَبّري» قال:‎ ORG الله ك‎ Yyang SE ما بدا لَك‎ ata, 
الله فَإنّي صَابرٌ مُحْتَسبْ» قال:‎ SE فأمض فِيّ‎ Uta cal ؟ قَالَ: اتا‎ 


E م‎ ENE 500 3 erz ra Pa Za z 3 سمه‎ | a e o 
فضربت صفحة رقيتي بيدي» فقلت: والذي بعثك بالحق ما‎ AS) اعتق‎ 


dari Usamah bin Zaid, dari Muhammad bin Hamzah bin Umar dan Al Aslami, dari 
ayahnya, ia adalah salah seorang sahabat. 


182 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


أُصبَحْت LI‏ غَيْرَهَاء قال: صم شهرين CAS‏ قال: قَلت: يا رَسُول 
el G sel Jèn cai‏ إلا في الصيام ؟ قال: nabi‏ تين ERa‏ 
قلت: یا رَسُولَ الله والذري بعك Ad‏ مذ يثنا ami b sl ai‏ 
ss‏ قال: SG‏ ك iko ap HA a‏ ي ia)‏ فمره Ga‏ 
pak A‏ ينها as ea kra‏ 
َوْمِي» فَقَلْتْ: DA‏ عند كم Gal‏ قال ابو بكر: لم اهم عن DU‏ 


ONG a وسوء‎ Gaal Sal £ وَقال الآخرون: وجذت‎ aa ما‎ 
<J ها‎ PU SEa لي‎ ˆ a aa 
Nae EA sgan وقال‎ “gi la asas قال:‎ 


2378. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Daurugi (243/A) dan Al Husein 
bin Muhammad Az-Za'farani, Muhammad bin Yahya, Ahmad bin 
Sa'id Ad-Darimi dan Ahmad bin Al Khalil telah menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Yazid bin Harun telah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishag memberitakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Umar bin ‘Atha, dari Sulaiman bin Yasar, dari 
Salmah bin Shakhar Al Anshari, ia berkata: Aku pernah melakukan 
hubungan seksual dengan istriku dengan cara yang tidak dilakukan 
oleh orang lain. Ketika datang bulan Ramadhan, aku menziharnya 
karena takut perbuatan tersebut aku lakukan lagi di malam hari bulan 
Ramadhan. Suatu malam, ketika istriku membantuku, tersingkap 
sesuatu darinya dan akupun memeluknya. Ketika tiba waktu pagi, aku 
menemui beberapa orang teman dan aku kabarkan kepada mereka 
tentang apa yang telah aku alami. Saat itu aku berkata, "Temanilah 
aku menghadap Rasulullah SAW, agar aku dapat memberitahu Beliau 
tentang kondisiku.” Mereka menjawab, "Tidak,kami tidak akan 
menemanimu menemui Rasulullah SAW, karena khawatir nanti akan 
ada ayat yang turun atau Rasulullah SAW akan mengucapkan sesuatu 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 183 


yang membuat aib kami tidak terlupakan. Pergilah sendiri dan 
ceritakanlah kondisi yang sedang kamu hadapi!” Kemudian akupun 
berangkat sendiri menemui Rasulullah SAW. Ketika bertemu, aku 
ceritakan apa yang telah aku alami kepada beliau. Rasulullah SAW 
bertanya, “Kamu melakukan hal yang demikian?” Ia berkata, "Ya 
benar, itulah kondisiku. Aku mohon tuan memberikan keputusan 
kepadaku dan aku akan menerimanya dengan senang hati.” Beliau 
menjawab, “Merdekakanlah seorang budak.” Saat itu aku pukul 
tengkukku dengan tanganku dan berkata, “Demi zat yang 
mengutusmu dengan kebenaran, bahkan lebih kecil dari itupun aku 
tidak punya.” Beliau berkata, “Berpuasalah selama dua bulan 
berturut-turut.” Ia berkata: Akupun bertanya, “Adakah ketetapan lain 
untukku selain berpuasa?” Beliau menjawab, “Berilah makan kepada 
enam puluh orang miskin.” Akupun menjawab, “Wahai Rasulullah, 
demi Zat yang mengutus-Mu dengan kebenaran, malam ini saja tidak 
ada sesuatu yang dapat kami makan di rumah kami.” Kemudian 
Rasulullah SAW berkata, “Sekarang pergilah ke Bani Zarig dan 
perintahkan kepada mereka untuk menyerahkan zakatnya untukmu. 
Setelah itu, berilah makan dan minum kepada enam puluh orang 
miskin dan sisanya gunakanlah untuk keperluan keluargamu.” 
Kemudian aku mendatangi kaumku dan aku katakan kepada mereka, 
“Aku mendapatkan kondisi yang tidak lapang di sisi kalian.” 


Abu Bakar berkata: Aku tidak faham apa yang ada dalam 
riwayat Ad-Daurugi setelahnya. Dan yang lain mengatakan dalam 
riwayatnya kalimat, "Aku menemukan di sisi kalian kondisi yang 
sempit dan pikiran yang buruk, namun aku menemukan di sisi 
Rasulullah SAW kelapangan dan keberkahan. Beliau telah 
mengutusku untuk mengambil zakat kalian, maka berikanlah zakat 
kalian kepadaku.” 6 


156 (Aku katakan: Hadits shahih, rijalnya dapat dipercaya dan hadits ini juga 
dikeluarkan dalam kitab Al Irwa (2091) Hasan lighairihi, sebab diantara perawinya 
ada seseorang yang bernama Muhammad bin Ishag dan ia dinyatakan sebagai sosok 


184 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


367. Bab: Penjelasan tentang Perintah Imam kepada Petugas 
Pengumpul Zakat untuk Membagikannya kepada Yang Berhak, 
jika Riwayat Ini Benar, sebab Ditengahnya ada Seorang 
Periwayat Yang Bernama Asy'ats bin Sawar. Jika Tidak Benar, 
maka Hadits Yang Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA tentang 
Perintah Nabi SAW Kepada Mu'adz bin Jabal RA untuk 
Membagi-Bagikan Zakat Yang Diambil dari Orang-Orang Kaya 
Yang Menjadi Penduduk Yaman kepada Orang-Orang Miskin 
diantara Mereka Termasuk dalam Bab ini 


PAN 230 NG 3 


ESA Ci -۹‏ بن AB EA Oh‏ بن عَلِي بن عَطَاء 
بي IA ai d‏ الله 4 رحلا Cat‏ على sih Kay ata‏ 


2379. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Umar bin Ali bin Atha bin Mugaddam Al Mugaddami menceritakan 
kepada kami, Asy'ats bin Sawar menceritakan kepada kami dari Aun 
bin Abu Jahifah, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW pernah 
mengutus seorang laki-laki sebagai petugas pengumpul zakat. Beliau 
memerintahkannya untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya dan 
membagikannya kepada orang-orang miskin. Beliau juga 
memerintahkan untuk memberiku sebuah kain. "°" 


yang mudallis dan terkadang bersikap menyambung-nyambungkan. Meski 
demikian, ia termasuk sosok yang diperhitungkan oleh Imam Ahmad dalam 
musnadnya 4 : 37 terutama dalam hadits yang berkenaan dengan masalah zakat, 
meski ada keterputusan sanad antara Sulaiman bin Yasar dan Salmah bin Shakhar. 
Meski demikian isnad hadits ini mencapai derajat hasan lighairihi. 

157 Lihat Hadits sebelumnya No. 2362. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 185 


368. Bab: Penjelasan tentang Dibawanya Zakat Orang-Orang 
Badui kepada Imam. Kemudian, Imamlah yang Membagikan 


Zakat Tersebut 
AB محمد ی بحو و مدنا اید بن عبن‎ la NYA» 


ص 2 07 4 r o r PAN 6 r PANA 3 sa.‏ 9 | م r‏ 
وَاقِدِ الجريري الحراني» BAN‏ محمد بن سَلمَة» عَنْ kawan‏ بن إِسْحَاق» 


عن حب الله أن أبي لجيج عن عل لمن بن أبي A E bad‏ 
عَمْرِو ن حرم عن AN Ra‏ رَسُولَ الله يك عَلَى Éko‏ 
ريد هيت AA AN NG‏ رَحُلا مِنْهُمْ من AAN‏ إلى اليتق Td‏ 
لي ماله فذ كر الْحَدِيث بمثل حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْلِه عَنْ محمد بن 
إِمْحَاق» عَنْ a‏ الله بن بي A‏ إلى قوله: وَدَعَا لَهُ SA‏ رقال: قال 


٠ 2 0 0. 2. <7 < an, So Ta. 2‏ كم 5 er‏ 
عمارة: فبعثني ابن عقبة» قال يحيى: يعني ابن الوليد بن عقبة في FI‏ 
s, 3 Mr -3‏ 


70, 4 ere م بير‎ so - 4 - P 
WI aa فخلهاء فب‎ WA P وية مصدقا قصدَقهُ ماله‎ 
a وحمي‎ 
# 


2380. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abdul Malik bin Wagid Al Jariri Al Harani, Muhammad 
bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, 
dari Abdullah bin Abu Najih, dari Abdurrahman bin Abu Umrah, dari 
Imarah bin Umar bin Hazam, dari Ubai bin Ka'ab RA, ja berkata: 
Rasulullah SAW pernah menjadikanku sebagai petugas pengambil 
zakat kaum Juhainah. Saat itu, yang terakhir aku datangi adalah 
seorang laki-laki yang terakhir datang ke Madinah. Kemudian ia 
menceritakan Hadits seperti Hadits riwayat Ibrahim bin Sa'd, dari 
Muhammad bin Ishag, Abdullah bin Abu Bakar hingga 
pernyataannya, "Dan Rasulullah SAW mendoakan keberkahan 
untuknya.” Ia berkata: Imarah pernah berkata: Ibnu Agabah pernah 


186 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


mengutusku. Yahya berkata: Ibnu Al Walid bin Agabah di zaman 
Mu'awiyyah pernah menjabat sebagai petugas pengumpul zakat. 
Kemudian ia mengeluarkan tiga puluh ekor unta higgah termasuk 
dengan penjantannya sebagai zakat hartanya. Hartanya mencapai 
seribu lima ratus.” 


tA 


er 


Ka T وَفِي عبر عبد الله بن ابي أوفى» فَأَنَاهُ‎ YAN 


eA 
N 
N 
N 


0 م‎ 3 0 o z 
اباب‎ A مِن‎ AB راش بن‎ g LA dia 
2381. Dalam riwayat Abdullah bin Abu Aufa disebutkan: 
Kemudian datang seorang yang membawa zakat kaumnya. Hadits ini 
adalah suatu bab tersendiri dan berita Ikrasy bin Dzu'aib termasuk 
dalam bab ini.” 


369. Bab: Penjelaskan tentang Membawa Zakat dari Berbagai 
Daerah untuk Diserahkan kepada Imam dan Dibagikan kepada 
Mereka yang Berhak Menerimanya 


GA —YYAY‏ آبو بشر ME Eh kali‏ يعني ابْنَّ عَبْدٍ 

الله» عن الشيباني» عن عبد الله بن ذَكوَانء SPI IA‏ 
Li, 3 Pa 58‏ ان s 2 y 3 aA‏ . م 
حميد GAS‏ قال: OLI‏ رَسُول الله و IAI‏ مِنْ al Ja‏ على 


رکاتھا sad‏ بِسَوادٍ كثير» فَإِذًا أَرْسلْت إِلَيْهِ من يَتَوَفاهُ cala‏ قال: هَذا لي 
رَهَذَا کي قان سكل يِن Ud Gi‏ هَذَا ؟ قال: أُهْدِي لي فهّلا إن كان 


158 Lihat Hadits sebelumnya No. 2277. 
159 Lihat Hadits sebelumnya No. 2282. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 187 


ang ل‎ 


صادقا أَهْدِي لَه وَهْرَ في بيت UE Eat‏ لا أبعت رَجُلا عَلَى 
ja‏ فل ينه ًا إلا جَاءَ به ag Gi‏ رة بور لَه رعا أو 
A YP agi‏ شاو m Oa‏ قال: JG E Ja‏ ابن Pr‏ لأبي 
حْمَيْدِ: الت Ana‏ هَذَا مِنْ رَسُول الله يي ؟ قال: عَم 
Abu Basyar Al Wasithi telah menceritakan kepada kami,‏ .2382 
Khalid maksudnya adalah Ibnu Abdullah (243/B) menceritakan‏ 
kepada kami, dari Asy-Syaibani (243/B) dari Abdullah bin Dzakwan,‏ 
dari Urwah bin Zubair, dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia berkata:‏ 
Rasulullah SAW pernah mengutus seorang laki-laki yang berasal dari‏ 
Yaman sebagai petugas untuk mengumpulkan zakat dari daerah‏ 
tersebut. Kemudian laki-laki tersebut datang dengan membawa hasil‏ 
zakat yang banyak. Ketika datang ia berkata, “Ini untukku dan ini‏ 
untuk kalian.” Ketika ditanya, "Darimana kamu dapatkan bagian‏ 
untukmu?" Ia menjawab, "Ini hadiah yang diberikan untukku.”‏ 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Jika saja ia berdiam dirumah‏ 
ayahnya atau ibunya, apakah hadiah tersebut akan datang?”‏ 
Kemudian Beliau melanjutkan, “Tidak aku utus seseorang sebagai‏ 
petugas zakat, kemudian ia mengambil sesuatu tanpa haknya, maka di‏ 
hari kiamat nanti ia akan datang dengan memikul unta, sapi, atau‏ 
kambing.” Kemudian beliau berkata, “Ya Allah, bukankah aku telah‏ 
menyampaikannya kepada kalian.” Ibnu zubair berkata kepada Abu‏ 
Humaid, "Apakah kamu mendengar ini dari Rasulullah SAW?” Ia‏ 
menjawab, “Ya, benar.”‏ 


160 Lihat Hadits sebelumnya No. 2339. 


188 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


370. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Membagikan Zakat kepada Yang Berhak Menerimanya secara 
Langsung tanpa Harus Diberikan Terlebih Dahulu Kepada 
Imam. Allah SWT Berfirman, “Jika Kamu Menampakkan 
Sedekah(Mu), maka Itu Adalah Baik Sekali. Dan Jika Kamu 
Menyembunyikannya dan Kamu Berikan kepada Orang-Orang 
Fakir, maka Menyembunyikan Itu Lebih Baik Bagimu. Dan Allah 
Akan Menghapuskan dari Kamu Sebagian Kesalahan- 
Kesalahanmu, dan Allah Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan.” 
(Os. Al Bagarah (2): 271) 


-vrar‏ حا a‏ إن بان Ulah‏ مُوسى إن عِيسى 

AA eag jajal‏ محمد بن فضيل بن غروان Wan mah‏ عطاء ب 

3 - .. 3 هام‎ aÍ So 0 3 to. 2 Í 
جر موسى بن السائب» عن سالم أن آي الجعد» عن ابن‎ Pr السائب»‎ 
07 ANA 077 á 2 9 2 3 A Sg Tan Be 
يا غلام بني عبد‎ Ula قد فقال: السلام‎ al إلى‎ Jeg عباس» قال: حَاء‎ 
PA الذي مِن بتي‎ G Aa قال:‎ ea 
لاس سا هم‎ s RINA y o“ Yan: 34 3 3 م‎ pg PP 
ata فومي إليك ووافدهم وإني سائلك» فمشدد‎ Je h, بكرء‎ 
can ابن‎ Gel قال: حُذ عك يا‎ IU) متاشدتي‎ baka وَمُنَاشِدُك‎ DU 
بَعْدَكَ ؟ قال:‎ LA SISA قَبْلِكَ ؟ وَمَنْ‎ a خلقك ؟ وَمَنْ‎ apa قال:‎ 
.اما م هر‎ a Naa ممه‎ “nu م‎ E ER E ا‎ ele 
قد وَحَدا في‎ UP أَرْسَلِكَ ؟ قال: نَعَمْء قال:‎ WA WAS الله» قال:‎ 
خم‎ at lo LPE A 220 r . و‎ s 2 Si . 74 r r 
A فترد على‎ aa من حواشي‎ KAG رسلا أن‎ Ah, كتابك»‎ 
بدَلِك ؟ قال: عَم قال ابو بكر: قول الله عر‎ BA GA au, uas 
Was SAI هي مِنْ هَذا‎ Éad الصّدَقات‎ WA وَجَل: إن‎ 
2383. Muhammad bin Abban, Yusuf bin Musa bin Isa Al 
Maruzi telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 189 


Fudhail bin Arwan Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, Atha bin 
Sa'ib dan Abu Ja'far Musa bin Sa'ib menceritakan kepada kami dari 
Salim bin Al Ja' di, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: 


Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW dan berkata, 
“Assalamu alaika (Keselamatan atasmu) wahai keturunan Abdul 
Muthallib.” Nabi SAW menjawab, "Wa 'alaika (Dan kesalamatan 
juga atasmu)." Kemudian ia berkata, "Bahwasannya aku adalah 
seorang yang diutus oleh kaumku dari Bani Sa'ad bin Bakar untuk 
datang menemui tuan. Aku akan bertanya kepadamu.” Nabi SAW 
menjawab, “Silahkan, apa yang hendak kamu tanyakanlah wahai 
saudara Bani Sa'ad.” Ta bertanya, “Siapakah yang menciptakanmu 
dan menciptakan orang-orang sebelummu serta yang menciptakan 
orang-orang setelahmu?” Rasulullah SAW menjawab, “Allah SWT.” 
Kemudian laki-laki tersebut kembali bertanya, “Allah-kah yang telah 
mengutusmu?” Rasulullah SAW menjawab, “Ya, benar.” Ia berkata 
lagi, “Bahwasannya kami telah mendapati dalam suratmu dan tuan 
telah mengirim utusan untuk mengambil zakat hewan ternak kami 
kemudian harta tersebut dibagikan kepada orang-orang fakir diantara 
kami. Aku ingin bertanya kepadamu, 'Apakah Allah yang 
memerintahkanmu dengan hal yang demikian?'," Beliau menjawab, 
“Ya, benar.” 


Abu Bakar berkata: Firman Allah SWT: “Jika kalian 
menampakkan sedekah kalian .." termasuk dalam bab ini?! 


161 Lihat juga dalam kitab Al Bukhari ilmu 6. 


190 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


371. Bab: Penjelasan tentang Imam yang Memberikan Diyatnya 
Orang yang Pembunuhnya Tidak Diketahui. Hal Yang Demikian 
Menurutku Termasuk dalam Hammalah (Pembayaran Diyat) 
sebab Hampir Menyerupai Kasus dimana Rasulullah SAW 
Menanggung Diyat Tersebut dan Pembayarannya Diambil 
dari Unta Zakat 


ANG EA SAI بن بر بن‎ gag عَبْدُ‎ Ci -5 

A‏ الس BA‏ سيد ن KE‏ الطائي» ES‏ شير ن يسار 
ES‏ ين kl‏ يتان لك لزن اي da‏ ا أذ ترا ينه Jin‏ 
حي IS‏ فيهاء فوَجَدُوا أحَدَهُمْ aa AJ Aa‏ وَحَدُوهُ عِنْدَهُمْ: 
Ale A‏ قالوا: يا رَسُول الله إا الطلقتا A‏ ير SBB‏ الْحَدِيث 
وال في آخيرو: g Š s‏ أن Ja‏ دَمُهُ iya le ilaa‏ إبل Balah‏ 


2384. Abdurrahman bin Basyar Al Hakam telah menceritakan 
kepada kami, Malik maksudnya adalah Ibnu Sa'ir bin Al Khamsu 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ubaid Ath-Tha'i menceritakan 
kepada kami, Basyir bin Yasar menceritakan kepada kami: 
Bahwasannya ada seorang laki-laki yang dikenal dengan sebutan Ibnu 
Abu Hatsamah memberitakan kepadanya bahwa ada beberapa orang 
diantara mereka datang menuju Khaibar dan berpencar didalamnya. 
Setelah itu, mereka mendapati salah seorang diantara mereka 
terbunuh. Kemudian mereka berkata kepada orang-orang yang 
disekitar korban, "Kalian telah membunuh sahabat kami.” Mereka 
berkata, "Wahai Rasulullah, kami bersama-sama datang ke 
Khaibar..... "Kemudian ia menceritakan Hadits tersebut. Dan diakhir 
Kisah tersebut, ia berkata, "Nabi SAW tidak menyukai kondisi korban 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


yang diyatnya terbengkalai. Kemudian beliau membayarkan diyatnya 
sebanyak seratus ekor unta yang diambil dari harta zakat.”192 


372. Bab: Anjuran untuk Memberikan Zakat kepada Orang- 
Orang yang Masih Terikat Hubungan Famili, sebab Dalam 
Pemberian Yang Demikian terkandung Didalamnya makna 

Menyambungkan Silaturrahim 


GAS -YYAO‏ مُحَمَّدُ بن AG‏ الأعلى الصِبْعاني» BIS‏ بشرٌ 
يعني ابن Yaa‏ حَدَنْنَا PPA‏ (ح) Wang‏ علي بن Va GPS‏ 
ES PAN‏ معا بن ANT IR‏ عَنِ 
SP‏ (ح) NU Ca‏ سيان بن عي عَنْ 
AA a‏ عبرا ogi Wa ta)‏ عَنْ عاص 
ee‏ أن Pa‏ إن BAN‏ على اليسكين P‏ 
نما عَلَى ذي رَحِمٍ Gi SA‏ صدفة caleg‏ هَذَا dai‏ حَديث 
الصبْعاني» وقال علي azt AE‏ وَعِيسَى: عن Ap PM‏ 
A 4‏ هي BP af‏ 
Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah‏ .2385 
menceritakan kepada kami, Basyar maksudnya adalah Ibnu Al‏ 


Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Ibnu ‘Aun menceritakan 
kepada kami, ha Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, Isa 


162 Untuk lebih rinci, lihat riwayat-riwayat yang berkenaan dengan masalah ini 
dalam kitab At-Tamyiz karya Imam Muslim, 144-146. 


192 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


memberitakan kepada kami, ha Yaya bin Hakim menceritakan kepada 
kami, Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami, keduanya dari 
Ibnu “Auf, ha Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, Sufyan 
bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ashim, ha Ibnu 
Khasyram menceritakan kepada kami, Waki' memberitakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ashim, keduanya dari 
Hafshah binti Sirin, dari Ummu Rayih binti Shali’, dari Sulaiman bin 
“Amir: 

Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Bahwasannya zakat 
yang diberikan kepada orang miskin adalah sedekah dan jika 
diberikan kepada Dzawil Arham (kerabat) memiliki dua keutamaan: 
Fadhilah sedekah dan fadhilah menyambungkan silaturrahim.” 


Lafazh ini adalah Hadits riwayat Ash-Shan'ani. Dan Ali 
berkata dalam riwayat Ibnu Uyainah dan Isa, dari Ar-Rabab, tanpa 
menyebutkan nama panggilannya. Dan nama panggilannya Ar-Rabab 
adalah Ummu Rayih.' 


373. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah kepada 
Kerabat yang Memusuhi 


ai‏ 6 و Ia‏ مه 

NE بُ‎ Jet oui pay الأستاذ‎ WA -yra 

KA بن‎ Jai ابو طون محمد إن‎ UP عله‎ eh pakal PAN 
إسلْحَاق‎ gi PSA بكر‎ MEA ab ن إمْحَاق بن رَئمَة ارتا ابو‎ 
PKPA PA ابرا‎ date بن‎ AN دتا‎ 
ka Wi قال سفيان: وكائت‎ dab seh pls dal ga as 


r 
a” 074, 


pagu‏ ا 


16 Sanadnya hasan karena banyaknya Hadits lain yang mendukungnya. An-Nasaa'1 
5:69 dari jalur periwayatan Hafshah RA. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 193 


7, 4 ké 9 2 ا‎ a ا ا‎ en أ هسه‎ yi > الى‎ GA 
KAMI مَعَ رَسول الله قي القبلتين» قالت: قال رَسُول الله‎ 


على ذي الرّحِمٍ a)‏ 


2386. Al Ustadz Al Imam Abu Utsman Ismail bin 
Abdurrahman bin Ahmad Ash-Shabuni telah memberitakan kepada 
kami dengan cara membacakan riwayat hadits (244/A) Abu Thahir 
Muhammad bin Al Fadhlu bin Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah 
memberitakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishag 
Khuzaimah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdah 
menceritakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada kami, dari 
Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari ibunya —Ummu Kultsum 
binti Agabah—, Sufyan berkata: Wanita ini pernah mengalami shalat 
bersama Nabi SAW dengan dua kiblat, Ia (wanita tersebut) berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Sedekah yang paling utama adalah 
sedekah yang diberikan kepada kerabat yang bersikap memusuhi” 


374. Bab: Penjelaskan tentang Haramnya Memberikan Sedekah 
kepada Orang Yang Masih Sehat dan Kuat Mencari Penghidupan 
dan Kepada Orang Yang Memiliki Penghasilan Yang Cukup, 
meski Mereka Bukan Orang Kaya, dengan Menyebutkan Hadits 
yang Lafadznya Bersifat Mujmal 


3 or Pt - 


Ld r 7 Pa Pt r 5 9 & 4 
عن‎ Okan Wa عبد الجبار بن العلاء»‎ Kab = NYAN 
2 Gs 8 Z 2, eni o 0 3 or 
تجل الصدقة‎ y يبلغ به:‎ en عَنْ ابي‎ cej منصور» عَنْ ابي‎ 
r z يو‎ r # 
y P . 4 y 4 
سوي‎ Ba ولا ذي‎ al 
14 Sanadnya shahih. Imam Ad-Darimi telah meriwayatkan Hadits ini, 1:397. Dari 


Al Hakim bin Hazam dan Imam Ahmad juga meriwayatkannya dalam kitab Al 
Musnad 5:416 dari Abu Ayub Al Anshari RA. 


194 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2387. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu 
Hazim, dari Abu Hurairah RA yang menyampaikan kepadanya: Tidak 
halal memberikan sedekah kepada orang kaya dan kepada orang yang 
sehat dan kuat untuk mencari rizki.” 


375. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Maksud Nabi SAW 
dengan Kalimat Sedekah dalam Haditsnya —dimana Beliau 
Menjelaskan Sedekah Tersebut Tidak Halal Diberikan Kepada 
Orang Kaya dan Orang Yang Sehat dan Kuat Mencari 
Penghidupan— adalah Sedekah Yang Bersifat Wajib (Zakat) 
bukan Sedekah Yang Bersifat Tathawwu' 


UBI هذا في عقب قول‎ IU: قال ابو‎ -4 
É if ii g صم‎ r 2 r A 
لتا الصدقة‎ Ja آل مُحَمَّدٍ لا‎ 
2388. Abu Bakar berkata: Hal ini telah aku jelaskan pada saat 
menerangkan Hadits Nabi SAW yang menyebutkan, “Kami keluarga 
Muhammad tidak halal bagi kami menerima sedekah.” 


165 Sanadnya shahih. Ahmad 2:389 dari jalur periwayatan Salim bin Abul Ja'di, dari 
Abu Hurairah RA. 
166 Lihat Hadits sebelumnya 2353. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 195 


376. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Imam 
Memberikan Zakat kepada Orang Yang Menyebutkan 
Kebutuhan Pokoknya dimana Imam Tidak Mengetahui 

Kebalikan dari Apa Yang Diucapkan oleh Orang Tersebut tanpa 

Harus Bertanya Apakah Orang Tersebut Berstatus 
Fakir atau Tidak? 


BA Aja KA قال‎ -۹ 

الهم Utan IN‏ ليس لَهُمْ عشاء ing‏ الب SAB‏ صاحب ao‏ 

بني رربق ليقبض HB‏ وَليِسَ في الخبر ان الي ل سال ai‏ وَفي 

Ca jadi‏ دلالة عَلَى Y paha Sur ds ag‏ آله يحب على 
0 ل 30 i wa Tag wa‏ 55 ت ý‏ 

ALI gam عَلَى‎ gisi كل‎ Bie) Sya كل‎ Bia امام تفرقة كل‎ 


لْمَوْحُوْدِيْنَ مِنْ أل سَهْمَّان الصدقة إذ الي 8 قد أَمَرَ سَلْمَةَ بْنَ صخر 
يقبض صدقات بني ررق ِن pekan‏ 

2389. Abu Bakar berkata: Riwayat Salmah bin Shakhar 
menyebutkan bahwa ia berkata kepada Nabi SAW bahwa mereka 
datang dalam kondisi sulit dan tidak memiliki makan malam dan 
riwayat tersebut juga menggambarkan kebijakan Nabi SAW 
mengutusnya mengambil sedekah dari Bani Zariq. Didalam riwayat 
tersebut tidak ada penyebutan bahwa Nabi SAW bertanya kepada 
yang lain. Riwayat tesebut juga menunjukkan bahwa kebolehan 
memberikan sedekah sebuah kabilah kepada seseorang, bukan berarti 
imam wajib membagikannya secara berpencar dan membagikan setiap 
hari secara merata kepada setiap orang yang berhak menerima zakat. 


196 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Sebab Nabi SAW pernah memerintahkan kepada Salmah bin Shakhar 
untuk mengambil sedekah Bani Zariq. 


377. Bab: Penjelasan tentang Anjuran agar Seseorang Berusaha 
untuk Tidak Menerima Zakat meski Ia Termasuk Orang Yang 
Berhak Menerimanya. Sebab Zakat pada Hakikatnya adalah 
Kotoran Harta Manusia dan Pembersih Dosa Manusia 


PA Baos 3 هود‎ 


A و‎ 3, r x D 2 0 
Ola BI قبيصة»‎ Wa يو سف بن موسى»‎ Was - ۰ 

م هم 4 0 A 5 - . 0. ` 05 07 MANG A‏ و ره 

عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله عن lE‏ قال: قلت للعباس: 

سل التي Bb‏ يتيلك على BLN‏ قال: ما كنت لأستغيلك عَلَى 

41 4 AR 

غسالة ذنوب الناس 


2390. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, 
Oabishah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami dari Musa bin Abu Aisyah, dari Abdullah, dari Ali RA, ia 
berkata: Aku pernah berkata kepada Abbas RA, “Mintalah kepada 
Nabi SAW agar Beliau menjadikanmu sebagai petugas pengumpul 
zakat.” Nabi SAW menjawab, “Aku tidak akan mempekerjakanmu 
mengambil pembersih dosa manusia.” 


167 Lihat Hadits sebelumnya, no. 2378. 

! Aku katakan: Sanadnya dha'if, karena Abdullah adalah sosok yang tidak 
diketahui, sebutan lain baginya adalah Abu Razin. Adz-Dzahabi berkata: Tidak 
dikenal siapakah dia? Dan perkataannya, “Aku pernah berkata kepada Al Abbas RA, 
"Mintalah kepada Nabi SAW untuk mempekerjakanmu sebagai petugas pengumpul 
zakat," adalah pernyataan yang bersifat munkar." Sebab Imam Muslim meriwayatkan 
dengan sanad yang shahih dari Ali RA bahwa ia pernah berkata kepada Abbas RA 
dan juga kepada yang lainnya, "Jangan kalian lakukan hal yang demikian. Demi 
Allah, beliau tidak akan meluluskannya.” Lihat dalam kitab Shahih Muslim (3/118) 
—Nanshir.) Lihat juga dalam Al Mathalib Al A'liyyah 1:238. Ath-Thahawi, Syarah 
Ma'ani Al Atsar 2:12. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 197 


378. Bab: Penjelasan tentang Makruhnya Meminta Sedekah jika 
Seseorang Memiliki Makanan untuk Satu Hari. Namun jika Ia 
Menerimanya tanpa Meminta, Hal Yang Demikian 
Hukumnya Boleh 


-Yra‏ دا محمد بن يحي PAGI ha‏ ا سکن 
م So 48. 3 AB‏ 


GS تيده عَنْ أبي‎ gi عن رة‎ AN مُحَمدُ ن‎ Ul MEA 


السلولي» حَه TN ae ne A‏ رول لله : ر 


ال A‏ جد عَنها SEN A‏ مِنَ OB‏ قيل: یا رَسُول الله 
رت اقا ري لا يتفي Kn‏ قال اذ یکره حي تز ولاق 


NG في‎ pi واب کیره‎ Sr pl A sil قال‎ eag AS أو‎ 
لايع‎ 
2391. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, An- 
Nafili menceritakan kepada kami, Miskin Al Hidza menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Muhajir menceritakan kepada kami 
dari Rabi'ah bin Zaid, dari Abu Kabsyah As-Saluli, Sahal bin Al 
Hanzhalah menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang meminta-minta padahal ia kaya (tidak 
membutuhkan apa yang ia minta) berarti ia mengumpulkan api.” Saat 
itu ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai 
Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan kaya, dimana seseorang 
dianggap tidak membutuhkan apa yang ia minta?” Beliau menjawab, 
“Yaitu jika ia memiliki makanan untuk satu hari satu malam.” 


198 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Banyak riwayat yang mengetengahkan 
tentang pertanyaan tersebut dan aku telah mengeluarkan jalur 
periwayatannya dalam kitab Al J ami. ® 


169 Aku katakan: Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim sebagaimana 
telah aku jelaskan dalam kitab Shahih Abu Daud (1441) —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 199 


lag واب صدقةالنطرفي‎ Ié 


KUMPULAN BAB YANG MENJELASKAN 
TENTANG SEDEKAH (ZAKAT) FITRAH DI BULAN 
RAMADHAN 


379. Bab: Kewajiban Mengeluarkan Zakat Fitrah dan Orang- 
Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah berbeda Dengan 
Pendapat Sebagian Kalangan Yang Menganggap bahwa Zakat 
Fitrah Hukumnya Sunnah, Tidak Wajib. Rasulullah SAW Telah 
Menjelaskan Kepada Ummatnya bahwa Zakat Fitrah Merupakan 
Kewajiban Yang Harus Mereka Keluarkan sebagaimana Beliau 
Menjelaskan bahwa Dalam Setiap Lima Ekor Unta terkena 
Kewajiban Zakat dan Menjelaskan Tentang Jenis-Jenis Zakat 
Yang Diwajibkan atas Mereka Dari Biantang Ternak, Pertanian, 
Buah Dan Biji-Bijian. Dan Ketika Allah SWT Memerintahkan 
Zakat Dengan Perintah Yang Berbentuk Mujmal, Seperti 
Firman-Nya: “Ambil-Lah Sebagian Dari Harta Mereka Sebagai 
Sedekah.” Dan Perintah-Nya Kepada Orang-Orang Yang 
Beriman: “Dirikanlah Shalat Oleh Kalian Dan Tunaikanlah 
Zakat” maka Nabi SAW (244/B) Yang Bertugas Memberikan 
Penjelasan Menyatakan bahwa Yang Dimaksud adalah Sedekah 
dan Zakat. Sebab Keduanya: Zakat Dan Sedekah adalah Dua 
Kalimat Yang Memiliki Makna Yang Sama. Kemudian Nabi 
SAW Menjelaskan bahwa Mengeluarkan Sedekah Fitrah 
Hukumnya Wajib, sebagaimana Beliau Menjelaskan kepada 
Umatnya bahwa Sedekah-Sedekah Yang Lain Hukumnya Wajib. 
Bagaimana Mungkin Seorang Ulama Menerima Sebagian 
Penjelasan Nabi SAW dan Menolak Sebagian Penjelasan Beliau 
Yang Lain 


200 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3 o fo 362 A 


Kan Sa -ray‏ بن عَبْدِ JANI‏ الصنعاني» GA‏ الْمُعْتَمِرُ 

عن ابي عَنْ (ll‏ عَنِ ابن CAB‏ قَال: agan‏ رَسُولَ الله 8 يقول جين 

رض Bao‏ الفطر: iya ek‏ تَمْرء او صاعًا مِنْ FAV K on‏ إلا 
2 : 3 


2392. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, 
dari ayahnya, dari Nafi’, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau menjelaskan 
tentang kewajiban sedekah fitrah: satu sha’ kurma atau satu sha' 
gandum. Dan beliau tidak pernah mengeluarkan sedekah fitrah kecuali 
dalam bentuk kurma.!” 


0 4 o r . . 0 
Was Olah Was SAE عبد الجبار بن‎ Was -orar 
ا‎ eiris و ا و ا‎ az و ممه‎ . D go 3 7 
عن ابن عمرء قال: فرض رسول الله ا صدقة الفطر‎ GU يوب عن‎ 
aal صاعًا مِنْ شعيرء فكان عبد الله يحرج عن‎ UAS صاعًا مِنْ‎ 
dhat فاستلف‎ iga والكبير» وَالْمَمْلوك من أَهْلِهِ صاعا من تمر فَأَعْوَرَهُ‎ 
مِن شور‎ p Gar MAS مُدَيْنٍ مِنْ‎ A JIG فا کان رمان مُعَاوِيّة‎ 
2393. Abdul Jabar bin Al “Ala menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan kepada kami 
dari Nafi’, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
mewajibkan sedekah fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' 


gandum. Abdullah mengeluarkan zakat fitrah tersebut untuk 
keluarganya, yang kecil maupun yang sudah dewasa serta budak yang 


170 Sanadnya shahih. Al Mustadrak 1:409-410 dari jalur periwayatan Muhammad 
bin Abdul Ala. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 201 


dimilikinya dengan satu sha' kurma. Suatu hari, ketika kesulitan 
menemukan kurma, ia menggantinya dengan gandum. Dan di zaman 
pemerintahan Mu'awiyyah, masyarakat dalam mengeluarkan zakat 
fitrahnya beralih ke satu sha’ gandum. !?! 


380. Bab: Penjelasan tentang Dalil Yang Menunjukan bahwa 
Perintah Mengeluarkan Sedekah Fitrah telah Ada Sebelum 
Perintah Mengeluarkan Zakat Mal (Harta) 


r 
I r 


E gp gela) حتف إن محمد‎ Ay 
بل‎ ja Baa g ا رل اله‎ A عر يس بن‎ MA 
ولم نتا وحن تفعلة‎ SAS AN 


2394. Ja'far bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, 
Waki’ menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Salamah bin 
Kahil, dari Al Qasim bin Makhmirah, dari Abu Ammar Al Hamdani, 
dari Oais bin Sa'ad, ia berkata: Rasulullah SAW telah memerintahkan 
kepada kami untuk mengeluarkan sedekah fitrah sebelum turun ayat 
tentang kewajiban zakat. Ketika turun ayat tentang zakat, beliau tidak 
memerintahkan (zakat fitrah) dan tidak juga melarang kami 
melakukannya dan kamipun tetap melakukannya.” 


"7! Al Bukhari, Zakat dari jalur periwayatan Ayub, Muslim Zakat 14 dari jalur 
periwayatan Ayub bagian darinya. Al Hafizh meberikan isyarah dalam kitab Al Fath 
3:372 ke riwayat ini. 

172 Dalam naskah aslinya tertulis kalimat, "Sebelum kewajiban zakat dan harta," 
yang benar nampaknya adalah sebagaimana yang telah tertuliskan di atas. 

173 Sanadnya shahih, An-Nasaa'i 5:36-37 Hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Waki’. 


202 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


381. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Zakat Fitrah 
Diwajibkan atas Laki-Laki atau Perempuan, Orang Merdeka 
ataupun Budak. Dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ketika 

Nabi SAW Memerintahkan Sesuatu Kemudian Beliau 
Mendiamkannya, Sikap Beliau Yang Demikian Tidak 
Menunjukkan Adanya Penasakhan. Beliau Tidak Pernah 
Menghapus Keberlakuan Sebuah Ketetapan kecuali Dengan 
Menjelaskan bahwa Ketetapan Tersebut 
Sudah Tidak Berlaku Lagi 


so م 40 - رور‎ - . -. PAN 

WA —YYAo‏ اد بن Tega‏ وزياد بن ا ومؤمل بن 

Kata One E Pa az eka Ia E AS 5 
انى!‎ sis إِسْمَاعِيلء قال‎ CS قالوا:‎ ud AEN والحسن بن‎ pla 
وقال موك‎ al rat وراد قال‎ bah a 


M مير‎ 2 


والرعفراني: عن ا عن git‏ عن ابن Car‏ قال: 3 ل الله 
a BD‏ رَمَضَانَ على الڌکر lang a ANG‏ ك صاع تر أ 
صاع pad‏ قال: Ja‏ الاس نصف صاع بر AE] J Al‏ و 
د زياد بن أيوب» قال: فقال نَافِعٌ: كان LI‏ يعْطِي GI‏ إلا 
Sael h ÚG‏ من SG jadi‏ 


2395. Ahmad bin Muni’, Ziyad bin Ayub, Mu`ammil bin 
Hisyam dan Al Hasan bin Az-Za'farani telah menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Ismail menceritakan kepada kami, Az- 
Za'farani, Ibnu “Aliyyah berkata: Ahmad dan Ziyad berkata: Ayub 
memberitakan kepada kami, dan Mu'ammil, Az-Za'farani telah 
berkata dari Ayub, dari Nafi’ dari Ibnu Umar, Ia berkata: Rasulullah 
SAW telah mewajibkan sedekah di bulan Ramadhan atas laki-laki dan 
perempuan, orang merdeka atau budak sebanyak satu sha’ kurma atau 
satu sha' gandum. Ia berkata: Kemudian masyarakat beralih ke 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 203 


setengah sha’ gandum. Ahmad dan Mu'ammil tidak menyebutkan hal 
ini. Ia berkata: Nafi” berkata: Ibnu Umar selalu mengeluarkannya 
dalam bentuk kurma kecuali satu kali. Di saat sulit mendapatkan 
kurma, ia mengeluarkannya dalam bentuk gandum.” 


382. Bab: Dalil Yang Menunjukkan Sedekah atas Budak 
merupakan Kewajiban Tuannya bukan Dibebankan kepada 
Budak Tersebut sebagaimana Yang Difahami oleh 
Sebagian Kalangan 


,? ص 
ل سود بير PAN 30o AGA‏ 


CAS بن عَم‎ UE D بْنُ‎ Kawa Ga YAN 
عن ابي هْرَيْرَةَ أن‎ NG ريڍ عَنْ مَكْحُولء عن عِرَاكِ بن‎ ii kah 
KAS) ولا في عبد ولا‎ an يس على امم في‎ I 4# رول الله‎ 
LA 67 : 9 >22 2 Js ريه‎ r Z . o SN Tang 
في غير هذا‎ a aan صدقةق إلا صدقة الفطرء قال ابو بکر: حبر‎ 
اباب‎ 
2396. Muhammad bin Hakim telah menceritakan kepada kami, 
Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid 
menceritakan kepada kami dari Makhul, dari Arak bin Malik, dari 
Abu Hurairah RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Kuda 
yang dimiliki oleh seorang muslim tidak terkena kewajiban zakat dan 
budak yang dimiliki seorang muslim juga tidak terkena kewajiban 


zakat. Demikian pula dengan anak yang dilahirkannya, kecuali zakat 
fitrah.” 


174 Muslim, Zakat 14 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ayub. 


204 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Riwayat Makhramah telah aku keluarkan 
dalam bab lain.” 


383. Bab: Dalil Kedua Yang Menunjukkan bahwa Sedekah 
Fitrahnya Budak menjadi Kewajiban Tuannya. Sebab Maksud 
dari Pernyataan Nabi SAW Dalam Riwayat Ibnu Umar, "Alal 
Mamluk," adalah "'Anil Mamluk", bukan Berarti Zakat Tersebut 
Menjadi Kewajiban Sang Budak sebagaimana Yang Disangka 
oleh Sebagian Kalangan | 


SP عَبْدُ‎ a GAN عِمْرَان بْنْ مُوسَى‎ ES -yray 
Z7 y Yer Aaa ا‎ = I PP e at 0. 5 PANA 
زَكاة‎ BB رَسُول الله‎ PP قال:‎ GP il عَنِ‎ al دنا الوب عَنْ‎ 
صاع مِنْ‎ jai iya صاع‎ ANG عَن الْحْرٌ وَالمَمُلُوكِ والذكر‎ Ng 
IS) pa الاس به نصف صاع 9 قال: کان ابن‎ Jas شعير» قال:‎ 
قال:‎ pad فأعطى‎ ASI مِنَ‎ Gyeh إلا عَاما وَاحِدًا‎ CAS af أَعْطى‎ 
os ل و‎ E 2 2 ESS FE KA E pa 
GE Jala aas قال: إذا‎ a يُعْطِي‎ jab قلت: متَى كان ابن‎ 
gas (on jai ؟ قال: قبل‎ Sak JAWI كان‎ 
2397. Imran bin Musa Al Oazaz telah menceritakan kepada 
kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan 
kepada kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah 
SAW telah mewajibkan mengeluarkan zakat di bulan Ramadhan atas 
orang yang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan sebanyak satu 


sha’ kurma atau satu sha’ gandum. Ia berkata: Kemudian masyarakat 
menggantinya dengan setengah sha' biji gandum. Ia berkata: Dahulu 


175 Muslim, Zakat 9:10 Hadits yang sama dari jalur periwayatan “Arak, namun 
dalam riwayat ini tidak disebutkan kalimat, “Dan anak yang dilahirkannya.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 205 


Ibnu Umar mengeluarkan zakat di bulan Ramadhan dalam bentuk satu 
sha' kurma kecuali satu kali. Di saat sulit menemukan kurma, ia 
mengeluarkannya dalam bentuk gandum. 


Ia berkata: Aku bertanya, “Kapan Ibnu Umar mengeluarkan 
sebanyak satu sha?” Ia menjawab, “Ketika para petugas hanya duduk 
saja.” Aku berkata, “Kapan para petugas hanya bersikap duduk?” Ia 
menjawab, “Sebelum satu atau dua hari menjelang Iedul fitri.” "6 


384. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Seorang Tuan Hanya 
Wajib Membayarkan Sedekah Fitrah untuk Budaknya Yang 
Muslim, tidak Untuk Budaknya Yang Musyrik, berbeda Dengan 
Pendapat Sebagian Kalangan Yang Mengatakan bahwa Sedekah 
Tersebut Wajib Juga Dikeluarkan untuk Budak Yang Musyrik 


sil A -‏ سَلمّة مُحَمَّدُ بن الْمُغيرَةٍ الْمَحْرُومِيُ Was‏ 
ن ابي ديك عَن gag BEA‏ ابْنُ OKE‏ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بن 
ETTI‏ الِْطر في Nn‏ عَلَى كل فس ia‏ 
sal‏ حر از عب yan‏ انرا صَغر ار Ea‏ مِنْ كمرء J‏ 
صَاعًا ين شعيرِ قال ابو بَكْرٍ: حَدِيث مالل gi‏ شودب وکر بن 
عبد الله عن caah‏ عَنْ جحو مِنْ AH‏ 
Abu Salmah bin Al Mughirah Al Makhzumi telah‏ .2398 


menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Fadik menceritakan kepada 
kami, dari Adh-Dhahak, yaitu Ibnu Utsman, dari Nafi’, dari Abdullah 


176 Sanadnya shahih dan seluruh rijalnya rijal syaikhaini, kecuali seorang yang 
bernama Al Gazaz. Meski demikian, Imam An-Nasaa'i, Ad-Daraguthni dan yang 
lainnya telah menganggapnya sebagai sosok yang dapat dipercaya dalam 
periwayatan Hadits —Nashir.) 


206 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


bin Umar RA: Bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 
bulan Ramadhan kepada setiap orang yang beragama Islam, baik 
orang tersebut berstatus merdeka atau budak, laki-laki atau 
perempuan, anak kecil atau orang dewasa sebanyak satu sha” kurma 
atau satu sha’ gandum. 


Abu Bakar berkata: Hadits Malik dan Ibnu Syaudzab serta 
Katsir bin Abdullah dari ayahnya, dari kakeknya termasuk dalam bab 


ini. 


385. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Fitrah Wajib 
bagi Setiap Orang Yang Mampu Melaksanakanya berbeda 
Dengan Pendapat Orang Yang Mengatakan bahwa Sedekah 
Fitrah Tidak Wajib bagi Mereka Yang Tidak Wajib Menunaikan 
Zakat Fitrah 


2 مدهو .30 إلا .3 


ASI BA -8‏ بن ALA‏ الرعفراني» ENI‏ عبد الله بن 

Elo أن رَسُول الله © 23 زكاة الفطر في رَمَضَانَ عَلَى النّاس‎ ot 
ت‎ 3 0 loko Lr ya 73 Za m o 8. o ... 
bala iya SI ذكر‎ PE) مِنْ تَمْرِء از صَاعا مِنْ شَعِير على كل‎ 


2399. Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi” Az-Zubairi dan 
Muhammad bin Idris menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Malik menceritakan kepada kami dari Nafi’, dari Ibnu Umar RA: 
Bahwasannya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan 
Ramadhan sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada 


e r 70 > r Abs £ r ° 0 3 ہہ‎ or? 
i y gil é CI a بن إذريس» قالا:‎ kasang EN اني‎ 


17 Muslim, Zakat 16 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Abi Fadik. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


setiap orang yang berstatus merdeka atau budak, laki-laki atau 


perempuan yang beragama Islam.'78 


oo سوم‎ 23 ih 


CS -‏ يوئس بن عَبْدٍ الأعلى» DAUR‏ وَهْبء أن USUL‏ 
TA 3 3 -a É‏ .امه رسا ie‏ شاع IE‏ 1 
lim KA‏ سَوَاء وقال: مِنْ رَمَضَانَء وقال: SS‏ 


2400. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab memberitakan kepada kami bahwa Malik memberitakan 
Hadits yang sama kepadanya. Ia berkata, “Min Ramadhan” dan ia 
berkata, “laki-laki atau perempuan.” 


386. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ukuran Zakat 
Ramadhan Mengikuti Ukuran Yang Pernah Digunakan oleh Nabi 
SAW bukan Ukuran Yang Ada Pada Masa Setelahnya. Sebab 
Satu Sha’ pada Masa Nabi SAW di Madinah adalah Satu Sha” 
yang Digunakan oleh Nabi SAW 


a 0 0‏ ت 
Ip Mama ES -0١‏ عزيز الأئلي» D‏ سَلامَة» قال: 
...3 


MEN عن ائه‎ UR عُروَة بن‎ RI in 
الفطر في عَهْدٍ‎ WG DAR AA نها أخبرئه:‎ da 
BAG امد أ الماع الذي‎ al SE الي‎ Te 4# رول الله‎ 


2401. Muhammad bin Aziz Al Aili telah menceritakan kepada 
kami, Salamah menceritakan kepada kami, Ia berkata: Agil 


18 Lihat Hadits setelahnya. 
17 Muslim, Zakat 12 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Yahya dari Malik. 


208 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepadaku, dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah bin 
Zubair, dari ibunya Asma binti Abu Bakar RA, bahwasannya ia 
pernah memberitakan kepadanya: Bahwasannya di masa Nabi SAW, 
mereka mengeluarkan zakat fitrah seukuran mud yang digunakan oleh 
penduduk Madinah atau dengan sha' yang digunakan oleh seluruh 
penduduk kota Madinah.!8 


387. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Fitrah Hanya 
Diwajibkan bagi Mereka Yang Mampu dan Tidak Diwajibkan 
bagi Mereka Yang Tidak Mampu 


22 7 er y ó 2 Z20273 or كر م لاسي‎ ENA 
TANTE MANA: قال ابو بکر: حير بي‎ NY 
الله ما استطعكم‎ NA به مِنْ شيء‎ 
2402. Abu Bakar berkata: Riwayat Abu Hurairah RA dari Nabi 


SAW, "Apa yang aku perintahkan, maka bertakwalah kepada Allah 
SWT semampu kalian”! 


180 Sanadnya hasan lighairihi. Muhammad bin Aziz adalah sosok yang dinilai 
dha'if. Para ahli Hadits mempermasalahkan klaimnya bahwa ia pernah mendengar 
dari Salamah, namun ia memiliki penguat menurut Imam Al Baihagi, 4:170 dengan 
riwayat Al-Laits bin “Agil. 

181 Aku katakan: Ini merupakan penggalan akhir dari sebuah Hadits yang 
disambungkan oleh Syaikhain dan yang lainnya. Lafazh dalam riwayat ini adalah 
lafazh Imam Muslim (7/91) dan Hadits ini diriwayatkan dalam kitab Al Irwa' 
(155,313) dalam kitab Ash-Shahihah (850) —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 209 


388. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Zakat Fitrah atas Anak 
Kecil berbeda Dengan Pendapat Sebagian Kalangan Yang 
Menyangka bahwa Kewajiban Tersebut Gugur bagi Orang Yang 
Tidak Terkena Kewajiban Melaksanakan Shalat 


f PEN SA cah Kb ra NG 0 يد‎ Ng ل‎ 
ا‎ aaa ال ا‎ na 

AA a وقال‎ hi صدقة‎ Bb ابن عُمَرَ» قال: فَرَضّ رسول الله‎ 
ka » mó ú J ~ii ANG G رَمَضَانَ عَلَى الصغير والكبير»‎ 
AS d kah KANG gil قال: عن‎ A) pe Ae بن‎ pai حديث‎ 
SN, Sa KAE حَدِيث صر بن‎ i A Lah قال: سيه‎ aa 
ANG 

2403. Bundar telah menceritakan kepada kami, Yahya 
menceritakan kepada kami, ha Nashar bin Ali Al Jahdhani 
menceritakan kepada kami, Abdul A'la memberitakan kepada kami, 
keduanya berkata: Ubaidillah bercerita kepada kami, Nafi' 
memberitakan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW 
telah mewajibkan mengeluarkan sedekah fitrah. Dan Nashar berkata: 


Sedekah Ramadhan bagi anak kecil dan orang dewasa, orang merdeka 
atau budak sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum. 


Ini adalah Hadits Nashar bin Ali, namun ia berkata: Dari Nafi’. 
Ash-Shan'ani juga telah menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir 
menceritakan kepada kami, Ia berkata: Aku pernah mendengar 


210 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ubaidillah menceritakan sebagaimana Hadits Nashar bin Ali, namun 
ia menambahkan kalimat, "Laki-laki dan perempuan.”1?2 


389. Bab: Penjelasan tentang Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah 
dan Kadar Yang Harus Dikeluarkan 


2 3o 3623 هود‎ 


r, A r 

Eue PD محمد بن عزيز الأيلي» حا‎ ba Yg. 

رَسُول الله : ائه كان حرج زكاة Jadi‏ صَاعًا مِنْ تمر أو صاعًا مر" 
شعير» وأن عَبْدَ الله» قال: a Jae‏ عذل الشعير MIN,‏ مُدَيْن مِنْ bata‏ 


2404. Muhammad bin Aziz Al Aili telah menceritakan kepada 
kami, Salamah menceritakan kepada kami, Agil menceritakan 
kepadaku, Nafi” budak Abdullah bin Umar RA menceritakan 
kepadaku, dari Abdullah bin Umar RA, dari Rasulullah SAW: 
Sesungguhya beliau mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' 
kurma atau satu sha’ gandum. Dan Abdullah berkata, "Kemudian 
manusia mengganti gandum dan kurma dengan dua mud gandum." 


Ca ora ne وا‎ m AG > Taal £ ...2 Ab r 
الفضيل بن سليْمَّان»‎ SAS الحسن بن قزعة»‎ Gi - 6 

y J A - ..3 D r Bl Rah MAN 4. - 3 Ai 
88 رَسُولَ الله‎ Ab افم عن ابن‎ AI ih مُوسى بن‎ GN 
Tilas bn” 8 pr ohy - 3 A AA م‎ 0 LL 
قال:‎ emid الفطر بالصاع مِن التمرء والصاع من‎ ng TP كان‎ 
alaia بمدين م‎ NAS JAG الاس‎ Ta يقول:‎ yan ركان عبد الله بن‎ 
من حدر‎ PA بن عمر» يعو س‎ J 


r 


182 Sanadnya dha’if sebagaimana yang baru saja aku jelaskan (2401) karena adanya 
sosok periwayat yang bernama Ibnu Aziz. Meski demikian ia menjadi hasan dengan 
Hadits setelahnya. —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 211 


2405. Al Hasan bin Oaz'ah telah menceritakan kepada kami, 
Al Fudhail bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Musa bin 
Agabah menceritakan kepada kami, Nafi” memberitakan kepadaku 
dari Ibnu Umar: Bahwasannya dahulu Rasulullah SAW mengeluarkan 
zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum. Ia 
berkata: Abdullah bin Umar RA juga berkata: Kemudian manusia 


mengantinya dengan dua mud gandum. !®? 


390. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Perintah untuk 
Bersedekah Sebanyak Setengah Sha? Biji Gandum Dibicarakan 
Orang setelah Nabi SAW Wafat 


PANA‏ و د تم وعم 


Oen HA KA -5‏ بن أبي الرَردِ الأبلي» Wa‏ بيد 
لله بن موسمى» CAN‏ يل SAY‏ عن كاف عن ابن عَم قال: لَمْ 
كن E adan‏ رَسُول الله E EDE‏ وَالشعير Si‏ 
AAN‏ 


2406. Muhammad bin Sufyan bin Abu Zardi Al Aili telah 
menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan 
kepada kami, Fudhail bin Ghazwan memberitakan kepada kami, dari 
Nafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata: Di zaman Nabi SAW (346/B) 
sedekah tidak pernah dikeluarkan kecuali dalam bentuk kurma, anggur 
kering dan gandum dan tidak pernah dikeluarkan dalam bentuk biji 
gandum." 


183 Sanadnya hasan shahih dengan Hadits setelahnya —Nashir.) 

184 Sanadnya shahih. Seluruh periwayat Hadits ini dalam pandangan syaikhain 
adalah para periwayat yang terpercaya dalam periwayatan Hadits kecuali seorang 
yang bernama Al Aili. Meski demikian Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam 
golongan tsiqah dan Abu Daud juga memuji sosoknya. Ia dan para (Para penghafal 


212 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


391. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Mereka 
Diperintahkan untuk Mengeluarkan Setengah Ska’ Biji Gandum 
jika Nilainya Sama dengan Satu Sha’ Kurma atau Satu Sha’ 
Gandum. Berdasarkan Hal Ini maka Yang Wajib Dikeluarkan 
adalah Beberapa Ska” Biji Gandum Di Mana Saja dan 
Kapan Saja 


2407. Bundar menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan 
kepada kami, Daud bin Oais menceritakan kepada kami, dari Iyadh, 
dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Di masa Nabi SAW, kami selalu 
mengeluarkan sebanyak satu sha' kurma dan satu sha' gandum serta 
satu sha’ keju. Hal yang demikian terus berlangsung hingga tiba masa 
pemerintahan Muawiyyah. Ia berkata: Menurutku, satu sha’ biji-bijian 
Syam sama dengan dua sha' kurma. Setelah itu, orang-orang 
menjadikannnya sebagai patokan. 1 


392. Bab: Penjelaskan tentang Timbulnya Ukuran Setengah Sha? 
Biji Gandum dan Orang Yang Pertama Kali Memeloporinya 


5 2 . 3 ۶ °۱ حك‎ “4A۸ 


Jeh) BA a‏ بن GAS Ujian‏ دَاوْدُ 

AT عن أبي سَعِيدٍ الخُذري»‎ MAL عَنْ عياض بن‎ e WA 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 8# صَاعًا مِنْ طعا أ‎ PN قال: كنا ترج ركاة‎ 
مِنْ أقطرء أو ضاعًا مِنْ تَمْرء او صَاعًا مِنْ رَييب» أو صَاعا من شعي‎ GG 


ve 
a Oa 


NP AI 3 8 o‏ ر re ° P3 ó ps‏ مم 
ef > ap JG‏ مُعَاويّة مِنَ الشّام حَاجًا أو مُعْتَورَاء وَهُوَ 


Hadits —ed.) yang lain juga meriwayatkan Hadits darinya —Nashir.) Al Hafizh 
dalam kitabnya Al Fath 3:373 mengisyarahkan ke riwayat Ibnu Khuzaimah. 
185 Muslim, Zakat 19 Hadits yang sama. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 213 


و La Ba‏ ا لا کل ےا Sž‏ سه dg‏ 
AG,‏ حَليفة» فخطب GAN‏ على jan‏ رَسول الله قي قال: ثم NG S3‏ 


oil‏ فقال: | ار 
FE‏ بِالْمُدَيْنِ ié Abe‏ 


2408. Ibnu Hujr telah menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, Daud, yaitu Ibnu Qais Al Fara 
menceritakan kepada kami dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Said Al 
Khudri, ia berkata: Dahulu di masa Nabi SAW, kami mengeluarkan 
zakat fitrah sebanyak satu sha’ makanan, satu sha’ keju, satu sha’ 
kurma, satu sha’ anggur kering atau satu sha’ gandum. Kami terus 
melakukan hal yang demikian hingga datang Muawiyyah dari Syam 
untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, saat itu ia menjadi 
Khalifah. Kemudian ia melakukan khutbah di hadapan orang banyak 
di mimbar Rasulullah SAW. Ia berkata, "Kemudian ia menyebutkan 
zakat fitrah." Kemudian ia berkata, "Bahwasannya menurutku dua 
mud biji-bijian Syam sama dengan satu sha’ kurma. Dialah yang 
pertama kali menyebutkan dua mud di hadapan orang banyak pada 
saat itu."186 


393. Bab: Penjelasan tentang Mengeluarkan Sedekah 
dalam Bentuk Kurma atau Gandum 


20 


44 :دنا ا إن محمد مُحَمَدٍ الرعفراني» DS‏ قييصة بن 
لا اي ا PN‏ او عن SA‏ قال: A‏ 
ja : Ba BA‏ عَنْ كل pe‏ وكير حر أو عبر ia Elo‏ 


Ws. B3 و دوع‎ 


شير او ضَاعًا مِنْ ٿم GA JA‏ بَعْدُ ka‏ مِنْ بر 
Muslim, Zakat 18 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Daud bin Oais.‏ 186 


214 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2409. Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah 
menceritakan kepada kami, Oabishah bin “Agabah menceritakan 
kepada kami, Yusuf memberitakan kepada kami dari Ubaidillah, dari 
Nafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW telah 
memerintahkan zakat fitrah atas orang dewasa atau anak kecil, orang 
yang merdeka atau budak sebanyak satu sha?” gandum atau satu sha’ 
kurma. Kemudian orang-orang menukarnya dengan mengeluarkan 
sebanyak dua mud gandum. !?? 


Jean بن‎ Gay 212 بْنْ يُحَبَى»‎ MA Ca NN AKUN 


ol SA بن‎ JI SA الكوفي وَهُوَ‎ A ها عَنْ‎ Gis es ia 
عن ابي أن رَسُول‎ a ujan حه‎ sja 
ت أو صاع شير عَنْ كل‎ pl Jadi ita 76 مام ياء‎ Bb 

AAN PAS Cp sita o عَنْ كَل رأس»‎ aa 


2410. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Musa bin Ismail Al Mangari menceritakan kepada kami, Hamam 
menceritakan kepada kami dari Bakar Al Kufi’ yaitu Ibnu Wa'il bin 
Daud, bahwasannya Zuhri menceritakan kepada mereka, dari 
Abdullah bin Tsa'labah bin Ash-Shw'ir, dari ayahnya: Bahwasanya 
Rasulullah SAW pernah melakukan khutbah sambil berdiri. Saat itu 
beliau memerintahkan untuk mengeluarkan sedekah fitrah sebanyak 
satu sha' kurma atau satu sha' gandum untuk setiap orang atau setiap 
kepala, untuk orang dewasa atau anak kecil, orang yang merdeka atau 
budak.!88 


187 Sanadnya shahih sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari. Dan ia mengeluarkan 
dalam kitab shahihnya dari jalur periwayatan Al-Laits, dari Nafi” —Nashir.) Al 
Baihagi, Sunan Al Kubra 4:160 Hadits yang sama dari jalur periwayatan. 

18 Sanadnya hasan, Abu Daud Hadits 1620 dari jalur periwayatan Muhammad bin 
Yahya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 215 


394. Bab: Penjelaskan tentang Mengeluarkan Anggur Kering dan 
Keju untuk Sedekah Fitrah 


Ea DR بن عَبْد الله بن مَنْصُور‎ LAN EL -١ 
5 2 0 مه 2 م‎ EA ey مه‎ 0. Kg 35036. و‎ 
عَنْ افع عن ابن‎ gl محمد بن كثير» عن عبار الله بن شوذب» عَنْ‎ 
ANG والذكر‎ AN الفطر على الْحُرٌ‎ Sato ua 
0 م مه‎ s r (3 2, 9 s r r ° 2 ra p A „Í r 
صاعا من تمر أ‎ s1) adi ماعا ين‎ pe والصغير والكبير مِن‎ 
Jail زييب» أو صَاعَا مِنْ‎ ia صاعًا‎ 
2411. Al Hasan bin Abdullah bin Manshur Al Anthaki telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan 
kepada kami dari Abdullah bin Syaudzab, dari Ayub, dari Nafi”, dari 
Ibnu Umar RA, bahwasannya Nabi SAW mewajibkan sedekah fitah 
atas orang yang merdeka, budak, laki-laki, perempuan, anak kecil dan 
orang dewasa dari kalangan kaum muslimin sebanyak satu sha' 


gandum, satu sha' kurma, satu sha' anggur kering atau satu sha' 
keju.!8? 


0 
Sor KUNA 


r ° bs 3 هود‎ 2 e - 3 

ME بن‎ Masa Was عمرو بن علي الصيرفي»‎ A -YENY 

Gi‏ كير ن عب الله ن عَمْرِو بن AR AP‏ أبي عَنْ 

Nan EUo الرّكاة عَلَى الْمُميْلِمِينَ‎ a قال: قال رَسُول‎ ga 
مِنْ شور‎ GG | akad مِنْ زَبيب» او صَاعَا مِنْ‎ GGe 


189 Sanadnya hasan. Al Hafizh memberikan isyarat 3: 370 kepada riwayat Ibnu 
Khuzaimah. 


216 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2412. Umar bin Ali Al Bairafi telah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Khalid Al Hanafi menceritakan kepada kami, 
Katsir bin Abdullah bin Umar bin “Auf, ayahku menceritakan 
kepadaku, dari kakekku, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Zakat 
diwajibkan atas setiap muslim sebanyak satu sha' kurma, satu sha' 
anggur kering, satu sha' keju atau satu sha' gandum.” 


AG Ga -yer‏ داماد بن مسعدة عن ابن عجلان» 
AJA‏ هم 


SL سفیان» کان‎ P ان مُعَاوِية‎ isa Ke 
لا نعطي‎ nata JW ر‎ a نف صاع‎ Oak) Bika 
إلا ما كنا ُعْطِي على عَهْدٍ رَسُول الله 4 صَاعًا مِنْ ت أو صَاعًا مِنْ‎ 
صاعًا مِنْ شير‎ tema أقطء صَاعًا مِنْ‎ 


2413. Bundar telah menceritakan kepada kami, Hamad bin 
Mus'adah menceritakan kepada kami dari Ibnu “Ajlan, dari Iyadh, dari 
Abu Sa'id Al Khudri: Bahwasannya Mu'awiyyah bin Abu Sufyan 
dahulu pernah memerintahkan mereka mengeluarkan sedekah 
Ramadhan sebanyak setengah sha' hinthah (biji gandum) atau satu 
sha' kurma. Abu Sa'id berkata, "Kami tidak mengeluarkan kecuali 
sebagaimana yang pernah kami keluarkan di masa Rasulullah SAW, 
yaitu satu sha' kurma, satu sha' keju, satu sha' anggur kering atau 
satu sha’ gandum.” 


190 Sanadnya dha'if. Hadits ini berderajat munkar dengan sanad seperti ini. Katsir 
bin Abdullah diduga keras sebagai orang yang suka berbohong, ini dikatakan Al 
Haitsami dalam Majma Zawa'id 3: 80. Al Bazar meriwayatkan Hadits ini dan di 
dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abdullah dan dalam hal periwayatan ia 
termasuk dha'if. 

11 Muslim, Zakat 21 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu ‘Ajlan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 217 


395. Bab: Penjelasan tentang Mengeluarkan Sedekah Fitrah 
dalam Bentuk Gandum Yang Tidak Ada Sisiknya jika Ibnu 
Uyainah dan Orang Yang di Bawahnya Menghafalnya dengan 
Baik atau Jika Riwayat dari Ibnu Abbas RA Shahih. jika Tidak, 
maka Dalam Riwayat Musa Bin “Aqabah terdapat Penjelasan 
Yang Memadai tentang Masalah Ini, Insya Allah SWT 


EA -5‏ عَبْدُ الْجَبّارٍ بن e SS‏ سقيان عن ابن 
عَجَلان قال KE Lae IA‏ الله بن سعد بن أبي سرح ئه Wana‏ 
Ji a‏ ارجا في صد Jadi‏ صَاعًا مِنْ تمر أو ا 
شير او GA‏ مِنْ ربيب او صَاعا iya‏ أقط او صَاعَا مِنْ sekan‏ 


2414. Abdul Jabar bin Al ‘Ala telah mencerita kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu “Ajlan, ia berkata: Iyadh 
bin Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah memberitakan kepadaku, 
bahwasannya ia pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata: 
Kami mengeluarkan sedekah fitrah sebanyak satu sha’ kurma, satu 
sha' gandum, satu sha' anggur kering, satu sha' keju atau satu sha' 
gandum tanpa sisik. 2 


PAN 5 مه‎ PA S شن‎ 30 No 7 PAN 


cela حدنا‎ KI عَبْدُ‎ CS > حدنا نصر بن‎ —Y4No 


o Ge 3 م ه‎ 


عن مُحَمَدٍ بن سييرين» عن ابن CAP‏ قال: CA‏ رَسُول الله 9 أن ودي 


12  Sanadnya hasan karena ada perbedaan pendapat dalam menilai sosok 


Muhammad bin “Ajlan. Namun Zaid bin Aslam telah mengikutkannya dan ia tidak 
menyebutkan kalimat: As- Silt?’ dalam mantannya. Imam Bukhari juga 
meriwayatkan Hadits ini —nashir.) Al Hafizh dalam Al Fath 3:373 Al Jauzagi 
meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu “Ajlan, satu sha' siltu atau dzurrah. An- 
Nasaa'i 5:39 dari jalur periwayatan Sufyan. 


218 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


oua 35‏ ضاعًا مِنْ طَعَامٍ عَنِ pita‏ وَالْكَبير Dadia PI‏ مَنْ 
an Sa‏ قبل Klg a caia‏ قال: : ومن Gy PARA caia J 35 E‏ 
Nashar bin Ali telah menceritakan kepada kami, Abdul‏ .2415 
A'la menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami,‏ 
dari Muhammad bin Sirin dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah‏ 
SAW telah memerintahkan kami menunaikan zakat Ramadhan dengan‏ 
mengeluarkan satu sha' makanan untuk anak kecil dan orang dewasa,‏ 
orang dewasa dan anak kecil, orang merdeka dan budak. Barangsiapa‏ 
yang menunaikannya dengan mengeluarkan gandum tanpa sisik juga‏ 
diterima. Dan aku kira ia berkata, (246/A) "Barangsiapa yang‏ 
menunaikannya dengan mengeluarkan tepung diterima dan yang‏ 
mengeluarkan dengan tepung halus juga diterima.”‏ 


PAN #4. TREA PAN 


oi IS SAS -5‏ کی Was saa Gis‏ عَبْدُ 
kk adhakah‏ ابن É CA‏ قال 
Ba‏ صدقة د jadi‏ نانا بن خب bio a‏ 
Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami,‏ .2416 
Al Humaidi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim‏ 


menceritakan kepada kami dari Musa bin Agabah, dari Nafi', dari 
Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sedekah fitrah 


19 Sanadnya shahih. Al Haitsami berkata, 3:80-81. Al Hasan meriwayatkan dari 
Ibnu Abbas RA dan ia termasuk sosok yang mudallis. Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Al Bazaar dalam Al Majma’. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 219 


adalah dengan satu sha' gandum, satu sha' kurma atau satu sha' 


gandum tanpa Sisik? 


396. Bab: Penjelasan tentang Mengeluarkan Sedekah Fitrah 
dalam Bentuk Makanan. Dan Dalil Yang Menentang Pendapat 
Kalangan Yang Berpendapat Boleh Mengeluarkannya dalam 
Bentuk Uang 


PAN 407 30 NG 3 PAN 


Wod - ۷‏ محمد بن Gis oÊ‏ عَبْدُ الوهاب» حدثنا 
& و هد اه ياس - 3 3 Ai‏ ر 2 ae‏ مم ص ر ° 
أيوب» عن محمد عن ابن عباس» نه کان "da‏ صدقة رمضان صاع مِن 


ين ون اء ست قبل من وَمَنْ حَاءَ يريب Jah‏ من D‏ 
وَمَنْ حَاءَ بسّويق Y‏ قي قبل ينه فال e Ki sh‏ ان عباس من Ba‏ 
a‏ : : 


2417. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahab menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan kepada 
kami dari Muhammad, dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya ia pernah 
berkata: Sedekah Ramadhan adalah dengan satu sha' makanan. 
Barangsiapa yang menunaikanya dengan mengeluarkan gandum, 
maka diterima dan barangsiapa yang mengeluarkannya dalam bentuk 
gandum, kurma, dengan gandum tanpa sisik atau dengan anggur 
kering, maka diterima. Dan aku menduga ia berkata, "Barangsiapa 
yang menunaikannya dengan tepung halus atau tepung, maka 
diterima." 


14 Sanadnya shahih, An-Nasaa'i 5:39 dari jalur periwayatan Abdul Aziz bin Rawad 
dari Nafi”. Dan Hadits 1614 dari jalur periwayatan Abdul Aziz. 


220 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Riwayat Ibnu Abbas RA termasuk dalam 
bab ini.” 


Tikar EA -4‏ بن P A‏ وَكِيعٌ» عَنْ اود بن قيس 
uli‏ عَنْ عياض بن aE‏ الله ن بي سر عَنْ ابي ep in‏ قال: 
كنا Jadi Tato Ep‏ إِذْ كان سول الله B‏ صاع من Wk Ga‏ 
ين گئي از ka khak kak baa‏ صّاعًا بن Ay da‏ 
رل daa Euis‏ مِنَ الشام إلى LNG aa‏ وكان فِيمًا 
کلم به SI ea‏ مين مِنْ سَمْرَاء الشّام إلا دل ضاعًا مِنْ AA‏ 
ia‏ الام بلك قال sil‏ سَعِيد: Sa Seru Mod:‏ 
هد رَسول الله tieu fad‏ 


2418. Ja'far bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, 
Waki’ menceritakan kepada kami dari Daud bin Qais Al Fara. Dari 
Iyadh bin Abdullah bin Abu Sarah, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia 
berkata: Dahulu di masa Rasulullah SAW kami menunaikan sedekah 
fitrah dalam bentuk satu sha’ makanan, satu sha’ kurma, satu sha’ 
gandum, satu sha' anggur kering atau satu sha' keju. Kami terus 
melakukannya dengan cara yang demikian hingga datang Muawiyyah 
dari Syam ke kota Madinah. Diantara pernyataan yang ia keluarkan 
dihadapan orang banyak adalah: Menurutku dua mud biji-bijian Syam 
sama dengan satu sha' ini. Kemudian orang-orang mulai 
menggunakan patokan tersebut. Abu Sa'id berkata: Aku sendiri akan 
tetap mengeluarkannya dengan cara sebagaimana yang biasa aku 


19 Lihat Hadits sebelumnya 2415. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 221 


lakukan di masa Rasulullah SAW, selamanya dan selama aku 
hidup.!? 


WAS -68‏ قوب HI Hi‏ الدورقي» ES‏ ابن ad‏ عَنْ 
kada‏ بن BA‏ حي نڌ ا ٿن عبد ال ٿن شمان gi‏ كيم pi‏ 
ep‏ عن عياض بن عَبْدٍ الله بن ابي سرح قال: قال أبو kat‏ 9559 
Ba a‏ رَمَضَانَ فقال: PAN‏ إلا مَا كنت احرج KP‏ رَسُول 
الله Kb‏ صاع تن أو dir tho‏ اع شير ل ماع أله Jus‏ 3 
رل من الْقَوْم: و aa‏ مِنْ قح فقال: 3.49 MORETA‏ 
ap JAN,‏ قال او Ki‏ ةف ترب سمه عير É‏ فوطي 
ولا أذري يِن الوه In dog, Hp‏ مِن AN‏ | مُدَيْنِ من = 
A À‏ اعت ل على أن وخر Pan Us wai Sf aii‏ 
كان ابو PRA CAT all ant‏ رَسُول الله ويك 
g Co‏ نط G‏ كان ika NPM Jal‏ مِنْ قنع مَعْنّى 
Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan‏ .2419 
kepada kami, Ibnu Aliyyah menceritakan kepada kami, dari‏ 
Muhammad bin Ishag, Abdullah bin Abdullah bin Utsman bin Hakim‏ 
bin Hazam menceritakan kepadaku, dari Iyadh bin Abdullah bin Abu‏ 
Sarah, ia berkata: Abu Sa'id berkata: Ketika mereka membicarakan‏ 
masalah sedekah Ramadhan dihadapannya, ia berkata, "Aku tidak‏ 


mengeluarkan kecuali sebagaimana yang pernah aku lakukan di masa 
Rasulullah SAW yaitu satu sha’ kurma, satu sha’ hinthah (jenis 


196 Muslim, Zakat 18 dari jalur periwayatan Daud, namun dalam redaksinya terdapat 
tagdim dan ta 'khir. 


222 (| Shahih Ibnu Khuzaimah 


gandum), satu sha' sya'ir (jenis gandum) atau satu sha” keju.” 
Kemudian ada seorang laki-laki diantara mereka berkata kepadanya, 
“Bagaimana jika dengan dua mud gandum?” Ja menjawab, “Tidak, itu 
adalah perkiraannya Muawiyyah RA, dan aku tidak menerima 
pendapatnya dan tidak akan mengamalkannya.” 


Abu Bakar berkata: Disebutkannya kalimat hinthah dalam 
riwayat Abu Sa'id tidak bersifat yakin, dan aku tidak tahu siapa yang 
menduganya demikian. Pernyataanya, "Dan ada seorang laki-laki 
diantara mereka yang berkata kepadanya, atau dua mud gandum 
hingga akhir menunjukkan bahwa penyebutan kalimat hinthah di awal 
kisah ada kesalahan atau wahm (dugaan yang tidak mendasar). Sebab 
jika Abu Sa'id telah memberitahukan kepada mereka bahwa dahulu 
mereka di masa Nabi SAW mengeluarkan satu sha’ hinthah, maka 
pertanyaan orang tersebut: Atau dua mud gamhun (Gandum) tidak 
memiliki arti (menanyakan sesuatu yang sudah disebutkan)'” 


397. Bab: Penjelasan tentang Pujian Allah SWT kepada Orang 
Yang Menunaikan Sedekah Fitrah 


AS بن ملم بن‎ a yah ابو‎ Wa - 

کي بن عبد الله AI‏ عن أبيوء عن جد قَال: سكل رَسُول الله BB‏ عَنْ 

SAI LA Sip Al AM oa‏ زكاة 
الفطر 


r 


197 Sanadnya hasan akan tetapi penyebutan kalimat hinthah dalam riwayat ini 
adalah sebuah kesalahan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Khuzaimah —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 223 


2420. Abu Umar dan Muslim bin Umar bin Muslim bin 
Wahab Al Aslami Al Madini telah menceritakan kepada kami dengan 
khabar yang gharib, ia berkata: Abdullah bin Nafi” menceritakan 
kepadaku, dari Katsir bin Abdullah Al Muzanni, dari ayahnya, dari 
kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang ayat, 
"Bahwasannya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan 
beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.” (Os. 
Al A'la (87) 14-15), Beliau menjawab, "Ayat ini turun berkenaan 
dengan masalah zakat fitrah”? 


398. Bab: Penjelasan tentang Perintah Menunaikan Zakat Fitrah 
sebelum Orang-Orang Keluar untuk Melaksanakan Shalat Ied 


P 


BA الْمَحْرُومِي»‎ asal San gih GA NENI 

o > o ها‎ AKG Ka ٠. 2 na o 
(pas الله ابن‎ KE عَنْ افِع» عن‎ Ly عن الضّحَاك‎ lu ابن ابي‎ 
وأن‎ Aah قبل روج الاس إلى‎ FTES بإخراج‎ AA أن‎ 


َد الله ن h‏ کان يودي قبل َلك ييو ومين 

2421. Abu Salmah Yahya bin Al Mughirah Al Makhzumi telah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Fadik menceritakan kepada 
kami, dari Dhahak bin Utsman, dari Nafi”, dari Abdullah bin Umar 
RA: Bahwasannya Nabi SAW memerintahkan mengeluarkan zakat 
fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat Ied. 


198 Sanadnya sangat dha'if. Salah seorang periwayatnya yang bernama Katsir bin 
Abdullah dikenal sebagai orang yang suka bohong. Al Hafizh dalam kitab Al Fath 
3: 375 mengisyaratkan riwayat Ibnu Khuzaimah. Al Haitsami berkata: 3: 80. Al 
Bazar meriwayatkannya, namun di salah satu periwayatnya ada nama Katsir bin 
Abdullah, dan ia dalam hal periwayatan hadits dianggap dha'if. 


224 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abdullah bin Umar RA pun melaksanakanya satu atau dua hari 
sebelum hari Ied.'” 


399. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Memerintahkan untuk Mengeluarkannya di Hari Ied, bukan Di 
Hari Yang Lain 


G aadi عبد‎ CAS حفص الشياني»‎ Gi عُمَرُ‎ a 
عَنْ‎ Aa عَنْ مُوسى بن‎ ipe ان‎ OI a 
قبل‎ SP عم ن رَسُولَ الله وي أُمرَ 53 الْفِطر أن‎ PP اف‎ 
Jadi Ca الصّلاةٍ‎ 2 KURET 
2422. Umar bin Hafash Asy-Syaibani telah menceritakan 
kepada kami, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rawad 


menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, 
dari Musa bin Agabah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA: 


Bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan mengeluarkan 
zakat firah (246/B) sebelum orang-orang keluar menuju tempat shalat 
di hari led??? 


199 Muslim, Zakat 23 dari jalur periwayatan Ibnu Abi Fadik hingga pernyataannya, 
"Sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat." Lihat Abu Daud Hadits 
no. 161. 

20 Al Bukhari, Zakat 76 dari jalur periwayatan Musa bin “Aqabah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 225 


400. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Yang Dimaksud oleh 
Nabi Dengan Kalimat Shalat dimana Beliau Memerintahkan 
untuk Mengeluarkan Zakat sebelum Shalat Tersebut adalah 

Shalat Ied, bukan Shalat Yang Lain 


TA 240 r 


Was - ۳‏ الربيع بن OK‏ الْمُرَادِي وبحر بن z%‏ 
PER SA D MA NG NA‏ 
طب عن افيه ع لذن غ Haa ME ES of‏ َة jd‏ أن 
SP‏ قبل روج الاس إلى SA‏ 


2423 Rabi? bin Sulaiman Al Muradi dan Bahar bin Nashr Al 
Khaulani telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zinad memberitakan 
kepadaku, dari Musa bin Agabah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar: 
Bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan 
zakat (246/4) zakat sebelum manusia keluar menuju tempat 
melaksanakan shalat. 2?! 


401. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Imam 
Mengakhirkan Pembagian Sedekah Fitrah, Tidak Di Hari Ied, 
jika Sedekah Tersebut telah Diserahkan Kepadanya 


Pt 4 


Gas بخبر غريب»‎ sa هلال بن بشر‎ Was - ٤ 


D PEN 


da‏ بن الهم OP‏ مسجد الْجَابِع Gas‏ عوف» عن محمد بن 


20! Sanadnya shahih, Abu Daud Hadits 161, hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Musa. Aku katakan: Demikian pula dengan Al Bukhari, An-Nasaa'i. 


226 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


GG Bet أن‎ :# yen GAN قال:‎ ERA عَنْ أبي‎ Klau 
ine الطعَام‎ Gp Pa di رمَضان» فأاني‎ 
dR رَسُول الله ف فقال: دَعَني فَإِنّي‎ SUS فقلت:‎ 
Bra daa تال ول الله يق بعد ما صَلَى‎ 
حَاجَة‎ Ka cai فلت ا رول‎ aa Jó ؟ أو‎ adi Nah 
قال:‎ San wa أله لا يعوب فقال: أمَا 4 قد‎ an, Biss 
Jis الله ول قال: فجاء‎ T Ja) dyan | وَعَلِمْت‎ He) 
حَاجَة‎ a لله کا‎ Ar إلى‎ SN aa pb مِنَ‎ si Pa 
الليلة أو‎ Dal JS CA عله فأصبَحت» فقال لي رَسُول‎ as 
SAN ورَعَم أنه‎ ágba شكى حَاجَة‎ ca Ja G ib e الْبَارحَة‎ 
رَسُول الله‎ Ja روف وَعَلمت ائه سيعُودُ‎ USS 33 w ut فقال:‎ 
D إلى‎ MEI si A من الطَعَابٍ‎ gini فق فَجَاء فَجَعَلَ‎ 
LA الله بهن قال:‎ ae mug lal جى‎ SB الله فيك‎ 
آية الْكَرْسِي‎ FA إلى فراشك‎ Agi قال: إذا‎ ad خرص شيء عَلَى‎ 
مَعَكَ ل لله حَافِظًاء وَلا‎ IG 3G الحي اليو‎ ANA الله لا‎ 
E سول اله‎ SW نعل سيك‎ mad ارك الان کی‎ 
وَل كا ُذري مَنْ‎ lk فقال:‎ a b هُرَيْرَةَ ؟‎ UT فعل أسِيرك‎ 

حاطب مذ ثلاث Jo‏ داك الشيطان 


2424. Hilal bin Basyar Al Bashri telah menceritakan kepada 
kami dengan khabar yang gharib. Utsman bin Al Haitsam -Muadzin 
Masjid Al Jami'— telah menceritakan kepada kami, Auf 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 227 


menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: 


Rasulullah SAW telah memberitakan kepadaku agar aku 
menjaga zakat Ramadhan. Suatu hari di tengah malam ada seseorang 
yang datang dan mencuri sebagian makanan dan aku-pun 
menangkapnya. Saat itu aku katakan, “Kamu akan aku laporkan 
kepada Rasulullah SAW." Orang tersebut berkata, “Jangan, tolong 
lepaskan aku, sebab aku sangat membutuhkan ini.” Akupun 
membiarkannya pergi. Kemudian setelah selesai melaksanakan shalat 
shubuh, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Abu Hurairah RA, apa 
yang dilakukan oleh orang yang engkau tangkap malam ini?” Atau 
beliau berkata, “Malam hari yang lalu.” Aku menjawab, "Wahai 
Rasulullah SAW, orang tersebut sambil mengiba mengatakan bahwa 
ja sangat membutuhkannya, maka orang tersebut aku lepaskan dan ia 
berjanji tidak akan datang lagi.“ Rasulullah SAW berkata, “Apakah ia 
tidak akan berbohong dan akan kembali lagi?” Setelah itu, 
berdasarkan perkatan Nabi SAW, aku mengerti bahwa orang tersebut 
akan datang lagi. Abu Hurairah RA berkata: Kemudian orang tersebut 
datang lagi dan mengambil makanan zakat dan aku katakan 
kepadanya, “Akan aku laporkan perbuatanmu kepada Rasulullah 
SAW." Kemudian ia berkata sambil mengiba bahwa ia sangat 
membutuhkannya. Lalu aku pun melepaskannya lagi. Keesokan 
harinya, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, “Apa yang dilakukan 
oleh orang yang engkau tangkap malam ini?” Atau beliau berkata, 
“Malam hari yang lalu.” Aku menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, 
orang tersebut sambil mengiba mengatakan bahwa ja sangat 
membutuhkannya, maka orang tersebut aku lepaskan dan ia berjanji 
tidak akan datang lagi. Rasulullah SAW berkata, “Apakah ia tidak 
akan berbohong dan akan kembali lagi?” Setelah itu, berdasarkan 
perkatan Nabi SAW, aku tahu bahwa orang tersebut akan datang lagi. 
Kemudian orang tersebut datang lagi dan mengambil makanan zakat 
dan aku katakan kepadanya, “Aku akan melaporkanmu kepada 


228 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Rasulullah SAW.” Orang tersebut berkata, "Tolong jangan dilaporkan, 
aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat yang bermanfaa'at 
untukmu." Ia berkata, “Mereka (para sahabat) adalah orang-orang 
yang sangat gemar melakukan kebaikan,” Orang tersebut berkata, 
“Jika kamu mendatangi tempat tidurmu bacalah ayat kursi. Dengan 
demikian, maka Allah SWT akan selalu menjagamu dan syetan tidak 
akan mendekatimu hingga datang waktu shubuh.” Maka akupun 
melepaskannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Apa 
yang diperbuat oleh tawananmu wahai Abu Hurairah?” Kemudian 
Abu Hurairah menceritakanya kepada Nabi Saw. Dan beliau 
menjawab, “Engkau benar dan orang tersebut telah berbohong. 
Tahukah kamu siapakah yang berbicara kepadamu dalam tiga hari 


ini, dia adalah syetan”? 


202 Al Bukhari, Al Wikalah 9 dari jalur periwayatan Utsman bin Al Haitsam. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 9 


Pon Ore 
جماع أبواب صّدّقة التطوع‎ 
KUMPULAN BAB TENTANG SEDEKAH 
TATHAWWU (SEDEKAH SUNNAH ) 


402. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dan Penjelasan 
bahwa Allah SWT Menerimanya dan Akan Menjaganya untuk 
Orang Yang Mengeluarkannya serta Penjelasan bahwa Allah 
SWT tidak Akan Menerima Sedekah kecuali Dari 
Harta Yang Baik 


3 


Eh - ٥‏ الحسين ن الحسن e de‏ عبد الله 


GAS NG‏ اب المباركف حبرا عبد الله jab gi‏ عَنْ سَعِيد المقبري» 
عن أبي PA‏ سيد بن يَسَارِ عَنْ ابي Ga‏ قال: قال ل الله 
Las‏ إلا الله um uit‏ فيربيها له كما يُربّي Tag aa‏ قال 


i 2 7 te ar <.‏ 5 وهر efer 3- a ss”‏ 5 
فصيله» حتى تبلغ التمرة مِثل حلٍ» وقال عتبة: فلوه قلوصه ولم ضبط 


Ki 


2425. Al Husain bin Al Hasan Al Marwazi dan Utbah bin 
Abdullah telah menceritakan kepada kami, Keduanya berkata: Ibnu Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar 
memberitakan kepada kami dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Al 
Hubab yaitu Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada seorang hamba muslim pun 
mengeluarkan sedekah dari penghasilannya yang baik —dan Allah 
SWT tidak akan menerima kecuali yang baik- kecuali Allah SWT akan 


230 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian menjaga sedekah 
tersebut, sebagaimana salah seorang diantara kalian memelihara 
kudanya," atau Beliau berkata, "Seperti salah seorang diantara kalian 
memelihara anak kuda yang masih kecil, hingga sedekah tersebut 
menjadi sebesar gunung uhud.” 


Utbah berkata: Faluwahu galuushahu (Anak kudanya tumbuh 
dewasa). Dan aku tidak mendapatkan dari Atabah kalimat: Seperti 
gunung uhud. 


20r 21A - 9 Sor 
کک‎ TT تا عبد الرازق»‎ 


محم عن أبي GA‏ قال كال asa) ol Ta dya‏ إذا Ga‏ مِنْ 
G $‏ الله مه tape 5 GS GE sama al‏ مور ا 
akasa‏ إن PAN Ga Jo)‏ کرای اف او ل في كف الله 
P br‏ و 2د اهام ا رر I3 Una‏ 

حتى تكون مثل الجبل Ian‏ 

2426. Muhammad bin Abu Rafi” dan Abdurrahman bin Bisyr 

bin Al Hakam telah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzag telah memberitakan kepada kami, Ma'mar 
memberitakan kepada kami dari Ayub, dari Al Oasim bin 
Muhammad, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Bahwasannya jika seorang hamba bersedekah dari 
miliknya yang baik, maka Allah SWT akan menerimanya dan 
mengambilnya dengan tangan kanan-Nya', kemudian Dia 
merawatnya sebagaimana salah seorang diantara kalian merawat 
kudanya atau merawat anak untanya. Bahwasannya jika seseorang 


bersedekah dengan satu suapan, maka sedekah tersebut membesar di 
tangan Allah SWT —atau ia berkata menjadi membesar di telapak 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 231 


tangan Allah SWT- hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung, 
oleh karena itu, hendaknya kalian bersedekah.” 


- 30 ردي‎ PANA 


B -Y EYY‏ عمر بن c Sa Ode‏ عبد Was SA‏ هِشَامٌ 
عن (el‏ عَنَ أبي هُرَيْرَة» عن En DBD‏ عرو بن Se‏ 
حَدَننا عَبْدُ a ANA‏ ننا عباد بر منصور )0( 0 


ةوكر وو و اس enak‏ 


AI Opa gi MEP وَكِيمٌ‎ IS JASA حفر بن‎ 
بن‎ E عَنْ‎ ah Las NGA بن‎ ghad GA dai SY 


dai وقال‎ aia قال حَعْفرٌ: سيعت أبَا‎ rú عَنِ‎ ypa 


- 20 Jor 


وعمرو بن JE‏ عَنْ ابي agan‏ قال: قال ول لله ويك نحو حو حدیث 


spa Lg‏ وَتصديق ذلك في كاب الله Sa‏ هة 


o Ac 


2427. Umar bin Ali telah menceritakan aa kami, Abdul 
Wahab menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada 
kami, dari Al Qasim, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, ha Umar bin 
Ali juga menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdush-Shamad 
menceritakan kepada kami, Ibad bin Manshur menceritakan kepada 
kami, ha Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami, Waki' 
menceritakan kepada kami dari Ibad bin Manshur, ha Muhammad bin 
Yahya Al Oath'i menceritakan kepada kami, Al Hujjaj bin Minhal 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Ibad bin Manshur, dari Al Qasim, Ja'far berkata: Aku pernah 
mendengar dari Abu Hurairah. Al Oath'i dan Umar bin Ali berkata 
dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda 


203 Sanadnya shahih. 


232 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzag. Ja'far 
menambahkan dalam Haditsnya, dan penguat dari hal yang demikian 
adalah firman Allah SWT, "Allah memusnahkan riba dan 
menyuburkan sedekah.” (Os. Al Baqarah [2]: 276%% 


403. Bab: Penjelasan tentang Perintah untuk Menjaga Diri dari 
Api Neraka —Kami Berlindung kepada Allah SWT Darinya— 
dengan Bersedekah, meski Dengan Kadar Yang Sedikit 


Gak -‏ اين بن a‏ 1563 ِن عبد الله NG‏ 
ارا از aa‏ أ اة عَنْ عَمْرِو بن مر pala AN‏ حيثمة 
ni‏ عَنْ عي بن حَاتِمِ Aga 335 SISTA‏ 
راغا sp‏ مرن أو IE BSE‏ انوا الا a‏ بشي Hi‏ إن لم 


2428. Al Husein bin Al Hasan dan Atabah bin Abdullah telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Al Mubarak 
memberitakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Umar bin Murrah, bahwasanya ia pernah mendengar Khaitsamah 
bercerita dari Adi bin Hatim, dari Nabi SAW (247/A) bahwasannya 
Beliau menyebutkan kata neraka dan memohon perlindungan kepada 
Allah SWT darinya dan Beliau memalingkan wajahnya dua atau tiga 
kali. Setelah itu beliau bersabda, “Jagalah diri kalian dari api neraka, 
meski dengan setengah butir kurma. Jika tidak memilikinya, maka 
bersedekahlah dengan cara bertutur kata yang baik. و‎ 


204 Sanadnya shahih. Ahmad 2: 471 dari jalur periwayatan Waki’. 
205 Muslim, Zakat 68 dari jalur periwayatan Syu'bah. 


Shabih Ibnu Khuzaimah || 233 


r, 
i r 


WA البكراوئ»‎ Ki ابو‎ Bis an CAK -۹ 

Ja > 3 OS bs e 2 z a? 2r fo 2 -9‏ 
إسماعيل» عن أبي رَجَاء العطاردي» عن ابن عباس» عن رَسُول الله فل 
E or . “5 0‏ م EEE -9 Sa Dg‏ 
قال: GI‏ بشِق Ga‏ قال أَبُو بكر: هو JAWA‏ بن mban‏ 


Cd 


-03 o L 6 4 0 4 H 

“SI‏ و ابرا من عهدنه 

2429. Bundar menceritakan kepada kami, Abu Bahrin Al 
Bakrawi menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada 
kami, dari Abu Raja Al “Athari, dari Ibnu Abbas RA, dari Rasulullah 
SAW, beliau bersabda, “Jagalah diri kalian dari api neraka meski 


dengan setengah butir kurma.” 


Abu Bakar berkata: Ia adalah Ismail bin Muslim Al Makki dan 
aku berlepas diri dari pengakuannya. 


GAS -‏ وئس بن عَبْدٍ D‏ عَبْدُ الله Ip‏ وَهْب» 
7 مو 


Fa CA AS a) Las B (Z) عمرو بن الْحَارث‎ ah 


ابن OB‏ عَنْ عَمْرِو بن SI‏ عن يزيد بر أبي حبيب» عن ستانِ بن 
NM ANAA‏ أن BA‏ قال: AI‏ مِنَ JB‏ 


2430. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin wahab menceritakan kepada kami, Umar bin Al Harits 
memberitakan kepada kami, ha Isa bin Ibrahim Al Ghafigi 


206 Hadits shahih, dikuatkan oleh Hadits setelahnya dan yang lainnya —Nashir.) 
Sanadnya dha'if, Al Haitsami berkata dalam Al majma’ 3: 105-106. Abu Ya'la dan 
juga Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab Al Kabir diantara periwayatnya ada 
seorang yang bernama Abu Bahrin Al Bakrawi yang banyak diperbican , namun 
ia menganggapnya sebagai sosok yang tsigah. 


234 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami 
dari Umar bin Al Harits, dari Yazid bin Abu Habib, dari Sanan bin 
Sa'ad Al Kindi, dari Anas bin Malik, “Bahwasannya Nabi SAW 
bersabda, “Tebuslah diri kalian dari api neraka, meski dengan 
setengah butir kurma.” 


404. Bab: Penjelasan bahwa Di Hari Kiamat Sedekah Akan 
Menaungi Pemiliknya hingga Tuntasnya Pengadilan 
Seluruh Manusia 


,” و 
کے o Jo‏ 


NB ال‎ Ae بن‎ an cegah الحسين بْنْ‎ BA =NEW 

a Ya a‏ اشر اة بن an ara‏ يزيد بن أبي 
حبيب» da Oi‏ الْحَيْر pa UA‏ عقبّة بن عَامِرِء يقول: 
ا ير 7 Y y‏ و 5 8 . 4 0 عم 07 ا 
سَمِعْت رَسول الله قا يقول: كل SEA‏ ظِل صَدَقتِهِ & يفصل بین 


النّاسء أو قال: حَتَّى AI Ga pena‏ قال يزيد: GAN AA‏ لا 
gp akasa‏ لا Ka Ga‏ بشيء» ولو كعكة ولو aka;‏ 

2431. Al Husein bin Al Hasan dan Utbah bin Abdullah telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Al Mubarak 
memberitakan kepada kami, Harmalah bin Imran telah memberitakan 
kepada kami, bahwasannya ia pernah mendengar Yazid bin Abu habib 
bercerita: Bahwasannya Abu Al Khair telah menceritakan kepadanya 
bahwa ia mendengar Agabah bin “Amir berkata: Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Setiap orang berada di 


207 Sanadnya hasan. Al Haitsami berkata dalam Al Majma’ 3: 106. Al Jazari dan 
Ath-Thabrani meriwayatkan dalam Al Ausath dan rijalnya Al Bazari adalah rijal 
tsiqah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 235 


naungan sedekahnya hingga selesainya pengadilan antara manusia," 
atau beliau berkata, "Hingga ditentukannya nasib manusia.” 


Yazid berkata: Abu Al Khair tidak pernah sekalipun berbuat 


salah kecuali ia melakukan sedekah, meski dengan kue sebesar biji 
208 


o 340 357 3 an م‎ 


Gabe -7 0‏ محمد JAN e‏ الاي ا 


PAN‏ و .380365 .0 مهنع 


gi‏ حَدَننَا kama‏ بن إِسْحَاق» Pan‏ يزيد بن ابي Pn‏ عن مريد 


بن عبد الله CA‏ قال: کان اول CIA ra Jal‏ إلى ü; TESNA‏ 
,2 8 داید as hm‏ إلا وفي ú o us‏ ا وما حبر 


وإ ا ن ° Jua PE E‏ يحمل قال: 16 dadu‏ 
هَذَا ين sang‏ قال: فيقول: يا ابْنَ حبيب» أمَا A‏ لَمْ أحذ فِي SI‏ 
شيا G‏ به e F a rp‏ رَسُول الله 6 أن 
مو ل IE‏ ظل الوم يام الم r‏ مره دن 

2432. Muhammad bin Abdul A’la Ash-Shan’ani telah 

menceritakan kepada kami, Yazid bin Zari’ menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Yazid bin 
Abu Habib menceritakan kepadaku dari Martsad bin Abdullah Al 
Muzni, ia berkata: Dahulu generasi awal masyarakat muslim pergi ke 
masjid dan aku melihat bahwa tidak pernah mereka masuk ke dalam 
masjid kecuali dikantung baju mereka terdapat sedekah, baik dalam 
bentuk uang, roti atau gandum, bahkan terkadang aku melihat mereka 
membawa bawang. Ia berkata: Kemudian aku berkata: Wahai Abu Al 


205 Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadits ini ditakhrij dalam 
At-Ta'lig Ar-Raghib dan takhrij kitab Musykilat Al Fagr (118) —Nashir.) Ahmad 4: 
147 dari jalur periwayatan Ibnu Al Mubarak. 


236 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Khair, ini akan merusak bajumu. Ia berkata: Akupun menjawab: 
Wahai Ibnu Habib ! Bahwasannya aku tidak menemukan yang lain 
untuk disedekahkan kecuali ini. Bahwasannya ada seorang laki-laki 
dari kalangan sahabat Nabi SAW bercerita kepadaku, bahwasannya 
Rasulullah SAW bersabda, “Naungan orang mukmin di hari kiamat 
adalah sedekahnya.”9 


405. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dibandingkan 
Amal Shalih Yang Lain, jika Haditsnya Shahih, sebab Ada 
Seorang Periwayat Yang Bernama Abu Farwah dan Aku Sendiri 
Tidak Mengenal Sosoknya, apakah Ia Layak Dipercaya atau 
Tidak dalam Periwayatan Hadits 


ja en “P3 AE EA LV‏ بو AA LA‏ بن 
YEL‏ 2 عَنْ ابي ena PF‏ سمعت عر مك as PAN‏ بن 


a 2...‏ و 


Mes‏ قال ذكرَ لي قال يَقَوْل إن الأَعْمَالَ ME‏ فقول الصّدقة أا 
4 8 4 

222 

2433. Muhammad bin Rafi” telah menceritakan kepada kami, 

Abu Al Hasan bin Ismail menceritakan kepada kami dari Abu Farwah, 
15 berkata: Aku pernah mendengar Sa'id bin Al Musayyib bercerita 
dari Umar bin Khathab RA, aku ingat ia berkata kepadaku: 
Bahwasannya amal perbuatan akan saling memperlihatkan diri. 


Kemudian sedekah berkata: Akulah yang paling utama diantara 
kalian.” 


209 Sanadnya hasan shahih —Nashir.) 

210 Aku katakan bahwa sanadnya dha'if karena sosok Abu Farwah yang tidak 
dikenal. An-Nadhar adalah sosok yang dinilai dha'if dan Ia bersifat mauguf — 
Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


406. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Memberikan Budak 
Kepada Orang Lain Lebih Utama dibandingkan Dengan 
Memerdekakannya 


2.3 a 6 


i AP بحبّر‎ SA GÉ 
an Lean abdi bi 
BAL a إن عند د الله عَنْ‎ na up للقي‎ 
Sesi كان‎ Dira Wala Pada حَادِمًا فَأَعْطَامَاء فأعتقهاء فقال:‎ 

Mena AN‏ تج in gas‏ قر از ajah‏ لطر 


2434. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muradi telah menceritakan 
kepada kami tentang Hadits yang gharib, Asad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Hazim, yaitu Abu Muawiyyah menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dari Zuhri, dari Ubaidullah 
bin Abdullah, dari Maimunah, Bahwasannya ia pernah meminta 
seorang pembantu kepada Nabi SAW dan beliau-pun 
mengabulkannya. Setelah itu ia memerdekakannya. Kemudian Nabi 
SAW berkata kepadanya, "Jika kamu memberikan budak tersebut 
kepada pamanmu, maka hal yang demikian lebih besar pahalanya.” 


Yang disebut Muhammad bin Mahzum di sini adalah Abu 
Mw'awiyyah Adh-Dharir.?"! 


?1 Aku katakan bahwa Hadits shahih. Rijal Hadits ini tsiqah sesuai dengan 
'an'anah-nya Ibnu Ishag. Sebagaimana telah aku jelaskan dalam kitab shahih Abu 
Daud (1483) —Nashir.) LIhat Muslim, Zakat 44 didalamnya terdapat asal kisah dan 
Hadits 1690. 


238 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Bab yang Menjelaskan bahwa Tangan Yang Di Atas Lebih Utama 
Dibandingkan dengan Tangan Yang Di Bawah 


enda Was -١ 8 

E © SA ne‏ دا م Ci‏ ف عر 

ERER PARO قال:‎ GA ag 

PÉN A GE ويد الْمُعْطِي التي‎ AAN قال: الأَيْدِي الثلامة: يد الله‎ AT 

UJI é | pal وقال:‎ GE وقال: الي‎ PP عَنْ ابي‎ 
a حَدِيث‎ Jail هَذَا‎ Ab 


2435. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
memberitakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muslim Al Hijr, ha 
Bundar menceritakan kepada kami, Muhammad menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ibrahim Al Hijri, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Abu Al Ahwash menceritakan dari 
Abdullah, dari Nabi SAW, bahwasannya beliau pernah bersabda, 
“Tangan terbagi menjadi tiga golongan: Tangan Allah SWT yang 
Maha Tinggi, Tangan orang yang memberi yang berada setelah 
tangan yang pertama dan yang terendah adalah Tangan orang yang 
meminta hingga hari kiamat. Janganlah kamu mengemis selama kamu 
mampu.” 


Yusuf berkata: Dari Abu Al Ahwash dan ia berkata, "Yang 
setelahnya." Beliau juga berkata, "Janganlah kalian bersikap 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 239 


meminta-minta selama kalian mampu." Lafazh Hadits ini adalah 
riwayat dari Bundar. 


Bj US Bi بن عَبْدَةَ‎ XS 
AAN قال: حير‎ EP عن‎ A عَنْ أبي صا عَنْ أبي‎ eé 
تقول‎ Ji واندأ مَنْ‎ da اليد‎ Ga العلا حير‎ Adi, ما أبقت عتا‎ 
علي او بني‎ sa مَمْلُوكُك:‎ Ijin علي از طَلقنيء‎ sa rata 

AS مَنْ‎ ID ريقول‎ 


2436. Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami, 
Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami dari “Ashim, dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, 
“Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang tidak membuat si 
pemberinya menjadi miskin. Dan tangan yang di atas (yang memberi) 
lebih baik dibandingkan dengan tanga yang di bawah (yang 
menerima). Dan mulailah dari orang terdekatmu (yang menjadi 
tanggunganmu). Istrimu berkata, "Berikanlah aku nafkah atau 
ceraikanlah aku." Budakmu berkata, 'Berilah aku nafkah atau 
merdekakanlah aku,' dan anak kalian berkata, 'Kepada siapa kamu 
akan memasrahkan aku’, 


r - 
al ل‎ 5. Pe ah م‎ 


Was - ۳٦ 


212 Aku katakan bahwa sanadnya dha'if karena ada seorang periwayat yang 
bernama Al Hijr, namun ia memiliki penguat Hadits yang shahih tanpa kalimat 
hingga hari kiamat... Yaitu Hadits setelahnya No.2440, Hadits ini ditakhrij dalam 
kitab shahih Abu Daud (1455) —Nashir.) 

213 Al Bukhari, Nafkah 2 dari jalur periwayatan Abu Shalih. Dan perkataannya, 
“Istrimu berkata," adalah perkataan Abu Hurairah RA. 


240 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


407. Bab: Penjelaskan tentang Berkembangnya Harta dengan 
Sebab Sedekah (247/B) dan Pemberian Allah SWT kepada Orang 
Yang Bersedekah. Allah SWT Berfiman, “Katakanlah: 'Dan 
Barang Apa Saja Yang Kamu Nafkahkan, maka Allah Akan 
Menggantinya dan Dia-Lah Pemberi Rezki Yang Sebaik-Baiknya', 
(Os. Saba” [34]: 39) 


1» 


4 07 Pt - 


BIS JI Ap Ga -very‏ سيان E‏ ابو AN‏ عَنِ 


JAS Jai gii مئل‎ BD قال‎ SEA الأغرّجء عَنْ أبي‎ 
AN وما إلى تراقيهماء‎ Ce DN مِنْ حَدِيدٍ ين‎ ML رحلين علَيْهِمًا‎ 
Sa SY Pena de sand an أن‎ in المتصدق»‎ 
CC tal أن يى‎ Jas pp SA ya بتانه‎ 


deg ih LB aa أو‎ dip مَوْضِعَهًا > احذت‎ 
3 3 ` 
HB وهو يُوَسَعْهَا ولا‎ Soda Ja KM رسول الله‎ 
2437. Abdul Jabar telah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, Abu Zinad menceritakan kepada kami dari 
Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Nabi SAW bersabda, 
“Perumpamaan antara orang yang pemurah dan orang yang bakhil 
seperti dua orang yang memakai dua jubah atau dua helai baju besi, 
bermula dari dadanya sehingga ke atas. Apabila orang yang 
dermawan ingin memberi sedekah, maka baju itu menjadi longgar 
buatnya. Dan jika orang bakhil ingin bersedekah, maka baju itu 
menjadi sempit." Abu Hurairah berkata: Aku bersaksi bahwa aku 
melihat Rasulullah SAW berkata sambil memberikan isyarat dengan 
tangannya.” 


214 Al Bukhari, Zakat 28 dari jalur periwayatan Abu Zinad. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 241 


0 Pt z 


an Je BA a علي بن حجر‎ GIS TYETA 


SG a BAS‏ عَنْ أبيه» PE‏ گن Pa‏ لله Hi‏ قال: 


S 


r 


مَا ر 


Aa S os 


gi وما‎ dg عبدا يعفو إلا‎ Si 55 بن ماله وما‎ in aa 


Pt Cd 


cl 3‏ إلا CE‏ دان واو مو E‏ ونا 
se 36.3 E 2 3 AG abs a‏ 2 
محمد» وقال پو مُوسى: Bab‏ محمد ن a Ga i‏ 
اللا وقال أَبُو مُوسَى: سَمِعْت الْعَلاء بهذا الإستادٍ NG TE Ata‏ 
SN EN‏ ا ا ر 

ولا Jar) US‏ عن مَظلمَة» إلا رَادَهُ الله بها عر 


2438. Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, Al “Ala menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, bahwasannya 
Rasulullah SAW bersabda, “Harta yang disedekahkan tidak menjadi 
berkurang dan Allah SWT tidak menambahkan kecuali kemuliaan. 
Dan tidak seorangpun bersikap tawadhu' karena Allah SWT kecuali 
Allah SWT akan mengangkatnya.” 


Bundar dan Abu Musa telah menceritakan kepada kami, 
Bundar berkata: Muhammad menceritakan kepada kami, dan Abu 
Musa berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al “Ala. Dan Abu Musa 
| berkata: Ia berkata: Aku pernah mendengar Al “Ala menceritakan 
Hadits yang sama dengan sanad yang sama, namun keduanya berkata: 
Tidak seorangpun yang mema'afkan orang yang berbuat zhalim 
kepada dirinya kecuali Allah SWT akan menambahkan kemuliaan 
kepada dirinya. 


218 Muslim, Kebaikan 69 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ali bin Hujr. 


242 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


408. Bab: Penjelaskan tentang Keutamaan Sedekah dalam 
Kondisi Tidak Menyebabkannya Menjadi Miskin lebih Dari 
Sekedar Memberikan Nafkah 


Pa 


P a - ۹‏ وطبء عَنْ Gdg‏ 
عن ابن شهاب» ع سيد A Na‏ ل 
قال رَسُولُ ال : حير Sana‏ ة ما كان عَنْ ab‏ غِنَىء laha‏ بِمَنْ Jp‏ 


01 3 م‎ Na, ce 2 


Apa: II عن عقيل‎ ai dan أن‎ Gp Gi مح‎ Ui 
ap Alta شهاب, بهذا الإستادٍ‎ 


2439. Isa bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu Syihab, Sa'id 
bin Al Musayyib telah menceritakan kepada kami, bahwasannya ia 
pernah mendengar Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW 
bersabda, “Sedekah yang paling baik adalah sedekah yang tidak 
menyebabkan menjadi miskin dan mulailah dari orang yang 
terdekat.” 


Muhammad bin Aziz telah memberitakan kepada kami bahwa 
Salamah pernah menceritakan kepada mereka dari Agil, Ia berkata: 
Ibnu Syihab pernah menceritakan Hadits kepadaku tentang Hadits dan 
sanadnya yang sama." 


غ44" دسا إل لحسن بن محمد pase‏ الرعفراني» دا AEA‏ بن 


r 


PA A الأخوّص» عن‎ 0 Bl gah Eua da 


216 Al Bukhari Zakat 18 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 243 


قال: قال رَسُولَ الله ##: الأيدِي ADE‏ فيد الله ad‏ ويد الْمُعْطِي الي 
AYAN‏ وید السّائل السفلى» NG paii hsl‏ تعجر عن DINA;‏ 
Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah‏ .2440 
menceritakan kepada kami, Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada‏ 
kami, Abu Za'ra menceritakan kepadaku dari Al Ahwash, dari‏ 
ayahnya, Malik bin Nadhalah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,‏ 
“Tangan terbagi menjadi tiga: Yang pertama adalah tangan Allah‏ 
SWT yang Maha Tinggi, kemudian tangan orang yang berinfak‏ 
berada setelahnya dan yang terakhir adalah Tangan orang yang‏ 
meminta-minta. Jadilah kalian tangan yang utama dan jangan‏ 
menjadi tangan yang paling bawah.”‏ 


409. Bab: Penjelasan tentang Larangan Bersedekah dengan 
Menghabiskan Seluruh Harta dan Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Maksud Nabi SAW dengan Pernyataannya, “Sedekah 
Dalam Kondisi Kaya” adalah Sedekah Yang Masih Membuat Diri 
dan Keluarganya Berada Dalam Kondisi Cukup, bukan 
Mencukupi Semua Orang 


» er 15. r ر‎ © 2 70 is- 
عبد الله بن‎ SAS إِبْرَاهِيمء‎ DAN الدورقي‎ SA -0١ 


. 380 386. 3 Pa 


Cm‏ قَالَ: سَمِعْتُْ ابْنَ إِسْحَاق» A EA OS‏ راف 
GA ii ag Ole‏ ر PARA dat IKA Ugal‏ أن 
PN‏ مَحْمُودِ بن Ad‏ عَنْ حابر بْنِ عَبَدِ الله» قال: جَاء 
G‏ إلى رَسُول الله 4 Kan‏ مِنْ ذهب GG‏ مِنْ بَعْضٍ MAKAN‏ 


217 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1649. Al Hafizh dalam Al Fath 3:297 
memberikan isyarah ke riwayat Ibnu Khuzaimah. 


244 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ha ا .امه‎ Ta Pa z La on 2 8.0. AA 


وقالا: فقال: يا رَسُول الله حذ هذه مني صَدَقَة AG‏ أَصْبَحْت املك 
of 0 3 Pa Jor 2.20%, PEA‏ - لم م اهم م A r‏ ا 
غيرهًا فأغرض a‏ الأيْمَّن» فقال مثل ذلك» Se‏ 
s0.‏ 2 و AKK A NK ega P Ki / 9 ” o‏ 
عنه» ثم أنَاهُ من NI aih‏ فقال له مثل ذلك فأعْرّض Ae‏ ثم قال لَه 
الرابعة» فقال: هاتهاء Dia Kaka‏ حذفة لو Segi‏ 
E na 8 PA NY 0 | ES 2, 7 4 7‏ مر NP ra‏ 
ثم قال: SIM Gu‏ بِمالِهِ كله Gak‏ به ويقَكفف KAK GN‏ 
عَنْ ظهر a CP‏ حَلِيث ابْنِ رافې راد yai É b KI‏ 
حَاحَة لَنَا فيه 
Ad-Daurugi Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan‏ .2441 
kepada kami, Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, ia‏ 
berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Ishag dan Muhammad bin Rafi'‏ 
menceritakan kepada kami, Yazid maksudnya adalah Ibnu Harun‏ 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag memberitakan‏ 
kepada kami dari Ashim bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin‏ 
Labid, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:‏ 


Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW 
dengan membawa emas seperti telur yang ia temukan di tempat 
tambang. Ad-Daurugi berkata: Emas yang bentuknya seperti telur 
yang ia temukan di tempat penambangan. Keduanya berkata: 
Kemudian laki-laki tersebut berkata: Wahai Rasulullah SAW ambillah 
sedekah dariku ini. Demi Allah, aku tidak memiliki harta lain kecuali 
ini, namun Rasulullah SAW malah berpaling. Kemudian laki-laki 
tersebut mendatangi Nabi SAW dari sebelah kanan dan berkata seperti 
semula, namun Nabi SAW kembali berpaling. Kemudian ia 
mendatangi Nabi SAW dari sebelah kiri dan mengatakan hal yang 
sama, namun Nabi SAW malah berpaling lagi. Ketika laki-laki 
tersebut melakukan untuk ke empat kalinya, Rasulullah SAW berkata, 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


"Salah seorang diantara kalian mensedekahkan seluruh hartanya, 
kemudian ia meminta-minta kepada orang lain. Bahwasannya 
sedekah hanya diperintahkan kepada orang yang berkecukupan.” 


Ini adalah Hadits riwayat Ibnu Rafi’. Ad-Daurugi 
menambahkan bahwa Rasulullah SAW berkata, "Ambillah hartamu 
dan kami tidak membutuhkannya.” 


Hamba au san an mili‏ أن xp‏ لله 
ar. o7 20‏ 2 9 - ° 


Sor 


اتی عن ل AAN‏ ای که قل و اف Ba‏ 
حِينَ بيب a‏ رَسُول الله إِنّي Dl‏ إلى الله 


ر 


ورسوله» فقال aj‏ ل الله PA‏ اسك an‏ مالك 56 < لَك 


3 مالي‎ bo 


blg‏ يوئس)» AN Ka da‏ إن وده lia‏ مثله 

2242. Muhammad bin Abdullah bin Abdul hakam telah 
memberitakan kepada kami, bahwasannya Abdullah bin Wahab 
menceritakan kepada mereka, ia berkata: Yunus bin Zaid telah 
memberitakan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: Abdullah bin 
Ka'ab bin Malik telah memberitakan kepadaku, dari ayahnya: 
Bahwasannya ia pernah berkata kepada Rasulullah SAW saat 
taubatnya diterima, "Wahai Rasulullah SAW bahwasannya aku telah 
melepaskan hartaku sebagai sedekah untuk Allah SWT dan Rasul- 
Nya." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, “Tahanlah setengah 
dari hartamu, hal yang demikian lebih baik bagimu.” 


Yunus telah memberitakan kepada kami, Abdullah bin Wahab 
memberitakan kepada kami dengan Hadits yang sama.” 


215 Sanadnya dha'if. Ad-Darimi 1: 391 dari jalur periwayatan Muhammad bin Ishag. 


246 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


410. Bab: Penjelaskan tentang Sedekah Orang Yang Tidak 
Mampu dan Menyisakannya untuk Kebutuhannya 


Pj r, 
h r a کور بي ساس بر وس‎ 
1 


r‏ 24 ° .و 
Wa NY‏ محمد بن بشار» WA‏ صفوَان عیسی» Gi‏ 
ابن عَجلان» عن ريد بن اسل عن ابي GIA Ku‏ قال: JÓ‏ 
7 و A P 5 y‏ 77 مه 5 47 Big‏ 5 
رسول الله #: سبق دِرْهَم مائة ألفي قالوا: يا رَسُولَ الله كيف يس 


D 
ی‎ A 


درهم مائة ii‏ ؟ قال: | کان له COLA»‏ فاد Maa‏ دق 
بی ET‏ له مال کي قاذ ppi‏ مال الف 


2443. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami, Ibnu “Ajlan menceritakan 
kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Abu Dhalih, dari Abu Hurairah 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Uang satu dirham bisa 
mengalahkan seratus ribu dirham.” Kemudian mereka bertanya, 
“Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin uang satu dirham dapat 
mengalahkan seratus ribu dirham?” Beliau menjawab, “Ada seorang 
laki-laki yang memiliki dua dirham, kemudian satu dirhamnya ia 
sedekahkan, sementara orang yang lain memiliki harta yang banyak, 
namun ia mengeluarkan seratus dirham untuk harga dirinya” 2 


www يبي‎ wa ي‎ 


219 Aj Bukhari, Iman 23, Muslim, Taubah 53 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab 
dengan redaksi Hadits yang panjang. 

22 Sanadnya hasan, karena adanya perbedaan pendapat dalam menilai sosok Ibnu 
“Ajlan. Hadits ini ditakhrij dalam kitab Musykilat Al Fagr (119) —Nashir.) An- 
Nasaa'i 5:44 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Shafwan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 247 


411. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Mengutamakan Sedekah Orang Yang Tidak Kaya, jika Saat 
Bersedekah Orang Tersebut masih Memiliki Harta untuk Nafkah 
Keluarganya, bukan Bersedekah kepada Kerabat Yang Jauh 
namun Menyia-Nyiakan Keluarganya dalam Kondisi Lapar dan 
Tidak Memiliki Pakaian. Sebab Nabi SAW Memerintahkan 
untuk Memulainya dari Keluarga Terdekat 


GP وَطْب»‎ GA Ga UP an a -4 
بو الوليدى‎ a Ni Il of an 


Es‏ اللّيث بن AB Haa‏ بن حَعْدَة عَنْ أبي 
a 7 2 < 3 ag... . una Zs os‏ 4 , 
هُرَيْرَة أَنْهُ قال: يا رَسُولَ الله أي aa‏ ؟ قال: Ja Ag‏ 
نذا Jaa‏ 
Isa bin Ibrahim Al Ghafigi telah menceritakan kepada‏ .2444 
kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari Laits, bahwasannya‏ 
Abu Zubair pernah menceritakan kepadanya, ha Umar bin Ali telah‏ 
menceritakan kepada kami, Abu Al Walid menceritakan kepada kami,‏ 
Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Abu Zubair, dari‏ 
Yahya bin Ja'dah, dari Abu Hurairah RA, bahwasannya ia pernah‏ 
bertanya, “Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang‏ 
paling utama?” Beliau menjawab, “Orang yang hartanya sedikit,‏ 
namun ia berusaha untuk bersedekah, dan mulailah dari keluarga.”‏ 


21 Sanadnya shahih, seluruh rijalnya dapat dipercaya dalam hal periwayatan Hadits. 
Al-Laits tidak meriwayatkan dari Abu Zubair kecuali jika ia menyatakan dengan 
jelassbahwa ia mendengarnya. Hadits ini ditakhrij bersamaan dengan Hadits-Hadits 
lain yang menguatkannya dalam kitab Ash-Shahihah (566) dalam kitab Al Irwa' 
(834) dan dalam kitab Shahih Abu Daud (1472) Hadits ini juga memiliki penguat 
dari Hadits lain dalam kitab An-Nasaa'i, 5:44, Abu Daud, Hadits 1677 dari jalur 
periwayatan Al-Laits. 


248 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Sea وَحَدَننَا أَحْمَدُ بن منيعء اتتا ابن‎ - te 
dai SA قال: إِذَا کان‎ EP جَابرء عن‎ Pa عَنْ أبي‎ 


o 
NA L Org. 


يبدا caman‏ فإن کان فضلا فَعَلَى cake‏ فإن کان فضلا UI da‏ 
7- 


ذِي cas)‏ فإن كان فضلا فهتا Ea‏ 

2445. Ahmad bin Muni' telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Aliyyah memberitakan kepada kami, Ayub memberitakan kepada 
kami dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, 
“Jika salah seorang diantara kalian adalah orang yang fakir, maka 
mulailah dari diri kalian sendiri. Jika masih ada lebihnya, maka 
berikanlah kepada keluarga. Jika masih ada lebih, maka berikanlah 
kepada kerabat dekat atau kepada famili kerabat. Jika masih ada 


lebih, maka di sana dan di sini”? 


412. Bab: Penjelaskan tentang Larangan Meminta Sedekah bagi 
Orang Yang Memiliki Kecukupan 


هود م دمو وو شاه 


م قر وى 2290 Thn‏ 
٤٦‏ - حدنا محمد بن بشار» وزيد بن Aa‏ الطائي» قالا: 


0 
30 ثم‎ 04 i r 200 r 
. 


حدنا JA pan) g KPA | sl‏ عن أبي إسحاق» حد تا حبشي بن 


ا dala‏ قال: قال رسول الله : من Ap JG‏ ما Wi cak‏ 


2 


A f O oo امه سكت‎ lo f سوم عع‎ “Le سه‎ AA 
يأكل‎ Wi غير فقرء‎ A an وقال‎ LS يأكل‎ 


222 Sanadnya shahih jika tidak ada 'an'anah Abu Zubair. Namun menurut Imam 
Muslim, Al-Laits telah meriwayatkan darinya, namun ia tidak menyebutkan 
Haditsnya. Hadits ini ditakhrij dalam kitab Al Irwa' (833) —Nashir.) An-Nasaa'i 
7:267-268 dengan redaksi yang detail dari jalur periwayatan Ayub, Muslim, Iman 
didalamnya terdapat isyarah kepada sebagian Hadits Imam An-Nasaa'I, Abu Daud, 
Hadits 3957. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 249 


pe 

2446. Muhammad bin Basyar dan Zaid bin Akhzam Ath-Tha'i 

telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Ahmad 
menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami dari Abu 
Ishaq, Habasyi bin Jinadah As-Saluli menceritakan kepada kami, Ia 


berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang meminta 
padahal ia memiliki kecukupan, berarti ia memakan bara api.” 


Zaid bin Akhzam berkata: Barangsiapa yang meminta padahal 
ia tidak membutuhkan, bahwasannya yang ia makan adalah bara 
. 3 
api. 


413. Bab: Penjelasan tentang Sebutan Ilhaf (Hina) bagi Orang 
Meminta, padahal Ia Memiliki Kecukupan 


Sari of بن‎ SH SG حا‎ “۷ 

يوس Cek‏ ابن ابي SE‏ عَنْ Panas KP ú‏ 
Pi‏ سعيد 3 a Sa‏ عن الي JK‏ قال: من يال aj,‏ قيمة 
an‏ فهو ا A‏ 


2447. Zakaria bin Yahya bin Abban telah menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Ar- 
Rijal menceritakan kepada kami, dari Imarah bin Ghaziyah, dari 
Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri, dari ayahnya, dari Nabi 
SAW, Beliau bersabda, “Barangsiapa yang meminta-minta padahal ia 


23 Hadits shahih. Bahwasannya Hadits ini memiliki jalur periwayatan lain dari 
Habasyi. Hadits ini ditakhrij dalam kitab Al Halal (152), Muslim, 4:165 dari jalur 
periwayatan Isra'il. Dan menurut Imam Muslim, Hadits ini memiliki penguat dari 
Hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dari Az-Zakat 105. 


250 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


memiliki harta sebanyak satu ons, berarti ia termasuk orang yang 
muh lif? 


414. Bab: Penjelasan Tentang Orang Yang Muhlif sama Dengan 
Orang Yang Menelan Pasir 


0 
4 07 PA 


SIS سفيّان» عن‎ DS عبد الجبّار بن اللاي‎ SAS NEGEN 
عن حي عن الي ل قال:‎ aal شعیب» عن‎ wa بن شابور» عن عَم و بن‎ 
07 „(fo AN Ma a. edr 1 و‎ Ji? 58 4 20 سه‎ TK 7 
: يعني‎ BEA مثل سف‎ Ga Tanda درهماء فهو‎ DA من سال‎ 
JD 


2448. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Daud bin Syabur, dari 
Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, 
Beliau bersabda, “Barangsiapa yang meminta padahal ia memiliki 
empat puluh dirham, berati ia termasuk orang yang mulhif (Hina) 
Orang yang bersikap demikian seperti memakan pasir. 25 


24 Sanadnya shahih, sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam kitab Ash-Shahih 
(1719) —Nashir.) Abu Daud, Hadits 1638 dari jalur periwayatan Ibnu Abi Rijal, 
An-Nasaa'i 5: 73. Hadits ini memiliki penguat, lihat riwayat Umar bin Syu'aib, An- 
Nasaa'i 5: 73. 

225 Sanadnya hasan shahih, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ash-Shahihah 
(1719) An-Nasaa'i 5:73 dari jalur periwayatan Sufyan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


415. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Bersedekah 
kepada Orang Yang Memberinya Makan dengan Sifat Tathawwu' 


as 3o 362 هود م‎ 


3ه حدنا محمد إن AN aan A‏ 
عن هشاع KEP AP i‏ الرَحْمَنِ بْن القاميم عن أبيوه عَنْ عائشة 
قلت دعل على رسول ua‏ بِطَعَام لَيْسَ مَعَهُ لَحْمٌ فقال: ألم 
Sai BB edi na‏ به علي GÍ A JG aa‏ 
صدقة» وهو TAK Gi‏ 


2449. Muhammad bin Al “Ala bin Kuraib telah menceritakan 
kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Hisyam 
bin Urwah, dari Abdurrahman bin Al Oasim, dari ayahnya, dari 
Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah datang 
mengunjungiku sambil membawa makanan yang tidak ada dagingnya. 
Kemudian beliau berkata, "Aku melihat kalian tidak memiliki periuk 
dari batu?” Ia menjawab, “Ya, benar. Itu adalah daging yang 
disedekahkan untuk Barirah.” Nabi SAW menjawab, “Diberikan 
kepadanya sebagai sedekah dan ia memberikannya sebagai 
hadiah.”?8 


416. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah kepada Budak 
Yang Tuannya Berakhlak Buruk, jika Riwayat Ini Benar 


07 e PPN 3 PE D 03. A 
Oya بشير بن‎ AS علي بن حجر السعدِي»‎ Bab - 0 
o r y car ` 2 r 3 2 z = 3 f o r 07 0 . PAN 
قال رَسول لله :ما من‎ JU BA مجاهد بن حبر» عن أبي‎ Kila 


226 Al Bukhari, Thalag 14 dari jalur periwayatan Abdurrahman. 


252 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


فضل مِنْ صَدَقَةٍ تصدق بها على lan‏ عِنْدَ ميك سوء 

2450. Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan kepada kami, 

Basyir bin Maimun menceritakan kepada kami, Mujahid bin Jabir 

menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah 

SAW bersabda, “Tidak ada sedekah yang lebih utama dibandingkan 

sedekah kepada budak yang dimiliki oleh tuan yang buruk 
akhlaknya.” 2 


f 


SX 


417. Bab: Penjelasan tentang Orang Yang Mengeluarkan 
Hartanya dengan Niat Sedekah dan Ia Memasukannya ke Tempat 
Sedekah tanpa Mengatakan bahwa Pemberian Tersebut 
adalah Sedekah." 


418. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Maksud Nabi SAW 
dengan Pernyataannya, “Yang Paling Baik adalah Sedekah Orang 
Yang Tidak Kaya namun Berusaha untuk Bersedekah,” adalah 
Jika Ia Memiliki Sisa untuk Nafkah Keluarganya, bukan Dengan 
Bersedekah namun Menelantarkan Nafkah Keluarga hingga 
Mereka Berada dalam Kondisi Lapar 


07 


PE `‏ - 8 ,3 . .. 3 .4 
GE - ١‏ الأستاذ (UNI‏ أَبْوْ عثمان JA‏ بن Ki‏ 
ya)‏ الصّابون قِرَاءةَ عليه أخبرنا pah‏ طاهر JASA‏ بن الفضل بن KA‏ 


nr © 0‏ ° ره EC.‏ ماسم کو In lor o a” © 0 r ro,‏ 
ن إسْحَاق بن حريمة أخبرتاأبو بكر asun‏ بن إسحاق بن حرَيمة GI‏ 


za Sanadnya sangat lemah. Basyir bin Maimun, yaitu Al Khurasani Al Wasithi 
dinyatakan oleh mereka sebagai sosok yang dha’if dalam periwayatan Hadits, 
bahkan Imam Bukhari berkata: Ja adalah sosok yang diduga keras melakukan 
pemalsuan Hadits dan aku telah mentakhrij Hadits ini dalam kitab Adh-Dhu'afa — 
Nashir.) 

228 Demikian tertera dalam naskah aslinya. Setelah judul ini tidak diisi oleh riwayat 
Hadits. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


عِيسى بن إبراهيم AR‏ ابْنّ وَهْبء عن ar‏ أن أب اليش 
aa‏ (ح) CI‏ عمرو بن عَلِي» SI G AG) J G‏ بن 
aan‏ عَنْ ابي KN PP LAN‏ عَنْ ابي Tya‏ قالَ: يا 
ر لله أي الصدقة أفضّل ؟ قال: جَهْدُ Depan AA‏ 


2451. Al Ustadz Al Imam Abu Utsman Ismail bin 
Abdurrahman Ash-Shabuni memberitakan kepada kami, Abu Thahir 
Muhammad bin Al Fadhl bin Muhammad bin Ishaq bin Kuzaimah 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin 
Khuzaimah menceritakan kepada kami, Isa bin Ibrahim Al Ghafigi 
menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, 
dari al-Laits, bahwasannya Abu Zubair menceritakan kepadanya, ha 
Umar bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Al Walid menceritakan 
kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Abu 
Zubair, dari Yahya bin Ja'dah, dari Abu Hurairah RA: Bahwasannya 
ia pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah 
yang paling utama?” Beliau menjawab, "Orang yang tidak kaya 
namun berusaha untuk bersedekah. Dan mulailah dari keluarga.” 


dad اعرا‎ adi SY Bis - ۲ 
dad SAH قال: إذا کان‎ MT ؛ عن حابر‎ sad) أبي‎ u$ 
Jý Jah L کات‎ DP e AS کان فلا‎ DP ai يدأ‎ 
Gg هتا‎ G ah کان‎ OP cas) ذِي‎ 
2452. Ahmad bin Muni? telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
“Aliyyah menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan kepada kami 


229 Lihat Hadits sebelumnya, Hadits 2444. Bab ini merupakan pengulangan. 


254 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Jika 
salah seorang diantara kalian fakir, maka mulailah dari diri kalian 
sendiri. Jika masih ada lebihnya, maka berikanlah kepada keluarga. 
Jika masih ada lebih (249/B), maka berikanlah kepada kerabat dekat 
atau kepada famili. Jika masih ada lebih, maka di sana dan di sini “ad 


419. Bab: Penjelasan tentang Larangan Mencela Orang Yang 
Bersedekah dalam Jumlah Kecil dan Larangan Menuduh Riya 
Orang Yang Sedekah dalam Jumlah Banyak. Sebab Allah SWT 
Yang Maha Mengetahui Niat Yang Ada Dalam Diri Seseorang 
dan Tidak Ada Seorangpun Tahu Apa Yang Ada Didalam Niat 

Orang Lain dan Allah SWT Tidak Pernah Memperlihatkan Niat 
Yang Ada Dalam Diri Seseorang kepada Orang Lain 


30395. 2 PAN 


Gas en aa دا عجن‎ ASN 7 IAI SA —Y toy 

Jas قال: كنا‎ D yaa عن ابي‎ Ja عَنْ ابي‎ Png عن‎ e 
jaan PAN Dgn A KAN سء‎ PAD DA 
a فتزلت: الْذِينَ يَلْمِرُونَ المطوعِين‎ dia عن‎ AS إن‎ JG صا‎ 


03-03 


A Ali a a‏ لا Ò yim‏ إلا جهدهم 

2453. Muhammad bin Al Walid telah menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Wa'il, dari Abu 
Mas'ud RA, ia berkata: Kami dahulu pernah berbuat aniaya. Jika ada 
seseorang yang datang dengan membawa sedekah yang banyak, maka 
ada yang bilang bahwa ia melakukannya karena ingin dipuji dan jika 
ada yang datang dengan membawa sedekah setengah sha', maka ada 


230 Lihat Hadits sebelumnya, Hadits no. 2445. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


yang bilang bahwa Allah tidak butuh dengan pemberian yang 
demikian. Kemudian turunlah ayat, “(Orang-orang munafik) yaitu 
orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi 
sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak 
memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, 
maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan 
membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang 
pedih.” (Os. At-Taubah [9]: 79).”' 


420. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dalam Kondisi 
Sehat dan Khawatir Terkena Kefakiran dan Berharap Umur 
Panjang dibandingkan Sedekah dalam Kondisi Sakit 


PAN‏ ا اراس 


ig Gb -4‏ بن مُوسَىء BP BIL‏ عن عمَارَة وهو 
بن g‏ عن ابي dR‏ هرر قال: A‏ رَسُولَ الله B‏ 
Ja‏ فقال: يا رَسُولَ اء أي ajakan‏ أَعْظَمْ ؟ قال: أن Gita‏ ولت 
and a‏ تخشى JAWG AD‏ لبقا h, NG‏ بعت paiid‏ 
eb‏ لفلان كذَا وَلِفلانٍ کد ألا وَقَدْ کان لفلان» قال ابو oih Xi‏ 
akal)‏ ألا وَقَدْ كان لفلان a iya‏ ادي يقول: ِن KA‏ إذا قرب 
yui‏ أن يُقَالَ قَدْ كان aj‏ وَدَعَلَ لوقت É‏ قرب وَقَدْ کان لفلان» 
SN BD sja Su‏ بقؤله: ألا ,15 کان لفلان أي َد 
قرب kl Ig‏ بالمَرْء إذا peda saihi‏ فَيَصِرٌ WA JGJ‏ لا أن 


21 Al Bukhari, Zakat 10 dari jalur periwayatan Syu'bah, At- Tafsir surah Al Bara'ah 
11. | 


256 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


WG وَمِنْ هذا الجئس قول الصديق:‎ tema jas يَصِيرٌ لِعَيْرِهِ قبل‎ JSI 
* و مهو ورا ر‎ 

هو اليوم هو وارث 

2454. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 


menceritakan kepada kami dari “Imarah, yaitu Ibnu Al Qa'qa' dari 
Abu Dzar'ah, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: 


Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW dan 
bertanya, “Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang 
paling utama?” Beliau menjawab, “Kamu bersedekah ketika dalam 
kondisi sehat dan masih membutuhkannya, kamu khawatir menjadi 
Jakir dan berharap hidup lama, dan jangan kamu tangguhkan hingga 
pada saat ruh sampai di tenggorokan barulah kamu berkata, 'Berikan 
kepada Si fulan ini dan Si fulan itu, kecuali harta tersebut telah 
menjadi milik si fulan'," 


Abu Bakar berkata: Lafazh, "Illa wagad kaana li fulan" 
(kecuali harta tersebut telah menjadi milik si fulan), sejenis dengan 
perkataan seseorang, "Bahwasannya jika waktu telah dekat," maka 
boleh diungkap dengan kalimat “Waktu telah datang,” dan waktu 
tersebut masuk ketika sudah dekat. Dengan demikian, boleh diungkap 
dengan kalimat, "Wagad kaana li fulan," harta tersebut telah menjadi 
milik fulan, meskipun belum masuk waktunya. Sebab maksud Nabi 
SAW dengan perkataannya adalah: Sudah dekat turunnya kematian, 
jika nyawa telah sampai ditenggorokan, maka harta tersebut menjadi 
milik orang lain, bukan berarti harta tersebut menjadi milik orang lain 
sebelum diambilnya nyawa. Termasuk juga dalam jenis ini adalah 
perkataan Ash-Shiddig, "Bahwasannya ia sekarang adalah menjadi 
ahli warits."22 


22 Al Bukhari, Zakat 11 dari jalur periwayatan Imarah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 257 


421. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dengan 
Sesuatu Yang Paling Diinginkan, sebab Allah SWT Menyatakan 
bahwa Seseorang Tidak Akan Dapat Meraih Derajat Al Birru 
kecuali Jika Ia Menginfakkan Sesuatu Yang Paling Dicintainya. 
Allah SWT Berfirman, “Kamu Sekali-Kali Tidak Sampai Kepada 
Kebajikan (Yang Sempurna), sebelum Kamu Menafkahkan 
Sebahagian Harta Yang Kamu Cintai. Dan Apa Saja Yang Kamu 
Nafkahkan, maka Bahwasannya Allah Mengetahuinya.” 
(Os. Aali "Imran (31: 92) 


- 
م کے 2 دضو Jo‏ 


-goo‏ حزئئا محمد بن أبي Pn Kar KA ie‏ بن 

٠ 1*2 inih عند الله ت أر‎ an Ea den Bl 
0 a. إسحاق بن عبد الله بن ابي‎ e 5 

مالك WE aiy Édo‏ ال نش تفقوا هما ون AA‏ 
طلحة رسال لله 4# وَهُوَ على المت فقال: ا سول Sa‏ 


of x مھم لس وال سمس‎ ja £ á RA 2 207 „ofo ف‎ -Ém of 
رَايحٌ» أو‎ ye بيرَحَى‎ DIa KAN 
E Ka are Gak RAN E هه ب‎ 2 2A ye Mor 
بها إلى الله» فقال:‎ al فقال أبو طلحة: وَإِنّي‎ TAN DI حير رابح‎ 


r 


PS في غير هذا‎ Agi 

2455. Muhammad bin Abu Shafwan Ats-Tsagafi telah 
menceritakan kepada kami, Bahaz bin Asad menceritakan kepada 
kami, Hamam menceritakan kepada kami, Ishag bin Abdullah bin Abu 
Thalhah menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik RA, Ia 
berkata: Ketika turun ayat, “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada 
kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian 
harta yang kamu cintai.” Abu Thalhah datang menemui Rasulullah 
SAW yang saat itu sedang berada di atas mimbar. Ia berkata, “Wahai 
Rasulullah, aku tidak memiliki tanah yang lebih aku cintai kecuali 


258 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


tanah Bairahi.” Kemudian Beliau berkata, “Tanah Bairahi adalah 
tanah yang baik dan menguntungkan.” —Syaikh ragu, apakah Beliau 
menyebut: “Rayih atau Rabih.”— Kemudian Abu Thalhah berkata: 
Aku akan menjadikan tanah tersebut sebagai wasilah untuk 
mendekatkan diri kepada Allah SWT. Beliau menjawab, “Berikanlah 
kepada kerabatmu.” Kemudian Abu Thalhah membagikan tanah 
tersebut kepada kerabatnya. 

Riwayat Tsabir dan Humaid bin Anas telah aku keluarkan 
pada pembahasan yang lain.?? 


422. Bab: Penjelasan tentang Kecintaan Allah SWT kepada 
Orang Yang Bersedekah dengan Cara Sembunyi-Sembunyi dan 
Allah SWT Menjadikan Sedekah Yang Demikian lebih utama 
Dibandingkan dengan Sedekah Yang Dilakukan secara Terang- 
Terangan. Allah SWT Berfirman, “Jika Kamu Menampakkan 
Sedekah(Mu), maka Itu Adalah Baik Sekali. Dan Jika Kamu 
Menyembunyikannya dan Kamu Berikan Kepada Orang-Orang 
Fakir, maka Menyembunyikan Itu Lebih Baik Bagimu. Dan Allah 
akan Menghapuskan Dari Kamu Sebagian Kesalahan- 
Kesalahanmu, dan Allah Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan.” 
(Os. Al Bagarah (2): 271) 


Loc 30362 3 امم وم شد هسم ع هد‎ A 


> محمد بن بشار» حدنا محمد بن‎ Ga -۲ ٤٩ 


AB >‏ 
Was 6‏ 
۶ 
EN‏ ...3 سه oN o‏ 54 ده o‏ ه sb‏ مو Íi‏ 
شعبة» عن منصور» عن ربعي بن حراش» عن زيا بن بيان» رفعه إلى 
nl Ha PM AI f‏ ع 8 LN S‏ ووو sf AN‏ 
ابي Pe‏ الي RB‏ قال: لائ يهم الله elang UU)‏ الله Ul‏ 


meli Mia BUS بالله ولم‎ ES A gana Sa 


28 Al Bukhari, Tafsir. Aali Imran 5 dari jalur periwayatan Ishag bin Abdullah 
dengan redaksi yang panjang, Muslim, Zakat 42. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 259 


I ee 


sa بعطيته» إلا الله‎ is y ba mirah melar, Je لف‎ zap 
ا به‎ AI AE إذا کان‎ 5 SA ووم ساروا‎ a 
آياتي» ورل کان ي‎ Per gas فقام‎ ey) فَوَضَعُوا‎ 3G 
Dn لَهُء‎ ta S JE Sula Jal ai Sa a 

Ai ngak Gd)‏ الشيخ الرّاني» الف الخال A‏ الظَلومُ 


2456. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Rabi? bin Hirasy, dari 
Zaid bin Zhibyan yang memarfu'kannya kepada Abu Dzar RA, dari 
Nabi SAW, Beliau bersabda, "Ada tiga perkara yang dicintai Allah 
SWT dan tiga perkara yag dibenci Allah SWT. Adapun orang-orang 
yang dicintai Allah SWT adalah: Mereka yang didatangi oleh seorang 
laki-laki yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun 
kekerabatan, kemudian ia meminta kepada mereka. Setelah itu ada 
seorang diantara kaum tersebut yang memberinya secara sebunyi- 
sembunyi dan tidak ada yang tahu pemberian tersebut kecuali Allah 
SWT dan orang yang menerima. Yang kedua adalah suatu kaum yang 
melakukan perjalanan di malam hari. Pada saat datang waktu yang 
sangat mereka sukai untuk tidur, merekapun bangun dan membaca Al 
Qur'an. Yang ketiga adalah seorang yang berada di barisan tentara 
yang pada saat bertemu dengan musuh barisannya menjadi kacau 
balau, namun ia menghadapinya dengan berani hingga mati terbunuh 
atau meraih kemenangan. Kemudian tiga golongan yang dibenci 
Allah SWT adalah: Orang tua yang berzina, orang fakir yang 
sombong dan orang kaya yang zhalim.””* 


234 Sanadnya dha'if, Zaid bin Dzabyan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali 
Rib'i bin Hirasy, seperti yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi bahwa hal itu 
menunjukan bahwa ja adalah tidak dikenal —Nashir.) Ahmad 5:153 dari jalur 
Muhammad bin Ja'd. 


260 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


423. Bab: Penjelaskan tentang Perumpamaan Yang Diberikan 
Nabi SAW tentang Orang Yang Ingin Bersedekah dimana Syetan 
Datang Mencegahnya dan Membayang-bayanginya dengan 
Kefakiran (249/A), jika Riwayat Ini Shahih. Sebab Aku Tidak 
Menemukan Jawaban, Apakah Al A'masy pernah Mendengarnya 
dari Ibnu Baridah atau Tidak. Allah SWT Berfirman, “Syaitan 
Menjanjikan (Menakut-Nakuti) Kamu dengan Kemiskinan dan 
Menyuruh Kamu Berbuat Kejahatan (Kikir), sedang Allah 
Menjanjikan Untukmu Ampunan daripada-Nya dan Karunia. Dan 
Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” 
(Os. Al Bagarah [2]: 268) 


AJA بو‎ An A محمد بن عبد الله لله‎ Gile - —N LOVY 
E اله‎ Jas عَنْ ابي قال ال‎ S عَن الأَعْمَشء عن ابن‎ 
Ca Sar > کی بت عا ي ب‎ lah E RA 


2457. Muhammad bin Abdullah Al Makhzumi telah 
menceritakan kepada kami, Abu Mu’awiyyah menceritakan kepada 
kami, dari Al A'masy, dari Ibnu Baridah, dari ayahnya, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak seorangpun yang hendak 
mengeluarkan hartanya untuk sedekah kecuali tujuh puluh syetan 
akan menghalanginya.”?” 


235 Sanadnya dha'if. Al A'masy adalah sosok yang dinilai mudallis. Berkenaan 
dengan Hadits ini Abu Muawiyyah berkata: Menurutku, ia tidak mendengar darinya. 
Ahmad 5:35. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 261 


424. Bab: Penjelasan tentang Perintah untuk Mendekatkan Diri 
kepada Allah SWT dengan Cara Bersedekah kepada Kerabat dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Yang Dimaksud dengan 
Perkataan, “Maa Lii Wa Nishfahu Huwa Lilah (Apa Yang Ada 
Padaku Setengahnya Untuk Allah SWT)” adalah Sedekah, dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Tanah, Rumah, Pagar, Kebun, 
jika Seseorang Mejadikannya untuk Allah SWT, berarti Ia 
Menjadikannya Sebagai Sedekah, meski Ia Tidak Menyebutkan 
Batasannya, tidak Sebagaimana Yang Diduga oleh Sebagian 
Kalangan Yang Menyangka bahwa Jika Tidak Disebutkan 
Batasannya, maka Tidak Terjadi Transaksi Pembelian ataupun 
Hibah kecuali Jika Disebutkan Batasannya 


kata NON‏ ابو موسی محمد بن Ca 6 RAN‏ حالد بن 

1 2 28 ra 5 AA RAK UR A Pai 
SIA ME الآية لَنْ‎ ala eda قال: قال أنس:‎ LL ES الحارثي‎ 
LA ا 3 ف اوفع م رق‎ bap a Ta ءام‎ 
Jé حَسَناء‎ H3 ذا الذي يقرض الله‎ II Wp Ca حَتّى فقوا‎ 
لله ولو‎ PES SO أبو طلحَة: يا رَسُولَ الله حَائِطِي‎ 

. 7” 32 e WA 0 KAG 2 e; 3 s o a 
Maa في‎ ala فقال:‎ e an 

2458. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna telah 

menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harits menceritakan kepada 
kami, Humaid menceritakan kepada kami: Ia berkata, Anas berkata: 
Ketika ayat ini, “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan 
(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang 
kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka bahwasannya 
Allah mengetahuinya” (Os. Aali 'Imran [3]: 92) diturunkan. Ia 
berkata, "Barangsiapa yang meminjamkan kepada Allah SWT dengan 
pinjaman yang baik.” (Os. Al Baqarah [2]: 245) Abu Thalhah berkata, 


262 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


"Wahai Rasulullah, kebun ini untuk Allah SWT dan jika aku mampu 
menyembunyikannya aku tidak akan mengumumkannya.” Kemudian 
Rasulullah SAW menjawab, “Berikanlah ia kepada kerabat 
keluargamu yang fakir dan paling dekat hubungan kekeluargaannya 
denganmu.”2$ 


02 
م م 


ات Way‏ او مو سی NON‏ دول ا ری ع شين 
A ge‏ قال: BSH ANI IE‏ 


2459. Abu Musa telah menceritakan kepada kami, Sahal bin 
Yusuf menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, ia berkata: 
Ketika turun ayat ini, kemudian ia menceritakan Hadits yang sama 
dari Nabi SAW.” 


425. Bab: Penjelaskan bahwa Boleh Mensedekahkan Benda Tidak 
Bergerak tanpa Disebutkan Batasnya, Mengingat Keberadaan 
Pemiliknya Yang Masyhur dan Batasnya Yang Biasanya Jelas 


2460. Muhammad bin Abu Shafwan Ats-Tsagafi telah 
menceritakan kepada kami, Bahaz menceritakan kepada kami, Hamad 
menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Anas, ia berkata: Ketika 
turun ayat, “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu 
cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka bahwasannya Allah 


236 Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Imam Ahmad 
meriwayatkannya (3/115, 173, 262) sanadnya ada tiga. Imam At-Tirmidzi 
menshahihkannya (3000) dan menganggapnya sebagai Hadits yang sanadnya 
bersambung dalam shahihain —Nashir.) Al Hafizh mengisyaratkan dalam Al Fath 
5:380 ke riwayat Ibnu Khuzaimah. 

237 Hadits ini pengulangan dari Hadits sebelumnya. Ath- Thahawi, Syarh Ma'ani Al 
Atsar 3:288 dari jalur periwayatan Humaid. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 263 


mengetahuinya.” (Os. Aali "Imran [3]: 92) Abu Thalhah berkata: Aku 
berfikir Tuhan menghendaki harta kita, dan aku bersaksi kepadamu 
Wahai Rasulullah bahwa tanahku yang di Biyarhi untuk Allah SWT. 
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, “Berikanlah kepada 
kerabatmu.” Ia berkata: Kemudian Abu Thalhah memberikannya 
kepada Hasan bin Tsabit dan Ubai bin Ka'ab.2? 


426. Bab: Anjuran kepada Kaum Wanita agar Mensedekahkan 
Hartanya kepada Suami dan Anaknya dengan Sedekah 
Tathawwu'. Mereka Lebih Utama untuk Didahulukan 
Dibandingkan dengan Saudara Jauh, sebab Mereka Lebih 
Berhak Diberikan Sedekah dibandingkan Dengan 
Saudara Yang Jauh 


PAT r Pt r 


Wa -ytte‏ علي بن حجر (sand‏ حدثنا Je‏ بن 


40 7 


Tata A‏ عَمْرُو بن ابي عمرو مول abi‏ سَعِيدٍ 
ena‏ عَنْ ابي هريرَة: أن رَسول ngan‏ لسرن بر المح Ci‏ 
فأ تى النّسَاء في AE E‏ يا aka‏ السا م Sa‏ 


ah J A‏ ودين أَذْهَبْ بقلوب دوي الألباب A E‏ قد 
ci‏ زک ا Ti‏ الثار ija AI FR‏ إلى الله بمّا CABE‏ 


~ في AH Maa‏ بن مَسْعُودِ KANG‏ إلى عَبْدٍ الله بن 


r 


238 Rijalnya terpercaya sesuai dengan syarat Imam Muslim kecuali seorang yang 
bernama Muhammad bin Abu Shafwan sebagaimana yang dinyatakan oleh 
Muhammad bin Hatim, Bahaz telah menceritakan kepada kami dengan Hadits 
tersebut. Imam Muslim mengeluarkan Hadits ini (3/79) —Nashir.) Muslim, Zakat 
dari jalur periwayatan Bahaz. 


264 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Asia Cg BG an‏ مِنَ رَسُول الله وي وأحذت ad‏ قال ابن 
SN An‏ ذَهَبينَ e Ág‏ قالت: AA‏ إلى الله وَرَسُولِه 
قال: Gila Ala Uni,‏ علي وَعَلَى ولّدِيء SUG‏ مَوْضِعٌ KI‏ 
NA SY‏ رَسُول الله AB‏ َال: ES LA‏ عَلَى رَسُول الله 
ف CS‏ رَسُولَ الله sia‏ ريب ساون قال: اي الريانب هي ؟ 
قال: aka‏ ابن D gana‏ قال: eba a KAN‏ على Pa‏ فك نتالت: 


AE إلى ابن ملعو‎ AB Iin مِنْكَ‎ bala A AN يا رَسُولَ‎ 

Diah,‏ ليا لي اقرب به إلى الله DI‏ 2 أن لا يعني الله مِنْ 

IU تَصَدَقِي به علي وَعَلَى‎ aga لي ابن‎ JG Ud jaf 
03. 


Se : الله‎ IA فقال‎ AB رَسُول الله‎ SN حَتّى‎ lai apa 


2461. Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, Umar bin Abu Umar 
Maula Al Muthallib menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id Al 
Magburi, dari Abu Hurairah RA, Setelah melaksanakan shalat shubuh, 
Rasulullah SAW menemui beberapa orang wanita yang ada di masjid. 
Beliau bersabda, “Wahai kaum wanita, aku tidak melihat orang yang 
kurang akal dan agamanya melebihi kalian. Bahwasannya aku 
melihat kebanyakan penghuni neraka di hari kiamat adalah dari jenis 
kalian.. Oleh karena itu hendaknya kalian mendekatkan diri kepada 
Allah SWT semampu kalian.” Saat itu diantara beberapa orang wanita 
tersebut ada istri Ibnu Mas'ud RA. Kemudian ia menemui Ibnu 
Mas'ud dan memberitakan apa yang telah didengarnya dari Rasulullah 
SAW dan segera mengambil perhiasannya. Saat itu Ibnu Mas'ud 
berkata: Hendak kamu bawa kemanakah perhiasaan tersebut? Ia 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


menjawab, “Aku akan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan 
Rasul-Nya.” Kemudian Ibnu Mas'ud RA berkata, “Alangkah 
indahnya jika kamu sedekahkan perhiasan itu kepadaku dan kepada 
anakku, bahwasannya kami termasuk yang layak menerima.” 
Kemudian istrinya berkata, “Tidak, aku akan bertanya terlebih dahulu 
kepada Nabi SAW.” Ia berkata, "Kemudian istri Ibnu Mas'ud pergi 
menemui Nabi SAW. Kemudian Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, 
Zainab minta izin untuk bertemu',” Beliau menjawab, “Zainab yang 
mana?” Ia berkata: Istri Ibnu Mas'ud RA.” Kemudian Rasulullah 
SAW berkata, “Biarkan ia menemuiku.” Kemudian Zainab datang 
menemui Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah 
mendengar apa yang tuan sampaikan. Setelah itu aku menemui Ibnu 
Mas'ud RA dan menceritakan kepadanya. Kemudian aku mengambil 
perhiasanku untuk aku jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan 
diri kepada Allah SWT dan kepada tuan dengan harapan agar Allah 
SWT tidak memasukanku sebagai salah seorang penghuni neraka," 
namun Ibnu Mas'ud RA berkata kepadaku, “Bersedekahlah kepadaku 
dan anakku, sebab kami layak untuk menerima.” Kemudian aku 
katakan kepadanya, “Tidak, sampai aku meminta izin Rasulullah 
SAW.” (248/B) Kemudian Rasulullah SAW berkata, “Bersedekahlah 
kepada Ibnu Mas'ud dan kepada anak-anaknya, sebab mereka layak 


menerimanya. 


239 Sanadnya shahih. Ahmad 2:373 dari jalur periwayatan Ismail dan Umar bin Abu 
Umar dan klaim bahwa ia adalah sosok yang tsiggah adalah dugaan yang tidak 
mendasar. Aku tidak menemukan orang yang mengatakan demikian. Aku katakan: 
Aku khawatir pernyataannya, “Wa ilaika” setelah pernyataan, “Ilallah” termasuk 
kalimat yang ia masukan dan ia sangka bagian dari Hadits. Sebab tidak boleh 
mendekatkan diri kepada selain Allah dengan bentuk ibadah. Yang mendukung 
pendapat ini adalah diamnya Nabi SAW sebagaimana yang dapat disimpulkan dari 
alur riwayat. Jika wanita tersebut mengatakan hal yang demikian, tentu Nabi SAW 
akan mengingkarinya sebagaimana beliau mengingkari orang yang berkata: Insya 
Allah Wa Syi'ta. Beliau berkata, “Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai 
tandingan Allah SWT. Ucapkanlah, Masyaa Allah wahdah.” Imam Ahmad 
mengeluarkan Hadits ini, perhatikanlah —Nashir.) 


266 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1- قال أبُو بكر: في حبر عياض بن ae‏ الله عَنْ أبي 


ya 2 á - 5 2‏ > ميم Te o e O‏ اه مه 
سعِيد» فقال لها النبي ف: Go‏ ابن OLI Sa‏ وولدك احق مَنْ 


2 2 8 s . 8 ر رو‎ a رض‎ A 
دال على أن بني ابن مَسْعُودٍ الْذِينَ قال‎ AI به عَلَيْهِمْ فهذا‎ a 
PAS عبد الله ِن‎ AS ad Ia Gp حبر ابي‎ a D 


و لهي ام e> A El‏ 5 دمع .قد ها Gino”‏ .وو 
KIK PAK S‏ وزکريا بن 
يَحْبَى بن ايان قالا: IRA KR‏ 
HA‏ رن وَهْرَ ابن ألم عَنْ عياض بن BR‏ عن ابي سمي 
GI‏ 


2462. Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Iyadh bin Abdullah 
bin Abu Sa'id disebutkan: Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, 
“Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Suami dan anakmu 
lebih utama dalam menerima sedekahmu.” Riwayat ini menunjukkan 
bahwa anak-anak Ibnu Mas'ud yang disebutkan oleh Nabi SAW 
dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, “Dan kepada 
anak-anaknya,” adalah anak-anak Ibnu Mas'ud dari hasil 
pernikahannya dengan Zainab. 

Yahya telah menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id 
Muhammad bin Yahya dan Zakaria bin Yahya bin Ibban menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Abu Maryam menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far memberitakan kepada kami, 
Zaid, yaitu Ibnu Aslam memberitakan kepadaku, dari Iyadh bin 
Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri.”** 


440 Lihat Al Bukhari, Zakat dari jalur periwayatan Ibnu Abi Maryam. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


427. Bab: Penjelasan tentang Berlipat Gandanya Pahala Sedekah 
kepada Suami dan Anak-Anaknya Dibandingkan dengan Sedekah 
kepada Orang Lain 


r Ao p Jor 0 


Was ان تمي‎ D (BNI سَعِيدٍ‎ i عَبْدُ الله‎ SAS NENG 


KAWAN‏ عن شقنو عر عرو ون sa‏ ع انار عد اط إن 


et 


Tea Ganas وقال:‎ Bra لله يك‎ a CA قالت:‎ egy 
SI a Jf 2 اسای ولو ف ل ق‎ 
عَلَى أن‎ NG هَل تُحرئٌ‎ akas BD إيت‎ AA Sa 
ái aa JG الصّدَقَةٍ ؟‎ SKS أوجبّهُ‎ 


Di‏ عِنْدَ لباب Ss‏ ا عل الا و من 


وم 


a NG ANG “das J% a PL Ju حاجتها‎ pA 


err لوم‎ 


Spa)‏ لله 3 مَنْ تحن فقال: Lal Yg MTA‏ ویتامی في 
beya dan gamn‏ ذلك GGE‏ مِنَّ a BAN‏ ؟ فقال لَهُ: JGN‏ 
ا | الأنصّار قال: أي AI‏ ؟ قال: KE sha‏ الله gi‏ 
TAK iya AN Sa‏ قال: ag) ai‏ أَحْرَانِ: اجر A A‏ 
الصدقة" 


2463. Abdullah bin Sa’id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Namir menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami dari Syaqiq, dari Umar bin Al Harits, dari 
Zainab, istri Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, “Rasulullah SAW telah 
memerintahkan kami untuk bersedekah. Beliau bersabda, 'Wahai 


kaum wanita, bersedekahlah, meski dengan perhiasan kalian', 


268 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Kemudian ia (istri Ibnu Mas'ud RA) berkata, "Saat itu aku banyak 
menanggung beban penghidupan Ibnu Mas'ud dan anak 
perempuanku. Kemudian aku berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Tolong 
temui Rasulullah SAW dan tanyakan kepada beliau apakah yang telah 
aku lakukan termasuk sedekah?'," Ibnu Mas'ud menjawab, “Tidak, 
kamu saja yang menanyakannya.” Ia (istri Ibnu Mas'ud) berkata, 
"Kemudian aku datang menemui Rasulullah SAW. Aku duduk di 
depan pintu karena sungkan kepada Beliau. Saat itu, ada seorang 
wanita dari kalangan Anshar yang juga datang menemui Nabi SAW 
untuk keperluan yang sama. Kemudian Bilal datang menemuiku dan 
saat itu aku katakan kepadanya, "Tolong tanyakan kepada Rasulullah 
SAW dan jangan katakan bahwa kami yang bertanya'," Kemudian ia 
berkata, "Ada dua orang wanita menanggung kehidupan suami dan 
anak-anaknya. Apakah yang keduanya lakukan juga termasuk 
sedekah?" Beliau menjawab, “Siapakah kedua wanita tersebut?” Bilal 
menjawab, “Zainab dan seorang wanita dari kalangan Anshar.” Nabi 
SAW bertanya, “Zainab yang mana?” Bilal menjawab, “Istri Ibnu 
Mas'ud RA dan seorang wanita dari kalangan Anshar.” Kemudian 
Beliau berkata, "Ya, dan kedua wanita tersebut mendapatkan dua kali 
pahala, pahala sedekah dan pahala mempererat keluarga.” 


5 015 PE ESS so. I. r Pa 

4-- حًا علي بن SA‏ قال: SAS‏ ابْنْ a‏ قال: 

RN Us‏ عَنْ DA‏ عَنْ عَمْرِو بن الْحَارثِ إن 
dia‏ عَنْ 3 Sa asi‏ قالّت: اتا BD‏ 
ور 


8, ó و و‎ 3 or sg Pa لس سه سس‎ Tata o 40 ge 
حليکن» دم‎ iya وحن بالمسجد» فقال: يا معشر النساءء تصدفن» ولو‎ 


2 Por ل و مه‎ 5 r PEPA 
ذكر نحو حديث ابن ثمير معنى واج‎ 


21 Al Bukhari, Zakat 47 dari jalur periwayatan Al A'masy. Demikian pula Imam 
Muslim 3/80 —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 269 


2464. Ali bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami, Ibn 
Fudhail menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Abu Ubaidah, dari Umar 
bin Al Harits bin Al Musthalig, dari Zainab, istri Ibnu Mas'ud, ia 
berkata: Suatu hari Nabi SAW datang menemui kami (para wanita) di 
masjid. Beliau berkata, “Wahai kaum wanita, bersedekahlah meski 
dengan perhiasan kalian.” Kemudian ia menceritakan Hadits yang 
sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Namir.“? 


428. Bab: Penjelasan tentang Sedekah Seseorang kepada 
Anaknya. Dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Yang 
Diberikan Orang Tersebut jika Kembali Kepadanya Berdasarkan 
Warisan, Hal Yang Demikian Hukumnya Boleh. Dan Penjelasan 
tentang Perbedaan Antara Harta Sedekah Yang Dimiliki oleh 
Seseorang Berdasarkan Warisan dengan Harta Yang Dimiliki 
dengan Jalan Jual Beli atau Hibah. Sebab Waris Diterima oleh 
Ahlinya: Baik Ia Suka atau Tidak Suka dan Seseorang Tidak 
Memiliki Harta kecuali Dengan Niatnya, Dan Ia Mengabarkan 
bahwa Kepemilikan Di Sini adalah Selain dengan Jalan Warits 


2o - PANG‏ مه #03 30.1 .8 ag‏ کو 
Was - ٥‏ موسّی بن عبد 4 الرحمن المسروقي» حدقا ابو 
KAMA‏ عر > حسين وهو بالل عن عمرو بن tami‏ عن ابي (aa‏ عن 


2 أن 5-9 KA‏ عَلَى oa,‏ بأرضء a) BS‏ الات فس ذلك 
ِرَسُول الله 8ك BA SS‏ وَرَجَمَ US UT‏ 


2465. Musa bin Abdurrahman Al Masrugi telah menceritakan 
kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Husein, 


242 Lihat Muslim, Zakat 46 


270 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


yaitu Al Mw'allim, dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari 
kakeknya, bahwasannya ada seorang laki-laki yang mensedekahkan 
tanah kepada anaknya. Setelah itu, harta tersebut kembali kepadanya 
dengan jalan waris. Ketika hal yang demikian diceritakan kepada 
Rasulullah SAW, beliau berkata kepadanya, “Engkau mendapatkan 
ganjaran atas sedekahmu dan hartamu kembali kepadamu.” 


429. Bab: Penjelasan tentang Perintah Mensedekahkan Buah 
sebelum Buah Tersebut Dipotong, kemudian Sedekah Tersebut 
Diletakkan di Masjid 


NI un Sa r E 
aa e di Maen 
a E وا عن ابن‎ 


r r 
P 


2466. Muhammad bin Sahal bin “Askar telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Abu Maryam menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Ubaidulah bin 
Umar dan Abdullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, 
bahwasannya Rasulullah SAW telah memerintahkan agar setiap satu 
tandan yang dihasilkan dari kebun diberikan ke masjid.“ 


e 
A 
| 


23 Sanadnya hasan —Nashir.) Ibnu Majah, Shadagah 3 dari jalur periwayatan 
Abdul Karim, dari Umar bin Syu'aib. Didalam riwayat tersebut ada kalimat, "Aku 
telah memberikan ibuku sebidang kebun..” Muhammad Fu'ad Abdul Bagi ketika 
mengoentari Hadits ini dalam kitab Az-Zawa'id mengatakan: Sanadnya shahih 
menurut ulama yang membolehkan menjadikan Hadits yang diriwayatkan oleh 
Umar bin Syu'aib sebagai hujjah. 

?# Aku katakan bahwa sanadnya shahih, sesuai dengan syarat Imam Muslim. Imam 
Ath-Thabrani telah meriwayatkan Hadits ini dalam kitab Al Ausath (1/86/2 Majma' 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 271 


430. Bab: Penjelasan tentang Makruhnya Bersedekah dengan 
Buah Yang Buruk, meski Sedekah Tersebut Bersifat Sunnah. 
sebab Sedekah dengan Barang Yang Paling Bagus dan Yang 
Bagus Lebih Utama Dibandingkan dengan Sedekah 
Buah Yang Jelek 


PANG 3o 352 3 هود‎ 


GI al DR بن بشارء‎ Masa = -۷ 

S Amma YES 8 أن رَسُول الله‎ am مالك‎ E 
يأكل‎ BAN إن صاب هاو‎ gi bh صد‎ Bala َب هذ‎ 
Da يوم‎ a 


2467. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, dari Shalih bin Abu “Arib, dari Katsir bin 
Murrah, dari “Auf bin Malik Al Asyja'i: Suatu hari Rasulullah SAW 
masuk ke dalam masjid dan saat itu dari beberapa tandan buah ada 
satu yang jelek. Saat itu Rasulullah SAW sedang memegang tongkat 
dan beliau mencela salah satu buah yang jelek tersebut dengan 
tongkatnya. Beliau berkata, “Jika pemilik buah ini hendak bersedekah, 
hendaknya ia bersedekah dengan yang baik. Bahwasannya di hari 
kiamat nanti si pemilik sedekah ini akan memakan buah yang 
jelek.” 


Al Bahrain) Ahmad bin Hamad bin Zaghbah telah menceritakan kepada kami, Sa'id 
bin Abu Maryam menceritakan kepada kami —Nashir.) 

245 Sanadnya hasan lighairihi. Abu Daud, Hadits 1608 dari jalur periwayatan Yahya. 
Shalih bin Abu Arib adalah sosok yang dinilai dha'if dalam periwayatan Hadits. 
Meski demikian, Hadits ini memiliki penguat dari hadits yang lain. 


272 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


431. Bab: Penjelasan Tentang Memberi kepada Orang Yang 
Meminta, meskipun Ia Datang dengan Penampilan Layaknya 
Orang Kaya, dengan Berkendaraan dan Baju Yang Layak 


r, e 2‏ 
شو 3 ماسو وبر مه 


` و رك 8 8 2 Joo.»‏ 
۸ - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي» حدنتا وكيع» وعبد 


P 
A r 


Egg VA á Ja لا‎ pa UI ia Z 7o 
قال رَسُول الله : للسائل حي وإن جَاء على‎ MEA قالا:‎ ALI 


رَس 


2468. Muhammad bin Abdullah Al Makhzumi telah 
menceritakan kepada kami, Waki’ dan Abdullah menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Bahwasannya orang yang datang meminta-minta memiliki hak, 


meski ia datang dengan mengendarai seekor kuda.” 


432. Bab: Penjelasan tentang Jumlah Buah Yang Dianjurkan 
Diberikan kepada Orang-Orang Miskin dan Diletakkan Di 
Masjid adalah Satu Tandan, Jika Buah Yang Dimiliki oleh 

Seseorang Mencapai Jumlah Tertentu 


سل هوه E‏ 20 إن ó r‏ 2 م oo AÍ‏ رط 
Kal Wa —Y£ 14‏ بن سَعِيدٍ الدارمي» Was‏ سهيل بن JS‏ 

D م اهم‎ o BG. 3 0 Lag” O o GG. 3 0. Ze $2 وبي‎ AG PAN 
حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحبى بن‎ 
هته‎ ` 5 £ ` o2 o 1 oz l م اسم 0 عه‎ l b 
الله که‎ Jya, حبان» عن واسع بن حبان» عن جابر بن عبد الله أن‎ 


Las‏ في GI IAI‏ والوسقين» TANI HIU‏ وَقَالَ: فِي جَادٌ 


246 Sanadnya dha'if. Didalamnya ada seorang yang bernama Ya'la bin Abu Yahya 
dan sosoknya majhul (tidak dikenal) Abu Daud, Hadits 1665. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 273 


- e ° wa 

كل عَشْرَةٍ Kaya uga‏ لِلمسّاكِين في a‏ فسَمعْت الدَارِمِي 

kn Pn ak 

2469. Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi telah menceritakan kepada 

kami, Suhail bin Bikar menceritakan kepada kami, Hamad bin Salmah 

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dari 

Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Wasi' bin Hibban, dari Jabir 

bin Abdullah, bahwasannya Rasulullah SAW telah memberikan 

rukhshah (keringanan) bagi mereka yang memiliki satu atau dua 

wasag, tiga dan empat. Beliau berkata, “Setiap sepuluh ausag dari 

buah yang bagus hendaknya hendaknya diletakkan (satu tandan) di 
masjid.” Aku mendengar Ad-Darimi berkata: Satu tandan.” 


433. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Perintah Nabi SAW 
untuk Meletakkan Satu Tandan Di Masjid —Sebagaimana 
Yang Telah Kami Sebutkan— untuk Orang-Orang Miskin 

adalah Perintah Yang Bersifat Nadab (Anjuran), bukan 
Perintah Yang Bersifat Wajib, dan Riwayat Thalhah Bin 
Abdullah termasuk Dalam Bab Ini 


Ga YAN.‏ يولس بن عَبْدٍ الأغلى» أخبرا bil‏ وَهْبء عن ابن 
TP‏ عن أبي Te‏ عن جابر» عن النبي 2 قال: إذا NG Cs‏ 


Ga 2 yo. 2 ool, م‎ Pa 
عنك شه‎ as a 


%7 Sanadnya hasan, Abu Daud Hadits 1662 juz ke lima tentang meletakkan kurma 
di masjid untuk orang-orang miskin. Ahmad 3:36 dari jalur periwayatan Ibnu Ishag 
juz khusus berkenaan dengan masalah Al “Araya. Didalamnya terdapat penegasan 
dari Ibnu Ishag tentang Hadits ini. 


274 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2470. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab telah memberitakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari 
Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Jika kamu 
telah menunaikan zakat hartamu, berarti engkau telah menghilangkan 


keburukannya.” 


r, 
ا‎ 


۱ح 


ٿا علي بن حشرم اعرا عبد الله ن وَطبء عَنْ 
عرو Pa i‏ ث عر دراج أبي السّمْحء عن ابن We NA pena‏ 
aya g‏ أن a‏ إذا أت رَكَاءَ مالك فَقَدْ MEKAK‏ 
dala‏ وَمَنْ NG ES‏ حَرَامًاء تم Bakat‏ به لم کن لَه فيو اح وَكَانَ 
GA Si sing SAS MEA‏ حلا RL‏ 
ee‏ وقال: إذا أَذيْت 353 NG‏ 


2471. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami dari Umar bin Al 
Harits, dari Daraj bin As-Samah, dari Ibnu Hujairah Al Khaulani, dari 
Abu Hurairah RA, “Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Jika 
kamu telah menunaikan zakat hartamu, maka kamu telah 
melaksanakan kewajibanmu. Dan barangsiapa yang mengumpulkan 
harta yang haram, kemudian harta tersebut ia sedekahkan, ia tidak 
akan mendapatkan pahala dari sedekahnya tersebut, bahkan ia akan 
mendapatkan balasan yang buruk',” 


Isa bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
menceritakan kepada kami, Daraj Abu As-Samah menceritakan 
kepadaku, ia berkata: Jika kamu telah menunaikan zakat hartamu.”? 


248 Lihat Hadits sebelumnya No. 2258. 
49 Sanadnya dha'if, sebab Daraj Abu Samhah adalah sosok yang munkar 
sebagaimana dinyatakan oleh Adz-Dzahabi dan yang lainnya. —Nashir.) At- 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 275 


434. Bab: Penjelasan tentang Perintah Memberi kepada Orang 
Yang Meminta, meski Dengan Pemberian Yang Sedikit dan Kecil 
Nilainya serta Penjelasan Makruhnya Membiarkan si Peminta 
Pulang dengan Tangan Hampa' jika Seseorang Memiliki Sesuatu 
untuk Diberikan 


r So A or PAN 


M i Ci سوير الأشجء‎ b عَبْدُ الله‎ D -revy 


Yi‏ حم i e‏ مَنْصورٌ RAA ip‏ رح وداه da‏ بن إسحاق» 


6. e aé 


a aa NE‏ بجي عَنْ ai‏ قالت: 
فلت ول ii éJ cai‏ و عندي cadas ú‏ قال: N‏ 0 
jala‏ بظلفي. ala a Ja‏ قال أبو Ki‏ ابن بجيد هذ 


y . o 3 o Ne امه‎ A 
ad بْن‎ A بن‎ ya عبد‎ 
2472. Abudllah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Abu Khalid Al Ahmasi menceritakan kepada kami, Manshur 
bin Hasan menceritakan kepada kami, ha Harun bin Ishag 
menceritakan kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami 
dari Manshur bin Hayyan, dari Ibnu Bajid, dari kakeknya, ia berkata: 
Aku pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, ada seseorang yang datang 
meminta kepadaku dan aku tidak memiliki sesuatu untuk aku berikan 
kepadanya.” Beliau menjawab, “Jangan bersikap demikian, jangan 
kamu tolak permintaannya meski kamu hanya dapat memberikan 
sedikit.” 


Abu Bakar berkata: Ibnu Bajid adalah Abdurrahman bin Bajid 
bin Oibthi.20 


Tirmidzi, Zakat 2 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab hingga perkataan, “Berarti 
kamu telah melaksanakan kewajibanmu.” 
280 Sanadnya shahih. Ahmad 6: 383 dari jalur periwayatan Manshur. 


276 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


074 Ta 303 Pt 


Pe AA Ken NE oa الربيع‎ Was - ۳ 


ع wi‏ قرا تین EY‏ ا نووا حو ل 
aa AN‏ وهي China af‏ وکات رَعَم iyan‏ باي رَسُول لله : J‏ 
SG‏ لِرَسُول الله : وال aja RU‏ 


i BI SIG hd‏ ن لم ai‏ :نينا da‏ إا إلا 


BA مدا فاذفعيه‎ AN 


2473. Ar-Rabi' bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, 
Syua'ib menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami 
dari Sa'id, dari Ibu Sa'id, dari Abdurrahman bin Bajid, saudara Ibnu 
Haritsah, bahwa neneknya pernah bercerita kepadanya, yaitu Ummu 
Bajid, dan ia termasuk salah seorang yang pernah melakukan bai'at 
kepada Nabi SAW, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah 
SAW, “ Demi Allah, sesungguhya pernah ada seorang miskin yang 
datang ke depan pintu rumahku dan aku tidak memiliki sesuatu yuang 
dapat aku berikan.” Kemudian Rasulullah SAW menjawab, “Jika 
kamu tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepadanya kecuali 
makanan yang hangus, maka berikanlah kepadanya.” 1 


435. Bab: Penjelasan tentang Ancaman bagi Mereka Yang 
Meminta Kembali Sedekahnya dan Orang Yang Demikian 
Diumpamakan dengan Anjing Yang Muntah, kemudian Muntah 
Tersebut Ditelan Kembali 


Pt Pa 


PAI BI مُوسى محمد بن المثتّىء‎ AG NENG 


25! Sanadnya shahih. Abu Daud 1667 dari jalur periwayatan Al-Laits. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 277 


2ت و تو وو ° d A‏ 
a 6 pama‏ الأوزاعي Wasa (D)‏ كد بن سکن اليمايي 3 
KAA A‏ حفر Kasa‏ محمد بن علي 


r r 


sa ooh‏ سید بن امب » خر له سَيع ابن يا » مقو 
قال Iyo)‏ الله صلى الله عليه وسلم : مكل الذي A e Éa, Ga‏ 


Fi anak et 


4 يَقِيء » تم يا کل‎ AKI مَل‎ oke يَرْحَعٌ في‎ 
2474. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna telah 
menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan 
kepada kami, Auza'i menceritakan kepadaku, ha Muhammad Ibnu 
Miskin Al Yamami, Bakar bin Basyar menceritakan kepada kami, 
Auza'i menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Muhammad bin Ali 
menceritakan kepada kami, bahwasannya ia pernah mendengar Sa'id 
bin Al Musayyib memberitakan kepadanya bahwa ia pernah 
mendengar Ibnu Abbas RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, 
“Orang yang bersedekah kemudian menarik kembali sedekahnya 
seperti anjing yang muntah kemudian muntah tersebut dimakan 
kembali?” 


DAN حا ابن‎ a حا مُحَمَد بْنُ‎ - AKALI 
بن‎ Sesa يكر‎ II بن علي بن‎ h الأوْرَاعِي» قال: سمغت‎ é 
e 0 ` 3 a2 9 r 7 5 0 ور‎ 
بمثله‎ BBS Iya) قال: قال‎ a. | 


2475. Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari 
Auza'i, ia berkata: Aku pernah mendengar Muhammad bin Ali bin Al 
Husein menyebutkan Hadits dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Ibnu 


282 Muslim, pemberian 5 dari jalur periwayatan Auza'i. 


278 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, dengan 
menyebutkan Hadits yang sama. 


436. Bab: Penjelaskan tentang Anjuran Mempublikasikan 
Sedekah dengan Niat agar Menjadi Contoh bagi Yang Lain. Dan 
Orang Yang Mempublikasikan Sedekahnya dengan Niat Yang 
Demikian Mendapatkan Ganjaran sebanyak Orang Yang 
Tergerak Bersedekah karena Publikasinya 


z 
- r2 8 Ay 07 PAN 


۳ BIS IU AA قوب بن‎ Was -yeyi 


Ka - 


ا ARA‏ ع قار مر ان سيم عن عل الحم من بن هلال 
PALA aa‏ ن AE‏ اللو e‏ قال : ya) Ch‏ الله صلى الله عليه 
وسلم فَحَث عَلَى SU‏ وخهه Se‏ 
إن رَحُلا مِنَ الأئصار جَاءَ بِصرَةٍ ‏ فَأَعْطَامَا » ANG‏ ري في 


P 5 3 1 5‏ دعام رو م م 
وَحْهِ رَسُول الله sela‏ ولع kana‏ تقال رسول اللو صلى 
ره 2e Í Tas o‏ د 


الله عليه وسلم : مَنْ سن E‏ حَسَنَة » Top‏ جْرَهَا y hh‏ عَمِل G‏ 
aa‏ تتم ين a‏ ملل ب كان علد 
JEG by‏ ور Jabir‏ بها مِنْ غير أن BG iya Gala‏ شيء 


2476. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Abu Mu'awiyyah menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami dari Muslim, yaitu Ibnu Shabih, 
dari Abdurrahman bin Hilal Al “Abasi, dari Jarir bin Abdullah, ia 
berkata: Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan kami. Dalam 
khutbahnya beliau menganjurkan kami untuk bersedekah, namun saat 
itu tidak ada seorangpun yang bergerak menyambut ajakan Nabi SAW 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 279 


hingga wajah beliau menampakkan rona kemarahan (250/B) 
Kemudian seorang laki-laki dari kalangan Anshar datang dan 
memberikan sedekahnya. Kemudian banyak orang yang tergerak 
memberikan sedekah dan raut wajah Rasulullah menampakkan rona 
kegembiraan kemudian beliau SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
melakukan kebaikan, maka ia mendapatkan ganjaran dari kebaikan 
yang ia lakukan serta ganjaran dari semua orang yang mengikuti 
jejaknya dan pahala orang-orang tersebut tidak dikurangi. Dan 
barang siapa yang berbuat keburukan, maka ia mendapatkan balasan 
atas perbuatan buruknya serta ditambah dengan dosa semua orang 
yang mencontoh perbuatannya dan dosa orang-orang tersebut tidak 


dikurangi.” 


437. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Menampakkan Sedekah 


Abu Bakar berkata: Riwayat Ibnu Atik telah aku keluarkan 
dalam kitab jihad. 


AE BIS -revy‏ الرّحْمَن بن بشر بن Wa SAI‏ عَبْدُ 


إن 
ho. Tai 2168‏ هام هم 3 1 
الرزاق» خبرنا معمر» عن يحبى بن ابي 


283 Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, dan ia telah 
mengeluarkannya dalam kitab shahihnya (8/61—62) dari jalur periwayatan Abu 
Muawiyyah, kemudian diikuti dengan jalur dari periwayatan Jarir bin Abdul Hamid 
dari Al A'masy dan Muhammad bin Abu Ismail, Abdurrahman bin Hilal Al ‘Abasi. 
Dan Al A'masy juga merangkaikan Musa bin Abdullah bin Yazid dan Abu Adh- 
Dhuha, yaitu Muslim bin Shahih. Dan ini juga tertera dalam kitab Zakat Imam 
Muslim (3/87-88) —Nashir.) Ahmad 4:361-362 dari jalur periwayatan Abu 
Muawiyyah. Dan hadits ini tertera dalam kitab shahih Muslim, Zakat 70 dari riwayat 
Al Mundzir bin Jarir dari ayahnya. 


280 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


8 3 r2 


Sa Ka Sa Ad ا ا‎ CAG 
Gia ذا‎ p الله وَالْمَخجِيلة‎ EFP د اناك‎ 97 
ات‎ ES الله» رقال:‎ Gani بها الله وَالْمَخيلة في الْكِبّر‎ JA) 

076 ت‎ 4 o1 Za S> 9 8 Ao 
وَقال: إن الله يدجل الجنة بالسهم‎ FRA ولاف‎ OI دعوتهم:‎ 

الراك Kay Gani Co AG‏ بف a‏ يدق Jt‏ الله 


2 A a aka E r o [Aa سه‎ 
قال قال وسو‎ ag a 
2 


2477. Abdurrahman bin Basyar bin Al Hakam telah 
menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, 
Ma'mar memberitakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari 
Zaid bin salam, dari Abdullah bin Zaid bin Al Azrag,”” dari Aqabah 
bin Amir Al Jahni, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Ada dua 
keinginan yang salah satunya dicintai Allah SWT dan keinginan yang 
lainnya dibenci Allah SWT. Keinginan melempar untuk berburu 
dicintai Allah SWT dan keinginan melempar bukan untuk berburu 
dibenci Allah SWT." Dan Beliau bersabda, "Ada tiga golongan yang 
doanya tidak akan ditolak Allah SWT, Doa orang tua untuk anaknya, 
doa orang yang sedang dalam perjalanan dan doa orang yang 
dizhalimi” Dan beliau bersabda, "Bahwasannya Allah SWT 
memasukkan tiga golongan ke dalam surga dengan sebab busur 
panah, Orang yang membuatnya, Yang menyiapkanya dan Orang 
menggunakannya dalam perang di jalan Allah SWT.” 


254 Dalam naslah aslinya tertera kalimat, "Dari Abdullah bin Zaid bin Al Argam," 
koreksi berdasarkan kitab Al Musnad dan At-Tagrib." 
255 Sanadnya dha'if. Ahmad 154 dari jalur periwayatan Abdurrazag. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 281 


438. Bab: Penjelasan tentang Kemakruhan Menahan Sedekah. 
Sikap yang Demikian Dianggap Tidak Mau Memberikan 
Pinjaman Kepada Allah SWT. Sebab Allah SWT Menyebut 
Sedekah dengan Istilah Al Oaradh (Pinjaman), Allah SWT 
Meminjam kepada Hamba-Nya dan Berjanji Menggantinya 
dengan Ganjaran yang Berlipat Ganda atas Sedekah yang 
Dikeluarkan oleh Seorang Hamba. Allah SWT berfirman, 
“Siapakah yang Mau Memberi Pinjaman kepada Allah, Pinjaman 
yang Baik (Menafkahkan Hartanya di Jalan Allah), maka Allah 
Akan Melipat Gandakan Pembayaran Kepadanya dengan Lipat 
Ganda yang Banyak...” (Os. Al Bagarah (2): 245) 


ng م‎ 


Gis -YEVA‏ أبو هَاشِمٍ زياد بن أيوب» Mawa Ci‏ بن يزيد 
بن هَارُون» قَالَ: ALA GIS‏ بن إِسْحَاق» عن الْعَلاء عَنْ أيه ان 
DP ap‏ ف فَالَ: ول الله عر era tEn Je‏ 
a‏ وشتَمَني SIN Y IS‏ يقول: وَادَهْرَاهُ وَادَهْرَاهُ ونا 
KAA‏ قال yA‏ بكر: 33 uh,‏ لثمن أي ونا آټي Ci ja‏ 2 
ng Af‏ أي US Gian, SL‏ شعت إذ La‏ افر 5 Ar‏ 
alaa UI‏ قال الله عَرٌ Ke Jg‏ عَنْهُمْ KAVAT‏ إلا 2 
لض Saji E EE‏ 
وکل Su‏ بيك من Aa ple‏ إلا بو AA‏ إن 
شام lip‏ م و عابم ره حل وع A‏ ترون أن KN‏ 
هلكه He opó‏ وله AK‏ لا الدّهْرُ فكل AS‏ يشم 
a‏ ما pah A GE‏ الذي ASI E Y ASA‏ 


282 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


لي لا فِعْل لَه إذ الله BE‏ الدّهْرَ 


2478. Abu Hasyim Ziyad bin Ayub telah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dari “Ala, 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, 
“Allah SWT berfirman, 'Aku telah meminta pinjaman kepada hamba- 
Ku, namun ia tidak memberikan-Ku pinjaman. Dan hamba-Ku telah 
mencaci-maki diri-Ku tanpa ia ketahui. Sungguh Aku-lah yang 
memiliki kekuasaan terhadap zaman., sungguh Aku-lah yang memiliki 
kekuasaan terhadap zaman, sungguh Aku-lah yang memiliki 


, 5 


kekuasaan terhadap zaman’, 


Abu Bakar berkata: Maksud firman Allah SWT, "Wa ana Ad- 
dahru,” adalah Aku-lah yang mengatur zaman, Aku-lah yang 
membalikkan siang dan malam, maksudnya adalah mengatur 
kelapangan dan kesempitan sesuai dengan keinginan-Ku. Sebab 
sebagian orang-orang kafir menganggap bahwa zamanlah yang telah 
membinasakan mereka. Allah SWT befirman tentang mereka, “Dan 
tidak ada yang membinaskan kami kecuali waktu..” (Os. Al Jatsiyyah 
451:24). Ketahuilah sungguh mereka tidak memiliki pengetahuan. Dan 
apa yang mereka katakan tidak lain keluar dari prasangka yang tidak 
mendasar. Allah SWT berfirman, “Sungguh mereka tidak mengetahui 
dan apa yang mereka katakan hanyalah dugaan tanpa dasar.” 
Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan bahwa mereka yang 
mencela apa yang telah menghancurkan mereka pada hakikatnya 
mencela Allah SWT, sebab mereka menyangka bahwa zamanlah yang 
telah menghancurkan mereka dan mereka melaknatnya, padahal 
Allah-lah yang telah menghancurkan mereka, bukan zaman. Setiap 
orang yang kafir mencela sosok yang menghancurkannya, padahal 
pada hakikatnya celaan tersebut mereka arahkan kepada Sang 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 283 


Pencipta, bukan kepada zaman yang tidak memiliki iradah dan 
kekuasaan, sebab Allah-lah yang menciptakan zaman.” 


439. Bab: Penjelasan tentang Pintu Khusus di Surga Yang 
Disediakan Khusus bagi Orang-Orang Yang Bersedekah dan 
Mereka Masuk melalui Pintu Tersebut 


r, 2 
ge نه‎ Í ر‎ 2. 30 3G. و‎ AG 


YAA‏ كا محمد بن تق EA‏ عد الزراق» أخبرنا 
مَعْمَرٌ عن الڙهري» عن HAKI‏ عَبْدٍ ab‏ عَنْ أبي SA‏ قال: 
ال رَسول الله : مَنْ GAN‏ زوين مِنْ AG‏ في Tab ESAI Jaa‏ 
الح Eli,‏ اواب فَمَنْ كان مِنْ اهل PAN‏ دعي مِنْ باب الصّلاق 
وَمَنْ کان مِنْ Ba Jal‏ دُعِيّ مِنْ باب aal‏ وَمَنْ كان يِن Jal‏ 
الجهَادِ دعي مِنْ باب tell‏ وَمَنْ كان مِنْ pal Jal‏ دعي مِنْ باب 
oU‏ 


2479. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan 
kepada kami dari Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
yang menginfakkan sepasang harta yang dimilikinya di jalan Allah 
SWT, maka para penjaga surga akan memanggilnya. Di surga ada 
banyak pintu, mereka yang gemar melaksanakan shalat akan masuk 
melalui pintu shalat, mereka yang gemar bersedekah akan masuk 
melalui pintu sedekah, mereka yang berjihad akan masuk melalui 


288 Sanadnya dha'if, Ahmad 300 dari jalur periwayatan Muhammad bin Yazid. 


284 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


pintu jihad, mereka yang gemar berpuasa akan masuk melalui pintu 
Ar-Rayyaan.” 


2480. Kemudian Abu Bakar RA berkata kepada Nabi SAW: 
Demi Allah hai Rasulullah, adakah seseorang yang dipanggil oleh 
semua penjaga pintu-pintu tersebut? Beliau menjawab, “Ya, dan aku 
berharap engkau termasuk orang yang dipanggil oleh seluruh 
penjaga pintu-pintu tersebut.” 


440. Bab: Penjelasan tentang Larangan Meminta Sedekah jika 
Tidak Sangat Membutuhkan 


Pep 


SIS -0‏ سعيد بن عبد CA‏ من الْمَحْرومي io e‏ سيان 
ڪن ابن Ya » I‏ عياض بن a KE‏ سرج » ان آي 
سويد SI‏ كر أن زجلا Ate‏ برع A‏ +:ورسُول AN‏ لى :الله 
عليه lag‏ > في an‏ بدو » Ion Pb‏ اللو صلى الله عليه 
وسلم الاس أن Tai, » Ngaca‏ يابا SAN ai‏ فَصَلَى 
ên‏ » وَرَسُول الله فل اذ عله رمد بقل ل DA‏ 
KL Sg Ea‏ 


2! Al Bukhari, Puasa 4 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Zuhri. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 285 


2481. Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi telah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Ibnu “Ajlan, dari Iyadh bin Abdullah bin Mas'ud bin Abu Sarah, 
bahwasannya Abu Sa'id Al Khudri pernah bercerita: Ada seorang 
laki-laki datang ke masjid di hari jum'at dalam kondisi yang sangat 
lusuh dan pada saat itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah. 
Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk 
bersedekah dan merekapun segera melakukannya dengan memberikan 
baju. Kemudian beliau memerintahkan orang tersebut mengenakan 
dua baju serta memerintahkan kepadanya untuk melaksanakan shalat 
dua raka'at. Orang tersebut segera melakukan shalat dua raka'at 
sementara Rasulullah SAW tetap berkhutbah. Kemudian ia 
menceritakan Hadits ini. 


Aku telah mengeluarkan Hadits ini dalam kitab Al Jumu'ah.2? 


441. Bab: Penjelasan tentang Larangan Melakukan Sedekah 
dengan Niat Pamer (251/A). Dalil Yang Menunjukkan bahwa 
Orang Yang Bersedekah karena Riya Termasuk Orang-Orang 
Yang Pertama Kali Tersentuh Api Neraka. Kami Berlindung 
Kepada Allah SWT dari Sikap Riya dan Ingin Dipuji. Semoga 
Allah SWT dengan Ampunan-Nya Memelihara Kita Semua dari 
Api Neraka. Allah SWT Berfirman, “Barangsiapa Menghendaki 
Kehidupan Sekarang (Duniawi), maka Kami Segerakan Baginya 
Di Dunia Itu apa Yang Kami Kehendaki bagi Orang Yang Kami 
Kehendaki dan Kami Tentukan Baginya Neraka Jahannam, Ia 
Akan Memasukinya dalam Keadaan Tercela dan Terusir.” 
(Os. Al Israa' [17]: 18) 


258 Lihat Hadits sebelumnya No. 1799. 


286 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3o 5 5 07 So ومر‎ PANA 


SA بن عبد الله أتبركا عبد الله بن‎ WES GA -YAY 


a or Ae ل‎ f 


ab أن‎ Ben og i SA a gran خبرنا‎ 
5 Jr F فإذا‎ ai J> raj د‎ NGE of Hara tekan بن‎ 
A i SA Aj اجن عا اس فقال: ن هذا ؟‎ 
ana» 2l SE) فلمًا سكت‎ A ات‎ PY KA da 


A رل‎ 3. 


den, “dis adas B رَسُول ا‎ kabak RA 
PATE: رول الله‎ an Uas VA sja SA فقال أبو‎ 


> 1 8. 


م شع بو USS 4 Jú aii NGAYA‏ حَدِينًا 


rd sł PETA r 222 


ata‏ غيري وغيره ثم تشغ 
KA seal AR rpg A‏ يذَلِك» al‏ ومسح a‏ قال: 
dana aa Sajan DE 0‏ الله 2 A i‏ في هَذا ciji‏ 


Ca رَسُول الله 4# في‎ sa 


Lag r 


معنا at‏ غيْري JU dika RA jenu E‏ خَارًا 
على وَحهه wyb aal‏ نّم gu‏ فقال: ga‏ 5 رل الله TR‏ إن الله 
pI Js, DG‏ کان يو a sah Ji salah‏ تهب وکل امه 
IR Kena‏ حَمَعَ TAN‏ ورل يقل في Jan‏ ا 
وَرَحْلَ كير JUN‏ يمول nggah‏ ألم itu dh‏ على رَسُولي ؟ 
قال: udi‏ يا رب قال: BS‏ عَمِلْتَ فِيمًا JG ale‏ 0 
ah ai‏ راء AN‏ فیقول الله لَهُ: كَذَبْت» وقول AG KASI‏ 
ويقو يُقول الله: کل أت أذ يُقال: wela PET a‏ 
الالء فقول الله: ألم Na ust Suk ea‏ أحَدٍ ؟ 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 287 


و فقول CBS KA Jia, KON‏ فقول sah)‏ بل 
os‏ أن 0 لان حرا jai‏ داك ويؤتى dB saha‏ سيل 
ا JUS‏ لَهُ: فيم ola‏ فيقول: Gak ta‏ في سيلك فقائلت 
کی لت فقول ا کت وقول AON‏ کد ورل ااذه 


na‏ و ا f‏ أن aa A‏ “و نك an‏ ا an‏ بطر 
وجل له: بل أردت أن يقال: فلان جريء: فقد قيل ذلك» ثم ضرب 
Tenar 1 Z20273 WAH AAL anaa nenga Na ang‏ ذو الى 
yang‏ الله هي على ركبتي» فقال: يا أبا هرَيْرَة أوليِك الثلائة أوّل حلق 
لله PAS‏ بهم JON‏ يوم ga‏ قال الوليد: فأخبرني عقبَة أن شفيا A‏ 


eT A E E AAE لت‎ Aa de Ko ا‎ a NA e 
العلاء بن‎ Eee بهذاء قال و عثمان:‎ gat الذي دحل على مُعَاويّة‎ 
LS Aga دحل عَلَى‎ Weng وأن‎ akad كان سيّافا‎ AT أبي حَكِيم‎ 
1 É A Lia Bapa ر فو رن‎ Dal r noz 2 
إلى‎ GE GAN AI بهذاء قال: صَدَق الله وَرَسُولَهُ: مَنْ كان يريد‎ 
0 3 ii 4 و‎ r “ p 
يَعْملُونَ‎ AS CJ ولو:‎ 

2482. Atabah bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Mubarak memberitakan kepada kami, Hayawah bin 
Syuraih memberitakan kepada kami, Al Walid bin Abu Al walid Abu 
Utsman menceritakan kepadaku, bahwasannya Agabah bin Muslim 
pernah menceritakan kepadanya bahwa Syufyan pernah menceritakan 
kepadanya bahwa ia pernah masuk ke kota Madinah dan saat itu ada 
seorang laki-laki yang dikerumuni oleh orang banyak. Ia bertanya, 
“Siapakah orang ini.” Mereka menjawab, “Orang ini adalah Abu 
Hurairah RA.” Kemudian aku mendekatinya dan duduk di 
hadapannya yang saat itu sedang menyampaikan wejangan kepada 
orang banyak. Ketika ia sedang tidak berbicara, aku bertanya, “Aku 


berharap tuan mau menceritakan sebuah Hadits yang tuan dengar dari 
Rasulullah 5417.0!” Abu Hurairah RA menjawab, “Akan aku 


288 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


lakukan. Aku akan menceritakan kepadamu sebuah Hadits yang 
Rasulullah SAW beritahukan kepadaku. Kemudian Abu Hurairah RA 
menangis tersedu-sedu dan diam. Setelah kondisinya normal, ia 
berkata: Aku akan ceritakan kepada kalian sebuah Hadits yang 
diberitakan Rasulullah SAW kepadaku di rumah ini dan pada saat itu 
tidak ada yang lain kecuali aku dan beliau. Kemudian Abu Hurairah 
RA menangis lagi dan setelah berhenti, ia diam. Setelah kondisinya 
normal, ia mengusap wajahnya dan berkata: Akan aku lakukan. Aku 
akan bercerita tentang sebuah Hadits yang diutarakan oleh Rasulullah 
SAW. Saat itu aku dan Rasulullah SAW sedang berada di rumah ini 
dan tidak ada yang lain kecuali aku dan beliau. Kemudian Abu 
Hurairah menangis lagi dengan tangisan yang lebih tersedu-sedu 
dibandingkan dengan tangisan sebelumnya. Setelah kondisinya 
normal kembali, ia berkata, 


“Rasulullah SAW mengatakan kepadaku bahwa dDi hari 
kiamat nanti, Allah SWT turun menghampiri manusia untuk 
menetapkan keputusan kepada mereka. Yang pertama kali dipanggil 
adalah seorang laki-laki yang hafal Al Our'an, kemudian orang yang 
terbunuh dalam perang fi sabililah dan orang yang memiiki harta yang 
banyak. Allah SWT berkata kepada orang yang membaca Al Ouran, 
'Bukankah Aku telah memberikanmu ilmu tentang apa yang 
diturunkan kepada Rasul-Ku"' Ia menjawab, “ Benar.” Kemudian 
Allah SWT bertanya, “Apa yang kamu lakukan dengan ilmumu itu.” Ia 
menjawab, “ Aku membacanya dipertengahan malam dan siang hari.” 
Allah SWT menjawab, “Kamu bohong.” Dan malaikat-pun berkata, 
“Kamu telah bohong.” Dan Allah SWT berkata, “Kamu membacanya 
agar disebut sebagai orang yang pandai membaca Al Our'an." 
Setelah itu datanglah orang yang memiliki harta yang banyak. Allah 
SWT berkata, “Bukankah Aku telah memberikanmu keluasan rezeki 
hingga kamu tidak meminta-minta kepada orang lain?” Ia menjawab, 
“Benar.” Kemudian Allah SWT bertanya, “Apa yang kamu lakukan 
dengan harta yang telah Aku berikan kepadamu?” Ia menjawab, "Aku 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 289 


pergunakan untuk bersilaturrahim dan bersedekah.” Allah SWT 
berkata, “Kamu bohong.” Dan para malaikat-pun berkata, “Kamu 
bohong.” Allah SWT berkata, “Kamu berbuat demikian karena ingin 
disebut orang yang dermawan dan kamu telah mendapatkan 
sanjungan tersebut di dunia.” Setelah itu didatangkan orang yang 
terbunuh dalam peperangan fi sabilillah. Orang tersebut ditanya, 
“Dalam kondisi apa kamu meninggal dunia?” Ia menjawab, “Engkau 
telah memerintahkanku untuk berjihad dan akupun melakukannya 
hingga terbunuh di medan perang.” Allah SWT berkata, “Kamu 
bohong.” Dan para malaikat-pun berkata, “Kamu bohong.” Kemudian 
Allah SWT berkata, “Engkau melakukannya karena ingin disebut 
sebagai orang yang pemberani dan kamu telah mendapatkannnya di 
dunia.” Kemudian Rasulullah SAW menepuk pahaku dan berkata, 
"Wahai Abu Hurairah, di hari kiamat tiga golongan tersebutlah yang 
pertama kali dimasukkan ke dalam neraka.” 


Al Walid berkata: Agabah telah memberitakan kepadaku 
bahwa Syufyah adalah orang yang masuk menemui Mu'awiyyah dan 
menceritakan Hadits tersebut kepadanya. 


Abu Utsman berkata: Al “Ala bin Abu Hakim telah 
menceritakan kepadaku bahwa ia adalah salah seorang pengawal 
Muawiyyah, Ada seorang laki-laki datang menemui Mua' wiyyah dan 
menceritakan Hadits tersebut kepadanya. Kemudan Muawiyyah 
berkata: Maha benar Allah SWT dan Rasul-Nya, “Barangsiapa yang 
menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami 
berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan 
sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.” (Os. Huud 
(11):15-16y*? 


2? Sanadnya shahih, seluruh rijalnya tsiqah. Pernyataan Al Hafizh bahwa Al Walid 
bin Utsman termasuk layyinul hadits terbantah, sebab dalam menetapkan hal yang 
demikian ia bersandar pada penjelasan terjamah dalam kitab At-Tahdzib dan tidak 
disebutkan dalam kitab tersebut penetapan fsiggahnya kecuali Ibnu Hibban 
menyebutkan dalam kitab Ats- Tsiggaah. Abu Zar'ah pernah ditanya tentang 


290 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


5 


جما ابوا ANG‏ ب والمحبسات 


KUMPULAN BAB TENTANG SEDEKAH DAN 
WAKAF 


442. Bab: Penjelasan tentang Yang Pertama Kali Melakukan 
Sedekah Wakaf dalam Islam dan Mensyaratkan bahwa Sedekah 
Tersebut Tidak Boleh Diperjual-Belikan, Dihibahkan dan Tidak 

Menjadi Warisan serta Manfa’at dari Sedekah Tersebut 
Diberikan kepada Orang-Orang Fakir, Kerabat, Budak, untuk 
Jihad Fi Sabilillah, Ibnu Sabil dan Orang-Orang Yang Lemah 


BE KA موسي‎ ME -۳ 


Lai Lu | pe of عن ابن ع‎ oê gt عن‎ P 3 عن‎ MAA 


A EE EEA‏ بس GN‏ ينتير لم 


0 
r 06 sr 


صب مالا قط if‏ عدي م IG c PE‏ إن شعت CLG‏ 


bs ge 


Y Bp 4 يها حمر ان لا ثا‎ Bi AND أصلهاء وصقت‎ 
3. 
والقربى»‎ ce aah بها على‎ Gad an ولا‎ ag ولا‎ Tan 
سوم م‎ © Tee es 93 LA r é 0 ` r .. ai r 
جناح على من وليها‎ y والضعيفي»‎ Jasad! والرقاب» وفي سبيل الله وابن‎ 
ل‎ z PA م‎ 0 H D . 0.1 ga. Te 2 
قال ابن‎ Ga Si A يُطْعِمُ صديقا غَيْرَ‎ adu Gh أن يأكل‎ 
sosoknya dan ia menjawab, “Tsiggah (dapat dipercaya). Sebagaimana diriwayatkan 
oleh Ibnu Abi Hatim darinya (4/2/20). Selain itu Imam At-Tirmidzi sewaktu 
meriwayatkan Hadits ini (2383) menguatkannya dengan menyatakan “Hadits hasan 
gharib” Demikian pula dengan Imam Hakim (1/419)“ shahihul isnad. Dan Imam 


Adz-Dzhabi juga seirama —Nashir.) At-Tirmidzi, Zuhud 48 dari jalur periwayatan 
Abdullah bin Mubarak. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 291 


dana AS : Tya‏ فقال: 73 YG Jl‏ قال ابن one‏ وَحَدَتني 


Te وَروق عيذ الله ا‎ KAB Jek قرأ الكتاب‎ pa 


P 


4 


ao ل : ول‎ pas سمعت ابن‎ 0 218 Au of Sa 
قال لِرَسُول‎ at of, AA بر بن‎ jab Ek بها في الإسلام‎ GK 
:4 رَسُولَ الله‎ JG بی‎ Kaul NG لله فك: ن لي‎ 


s 3o fo‏ مه 


احبس alol‏ وسا قال: MERER‏ عر ا ا ابن a‏ 


s.d مو‎ y سوير‎ 


PREES 


2483. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna telah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami 
dari Ibnu ‘Aun, dari Nafi, dari Ibnu Umar RA: Umar pernah 
mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Kemudian ia datang 
menemui Nabi SAW dan meminta nasehat kepada Beliau. Saat itu 
Umar berkata kepada Nabi SAW, “Bahwasannya aku memiliki 
sebidang tanah di Khaibar dan aku tidak memiliki harta yang lebih 
baik dibandingkan dengan tanah tersebut, aku berharap tuan 
memberikan nasehat kepadaku mengenai harta tersebut?” Beliau 
menjawab, “Jika kamu mau, kamu boleh menahan harta tersebut 
secara fisik dan kamu sedekahkan hasilnya.” Kemudian Umar RA 
mensedekahkannya dengan syarat, tanah tersebut tidak boleh diperjual 
belikan, tidak boleh dihibahkan dan tidak menjadi warisan. Ia 
mensedekahkannya untuk orang-orang fakir, kerabat, para budak, fii 
sabilillah, Ibnu sabil dan orang-orang lemah. Tidak mengapa orang 
yang mengurusnya, memakan sebagian hasilnya dengan cara yang 
wajar atau ia sedekahkan lagi dan tidak menyimpan untuk dirinya 
sendiri. 


Ibnu Aun berkata: Aku pernah menceritakan Hadits ini kepada 
Muhammad, dan ia berkata: Dengan tidak mengharapkan harta. Ibnu 
Aun berkata dan orang-orang yang membaca kitab tersebut bercerita 


292 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kepadaku dengan lafazh, “Tanpa menjadikannya sebagai alat untuk 
memperkaya diri.” 


Abu Bakar berkata: Abdullah bin Umar Al Umari 
meriwayatkan bahwa Nafi’ pernah menceritakan kepada mereka, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Umar RA berkata: Yang 
pertama kali melakukan sedekah yang demikian adalah Umar bin 
Khathab RA. Umar pernah berkata kepada Rasulullah SAW, 
"Bahwasannya aku memiliki harta dan aku ingin mensedekahkannya.” 
Kemudian beliau menjawab, “Tahan harta tersebut secara fisik dan 
sedekahkanlah hasilnya.” Ia berkata: Kemudian ia melaksanakanya. 


Yunus bin Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Umar menceritakan kepadaku.” 


443. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Mewakafkan untuk 
Pihak yang Jumlahnya Tak Terhitung Karena Banyak. Dan Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Jika Diwakafkan untuk Pihak Yang 
Jumlahnya Sangat Banyak, maka Manfaat dari Hasil Wakaf 
Tersebut Boleh Diberikan Kepada Sebagian Orang Yang 
Memiliki Sifat-Sifat Yang Disebutkan dalam Akad Wakaf, 
berbeda Dengan Pendapat Sebagian Kalangan Yang Menyangka 
bahwa Sesuatu Yang Diwasiatkan untuk Orang Yang Jumlahnya 
Tak Terhitung karena Sangat Banyaknya, maka Wasiat Yang 
Demikian Hukumnya Batil, namun Mereka Sependapat dengan 
Kami Dalam Masalah, jika Seseorang Berwasiat Sepertiga 
Hartanya diberikan Untuk Orang-Orang Fakir dan Miskin, maka 
Wasiat Yang Demikian Hukumnya Boleh, meskipun Wasiat 
Tersebut Diberikan kepada Sebagian Orang Fakir dan Sebagian 
Orang Miskin atau Diberikan kepada Seluruh Orang Fakir atau 
Seluruh Orang Miskin yang Jumlahnya Sangat Banyak 


260 Aj Bukhari, Syarat-syarat 19 dari jalur periwayatan Ibnu “Aun. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 293 


e A 38. و‎ 


Oa د‎ Sa JAN محمد بن عبد‎ né =N GAS 
اد بن ماد‎ bara Su Wasa ابن عون‎ Ga JA ابن‎ A 


Sa‏ عون وقال Sbe) ara SAI‏ بن يوٴسف in Gi‏ عون 

(ح) RS‏ الرَعْفرَاني a Ea tai‏ هَارُوْنَ VAN‏ بن عون 

Ijah وقال عير‎ Juta الصنْعاني بن‎ SE MA IA AS 
LAS عون‎ G Ip َم يذْكرْ‎ JAE عبر‎ SAS يِه وقال فقال‎ 


2484. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan kepada kami, Basyar maksudnya adalah Ibnu Al 
Mufadhal menceritakan kepada kami, Ibnu “Aun menceritakan kepada 
kami, Az-Za'farani menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Mu'adz 
menceritatakan kepada kami, dari Ibnu “Aun, dan Az-Za'farani telah 
berkata: Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ibnu “Aun 
menceritakan kepada kami, ha Az-Za'farani juga telah menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Ibnu “Aun 
memberitakan kepada kami. Mereka semua menceritakan Hadits 
secara lengkap, namun Ash-Shan'ani tidak menyebutkan kalimat Ibn 
sabil. Ia berkata dengan kalimat, “Ghaira mutamawwilin fiihi” dalam 
Hadits tersebut. Ia berkata: Muhammad berkata dengan kalimat, 
“Ghaira muta'atstsilin” dalam Hadits tersebut. Dan ia tidak 
menyebutkan kalimat “Ibnu A'un membacakan kitab." 


261 Hadits ini merupkan pengulangan dari Hadits sebelumnya. 


294 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


444. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Mewakafkan Harta 
untuk Kelompok Yang Bersifat Umum dan Tidak Disebutkan, Fii 
Sabilillah, dan Rigab (Budak) serta Orang-Orang Yang Lemah 
tanpa Mensyaratkan Besaran Bagian Golongan-Golongan 
Tersebut dan Kebolehan Memberikan Syarat Bolehnya Sang 
Pengurus Wakaf Memakan Sebagian Hasil Wakaf Tersebut 
dengan Tidak Berlebihan, tanpa Disebutkan Berapa Persen 
Bagian Untuk Si Pengurus dan Kebolehan Memberikan Syarat 
Memberikan Makan kepada Sahabatnya jika Ada Tanpa 
Menjelaskan Berapa Besar Porsi Yang Boleh Diberikan 
Kepadanya 


r 


TORET Ei aé بن الْمِقَدَام‎ KS GA - - ۵ 

js ب‎ Gof قال:‎ AE عن ابْنِ‎ » Aa 

IE mh en GS BPA‏ اق بها عمد أذ د 

58 SI aa « رلا ثوحب ولا يُوَرث‎ PE Gi A 

رفي Jaran‏ الله ada SERI a a‏ أن يأكل 
نا pakal sd‏ دبا Gb‏ مول فيه 


2485. Ahmad bin Al Migdaam Al “Ijli telah menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Zari’ menceritakan kepada kami, Ibnu ‘Aun 
menceritakan kepada kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: 
Umar RA pernah mendapatkan sebidang tanah di daerah Khaibar, 
kemudian ia datang menemui Nabi SAW dan ia menceritakan Hadits 
tersebut dengan lengkap. Kemudian ia (Ibnu Umar RA) menceritakan 
Hadits dengan lengkap dan ia berkata: Kemudian Umar RA 
mensedekahkan tanah tersebut dengan syarat tanah tersebut tidak 
boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak menjadi warisan, untuk 
orang-orang fakir, orang-orang yang kuat, para budak, fii sabilillah, 


C 

Gin 

«SS 
a 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 295 


orang-orang yang lemah, Ibnu sabil dan tidak mengapa orang yang 
mengurusnya memakan sebagian hasil tanah tersebut dengan tidak 
berlebihan atau memberikan kepada temannya dan tidak 


menyimpannya untuk dirinya sendiri. 


445. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Pernyataan Nabi 
SAW agar Umar Mensedekahkannya untuk Orang-Orang Fakir 
dan Kerabat maksudnya Adalah Umar RA Mengekang Barang 
Aslinya (Tanah) dan Mensedekahkan Hasilnya kepada Orang- 
Orang Yang Disebutkan oleh Umar RA dalam Akad Wakafnya 
dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Seseorang Yang 
Mewakafkan Hartaya Boleh Tetap Menguasai Tanah Tersebut 
secara Fisik. Sebab Jika Akad Wakaf Mengharuskan Penguasaan 
Tersebut Lepas Dari Pemiliknya, maka Rasulullah SAW Pasti 
Memerintahkan Hal Yang Demikian kepada Umar RA dan Nabi 
SAW Telah Memerintahkan kepada Umar RA —Dalam Riwayat 
Yazid Bin Zari'— untuk Tetap Menguasainya secara Fisiknya. 
Beliau Berkata, “Jika Kamu Mau, Kamu Tetap Menguasainya 
Secara Fisik dan Mensedekahkan Hasilnya.” Jika Wakaf 
Mengharuskan Pelepasan Penguasaan Atas Harta, Tidak 
Mungkin Nabi SAW Memerintahkan Umar RA untuk Tetap 
Menguasai Fisik Hartanya 


3 362 30 د هه 5 ».3036 


Ga —Y LAN‏ محمد بن يحيى» RA Pi rara‏ محمد بن 
2 الكتاني» jas‏ عَبْدُ HAN‏ بن AS‏ الدَرَاوَرْدِي» عَنْ AE‏ الله 


عَنْ git‏ عن ابْنِ ن ME Tab‏ اللي 4# في ee‏ فقال: 
٠‏ احبس ab A a IR WE Yong akeh‏ عَلَى JI‏ 


?2 Al Bukhari, Wasiat 2 dari jalur periwayatan Yazid bin Zari’. 


296 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ja وابن ن السبيل وَفِي سبيل الل وَفِي الرّقاب وَالْمَسَاكِينء‎ OA, 
مالا‎ Jiwa PI نها اکل‎ 
2486. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abu Ghassan Muhammad bin Yahya Al Kinani menceritakan kepada 
kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan 
kepadaku, dari Ubaidullah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar RA, 
bahwasannya Umar RA pernah meminta nasehat kepada Nabi SAW 
dalam mensedekahkan hartanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata 
kepadanya, “Tetap kamu pegang harta aslinya dan kamu bagi- 
bagikan hasilnya.” (252/A). Kemudian Abdullah berkata: Kemudian 
Umar RA melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan ia 
mensedekahkan hasilnya kepada orang fakir dan yang layak 
dikasihani, ibnu sabil, fii sabilillah, para budak dan orang-orang 
miskin serta membolehkan orang yang mengurusnya memakan 
hasilnya atau memberikannya kepada orang lain dan tidak menyimpan 
untuk dirinya sendiri.” 


Bab Menjelaskan tentang Kebolehan Mewakafkan Sumur Air 


230 w 4 07 


SN AY‏ دتا يَعْقَوبُ Gis Na AA‏ عبد الله بن 
إذريس» قال: E Ka a‏ عَنْ Pb‏ بْنِ جَاوَانَ عَنِ الأحتف 
ُن GE a‏ حَديثا طويلا في D JS‏ وقال: فإذا عَلِي» AG‏ 


و وسعد P ui‏ وقاص» وأا كذلك إذ Ara‏ ان MA‏ 
san‏ بالله gi‏ لا لله إلا هر bak‏ أن TE‏ ا قال: مَنْ 


263 Sanadnya shahih. Ibnu Majah, Ash-Shadagaah 4 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Ubaidullah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 297 


4 KA Gasa “2 “ 2 به‎ PAN mu Pa Or 

Gag قد‎ D بكذا وكذا‎ GA AAN Ai 
417 r 1 م # اه‎ 0 r 8 Pi 

بكذاء قال: GG‏ سِقاية WA) An‏ لَك قالوا: اللهم َعَم 


2487. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, Ia 
berkata: Aku pernah mendengar Hashin menceritakan dari Umar bin 
Hawan, dari Al Ahnaf bin Oais, kemudian ia menceritakan Hadits 
yang panjang tentang tragedi pembunuhan Utsman RA, dan ia (Ahnaf 
bin Oais) berkata: Kemudian Ali RA, Zubair RA, Thalhah RA, Sa'ad 
bin Abi Wagash RA dan aku juga demikian, ketika datang Utsman 
RA, dan ia berkata: Aku meminta kepada kalian untuk bersumpah 
demi Alah yang tidak ada Tuhan selain dia, tahukah kalian 
bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang membeli 
sumur Raumah, semoga Allah SWT mengampuninya.” Kemudian aku 
membelinya dengan harga sekian. Setelah itu aku datang menemui 
Nabi SAW dan aku katakan, “Aku telah membelinya dengan harga 
sekian.” Lalu beliau berkata, “Jadikanlah sumur tersebut sedekah 
untuk kaum muslimin dan pahalanya untukmu.” Mereka menjawab, 
“Ya, benar.” 


446. Bab: Penjelasan tentang Wasiat Wakaf Kebun dan Tanah 


à Tara —Y LAN‏ خمد بن عزيز الأيلي» أن AN TN‏ عن 
عقيل قال: قال ان شِهاب: AN Y SA‏ بن هرمن أله a‏ 


أبَا هُرَيْرَة يقول: anan‏ رَسُول الله فيك يقول: GANG‏ تفسي بيد لا 


*“* Sanadnya hasan lighairihi. An-Nasaa'i 6: 194-195 dari jalur periwayatan Hashin 
dengan redaksi yang panjang. 


298 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Koe 38 La 


“a 


Ce Ki‏ ما SG‏ صدقة» oi LIS‏ الصّدقة بيد 
عل غلب La Ga Ab Ce Ula‏ أن ani‏ 


A cos 


Pam ٿم كانت عَلَى‎ ga Nadi عباس عَلَبهُ‎ GE A 
بن‎ EI سء‎ gi أ غل به نخسن إن على ت يد عَلِي‎ 
Si TAN ak Ia يكدَاولانهاء ثم ؛‎ UR aa 

ú 86 


2488. Muhammad bin Aziz Al Aili telah menceritakan kepada 
kami, bahwasannya Salamah telah menceritakan kepada mereka dari 
Agil, ia berkata: Ibnu Syihab berkata: Abdurrahman bin Harmaz telah 
memberitakan kepadaku, bahwasannya ia pernah mendengar Abu 
Hurairah RA berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Demi Zat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya. 
Tidak ada satupun harta peninggalanku yang dibagikan, semua yang 
aku tinggalkan menjadi sedekah.” Dahulu harta sedekah tersebut 
berada dalam pengawasan Ali RA, kemudian beralih ke tangan Abbas 
RA. Setelah itu timbul perselisihan antara keduanya dalam jangka 
waktu yang lama dan Umar RA tidak mau membagikannya untuk 
keduanya hingga akhirnya Abbas mengalah dan penguasaan harta 
tersebut berada di tangan Ali RA. Setelah itu berada di tangan Imam 
Hasan bin Ali RA, kemudian jatuh ke tangan Imam Husein bin Ali 
RA. Setelah itu, berada di tangan Ali bin Husein dan Hasan bin 
Husein secara bergantian. Setelah itu berada di tangan Zaid bin Hasan, 
dan itu adalah sedekah Rasulullah SAW.” 


25 Al Bukhari, Wasiat 321 dari jalur periwayatan Abdurrahman hingga kalimat, 
“Apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah." Bukhari berbicara tentang sahnya 
klaim Abdurrahman bahwa ia mendengarnya dari Salamah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 299 


r, 
Pa 
ا ےت‎ 


Wo EN AA‏ ريد إن تاو ا ن ار 
ڌنا Ga)‏ عَنْ ابي Bh‏ عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِثِء عَنْ حوري 
HO‏ والله ما رك Yyang‏ الله Ya IKANG Ana Y3 Oo siya Up‏ 
aa‏ إلا بُ ولاح aia GSF Con‏ 


2489. Yazid bin Sinan telah menceritakan kepada kami, 
Husein bin Al Hasan Al Asygar menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Amr bin Al Harits, 
dari Juwairah, ia berkata, “Demi Allah, di saat wafatnya, Rasulullah 
SAW tidak meninggalkan dinar, dirham, budak ataupun amah (budak 
perempuan) kecuali rumah, senjata dan tanah yang beliau 
sedekahkan.” 


447. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Membangun Sebuah 
Tempat untuk Ibnu Sabil (Orang Yang Sedang Menempuh 
Perjalanan), Membuat Sumur untuk Minum. Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Pernyataan Nabi SAW dalam Riwayat Al 
“Ala dari Ayahnya dari Abu Hurairah RA dan Riwayat Qatadah, 
Bahwasannya Kata Sedekah Berlaku Juga dalam Hal 
Membangun Masjid, Membangun Rumah untuk Peristirahatan 
Orang Yang Sedang Menempuh Perjalanan, Membuat Sumur 
untuk Minum, bahwa Semua Yang Dilakukan untuk Memberi 
Manfa'at kepada Kaum Muslimin Masuk dalam Kategori 
Sedekah 


266 Al Bukhari, Wasiat 1 dari jalur periwayatan Zuhair. 


300 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


YA‏ حذننًا محمد بن BAD UP‏ محمد بن وهب بن 


عة حدما الولية بن مسل Bp Bas‏ بن ea Ian JAWA‏ 


ka م سل‎ 2 32 7 2 ETE lor £ 0. 8 3 y or کو‎ as. 
الله : إن‎ Jam) قال: قال‎ SAP حدتني ابو عب الله الأغرء عن أبي‎ 
of Ion, ge ]مه و 9 -1 ا 9 ا 25 ر راو‎ A” NG 
مما يلحق المؤمن من عمله وحستاته بعد موته: علما علمه ونشره» أو‎ 
تهزا‎ at بنا أو خا الاين السبيل‎ Maman صالكا تركف أو‎ Ii 


or oro 25 z eA e 3 5 . 0 rr | 2 2 o f Pa 
(Aya من ماله فى صحته وَحَيَاتِه تلحقه من بعد‎ ase pl كراة» أو صدقة‎ 


SA A 


قال أبو بكر : كراة: يعني حفرة 
Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami,‏ .2490 
Muhammad bin Wahab bin “Athiyyah menceritakan kepada kami, Al‏ 
Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Marzug Inu Al Hudzail‏ 
menceritakan kepada kami, Zuhri menceritakan kepada kami, Abu‏ 
Abdillah Al A'azzu menceritakan kepadaku, dari Abu Hurairah RA,‏ 
Rasulullah SAW bersabda, “Bahwasannya diantara amal shalih yang‏ 
masih mengiringi seorang mukmin setelah kematiannya adalah: Ilmu‏ 
yang ia pelajari kemudian ia sebarkan, anak yang shalih yang ia‏ 
tinggalkan, masjid yang ia bangun, rumah yang ia bangun untuk‏ 
peristirahatan orang yang sedang dalam perjalanan, sumur yang ia‏ 
gali dan sedekah yang ia keluarkan pada saat ia hidup dan dalam‏ 
kondisi sehat juga akan tetap mengiringi setelah kematiannya.”‏ 


Abu Bakar berkata: Dalam riwayat tersebut ada kata, Karaahu, 
maknanya adalah sumur yang ia gali.” 


267 Sanadnya hasan lighairihi karena adanya beberapa Hadits yang menguatkannya. 
Ibnu Majah, Mugaddimah 20 dari jalur periwayatan Muhammad bin Yahya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 301 


448. Bab: Penjelasan tentang Mewakafkan Sumur untuk Orang 
Mampu, Orang Miskin dan Ibnu Sabil 


r, 
AG r 


Was E S JAN بن أبي‎ Jara) حا‎ -۱ 

عَمْرُو ن oni‏ وَعَبْدُ الله بن حفر UAS YG‏ عَبْدُ الله وَهُوَ بْنْ عَمْرِو 
Sa POR OS‏ ادن AN‏ 
Aga Jne dp E Met‏ 
Sai Of yak ya‏ مها A a SU gak WAE‏ 


2491. Ismail bin Abu Isra'il Al 112121266 telah menceritakan 
kepada kami, Umar bin Utsman dan Abdullah bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Abdullah, yaitu Ibnu Umar, dari 
Zaid, yaitu Abu Abisah, dari Ishag, dari Abu Abdurrahman As- 
Sulami, ia berkata: Ketika Utsman RA berada dalam pengepungan, ia 
-naik ke atas rumahnya, kemudian ia berkata, “Demi Allah Aku 
mengingatkan kepada kalian, tahukah kalian, bahwasannya dahulu 
tidak ada seorangpun yang minum dari sumur Raumah kecuali ia 
harus bayar. Kemudian aku telah membelinya dengan hartaku dan aku 
jadikan ia wakaf kepada orang-orang yang kaya dan miskin serta ibnu 
sabil..?” Mereka menjawab, “Ya.” 


268 Dalam naskah aslinya tertulis “Ismail bin Abu Israil Al-Laulawi dan koreksi ini 
berdasarkan kitab At-Tagrib. 

*? sanadnya shahih lighairihi. An-Nasaa'i 6:197-198 dari jalur periwayatan Zaid 
bin Abu Anisah. Lihat dalam Al Bukhari, Wasiat 33. Dalam sanadnya ada satu 
periwayat yang tidak disebutkan. Sebab Ismail bin Khalifah Al ‘Abasi Abu Israil 
wafat tahun 169 satu tahun sebelum lahirnya Ibnu Khuzaimah. 


302 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


449. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Orang Yang 
Mewakafkan Sumur Meminum Air dari Sumur Tersebut 


lh Kak SYA‏ مُحَمد Ca‏ ا بن ابي 
SIA Gas gés‏ مامه Tee HS‏ قال: شهدت الدَارَ 


ror 


له امو نان انف شق gtu JG‏ الاس Kata ta‏ م الله 
Ly‏ هَل Oral‏ أن رَسُولَ الله 8# ps‏ الْمَدِيئَة ولس بها بعر 
aa‏ إلا رُومّة ؟ قَقَالَ: SAS‏ رُومَة ؟ NIS 3333 JAS‏ 
akadi‏ بخَير لَه Gh‏ في GG AE ab AJE SI‏ مر 


ja) مَاء‎ dead ale ai أن‎ JAS 4, حالص مَالي»‎ 
2492. Ibrahim bin Muhammad Al Halabi telah menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Abu Al Hujjaj menceritakan kepada kami, Al 
Jariri menceritakan dengan lengkap, Al Qusyairi menceritakan 
kepadaku, Ia berkata: Aku telah menyaksikan situasi rumah pada saat 
Utsman RA akan dibunuh. Saat itu, Utsman RA berkata, “Wahai 
sekalian manusia, tahukah kalian bahwasannya ketika Rasulullah 
SAW tiba di Madinah tidak ada satupun sumur kecuali sumur tawar 
kecuali Ar-Raumah. Kemudian Beliau bersabda, 'Barangsiapa yang 
membeli sumur Ar-Raumah kemudian ia jadikan untuk kaum 
muslimin, maka ia akan mendapatkan gantinya di surga dengan yang 
lebih baik..?',” Mereka menjawab, "Ya," ia berkata, "Kemudian aku 
membelinya dari hartaku, namun sekarang kalian semua melarang aku 
meminum air dari sumur tersebut hingga aku berbuka puasa dengan 
air laut.” 


270 Aku katakan: Sanadnya shahih lighairihi. Seluruh rijalnya tsiqah kecuali Yahya 
bin Abu Al Hujjaj, ia termasuk yang layyinul hadits, namun Hilal bin Hagi mengikut 
sertakannya dari Tamamah bin Hazan Al Ousyairi. Abdullah bin Ahmad telah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


KAI EL IIA AG بن‎ Las GIS -vear 
BI Seni l 
A انشدكم بالله هَل عَلِسُمْ‎ IG بن عفان‎ OKE أشرف عله يعني‎ 
Jh GGS G3 an Elang Gi UAE رَوْمة من مالي‎ AE 


فا er hl Or AN PN‏ وم 2 مه A P Ki‏ 
من المسلمين فقالوا نعم قال فعلام تمتعوني أشرب ينها حى أفطر على 
sú‏ البحر 


r r 


2493. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, Ayahku 
menceritakan kepadaku, Abu Nadhrah menceritakan kepada kami dari 
Abu Sa'id (252/B) Maula Abu Asyad Al Anshari, ia berkata: Utsman 
RA pernah melihatnya dari atas dan berkata, “Aku mengajak kalian 
bersumpah demi Allah, tahukah kalian, bahwasannya aku telah 
membeli sumur Raumah dengan harta milikku. Kemudian air sumur 
tersebut dapat diambil dan timba yang aku gunakan sama dengan 
timba-timba kaum muslimin yang mengambil air dari sumur tersebut.” 
Mereka menjawab, “Ya, benar.” Kemudian ia berkata: Jika demikian, 
mengapa kalian melarangku minum air tersebut hingga akhirnya aku 
berbuka puasa dengan air laut.” 


mengeluarkannya dalam kitab Zawa-'id Al Musnad (1/74-75) dan sanadnya hasan. 
Bahwasannya sekelompok orang yang terpercaya telah meriwayatkan Hadits dari 
Hilal dan Imam Ibnu Hibban menganggapnya sebagai sosok yang tsigah, dan (304) 
Adh-Dhiya telah mengeluarkan Hadits ini dalam kitab tersebut (303) versi yang 
pertama lebih lengkap dibandingkan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu 
Khuzaimah ini., namun aku telah menemukan adanya wahm (dugaan tanpa dasar) di 
sebagian matannya yang tidak perlu aku jelaskan di sini —Nashir.) An-Nasaa'i 
ai 96 dari jalur periwayatan Yahya dengan redaksi yang panjang. 


304 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


450. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Pahala Sedekah 
Wakaf akan Tetap Mengalir kepada Orang Yang Mewakafkan 
Hartanya, meski Ia Telah Meninggal Dunia selama Manfaat 
Harta Yang Diwakafkan Masih Dapat Dirasakan 


7 ا مور‎ r 

Gis -4‏ علي P‏ السّعْدِي» Was‏ إِسْماعِيل يعني 
UI‏ حفر SEJEN BE‏ آي GA Wi‏ أن رسول BN‏ 
قال: إذا مات الإنْسَان lan abi‏ إلا مِنْ 1 Ba‏ ارق JS‏ 
a‏ به 7 و Ng‏ ; صالح يدعو له 
Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan kepada kami,‏ .2494 
Ismail maksudnya adalah Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, Al‏ 
“Ala menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA,‏ 
bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Jika seorang manusia‏ 
meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga: Sedekah‏ 


jariyah, Ilmu yang bermanfa'at dan Anak shalih yang 
mendoakannya.” 


20 3.0 


CS - 6‏ أَحْمَدُ بن الْحَسَّن بْنِ عبّادٍ A‏ ببَْدَادَ BAL‏ 
مُحَمَد يعني ON‏ يزيد بن CAN JEN Da‏ يزيد يعني Bas Oh‏ 
ل ل ل 


.= 38 عَنْ cal‏ قال ا سهدت سول لله an‏ بذ ذا 


r 


AG ak SG ah al S EA REE‏ ا 


a ب‎ J De Tak A 
272 Muslim, Wasiat dari jalur periwayatan Ali bin Hujr. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


2495. Ahmad bin Al Hasan bin Ibad An-Nasaa'i di Baghdad 
telah menceritakan kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu 
Yazid bin Sanan Ar-Rahawi menceritakan kepada kami, Yazid 
maksudnya adalah ayahnya memberitakan kepada kami, Zaid bin Abu 
Anisah menceritakan kepada kami dari Falih bin Sulaiman, dari Zaid 
bin Aslam, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, ia berkata: 
Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Hal terbaik yang 
ditinggalkan oleh seseorang adalah tiga perkara: Anak yang shalih 
yang mendoakannya, Sedekah jariyah yang pahalanya akan sampai 


kepadanya atau Ilmu yang diamalkan setelahnya.” 


451. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah Air jika 
Riwayatnya Shahih 


Ci 3 ير‎ 6 3 PANG 


Was =N GAN‏ بن جنادة» Gis‏ أبو معاوية» عر ana‏ عر 

5 ` 3 . 0 7 UR 07 0 7 2 H ° 8 o z DA Pa 

قتادة) عن سعيد بن TRA‏ عن سعد» قال: قلت: يا رول CA‏ إن 

2 مع ه e Ai‏ هام org > za‏ 5422 و d 4 st aa BE‏ 
مي مائت» فاتصدق عنها ؟ فقال: (ai‏ فقلت: أي صدقة أفضل ؟ قال: 
o 3 —‏ 

إسقاء الماء 


2496. Salam bin Junadah telah menceritakan kepada kami, 
Abu Mu'awiyyah menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari 
Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Sa'ad, ia berkata: Aku 
pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, bahwasannya ibuku telah 
meningal dunia. Dapatkah aku bersedekah untuknya?” Beliau 
menjawab, “Ya,” kemudian aku bertanya lagi, "Sedekah apakah yang 
paling utama?” Beliau menjawab, “Memberikan minum.” 


273 Aku katakan: Sanadnya hasan lighairihi. Hadits ini diriwayatkan dalam kitab Al 
Jana'iz (175) dan kitab Al Irwa' (1079) —Nashir.) 
274 Lihat Ahmad 5:285, 6:7 dari jalur periwayatan Qatadah dari Al Hasan. 


306 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


r o a 3. 3 a PAN 9 P PANA 
بن الجراح» عن هشا‎ S3 Gas ابو عا‎ LWJ - ۷ 


مه Z2‏ م هاس Za 2 o‏ < ,22 
عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن BIGE‏ قال: قلت: 
DTT‏ ل ا وا Maa‏ 
رَسُول الله أي الصدقة أفضّل ؟ قال: إسقاء المّاء 


CX “5 


2497. Abu “Ammar telah menceritakan kepada kami, Waki' 
bin Al Jarah menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari Qatadah, 
dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Sa'ad bin Ubadah, ia berkata: Aku 
pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling 
utama?” Beliau menjawab, "Memberi minum.” 


452. Bab: Penjelasan tentang Sedekah untuk Mayyit dari Harta 
Mayyit dimana Si Mayyit Semasa Hidupnya tidak Pernah 
Memberikan Wasiat Yang Demikian serta Penjelasan tentang 
Terhapusnya Dosa Si Mayit dengan Sebab Sedekah Tersebut 


PANA o 4 Ao PAN 


PANA to. D 22 8 - 

BIS إسمَاعيل بن جعفر»‎ SAS علي بن حجر‎ EA -Y EAA 

2 ص‎ EE y 2 3 2 pera lols fo, fo E 

DL عن دان هريرة» أن رجلا قال للنبي & إن ابي‎ dal عن‎ Yadi 
AS عَنْهُ فقال:‎ Cah عَنْهُ إن‎ SU JB ولم يُوصء‎ IG ورك‎ 


2498. Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, Al “Ala menceritakan kepada kami 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, bahwasannya ada seorang laki- 
laki yang bertanya kepada Nabi SAW, “Wahai Rasulullah, 
bahwasannya ibuku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta 


275 Lihat Hadits sebelumnya, An-Nasaa'i 6: 213 dari jalur periwayatan Waki'. Ibnu 
Majah, Adab 8 dari Jalur periwayatan Waki'. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 307 


tanpa ada wasiat. Apakah jika aku bersedekah dapat menghapus 
dosa-dosanya?” Beliau menjawab, “Ya.” 8 


453. Bab: Penjelasan tentang Ditulisnya Pahala untuk Mayyit 
Yang Tidak Meninggalkan Wasiat untuk Sedekah atas Sedekah 
Yang Dikeluarkan dari Harta Peninggalannya 


PANA‏ و 4G.‏ ومو 


wi و‎ aa AS a مُحَمّدُ بْنُ‎ Eta - N44 


Pt 2 


(ح) Wa s‏ يوسف بن مُوسی» حَدَنْنَا جَرِيرٌ جَمِيعًاء عَنْ هِشَام بن GP‏ 
عَنْ ابي عَنْ عَائِشَةَ قَالّت: قَالَ رَحُلْ: يا رَسُولَ الله» إن a E‏ 


° و Gb z‏ کلمت اص 
نفسهاء وإني | Gb‏ لا ra Teh aan aa K‏ 
عَنْهَا ؟ قال: عَم فال أبُو كريْب: ولَمْ وص PBS Ai‏ كلمت 


2499. Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan 
kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, ha Yusuf bin 
Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada 
kami, semuanya mendapatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, 
dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata: Ada seorang laki-laki bertanya 
kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. 
Menurut dugaanku, jika ia dapat berbicara, maka ia akan berwasiat 
untuk sedekah. Apakah ibuku akan mendapatkan pahala jika aku 
bersedekah untuknya?” Beliau menjawab, “Ya.” 


45 Sanadnya shahih (Sesuai dengan syarat Imam Muslim, ia telah meriwayatkan 
Hadits ini dalam kitab shahihnya (5/73) dengan sanad penyusun kitab ini dan yang 
lainnya. —Nashir.) An-Nasaa'i 6: 211 dari jalur periwayatan Ali bin Hujr. 


308 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu karib berkata: Dan tidak memberikan wasiat. Menurut 
dugaanku, jika ia dapat berbicara, ia pasti akan bersedekah.” 


454. Bab: Penjelasan tentang Sedekah untuk Mayyit jika Ia 
Meninggal Dunia (Tanpa Meninggalkan Wasiat untuk Sedekah 
dan Manfa'at) di Hari Kiamat, si Mayyit Mendapatkan Manfaat 
dari Sedekah Tersebut 


Laki BL -‏ بن AG‏ الدورقي» to E‏ بن 

ن ak‏ بن ESG‏ عَنْ أبيه» عَنْ دو EGE INN GA JAN‏ مَعَ 
اي 4# في jani‏ مُعَازِيه gass‏ سَعْاٍ BEJ‏ فقيل لَها: oi‏ 
G Jú;‏ أوصي GÍ S‏ الكال كال مني ونت فل أن ع هة 
d‏ قَدِمَ سعد ذْكِرَ لَهُ a‏ فقال: يا رَسُولَ AN‏ هَل gak‏ أن Gaf‏ 
Ga‏ ؟ قَالَ: نَعَمْ قال سَعْدٌ: حَائط NS IS‏ صدقة NS G‏ 35 


ت 


2500. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Malik bin 
Anas menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Umar bin Syarhabil 
bin Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah, dari ayahnya, dari kakeknya, 
bahwasannya ia pernah berkata: Dalam satu peperangan, Sa'ad bin 
Ubadah pernah keluar bersama Nabi SAW. Kemudian ibu Sa'ad 
meninggal dunia. Ketika ibunya sedang berada di ambang kematian, 


27 Muslim, Zakat 51 dari jalur periwayatan Hisyam, Aku katakan: Demikian pula 
Al Bukhari dalam kitab Al Jana'iz —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 309 


ada seseorang yang berkata kepada sang ibu, “Berwasiatlah.” Si ibu 
menjawab, “Apa yang dapat aku wasiatkan, harta ini adalah harta 
Sa'ad.” Kemudian si ibu wafat sebelum Sa'ad datang dari medan 
pertempuran. Ketika Sa'ad datang, diceritakanlah kisah tersebut 
kepadanya. Kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah, apakah ibuku 
akan mendapatkan manfa'at, jika aku bersedekah untuknya?” Beliau 
menjawab, “Ya.” Sa'ad berkata, "Kebun ini dan yang ini adalah 
sedekah untuknya, sampai batas kebun yang ia sebutkan.””8 


r, 
Joy Jo شوم‎ > 


ابرا ابن P9 dk SA ga‏ حَكِييء أن عِكرمَة dya‏ ابن 
عباس ابره قال: Ubi‏ ابْنُ عبّاسء أن سَعْدَ بْنَ عبادة حا بني fal‏ 
We Kon‏ ايا 8 ور 7 eg, e PE A E EA‏ 

قال: يَا رَسُول اللهء إن أمي LALU, SS‏ فهل G‏ إن LIS‏ 


GE‏ بشيء ؟ قال: َعَم قال: فَإنّي a‏ حَائِطِي الذي بايراف 
a‏ 4 1 


مده عن 
Abdullah bin Ishag Al Jauhari telah menceritakan‏ .2501 
kepada kami, Abu ‘Ashim menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij‏ 
memberitakan kepada kami, Ya'la maksudnya adalah Ibnu Hakim‏ 
menceritakan kepada kami, bahwasannya Ikrimah Maula Ibnu Abbas‏ 
RA telah memberitakan kepadanya, ia berkata: Ibnu Abbas RA pernah‏ 
memberitahukan kepada kami bahwa Sa'ad bin Ubadah telah‏ 
memberitakan kepadaku, ia berkata, "Wahai Rasulullah, bahwasannya‏ 
ibuku telah meninggal dunia dan saat itu aku sedang tidak ada.‏ 
Apakah ibuku akan mendapatkan manfa'at, jika aku bersedekah‏ 
untuknya?" Beliau menjawab, ”Ya.” Sa'ad berkata, “ Bahwasannya‏ 


275 Sanadnya shahih, terdapat dalam kitab Al Muwaththa (2/227-228) —Nashir.) 
An-Nasaa'i 6:21 dari jalur periwayatan Malik. 


310 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


aku bersaksi di hadapan tuan bahwa kebun yang ada di Al Mikhraf ini 
adalah sedekah untuk ibuku.””? 


30 315. 3 2007 


Led - ۲‏ محمد محمد بن AN Ot‏ 1 بو عاصِم» عن $ 
BPA‏ عن يعلى» ren‏ ي 


Jo 2270 


sat >‏ و sof o‏ 
الله : إن أمه وفيت PAN‏ 


| 
LJ o 3 - 8‏ ےم ت - 
كالغ يا سول ا SS a‏ وَكَال: قان لي MAN USS‏ 


r 


r 
قا‎ 


2502. Muhammad bin Sinan Al Oazazi telah menceritakan 
kepada kami, Abu ‘Ashim menceritakan kepada kami dari Ibnu Jurajj, 
dari Ya'la, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, “Bahwasannya pernah 
ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa ibunya 
telah meninggal dunia. Apakah ibuku akan mendapatkan manfa'at, 
Jika aku bersedekah untuknya?” | 


Ahmad bin Muni’ berkata: Ia berkata: Wahai Rasulullah, 
bahwasannya ibuku telah meninggal dunia. Ia juga berkata, 
"Bahwasannya aku memiliki kebun. "280 


79 Aku katakan: Sanadnya shahih dan seluruh rijalnya tsiqah. Hadits ini juga tertera 
dalam kitab Al Musnad (1/333) dari jalur periwayatan yan lain, dari Ibnu Juraij. Ia 
juga mengikutsertakannya juga (1/370) Umar bin Dinar, dari Ikrimah. Ia juga 
meriwayatkan dalam kitab Al Washaya dengan dua redaksi —Nashir.) Lihat An- 
Nasaa'i 6:211. 

20 Sanadnya shahih dengan Hadits sebelumnya, An-Nasaa'i 6: 211 dari jalur 
periwayatan Ikrimah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 311 


455. Bab: Penjelasan tentang Kepastian Masuk Surga bagi Orang 
Yang Memberi Minum Orang Yang Tidak Menemukan Air 
kecuali Setelah Mencarinya Berhari-Hari. Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Pernyataan Nabi SAW, “Barangsiapa Yang 
Mengucapkan Kalimat Laa Ilaaha Ilallah (253/4) dipastikan Masuk 
Surga, termasuk Dalam Jenis Pernyataan Yang Telah Aku 
Jelaskan dalam Kitab Iman bahwa Pernyataan Yang Demikian 
termasuk Bagian dari Keutamaan Perkataan dan Perbuatan, 
bukan Berarti Ia Merupakan Keseluruhan Iman. Sebab Dapat 
Dipastikan bahwa Memberikan Unta Minum dan Memberikan 
Minum kepada Orang Yang Tidak Menemukan Air bukan 
Keseluruhan Iman 


r, 
م‎ 


awan HL NON‏ ن عبد الله بن Wa BIAN‏ حا 

E‏ عَنِ KN‏ عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ كدير الضبِي» قَالَ: جَاءَ رل 
A A‏ قال ا ca Ig‏ د عَلَى IEA AN Js‏ 
تقول dad‏ وَتُعْطِي الْفَضْل» IG‏ يا رَسُولَ JG cakk JO ea‏ 


5 g7 Laa EE yo 7 o o MEE A 
يَعْطَبْ بيرك ولا‎ YG لا يَسْرَبُونَ الْمَاء إلا اء‎ ai فائظر إلى أهل‎ 


r 


- 


2. A, 14 


Ja سقاؤك حى تحب لَك الج قال بو بَكْر: لست‎ BPI 
هذا ال فر کد‎ BA أبي‎ pa 


2503. Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al Makhrami 
telah menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, 
dari Al A'masy, dari Abu Ishaq, dari Kadir Adh-Dhabbi, ia berkata: 
Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi SAW dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, berilah aku petunjuk tentang pekerjaan yang dapat 
memasukanku ke dalam surga?” Beliau menjawab, “Bersikaplah 


312 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dengan adil dan berilah keutamaan yang baik.” Ia berkata, "Wahai 
Rasulullah, jika aku tidak mampu?” Beliau menjawab, “Apakah kamu 
punya unta?” Ia menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, "Bawalah air 
dengan salah satu untamu dan lihatlah siapakah diantara penduduk 
yang tidak mendapatkan air kecuali setelah mencarinya selama 
berhari-hari. Bahwasannya tidak rusak untamu dan tidak robek 
tempat airmu kecuali engkau pasti masuk surga.” 


Abu Bakar berkata: Aku tidak menemukan bukti bahwa Abu 
Ishaq mendengar berita ini dari Kadir." 


281 Aku katakan: Rijal isnadnya adalah tsigah, rijalnya Bukhari kecuali sosok Abu 
Ishaq yang suka meng “an'anah dan ia adalah As-Sa'ibi, namun ia telah secara jelas 
meriwayatan Hadits yang diriwayatkan oleh Syu'bah darinya. Dan ia telah 
meriwayatkan darinya sebelum ada pertemuan dan alasannya adalah irsal. Sebab 
Kadir Adh-Dhabbi bukan termasuk dalam kalangan sahabat sebagaimana dijelaskan 
oleh Al Hafizh dalam Al Ishabah. Demikian pula dengan penjelasan Imam Mundzir 
dalam kitab Al Yarghib (2/51— Al Minbariyyah) bahwa orang yang menganggapnya 
termasuk dalam kalangan sahabat tidak memiliki dasar yang kuat, dan aku telah 
melakukan pengecekan dalam Al Ishabah, jika ada penambahan —Nashir.) Al 
Haitsami berkata, 3:132 Imam Ath-Thabrani telah meriwayatkan dalam kitab Al 
Kabir dan rijalnya rijal shahih. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 313 


كناب المتاسك 
KITAB MANASIK HAJI‏ 


Ringkasan dari ringkasan Al Musnad dari Nabi SAW sesuai 
dengan syarat yang telah kami sebutkan di awal kitab Thaharah 


456. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Haji bagi Mereka Yang 
Memiliki Kemampuan Melaksanakannya. Allah SWT Befirman, 
“Mengerjakan Haji adalah Kewajiban Manusia terhadap Allah, 
yaitu (Bagi) Orang Yang Sanggup Mengadakan Perjalanan ke 
Baitullah.” (Os. Aali 'Imran (31:97) Penjelasan bahwa Kewajiban 
Haji bagi Yang Mampu Termasuk Bagian dari Ajaran Islam 


La , 
40 م‎ ° Gz 3 


محمد بن إسحاق بن خزيمة WA‏ أبو بكر محمد ig‏ إسحاق بن 


ريم حا اپو موی AN HPS Au‏ 
Ah ad akah‏ عبد GA GAP‏ ومين فقا َو ينا 
رَحُلا iya‏ أُصْحاب الي وك Cab‏ عَبْدَ الله بْنَ عَم PJB‏ 
AS‏ قالَ: OS UE‏ يَوْم عِنْدَ رَسُول الله يي إذ أقبل رجحل شَدِيدُ 


314 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


bs 


D r و‎ » 

AI yA‏ شید سواد PAN‏ ولا غرف IU‏ وضع رکه 
Can‏ يَدَيْهِ على allah‏ فقال: يا SAMA‏ أخبرني عن LY‏ ما 
yi‏ ؟ قَالَ: of‏ تشهد أن لا MASA aya‏ رَسُول الله Bj‏ 
portal) SN a‏ رَمَضان» EN ST)‏ إن SI SAE‏ 
ea‏ دف فد ma‏ بطر SAS‏ ألو موس PA‏ 
as bata (laa 2 Sa‏ بهذا AI wa‏ نوه 

2504. Al Utsadz Al Imam Abu Utsman Ismail bin 
Abdurrahman Ash-shabuni memberitakan kepada kami sambil 
membacakannya. Abu Thahir Muhammad bin Al Fadhl bin 
Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah memberitakan kepada kami, 
Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, 
Husain bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Kahmas bin Al 
Hasan menceritakan kepada kami dari Ibnu Baridah dari Yahya bin 
Ya'mar, ia berkata: Suatu hari aku dan Humaid bin Abdurrahman 
melaksanakan perjalanan untuk haji dan Umrah. Saat itu, kami 
berkata, “Sebaiknya kita menemui salah seorang sahabat Nabi SAW. 
Kemudian kami bertemu dengan Abdullah bin Umar RA dan ia 
berkata: Umar telah menceritakan kepadaku, ia berkata: Suatu hari, 
ketika kami sedang bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang laki- 
laki yang bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam dan tidak 
ada satupun diantara kami yang mengenalnya. Kemudian laki-laki 
tersebut mendekat sambil merapatkan kedua lututnya dan meletakkan 
tangan di kedua pahanya. Laki-laki tersebut berkata, “Wahai 
Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Apakah yang dimaksud 
dengan Islam?” Rasulullah SAW menjawab, “Kamu bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwasannya Muhammad 
itu adalah utusannya, kamu menegakkan shalat, menunaikan zakat, 
melaksanakan puasa di bulan Ramadhan dan kamu melaksanakan 
ibadah haji jika kamu mampu melakukannya.” Kemudian laki-laki 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 315 


tersebut berkata, “Benar apa yang telah kamu katakan.” Kemudian ia 
menceritakan Hadits dengan redaksinya yang panjang. 


Abu Musa menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Mu'adz 
menceritakan kepada kami, Kahmas juga menceritakan kepada kami 
dengan Hadits yang sama.” 


457. Bab: Penjelasan bahwa Kalimat Al Islam Yang 
Menggunakan Bentuk Ma'rifat dengan Alif dan Lam 
Terkadang Digunakan untuk Menunjukkan sebagian Ajaran 
Islam. Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jawaban Nabi SAW 
terhadap Pertanyaan Jibril AS Ditujukan untuk Menjelaskan 
tentang Dasar-Dasar Islam. Sebab Nabi SAW Menjelaskan 
bahwa Ajaran Islam Didirikan Di Atas Lima Pondasi dan 
Tidak Ada Satupun Bagian dari Ajaran Islam Yang Tidak 
Berdiri di Atas Lima Pondasi Tersebut. Sebab Bangunan Tidak 
Akan Berdiri kecuali Di Atas Pondasinya. Terkadang Nabi 
Menyebut Kalimat Al Islam dengan Bentuk Ma'rifat untuk 
Menunjukkan Bagian-Bagian dari Ajaran Islam selain Kelima 
Pokok Yang Disebutkan dalam Jawaban Beliau saat Menjawab 


Pertanyaan Jibril AS 
Was | Aa aa sn a WAH -yo.o 
0 y . ر 30 8-3 ا‎ BOLA مع مع‎ 
قال‎ "JB > GE op Si santa قال:‎ Ab قمر بن‎ 
A 34 © SENG 
إلا الله‎ aji أن لا‎ 353 SPU KN رَسُول‎ 


282 Muslim, Keimanan 1 dari jalur periwayatan Kahmas dengan redaksi yang 
panjang. 


316 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


وَإقام CL j 53 SE súl AS WA‏ وصوم ران 


2505. Abu Al Asy'ats Ahmad bin Al Migdam Al Ijli telah 
menceritakan kepada kami, Basyar bin Al Mufadhdhal menceritakan 
kepada kami, Ashim yaitu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin 
Umar bin Al Khathab RA- ia berkata: Aku pernah mendengar ayahku 
bercerita dari Ibnu Umar: Ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 
'Bahwasannya Islam dibangun di atas lima pondasi: Bersaksi 
bahwasannya tidak ada tuhan kecuali Allah, melaksanakan shalat, 
menunaikan zakat dan melaksanakan haji serta melakukan puasa di 
bulan Ramadhan',” 


458. Bab: Penjelasan tentang Perintah untuk Segera 
Melaksanakan Haji karena Khawatir Hilangnya Kesempatan 
dengan Diangkatnya Ka'bah. Sebab Rasulullah SAW 
Menjelaskan bahwa Setelah Dihancurkan Sebanyak Dua Kali, 
maka Ka'bah akan Diangkat 


° 30 B22 PAN 


Ka -5‏ الْحَسَنُ بن قرْعَة بن K‏ يحبر غريب» GE‏ 
agan ai oi‏ عن بكر بي عبد ال لعزي دن 
JG JG at a‏ رَسُول الله an LA‏ هَذَا s esai‏ 
A33 oi pan 5‏ في الاش Klas‏ 33 رقع في اليش 


ريد غد ai Ya‏ ما ذ هيم Ia‏ لن ات إا KEN pah‏ عليه 


25 Demikian kalimat yang tertera dalam naskah aslinya, tanpa kalimat 
“sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah SWT," dan yang demikian tertera 

dalam riwayat Imam Muslim. 

24 Muslim, Keimanan 21 dari jalur periwayatan “Ashim, Al Bukhari, Keimanan 2, 

dari jalur periwayatan Ikrimah dari Ibnu Umar RA. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 317 


GS al‏ هتاك بتاء 
Al Hasan bin Oaz'ah bin Ubaid telah menceritakan‏ .2506 
kepada kami tentang berita yang gharib, Sufyan bin Habib‏ 
menceritakan kepada kami, Humaid Ath-Thawil menceritakan kepada‏ 
kami dari Bakar bin Abdullah Al Muzni, dari Abdullah bin Umar RA,‏ 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hendaknya kalian‏ 
menggunakan kesempatan dengan baik selama Ka'bah ini ada. Sebab‏ 
setelah dihancurkan sebanyak dua kali, maka pada kali yang ketiga ia‏ 
akan diangkat.”‏ 


Abu Bakar berkata: Pernyataan Nabi SAW bahwa Ka'bah 
akan diangkat pada kehancuran yang ketiga maksudnya adalah setelah 
dihancurkan untuk ketiga kalinya. Sebab jika diangkat setelah hancur, 
maka hal yang demikian mustahil. Sebab satu bangunan utuh disebut 
Al Bait. Jika telah dihancurkan, maka reruntuhannya tidak dapat 
disebut Al Bait lagi, jika tidak ada bangunan di atas pondasinya,”” 


459. Bab: Dalil bahwa Ka'bah Diangkat setelah Keluarnya Ya'juj 
dan Ma'juj, bukan Sebelum Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj (253/B) 
sebab Nabi SAW Menjelaskan bahwa Setelah Keluarnya Ya juj 
dan Ma'juj, Kaum Muslimin masih Melaksanakan 
Ibadah Haji Di Ka'bah 


2 Ga! so کو رر رکو و 7 و مهو‎ øs 
وابو موسی فمك بن المثنى» قالا:‎ RANG ابو‎ GA —Yo.Y 


02 02 
کو 


r Pa 4 07‏ کے 3 2 ت -o PAN o‏ 3 
W>‏ عبد الرحمن» حدنا out‏ بن A‏ عن قتاده (D)‏ وحدنا إبراهيم 


بن بسنطام الرعفراني» KR‏ داو Was‏ عِمْرَان وهو obal‏ عَنْ 


285 Sanadnya shahih, Hadits ini ditakhrij dalam Ash-Shahihah No.1451 —Nashir.) 
Al Haitsami berkata dalam Majma Az-Zawa'id 3:206. Al Bazzar dan Ath-Thabrani 
meriwayatkan dalam kitab Al Kabir, dan rijal Hadits ini tsigah. 


318 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


5 عَنْ عَبّدٍ الله ن ابي KE‏ عن ابي سي الْخُدْري» أن رَسُولَ الله 
a A RA BAN Ca ig‏ لتو ر روو 2- 
ا قال: ليحجن هذا البيت» وليعتمرن بعد asal CP‏ وماجوج. 
PES A Tt‏ و a‏ ر K 2 a T in‏ ى a3 on‏ 
وقال 1 قدامة: بعد ياحوج. Taruh‏ وقال 1 موسى: ل احج البيت 
Abu Ouddamah, Abu Musa Muhammad bin Al‏ .2507 
Mutsanna telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata:‏ 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, Abban bin Yazid‏ 
menceritakan kepada kami dari Oatadah, ha Ibrahim bin Bustham Az-‏ 
Za'farani menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada‏ 
kami, Imran yaitu Al Oaththan menceritakan kepada kami dari‏ 
Oatadah, dari Abdullah bin Abu Atabah, dari Abu Sa'id Al Khudri:‏ 
Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Ka'bah ini akan terus‏ 
dihajikan dan diumrahkan setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj”.‏ 


Abu Ouddamah berkata, “Setelah Ya'juj dan Ma'juj. Abu 
Musa berkata bahwa Ka'bah akan dihajikan. "286 


460. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Haji dan Penjelasan 
bahwa Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji berlaku Sekali 
Seumur Hidup 


3 073 PAN a sr 3239% AIR و‎ 2007 


' الله‎ A Gis (PU محمد بن‎ Wd SYA 

- ra < WI | o Lah . 6. 39 م وعم 034 م ه‎ ó an 

AN UP‏ بن ملم عن Njo MANA‏ عَنْ أبي ERA‏ قال: طب 
591 و ` Dan P A‏ . الحم ار م a r 3. ho‏ و 

رَسُول الله قي الئاس» فقال: إن الله قد PAN‏ عليكم الحَج» فقال رَجل: 
r 3 ik „92‏ ` ر ف aed PE arm wa‏ 03 

CE‏ رَسُول الله ؟ فسكت عَنْهُ حَتّى أَعَادَهَا ثلاثاء فقال: لو قلت: 


286 Al Bukhari, Haji 47 dari jalur periwayatan Qatadah. Al Hafizh memberikan 
isyarah dalam Al Fath 3:455 ke riwayat Ibnu Khuzaimah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 319 


7 
0 2 o 


Loli Ca ذرُوني ما كر‎ KERAS SA RI عَم‎ 
© AA de BA mpe 3 S3 | Sa SAN هلك‎ 
as فَانتَهُوا‎ -o Ab يعي فأنُوهٌ ما‎ SA 


Ka ak عَنْ‎ Jean “je قال:‎ 


2508. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, Rabi” bin Muslim?” 
memberitakan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berkhutbah di 
hadapan orang banyak. Dalam khutbahnya, beliau bersabda, 
“Bahwasannya Allah SWT telah mewajibkan kepada kalian 
melaksanakan ibadah haji.” Kemudian ada seorang laki-laki bertanya, 
“Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?” Nabi SAW diam tidak 
menjawab dan laki-laki tersebut mengulangi pertanyaannya hingga 
tiga kali. Setelah itu, Rasulullah SAW menjawab, “Jika aku katakan 
'Ya' maka menjadi wajib setiap tahun. Jika aku wajibkan (setiap 
tahun) kalian tidak akan sanggup melakukannya." 


Kemudian, Rasulullah SAW bersabda, “Tinggalkanlah apa 
yang aku tidak jelaskan kepada kalian. Bahwasannya rusaknya 
masyarakat sebelum kalian dikarenakan perilaku mereka yang banyak 
bertanya dan bertentangan dengan para Nabi AS mereka. Jika aku 
perintahkan kalian melakukan sesuatu, maka kerjakankanlah sesuai 
dengan kemampuan kalian dan apa yang aku larang maka 
tinggalkanlah.” 


Ia (Abu Hurairah RA) berkata, “Kemudian turunlah ayat, 'Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada 
Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya 


27 Dalam naskah aslinya tertera kalimat, Ar-Rabi' bin Musa dan koreksi ini 
berdasarkan kitab shahih Muslim. 


320 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Qur'an 
itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah 
memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyantun',” (Os. Al Maa'idah [5]: 101)" 


461. Bab: Penjelasan bahwa Seorang Imam Boleh Memberikan 
Unta Zakat kepada Orang Yang Ingin Menggunakannya untuk 
Melaksanakan Ibadah Haji 


- قال sA‏ بكر: حبر ابي SA A‏ د sn‏ في 
CD AS‏ 


2509. Abu Bakar berkata: Berita yang diriwayatkan dari Abu 
Las Al Khuza'i telah aku sebutkan dalam kitab zakat 28? 


462. Bab: Penjelasan bahwa Unta Yang Diwakafkan untuk Fii 
Sabilillah boleh Digunakan Melakukan Perjalanan 
Melaksanakan Ibadah Haji 


UB ۰‏ بكر: عير ام Ebi jas‏ في کاب 
الصّدّقات Walt‏ 


2510. Abu Bakar berkata: Khabar Ummu Ma'gal telah aku 
paparkan dalam kitab sedekah.” 


28 Muslim, Haji 412 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ar-Rabi', Ahmad 
2:508. 

289 Lihat Hadits sebelumnya No. 2377. 

290 Lihat Hadits sebelumnya No: 2376. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 321 


463. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Melaksanakan Haji dan 
Penjelasan bahwa Mereka Yang Melaksanakan Haji Berstatus 
sebagai Tamu Allah SWT. 


203 ao 


a Si Maa‏ اْعَافِقَي» وإبراهِيم بن iaa‏ بن 
A‏ الله e kad NG o‏ قال: 


3 Si di الله‎ 38, P الله‎ ae قال: قال‎ 5 
PETA 


2511. Ali bin Ibrahim Al Ghafigi dan Ibrahim bin Mungidz bin 
Abdullah Al Khulani telah menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari 
Makhramah, dari ayahnya, ia berkata: Aku pernah mendengar Suhail 
bin Abu Shalih berkata: Aku pernah mendengar ayahku berkata: Aku 
pernah mendengar Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Tamu Allah SWT ada tiga: Yang pertama adalah orang 
yang berperang, yang kedua adalah orang yang berhaji dan yang 


ketiga adalah orang yang berumrah. ssi 


21 Sanadnya shahih, Mawaridu Azh-Zham'an 240 dari jalur periwayatan Ibnu 
Wahab. 


322 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


464. Bab: Perintah untuk Melakukan Haji dan Umrah Secara 
Berurutan dan Penjelasan Tentang Satu Pekerjaan terkadang 
Disandarkan kepada Pekerjaan Yang Lain, tidak Berarti Satu 
Pekerjaan Dilakukan Satu Kali sebagaimana Yang Diklaim oleh 
Mereka Yang Tidak Memiliki Pengetahuan 


GAM - ۲‏ عبد الله بْنّ Jaman‏ الأشج g‏ ابو AG‏ قال: 
AN‏ عَسْرُو ن قَيْسِء عَنْ عَاصِمء عَنْ شَقِيق» عَنْ KP‏ الله» قال: قال 
رَسُول الله BB‏ تابعُوا بَيْنَ الْحَجَ FI GUE CAP SAI,‏ والذئوب» 
GS gi US‏ تبث Ka AAN agi‏ ويس pa Tata)‏ 
LAGI‏ دون الجن | 


2512. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin 
Oais telah memberitakan kepada kami dari Ashim, dari Syagig, dari 
Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Iringilah haji 
dengan umrah. Sebab pengiringan tersebut akan menghilangkan 
kefakiran dan dosa sebagaimana alat pelebur membersihkan besi, 
emas dan perak. Tidak ada balasan bagi mereka yang melaksanakan 
haji yang mabrur kecuali surga.” 


AÍ r 


2 r و‎ 0 - . . 
سفيان» قال:‎ Was SNI ip عبد الجبّار‎ GAS -ror 


Ca e 2007 les 6. e P Pa Ipa 8 KA 
ae ابن‎ Ga الزعفراني»‎ asun حدئنيه سمي رح وحدثنا الحسن بن‎ 


eA o, همومه‎ y رةه‎ 


ع هسه ”ا کے Ah cos? 30h‏ 


292 Sanadnya shahih, An-Nasaa'i 5:87 dari jalur periwayatan Abu Khalid. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 323 


الم عن سمي عن أبي le‏ عَنْ ابي oi aa‏ رفول الله Sa‏ قال: 
ال ال ال و رة Wg A‏ الور لل ل ل 


2513. Abdul Jabbar bin Al Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Suma telah 
menceritakannya kepadaku, ha Al Hasan bin Muhammad Az- 
Za'farani telah menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah 
menceritakan kepada kami dari Suma, ha Ali bin Al Mundzir, 
Abdullah bin Namir menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari 
Suma, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, bahwasannya 
Rasulullah SAW bersabda, “Antara satu umrah dengan umrah yang 
lain menjadi penghancur dosa-dosa yang ada diantara keduanya dan 


haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga.” 


465. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Haji Yang Tidak 
Diiringi dengan Perilaku Tercela, Perbuatan Fasik dan 
Penjelasan tentang Fadhilahnya Yang Dapat 
Menggugurkan Dosa dan Kesalahan 


و ea‏ ال ا رت او عار ad‏ تن 
عياض (ح) وخا DI Laga‏ بن مُوسّىء قالا: Ka‏ 
ap‏ كِلاهُمًا عَنْ ogah‏ عن ابي حازم عن أبي SA‏ عن Jas‏ 
لله فق قال: مَنْ حج فلم يَرفث» ولم يفسق SE‏ وده مه 


293 Muslim, Haji 437 dari jalur periwayatan Sufyan. 


324 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2514. Al Husain bin Harits Abu Ammar telah menceritakan 
kepada kami, Al Fadhal bin Iyadh menceritakan kepada kami, ha 
Ya'gub Ad-Dauragi dan Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Jarir telah menceritakan kepada kami, keduanya 
mendapatkan dari Manshur, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari 
Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa yang melaksanakan 
ibadah haji dan tidak melakukan perbuatan tercela, tidak melakukan 
perbuatan fasik, maka ia kembali dalam kondisi seperti seorang anak 
yang baru dilahirkan oleh ibunya (tidak memiliki dosa). 


466. Bab: Penjelasan tentang Haji Yang Menghancurkan Dosa 
dan Kesalahan Yang Pernah Dilakukan.(245/A) 


Gas -‏ علي i‏ مل lé A g‏ العو AR‏ 
Ai‏ أعتيرتي يزيد بن أبي حبيب» عَنْ أبي ap‏ قَالَ: Wan‏ 
عَمْرُو بْنُ الْعَاصِء A‏ في سياق الْمَوْتٍ Ob GK‏ وَقَالَ: Ja ÉÉ‏ 
الله الإسلام في لبي BA‏ فقلت: يا رَسُولَ الله Nang Jala‏ 
an DN‏ يده Ha‏ يدِيء فقال: ما لَك يا عَمْرّو ؟ قال: ارت 
أن أشترط» قال: BU LA‏ ؟ Cale WI a: Ji‏ يا 
pak KG‏ ما کان AS‏ وأن pagi Fin‏ ما كان GES‏ 
CA pagi pd oh‏ كان A5‏ 


2515. Ali bin Muslim telah menceritakan kepada kami, Abu 
Ashim menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih memberitakan 


294 Al Bukhari, haji 4 dari jalur periwayatan Abu Hazim, Muslim, haji 438 dari jalur 
periwayatan Jarir. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 325 


kepada kami, Yazid bin Abu Habib memberitakan kepadaku dari Abu 
Syamamah, ia berkata: 


Suatu hari kami menemui Amr bin Ash RA yang sedang 
berada di ambang kematian. Saat itu ia menangis dengan tangisan 
yang berkepanjangan. Ia bercerita: Ketika Allah SWT melapangkan 
dadaku untuk menerima Islam, aku datang mengunjungi Rasulullah 
SAW. Saat itu, aku berkata, "Wahai Rasulullah, rentangkanlah tangan 
kanan tuan, aku akan berbai'at kepadamu.." Ketika Rasulullah SAW 
merentangkan tangan kanannya, akupun menarik tanganku. Saat itu, 
Beliau bertanya, “Ada apa Amr?” Saat itu, aku berkata, “Aku ingin 
syarat.” Rasulullah SAW bertanya lagi, “Syarat apa?” Akupun 
menjawab, “Dosaku diampuni.” Kemudian Rasulullah SAW 
menjawab, “Tidakkah kamu tahu bahwasanya Islam menghapus dosa 
yang telah lalu dan hijrah menghancurkan dosa yang telah lalu dan 
haji menjadi penghancur dosa yang telah lalu.” 


467. Bab: Penjelasan tentang Anjuran untuk Mendoakan Orang 
Yang Akan Melaksanakan Ibadah Haji, sebab Rasulullah SAW 
Juga Memohonkan Ampun untuk Mereka Yang Melaksanakan 
Ibadah Haji dan Mendoakan Orang Yang Meminta Didoakan 
oleh Mereka Yang Melaksanakan Ibadah Haji 


vs‏ 7 3 سه بير هبي 


mal) El -‏ بن سڪيا الجؤهّري» KA KA‏ حسين بن 
o 8. 3‏ ا . 2 Sewa Ag‏ ا ul‏ 32 2 
pane‏ عَنْ شرِيكء عَنْ مَنْصُورِ عَنْ ابي حازم عن ابي SEA‏ قال: قال رَسُول 
Bo Slee 2) HN ai y `‏ 
الله 3 اللهم eg Gal id‏ ولمن استعفر له الحاج 


2 Al Bukhari, Keimanan 192 dari jalur periwayatan Abu ‘Ashim dengan redaksi 
yang panjang. 


326 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2516. Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari telah menceritakan kepada 
kami, Abu Ahmad Husein bin Muhammad menceritakan kepada kami 
dari Syarik, dari Manshur, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, ampunilah 
mereka yang melaksanakan ibadah haji dan orang-orang yang 
didoakan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji.” 


468. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Memulai Perjalanan 
untuk Melaksanakan Ibadah Haji pada Hari Kamis, Tabarruk 
dengan Apa Yang Pernah Dikerjakan oleh Nabi SAW. Sebab 
Rasulullah SAW seringkali Memulai Perjalannya pada 
Hari Kamis 


JA وَهْب»‎ BA SEM يوس بن عبد‎ ia —yo 


P r 


وئ عن ابن شيهاب» حَدلِي AN A‏ بن كحضب بن ماله عَنْ 
“TG a 2 t> 2‏ هر 7 ` م وم 3 7 2 

AT ca‏ كان يُقول: US‏ كان رَسُول الله يي Br‏ سفر الجهادٍ 
ca jah)‏ إلا يوم الخييس 

2517. Yunus bin Al A'la telah menceritakan kepada kami, 

Ibnu Wahab memberitakan kepada kami dari Ibnu Syihab, 
Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik menceritakan kepadaku, dari 
ayahnya yang pernah berkata: Rasulullah SAW jarang sekali memulai 


perjalanan, baik untuk perjalanan jihad atau yang lain, kecuali pada 
hari kamis.” 


296 Al Bukhari, Jihad. 103 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Syihab. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 327 


469. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Mempersiapkan Bekal 
untuk Perjalanan Haji, Mengikuti apa Yang Pernah Dilakukan 
oleh Nabi SAW, Berbeda dengan Sikap dan Perilaku sebagian 
Ahli Sufi pada Masa Kita 


PA‏ و ع 3063 سه 


SA eig Gi وئس بن عَبْدِ الأغلى» حبرا‎ EA - 
ر سول‎ JW له‎ SAN أبي يكن‎ an إلى‎ Kua 
ag A 
a eol Wai ga عائشة:‎ LG تع‎ : AD قال‎ cai ول‎ 
su o كانت ُسَمّى‎ Oke Kpd وکت به‎ apl 


2518. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Yunus bin Yazid 
memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu syihab berkata: Urwah 
berkata: Sayyidah Aisyah RA pernah berkata: Suatu hari Rasulullah 
SAW datang —maksudnya datang mengunjungi rumah Abu Bakar 
RA—. Beliau meminta izin untuk masuk dan Abu Bakar 
mengizinkannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, 


“Bahwasannya aku telah diizinkan untuk pergi keluar,” Abu 
Bakar RA bertanya, “Demi ayah dan ibuku, izinkan aku untuk 
menemanimu.” Rasulullah SAW menjawab, “Boleh.” Sayyidah 
Aisyah RA berkata, “Kemudian aku mempersiapkan perbekalan 
dengan baik. Aku buatkan untuk keduanya makanan yang dapat 
dimakan dalam perjalanan di dalam sebuah kantong yang terbuat dari 
kulit. Kemudian Asma' binti Abu Bakar RA memotong sedikit ikat 
pinggangnya untuk digunakan sebagai pengikat kantung tersebut. 


328 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Oleh karena itu, perbekalan yang demikian biasa disebut dengan 
istilah Dzatu An-Nithag 7 


470. Bab: Penjelasan tentang Larangan bagi Wanita Menempuh 
Perjalanan Bersama selain Mahram dan Suaminya, dengan 
Menyebutkan Riwayat tentang Batasan Waktu Yang Tidak 
Menunjukkan bahwa Jika Kurang dari Waktu Tersebut Si 

Wanita Dibolehkan Melakukan Perjalanan tanpa 
Mahram atau Suami 


Gas, (D) Ng A a َس‎ KA bag sk دا‎ -0۹ 
0, 9. إلا 30 2- م‎ 5. A a هد س‎ s o عراس‎ 
E عَبْدُ الله بن سَعِيدٍ الأشج»‎ SL 


D 
A r AS 


PA 07 4‏ سن م مع . .0 Je.‏ = مره و 
m~‏ (ح) وحدثنا علي بن سعيل» عن مسروق الكندي» a Was‏ 
4 85 م r e‏ . 

A E REEE‏ مُعَاويَة: عَامَ الْحَ 

- a y . Sa 8 P ` 7 8 KNA NG 

BUS AN ig وين بالله‎ AN قال: قال رَسُول الله #: لا يحل‎ 
. r r Pa 2 A 2.0 7 r A ké < PU 
أو أَحُومَاء‎ AWEH َو‎ úf فصاعدا» إلا ومعها ذو محرم‎ cul DW سفرا‎ 
8 3 ار‎ aa 2. ro v 8 #4075 0 

Ka ابي مُعَاوية» وَفِي‎ aa ذو مَحْرَم مِنْهَاء هَذَا لفظ‎ TR 
ابن‎ sena أن في‎ Dir AI الآحرين: لا تُسَافِر‎ 

2 ee Za و‎ z 2 

أبي زَائْدَة: يكون ثلاثة pl‏ 

2519. Salm bin Junadah telah menceritakan kepada kami, Abu 

Mu'awiyah menceritakan kepada kami, ha Muslim juga menceritakan 

kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, ha Abdullah bin 

Sa'id Al Asyaj menceritakan kepada kami, Ibnu Namir menceritakan 


297 Al Bukhari, Managib Al Anshar 45 dari jalur periwayatan Zuhri dengan redaksi 
yang panjang, Abdul Razzag dalam kitab Al Mushannaf 5: 388. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 329 


kepada kami, ha Ali bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Masrug 
bin Al Kindi, Yahya maksudnya adalah Ibnu Abi Za'idah 
menceritakan kepada kami, semuanya dari Al A'masy, Abu 
Muawiyyah berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak halal bagi 
seorang wanita yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir 
melakukan perjalanan tiga hari atau lebih kecuali jika ia bersama 
mahramnya, bersama ayahnya, anaknya, saudaranya, suaminya atau 
bersama mahramnya yang lain.” 


Hadits ini riwayat Abu Muawiyyah. 


Dalam Hadits yang lain memiliki redaksi, “Janganlah seorang 
wanita melakukan perjalanan tiga hari atau lebih..” namun dalam 
Hadits Abu Za'idah dengan redaksi, “Perjalanan tiga hari.” 


Tap lis -۰‏ بن a‏ عَن الأعْمَش مثل 
gå ci Sa sah UNG‏ حا Sis CK Tava Nb f‏ 
الخديت يدوه 
Ali bin Hasyram telah menceritakan kepada kami, Isa‏ .2520 
memberitakan kepada kami dari Al A'masy seperti Hadits yang‏ 
diriwayatkan oleh Abu Za'idah, Al Asyaj telah menceritakan kepada‏ 
kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, Al A'masy‏ 
menceritakan kepada kami, kemudian ia menyebutkan Hadits yang‏ 


sama.” 


28 Muslim, Haji 423 dari jalur periwayatan Abu Mu'awiyyah. 
29 Lihat Hadits sebelumnya No. 2519. 


330 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


4 03 a r PANA aL کی‎ 


Bab - ۱‏ بنذار» Da‏ یحیی بن سید Ea‏ عبد الله لله بن 


AFERI ن رَسُولَ الله‎ PAP SA a 


GAN‏ إلا ومعها ۴ (PA‏ قال ابو tu Ke‏ حرجت هلو اللفظة في 

Sa Gak 2 PDA kakak Kakak لاا‎ 
- tan. 

فيه الرّوْجَ AI‏ سَعِيدٍ مُتقص JI AG S3‏ وَالرّوْجَ جَمِيعًا 


2521. Bundar telah menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar menceritakan 
kepada kami, Nafi” memberitakan kepadaku, dari Ibnu Umar RA: 
Bahwasannya Rasulullah SAW melarang seorang wanita melakukan 
perjalanan tiga hari kecuali jika ia bersama dengan mahramnya. 


Abu Bakar berkata: Aku telah mengeluarkan Hadits dengan 
lafazh seperti ini (254/B) dalam kitab Al Akhbar dan dalam kitab Al 
Kabir. Riwayat Ibnu Umar menggunakan redaksi yang singkat, sebab 
tidak menyebutkan kalimat suami, sementara riwayat Abu Sa'id 
menyebut kalimat mahram dan suami. ii 


471. Bab: Larangan bagi Wanita Melakukan Perjalanan Dua 
Hari bersama Selain Mahram dan Dalil Sahnya Takwil Yang 
Mengatakan bahwa Nabi SAW Menyebutkan Kalimat “Tiga 
Hari” bukan Berarti jika Kurang dari Batasan Tersebut Si 
Wanita Boleh Melakukan Perjalanan dengan Kondisi Yang 
Demikian (Tanpa Mahram), disebutkannya Kalimat Dua Hari 
oleh Nabi SAW tidak Menunjukkan bahwa Jika Kurang dari Dua 
Hari Perjalanan Yang Demikian Menjadi Boleh 


300 Muslim Haji 413 dari jalur periwayatan Yahya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 331 


5+ کدنا محمد بن NA‏ محمد بن BIAR‏ 
عَنْ عَبْدٍ الله ن عرو بن الْمَاصِء عَنْ رَسُول الله T‏ قال: لا ساف 
Pee‏ 


2522. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Shadaqah 
maksudnya adalah Ibnu Khalid menceritakan kepada kami dari Yazid 
bin Abu Maryam, dari Qaz'ah bin Yahya, dari Abdullah bin Amr bin 
Al Ash, dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda, “Janganlah seorang 
wanita melakukan perjalanan dua hari kecuali jika ia bersama 
mahramnya.” | 


742. Bab: Penjelaskan tentang Larangan bagi Wanita Melakukan 
Perjalanan Satu Hari Satu Malam kecuali Jika Ia Berasama 
Mahramnya. Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ketika Nabi 
Menyebutkan Kalimat Dua Hari, Hal Yang Demikian Tidak 

Menunjukkan bahwa Jika Perjalanan Tersebut Kurang dari Dua 

Hari Menjadi Boleh. Sebab Dalam Hadits Lain Terdapat 
Penjelasan Nabi SAW bahwa Satu Hari Satu Malampun Sang 
Wanita Terlarang Melakukan Perjalanan Kecuali jika Ia 
Bersama dengan Mahramnya 


PANA 4 Cd . A 22 og 1.8. PAN 
Was ویحیی بن غيم قالا:‎ kan عَلِي بن‎ Cas SAN 
ceh 30 Je 


بشر بن عم IU Bam‏ عَنْ سَعِيدٍ بن ابي cga‏ عَنْ أبيه» عَنْ ابي 


301 Sanadnya shahih dan seluruh rijalnya tsigah —Nashir.) Lihat Muslim, Haji 415, 
416 dari jalur periwayatan Oaz'ah dari Abu Sa'id Al Khudri. 


332 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


NN ga WITA |‏ او Ca‏ 2 2 ەى 01 GAS A‏ = 2 
هُرَيْرَة أن رَسُول الله يه قال: لا PAN Jai‏ تومن بالله وَاليَوْم الآخير أن 
تُسَافِرَ Up‏ لَه إلا مَعَ ِي GA‏ قال ابو بَكْر: لَمْ يقل i gale‏ مِنْ 
أُصْحَاب MU‏ في هَذا TI‏ عَنْ أبيه حلا بشر بن عُمَرَ STAN‏ 


KAA عن ابي‎ kesan عَنْ‎ desah 


2523. Ali bin Muslim dan Yahya bin Hakim telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Basyar bin Umar 
menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari 
Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, 
bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Tidak halal bagi seorang 
wanita yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir melakukan 
perjalanan selama satu hari satu malam kecuali jika ia bersama 
dengan mahramnya.” 


Abu Bakar berkata, “Tidak ada seorangpun — 
Sepengetahuanku— dari sahabat-sahabat Malik yang mengutarakan 
hadits ini dengan kalimat, “Dari ayahnya,” kecuali Basyar bin Umar. 
Hadits ini tertera dalam kitab Al Muwaththa dari Sa'id, dari Abu 
Hurairah RA.” 


CAS NENG‏ يونس AS Hi‏ الأغلى» وَعِيسى بن GARA‏ قال 

Ghana عَنْ‎ AINI MEI عِيسّى:‎ 
e .. 3 - Pah | ae 3 wan Ka 2073 م‎ 

عَنْ ابي هريره» قال sil‏ بكر فِي Taro b LAI‏ عَنْ ابي عَنْ ابي 
p . 7 er 07 s.’ i arr [2023‏ .3 5 ه r‏ 

هريرة» رواه الليث بن سعد وابن عجلان» وابن أبي ذئب) عن سعيد» 


عن etal‏ عَنْ أبي هرف و حر حه في Si AAS‏ 


302 Al Bukhari, Tagshir As-Sahalah dari jalur periwayatan Sa'id, Muslim, Haji 421. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


2524. Yunus bin Abdul A'la dan Isa bin Ibrahim telah 
menceritakan kepada kami, Isa berkata: Yunus berkata: Ibnu Wahab 
memberitakan kepada kami, Malik memberitakan kepadaku, dari 
Sa'id , dari Abu Hurairah RA. 


Abu Bakar RA berkata tentang kabar ini: Hadits ini shahih, 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA. Diriwayatkan oleh Al-Laits bin 
Sa'ad, Ibnu Ajlan, Ibnu Abi Dza'bi, dari Sa'id dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah RA. Riwayat yang demikian telah aku muat dalam kitab Al 
kabir.” 


473. Bab: Dalil bahwa Ketika Nabi SAW Tidak Membolehkan 
Wanita Melakukan Perjalanan Selama Satu Hari Satu Malam 
kecuali Dengan Mahramnya, hal Yang Demikian Tidak 
Menunjukkan bahwa Si Wanita Boleh Melakukan Perjalanan 
jika Batas Waktunya kurang Dari Yang Disebutkan dalam 
Hadits. sebab Nabi SAW juga Telah Melarang Wanita 
Melakukan Perjalanan dalam Waktu Satu Malam kecuali Jika Ia 
Bersama Mahramnya, kecuali Jika Yang Dimaksud dengan 
Pernyataan Satu Malam adalah Satu Hari Satu Malam 
sebagaimana Telah Aku Jelaskan dalam Kitabku Yang Lain 
bahwa Masyarakat Arab Biasa Mengartikan Satu Malam dengan 
Makna Satu Hari Satu Malam. Ketika Disebutkan Satu Malam, 
maka Termasuk Juga Siangnya. Allah SWT Berfirman dalam 
Surah Aali Imran [3]: 41, “Berkata Zakariya: 'Berilah Aku Suatu 
Tanda (bahwa Isteriku telah Mengandung)'," Allah SWT 
Berfirman: "Tandanya Bagimu, Kamu Tidak Dapat Berkata-Kata 
dengan Manusia selama Tiga Hari, kecuali Dengan Isyarat.” 
Kemudian Allah SWT Berfirman dalam Surah Maryam [19]: 10 
“Zakariya Berkata: 'Ya Tuhanku, Berilah Aku Suatu Tanda'," 
Allah SWT Berfirman: "Tanda Bagimu ialah Bahwa Kamu Tidak 


303 Lihat, Ath-Thabrani 2: 979. 


334 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Dapat Bercakap-Cakap dengan Manusia selama Tiga Malam, 
padahal Kamu Sehat.” Dengan Demikian, Jelaslah bahwa Yang 
Dimaksud oleh Nabi SAW dengan Kalimat “Tiga Hari”, termasuk 
Juga Malamnya dan Ketika Beliau Mengatakan Tiga Malam, 
maka Termasuk Juga Siangnya. 


2.3 A r 


WA dayah خا ابو هشام‎ SaS حدنا‎ -yoyo 


ك عن ابن عخلان» عن dan a! han‏ عَنْ ga a‏ أبي 


S3 AN) Al قال: قال رَسُول الله #: لا سار امرأة مسيرَة‎ GIA 

ea‏ قال GEN Sui gih‏ كياب اكب 

2525. Bundar telah menceritakan kepada kami, Abu Hasyim 

Al Makhzumi menceritakan kepada kami, Wahib menceritakan 

kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, 

dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

“Janganlah seorang wanita melakukan perjalanan satu malam 
kecuali jika ia bersama mahramnya.” 


Abu bakar berkata: Aku telah menceritakan berita-berita yang 
demikian dalam kitab Al kabir.” 


474. Bab: Larangan bagi Seorang Wanita Melakukan Perjalanan 
Satu Barid (12 Mil) kecuali Jika Ia Bersama Mahramnya dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ketika Nabi SAW Melarang 

Wanita Melakukan Perjalanan Sehari Semalam tanpa Mahram, 

Hal Yang Demikian Menunjukkan bahwa Jika Kurang dari 
Sehari Semalam Si Wanita boleh Melakukannya 


304 Muslim, Haji 419 dari jalur periwayatan Sa'id. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 335 


(Du جَرِيرٌ عن‎ EA gaga a GAS NONA 

هي كو o‏ و 3 ی هيو ه orcs‏ 0872 2 ° 
man COE r‏ م ني 7 EY Y y‏ 07 
ul‏ عن أبي GA‏ قال: قال رَسُول BAN‏ لا تُسَافِرُ dang aa‏ إلا 


erer 


7 aS م و ولو‎ E Kh 
ومعها ذو مجر وقال يوسف: إلا ومعها ذو ر قال ل بكر:‎ 
LAGU لبريد: اننا عَشَرَ ميلا‎ 


2526. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, ha Abu Basyar Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami dari 
Suhail, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah RA, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah seorang wanita melakukan 
perjalanan dalam jarak satu barid (12 mil) kecuali jika bersama 
mahramnya.” 


Yusuf berkata: Kecuali jika ia bersama mahramnya. 


Abu Bakar berkata: Barid dalam ukuran Hasyimi adalah 12 
Mil”? 


475. Bab: Penjelasan bahwa Larangan Nabi SAW terhadap 
Kaum Wanita Melakukan Perjalanan Menunjukkan Makna 
Haram, bukan Sekedar Anjuran untuk Tidak Melakukan 

g واخ‎ coit ji JAN ن عبد‎ 36. 3 WAS. -yoyy 
GAN JAAN ANGE A Ja بشرٌ وهو‎ BAH الیقدام» قالا:‎ 


305 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits No. 1725 dari jalur periwayatan Yusuf bin 
Musa. 


336 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


f 2.2 3 aro 8 , yo gn E Sg Sehun £‏ 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله E‏ لا يحل لامرأةٍ PES‏ ثلاثاء إلا 
ومعَها ذو ga‏ عليها 

2527. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani dan Ahmad 

bin Al Migdam telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Basyar maksudnya adalah Ibnu Al Mufadhdhal menceritakan kepada 
kami, Suhail menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, (255/A) “Tidak 
halal bagi seorang wanita melakukan perjalanan selama tiga hari 


kecuali jika ia bersama mahramnya?” 


476. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Wanita Melakukan 
Perjalanan Bersama Budak Suaminya atau Bersama Budak yang 
Telah Dimerdekakan oleh Suaminya jika Keduanya Termasuk 
Sosok Yang Dapat Dipercaya, meskipun Budak dan Tuannya 
bukan Mahram Si Wanita, Jika Hukum Seluruh Wanita 
Dipersamakan dengan Istri-Istri Nabi SAW. Sebab Allah SWT 
Mengabarkan bahwa Kedudukan Mereka (Istri-Istri Nabi SAW) 
bagi Kaum Muslimin Laksana Ibu. Oleh Karena Itu, Keberadaan 
Budak dan Orang Merdeka Menjadi Mahram bagi Mereka. Ini 
Yang Terjadi dalam Perjalanan Maimunah RA bersama Abu 
Rafi' yang Pada Saat Itu telah Menjadi Istri Rasulullah SAW 


© Jo 9292090 


s TAF بن عبد ال حم بن وهب‎ Kb Kara —YOYA 
s wo, o OS or o r 5 -° 30 237 Jo. aof 
الله الأشج أن‎ as أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن بکیر وَهُوَ بْنْ‎ 


# 
ó ocu. 


JG مره‎ en pa رَافِع ئه قال كنت‎ gl حه عن‎ F أبي‎ TA 


306 Muslim, Haji 422 dari jalur periwayatan Basyar. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 337 


ol ا‎ Ja 


لي EA 4# NI‏ بميمُوكة فَقَلْتْ يا ؟ || 
م 


tx 
o 
CG 


SE LAN‏ بها Hai LA IG‏ بها 


2528. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab telah menceritakan 
kepada kami, pamanku memberitakan kepadaku, Umar maksudnya 
adalah Ibnu Al Harits memberitakan kepadaku, dari Bakir yaitu 
Abdullah bin Al Asyaj, bahwasannya Al Hasan bin Abu Rafi' 
menceritakan kepadanya, dari Abu Rafi', bahwasannya ia pernah 
berkata: Aku pernah berada bersama serombongan pasukan, kemudian 
Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Pergilah dan bawalah 
Maimunah kepadaku.” Saat itu, akupun berkata, “Wahai Rasulullah, 
bahwasannya aku bersama pasukan.” Kemudian Rasulullah SAW 
menjawab, “Bukankah kamu menyukai apa yang aku sukai?” Aku 
menjawab, “Ya, benar.” Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, 
“Sekarang pergilah dan bawa Maimunah kepadaku.” 


477. Bab: Penjelasan tentang Keluarnya Seorang Wanita tanpa 
Mahram untuk Melaksanakan Ibadah Haji, kemudian Sang 
Pemimpin Memerintahkan Suaminya untuk Menyertai 
Perjalanan Wanita yang Menjadi Istrinya 


0-3 30 302 م‎ A6 2 


Was -۹‏ ابو gas) NS‏ بن ريت Lara‏ فان 

عَمْرو وَهُوَ ابْنُ دِيتار» عَنْ أبي مَعْبَدِه عن ابْن AE‏ قال: سيعت التي 
se‏ و er f 1 5 3 > 3 d‏ 4 
في يَحْطب: ألا لا a‏ إلا وَمَعَهَا ذو محر et‏ رحل» 


307 Sanadnya shahih, Ahmad 6: 391 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


338 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


فقال: يا رَسُول الله» إنّي YP GL‏ كذا وكذاء JA EA,‏ 
حَاجّة» a JG‏ رتك 


2529. Abu Ammar Al Husein bin Harits telah menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Umar, yaitu Ibnu 
Dinar, dari Abu Mu'bid dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW berkhutbah, “Aku peringatkan kepada. 
kalian, janganlah seorang laki-laki berkhalwah dengan seorang 
wanita kecuali jika wanita tersebut bersama mahramnya.” Kemudian, 
ada seorang laki-laki berdiri dan bertanya, “Wahai Rasulullah, 
bahwasannya aku telah mendaftar untuk ikut dalam pasukan perang 
dan istriku telah berangkat untuk melaksanakan ibadah haji.” 
Rasulullah SAW menjawab, “Pergilah dan berhajilah bersama 


istrimu.” 


ké 2 و‎ PA r á e 07 AK z 
سفيّان» عر عَمْروء قال:‎ Was JI XS GAS - 
Ea ار لك بن ا موت ل‎ E "Dana هم‎ 4 o م‎ 
سمعت ابن عباس» يقول: سمعت رسول الله‎ dya معبل»‎ Gi سمعت‎ 
E = ومو‎ 7 2 2 : an A sa و‎ re r re - رم ص‎ a 9 
وقال:‎ og الحَديث‎ SI ف وهو على المنبر يَخطب» يقول:‎ 
بامرأيك‎ au 
2530. Abdul Jabbar telah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Umar, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Abu Ma'bad berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas 


RA berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di 
atas mimbar. Beliau berkata: Kemudian ia menceritakan hadits yang 


308 Muslim, Haji 424 dari jalur periwayatan Sufyan, Al Bukhari, Balasan memburu 
26. Musnad Al Humaidi Hadits 468. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 339 


sama dan beliau bersabda, “Pergilah dan lakukanlah haji bersama 


istrimu?” 9 


478. Bab: Penjelasan tentang Ucapan Selamat Berpisah Yang 
Dilakukan oleh Seorang Muslim kepada Saudaranya Yang Akan 
Melakukan Perjalanan 


Wa -YoY‏ علي بن UP 6 aa Jas‏ يعني 
a d pa‏ نا ah alis‏ = م ai‏ 1 عند 
ba‏ رل ER RED TAIE‏ کی aas‏ جما 


ولا اورم 


كان Jaan‏ الله 2 يودعتا: PN‏ الله ديتك» Bau,‏ وخواتيم 
NA‏ 


2531. Ali bin Sahal Ar-Ramli telah menceritakan kepada kami, 
Al Walid maksudnya adalah Ibnu Muslim menceritakan kepada kami, 
Hanzhalah menceritakan kepada kami, bahwasannya ia pernah 
mendengar Al Oasim berkata: Suatu hari ketika aku sedang bersama 
Ibnu Umar, datang seorang laki-laki dan berkata, “Aku hendak 
bepergian.” Kemudian Abdullah berkata, “Sebentar, aku akan 
mengucapkan selamat jalan sebagaimana Rasulullah SAW pernah 
melakukannya kepada kami. Aku menitipkanmu kepada Allah SWT, 


menitipkan agamamu, kejujuranmu dan akhir amalmu.”1 


309 Al Bukhari, Jihad 140 dari jalur periwayatan Outaibah dari sufyan dan dalam 
riwayat tersebut ada kalimat, “Pergilah dan laksanakanlah haji bersama istrimu.” 
310 Sanadnya shahih. Lihat Hadits 260. Ahmad 2: 25, 38. 


340 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


479. Bab: Penjelasan tentang Doa Seorang Muslim untuk 
Saudaranya Yang Akan Melakukan Perjalanan 


9ه IL -١‏ عند لله بن Ken‏ بن أبي زياد القطواني» حرا 
ار بن Je‏ أخبرنا Ta‏ بن لمان عَنْ ابت عن ul‏ قال: ا 
al Tes‏ ابي فا فقال: يا رَسُول a Ka a A cai‏ قال: 
3555 الله SI‏ قال: TPS‏ قال: WA‏ ذَتْبَكَء قال: زذني بأبي esf‏ 


2532. Abdullah bin Al Hakam bin Abu Ziyad Al Qathwani 
telah menceritakan kepada kami, Siyar bin Hatim menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari 
Tsabit, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Ada seorang laki-laki yang 
datang mengunjungi Nabi SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku 
hendak melakukan perjalanan, berilah aku bekal dalam perjalanan!” 
Kemudian Rasulullah SAW berdoa, “Semoga Allah SWT 
menambahkan ketagwaan dalam dirimu.” Lalu laki-laki tersebut 
berkata, “Tambahkanlah lagi wahai Rasulullah,” Rasulullah SAW 
berdoa lagi, “Semoga Allah SWT mengampuni dosamu.” Kemudian 
laki-laki tersebut berkata lagi, “Demi ayah dan ibuku, tambahkan lagi 
wahai Rasulullah!” Rasulullah SAW menjawab, “Semoga Allah SWT 


selalu memberimu kemudahan dimanapun kamu berada.” 


81 Sanadnya hasan. Imam 2: 286-287 Hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Musa bin Anas. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 341 


480. Bab: Penjelasan tentang Doa ketika Keluar hendak 
Melakukan Perjalanan 


HK Vio -rory‏ عَبْدَةَ الضبي» CE‏ حَمَّادُ يعني ابن 


IG again gi عبد الله‎ E JAN سيان‎ A 


PA 


كان ابي 8# إذا ساف قال: AI‏ أَنْتَ الصَاحب في nap id‏ 
في JSI‏ لله اصحبتا في Wa, Cia‏ في daa‏ الهم T A‏ 
بك مِنْ راء AI aa bi D Ed‏ بعد بَعْدَ الكورء وين 
pala 0‏ وين pil sy‏ في الأهل Ja‏ حَدَ KA das‏ بن 


Jo Aro PAN‏ 07 م 


SLS اسم بن‎ Ga, بوثله 4 (ح)‎ el o عر‎ SUS Was A 


MU‏ شي ابن عاو عن dan gali‏ وراد AIA‏ ما الحو 
؟ قال: أمَا سَمِعْتَهُ تقول: حَارَ يَعْدَمَا کان 


2533. Ahmad bin Ubdah Adh-dhabbi telah menceritakan 
kepada kami, Hamad maksudnya adalah Ibnu Zaid telah 
memberitakan kepada kami, dari Ashim, yaitu Ibnu Sulaiman Al 
Ahwal dari Abdullah bin Sirjis, ia berkata: Ketika hendak memulai 
perjalanan, Rasulullah SAW berdoa dengan kalimat, “Ya Allah, 
Engkaulah sebaik-baik teman dalam perjalanan dan sebaik-baik 
penjaga bagi keluarga dan harta kami. Ya Allah, kami memohon 
perlindungan kepada-Mu dari kesukaran dalam perjalan, dari 
kembali ke kondisi yang buruk, dari doanya orang yang teraniaya dan 
dari pandangan yang buruk ketika kembali, baik dalam keluarga 
ataupun harta.” 


Ahmad bin Al Migdam telah menceritakan kepada kami, 
Hamad menceritakan kepada kami dari Ashim dengan Hadits yang 
sama. 


342 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ahmad bin Ubdah telah menceritakan kepada kami, Ibad 
maksudnya adalah Ibnu Ibad menceritakan kepada kami dari Ashim 
dengan Hadits yang sama. Keduanya menambahkan: Ada yang 
bertanya kepada Ashim, "Apa yang dimaksud dengan Al Hur?” Ia 
menjawab, “Tidakkah kamu pernah mendengarnya berkata, "Terpisah 
dari jama'ah setelah sebelumnya berada dalam rombongan", 2 


481. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan bagi Mereka Yang 
Berniat Melaksanakan Ibadah Haji dengan Cara Berjalan Kaki, 
jika Ia Mampu Melakukannya dan Dalam Teman Seperjalanan 

Tersebut Tidak Ada Keluarganya 


Per nd 


Via BA‏ عَلِي بن Jetun Cas Sa jab‏ بن 

a a‏ أن رول لد و 
N Ea La Gi‏ ۴ فقیل: إن رَسُولَ الله 
ف حاج bai‏ الْمويئة ii‏ يي كلهم بب أن ائم برَسُول الله ف 


0. م‎ 2 #8 2r 


فذكر يعض Kia‏ م حرج رَسُول الله فق gi‏ يِن مسجد 
ذي RIS‏ ف ركب eS a tag‏ ركبا Eai S5 akang‏ 


2534. Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Ja'far (255/B) menceritakan kepada kami, Ja'far bin 
Muhammad menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Jabir, 
bahwasannya Rasulullah SAW menetap di kota suci Madinah selama 
sembilan tahun dan selama itu Beliau tidak melaksanakan ibadah haji. 
Kemudian Beliau dizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika 


312 Muslim, Haji, Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ashim Al Ahwal, An- 
Nasaa'i 8: 240. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 343 


tersebar kabar bahwa Rasulullah SAW akan melaksanakan ibadah 
haji, banyak masyarakat yang datang mengunjungi kota Madinah dan 
ingin ikut serta bersama Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah haji. 
Kemudian ia menyebutkan sebagian Hadits dan berkata, Kemudian 
Rasulullah SAW keluar, maksudnya keluar dari Masjid Dzul Halifah 
dan menaiki kendaraannya diiringi oleh para sahabat yang jumlahnya 
banyak, baik yang berkendaraan maupun yang berjalan kaki, 
kemudian ia menyebutkan Hadits ini. 


482. Bab: Anjuran untuk Mengikat Bagian Tengah dengan Kain 
dan Mempercepat Langkah jika Seseorang Melaksanakannya 
dengan Cara Berjalan Kaki 


WAH lg Gb حفص بن‎ i Jek CK -roro 
SPA gi jar SE AS عن‎ MD Si Cs 

iya مُشَاةَ‎ oh BA الْحُدْرِي» قَالَ: حَجّ‎ Sa 
الَو‎ hie وَمَشَى‎ SA IG GK إلى‎ Ka 


2535. Ismail bin Hafash bin Umar bin Maimun telah 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Al Yaman menceritakan 
kepada kami dari Hamzah Az-Ziyat, dari Hamran bin A'yun, dari Abu 
Thafil, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW dan 
para sahabat melakukan perjalanan haji dari Madinah menuju Makkah 
dengan berjalan kaki. Dan beliau bersabda, “Ikatlah bagian tengah 
kalian dengan kain-kain kalian.” 


38 Muslim, Haji 147 dari jalur periwayatan Ja'far bin Muhammad dengan redaksi 
Hadits yang panjang. 

314 Sanadnya munkar, sebab Jamran bin A'yun adalah sosok yang dianggap dha'if 
dalam periwayatan Hadits dan banyak periwayat tsiqah yang bertentangan 


344 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


483. Bab: Anjuran untuk Mempercepat Langkah dalam 
Perjalanan bagi Pejalan Kaki agar Hilang Rasa Penatnya 


r, 
D و دسو 30 دعاس‎ b r 


KE ip عبد الْوَهّاب‎ BIS مُحَمَّدُ بن بشار»‎ Wa -rory 


MA مِنْ‎ AK pal نم‎ galih حرج عام‎ BA رَسُول‎ 
7 ó a = Tn I z صم‎ st aa 07 2, P 
Ci AS رَسُول الله يوك فقالوا:‎ NG PS وَصَفوا له وقالوا:‎ 


Ban Pr م و‎ , AA aja naa 209 ا‎ Kg 
استعينواء قال عبد‎ E Id السفرء وطالت الشقةء فقال لهم‎ 
o ر‎ A . 2 j 6م و‎ 7 ra 5 e 4 7 Wa 
Eka وتخيفون له‎ SA aba H6 قال: باشلل‎ Ab ATI 
ما كنا تحذهُ‎ Can, له‎ isen ذلك‎ 


r 


g ` o D - م‎ foc 8. ه‎ Ato. Ai r Pan 
حعفر بن محم عن أبيه» عن جابر بن عَبْدٍ الله أن‎ Gak (hama! 


2536. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahab bin Abdul majid menceritakan kepada kami, Ja'far bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Jabir bin 
Abdullah, bahwasannya Rasulullah SAW di tahun pembebasan kota 
Makkah melakukan perjalanan. Kemudian para sahabat berkumpul di 
sekitar Nabi SAW. Mereka berkata, "Perjalanan telah membuat kami 
lemah dan kesulitan menjadi berkepanjangan." Rasulullah SAW 
menjawab, “Hendaknya kalian meringankannya.” Abdul Wahab 
berkata: Aku menduga beliau berkata, “Ringankanlah dengan cara 
berjalan cepat, sebab cara yang demikian akan memperpendek jarak 
tempuh dan meringankan perjalanan.” Kamipun melakukannya. 


dengannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Al Manasik 108 
dari jalur periwayatan Ismail bin Hafash. Al Mustadrak, 1: 442 dari jalur 
periwayatan Ismail. Aku katakan: Ia adalah sosok yang dapat dipercaya dan jujur. 
Meski demikian, syaikhnya, yaitu Ibnu Al Yaman adalah sosok yang dianggap 
dha'if. Aku juga telah meriwayatkan Hadits ini dalam Adh- Dha'ifah (2734) — 
Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


Kemudian setelah itu, kondisi kami menjadi ringan serta apa yang 
yang kami rasakan sebelumnya menjadi hilang.” 


To 30 Jo, Pt: o Lo 


Gl Das —YoOYV‏ بن Wa pa‏ روح بن عبادة) 


so, Para‏ 30 و 


vi‏ ابن va IP‏ جعفر بن محمد عَنْ cal‏ عن جابر» قال: 
“AKG‏ إلى رَسُول الله في CI‏ فدَعَا بهم» وقال: COMAL Sale‏ 
SARA angs das‏ 


2537. Ishag bin Manshur telah menceritakan kepada kami, Ruh 
bin Ubadah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan 
kepada kami, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, dari Jabir RA, ia berkata: Para sahabat banyak yang 
mengeluh kepada Nabi SAW tentang perjalanan, kemudian Rasulullah 
SAW memanggil mereka dan berkata, “Hendaknya kalian berjalan 
dengan cepat.” Kemudian kami melakukannya dan kami mendapati 
perjalanan kami menjadi ringan.” 


484. Bab: Anjuran untuk Menyertakan Empat Perkara dalam 
Perjalanan 


2 ° PAN 


ii Mara ES -۸‏ حلفي الْعَسُقلاني» وإبراهِيم بن 


lols So 


Sip‏ وعَمي ang ri Je‏ قالُوا: حَدَنَنَا oi a‏ جَرير» ا 


Jaa Ne BN, 


313 Sanadnya shahih. Lihat Hadits setelahnya 2537. 
316 Sanadnya shahih. Al Mustadrak 1: 443 dari jalur periwayatan Rauh. 


346 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


I a o - y o-‏ لف ١ a‏ 307 اة ا 
عبد الله» عن ابن عباس» قال: قال رَسول الله RB‏ حير الصحابة أربعة» 


r 


5 7 z 2 او و3‎ PA or s 
عش‎ LAN وَلَنْ‎ ANT أربعة‎ Ga وير‎ PA a وير‎ 


١ 
N 


2538. Muhammad bin Khalaf Al Asgalani dan Ibrahim bin 
Marzug serta pamanku Ismail Khuzaimah telah menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Wahab bin Jarir telah menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Yunus bin Yazid bercerita dari Zuhri, dari Ubaidullah bin 
Abdullah, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Teman seperjalanan yang baik empat orang, jumlah rombongan 
yang melakukan perjalanan di malam hari adalah empat ratus, 
pasukan tempur yang baik berjumlah empat ribu. Dan jumlah dua 
belas ribu tidak akan kalah karena sedikit.” < 


485. Bab: Penjelasan tentang Teman Yang Baik dalam 
Perjalanan, sebab Sahabat Yang Baik adalah Yang Terbaik 
Sikapnya terhadap Sahabatnya 


caf المباركف‎ DATA nabi بن‎ yadi Ela -7 ولاه‎ 

KP e so boor‏ و å aé gw,‏ هم ai‏ يي o-‏ سه 

حيوة بن gia‏ حديني BEG Jaya‏ عبد الرحمن الحبلي» عن Ae‏ 

الله بن عَمْرو عن اسي ف قال: حي AI‏ عِنْدَ لله يرهم 
pal‏ 72 الجررّان عند الله عيرم لحار 


2539. Al Hasan bin Al Hasan telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Al Mubarak memberitakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih 


317 Sanadnya shahih. Hadits 2611 dari jalur periwayatan Wahab. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 347 


memberitakan kepada kami, Syarhabil menceritakan kepadaku, dari 
Abu Abdirrahman Al Hubli, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, 
Beliau bersabda, “Sebaik-baik sahabat di sisi Allah SWT adalah yang 
paling baik sikapnya kepada sahabatnya dan sebaik-baik tetangga di 
sisi Allah SWT adalah yang paling baik terhadap tetangganya.” 18 


486. Bab: Anjuran untuk Memilih Pemimpin diantara Teman 
Seperjalanan dan Yang Diutamakan diantara Mereka adalah 
Yang Paling Banyak Hafal Al Qur’ An 


gh A -‏ عَمّار الحسين بن حريثي Ci‏ الفضل بن 
مُوسى» عن عبد jin Gi Ma‏ سويد Sy sb opa‏ 
أبي KA‏ عن ابي BIP‏ قال: بَعَثْ رَسُول الله َي بَعثاء وهم فر 
r 5. P 1 2e 2 3 PAN K2‏ ° 
ah‏ رَسُول الله كل فقال: BL‏ مَعَكَ مِنَّ القرآن ؟» فاستقرأهُم 
sa NS‏ مر على رَجُل مِنْهُمْ هو مِنْ aa‏ سِئاء قال: مَاذا مَعَكَ يا 
e Aa na‏ ر ےر ا کہ 0 E. ef‏ بي 
فلان ؟ قال: معي كذا وكذاء وَسُورة SAI‏ قال: اذهب فألت أميرهم 
Abu Ammar Al Husein bin Harits telah menceritakan‏ .2540 
kepada kami, Al Fadhal bin Musa dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari‏ 
Sa'id bin Al Magbari, dari Atha Maula Abu Ahmad, dari Abu‏ 
Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah mengutus satu‏ 
rombongan. Kemudian beliau SAW memangil mereka dan bertanya,‏ 
“Siapakah diantara kalian yang hafal Al Our'an? Kemudian‏ 
diperiksalah mereka hingga datang giliran salah seorang dari mereka‏ 
yang usianya paling muda. Rasulullah SAW bertanya, “Apa yang‏ 


318 Sanadnya shahih. Al Mustadrak 1: 443 dari jalur periwayatan Haiwah. At- 
Tirmidzi, Kebaikan dan keselamatan 28 dari jalur periwayatan Ibnu Al Mubarak dan 
ia berkata: Hadits hasan gharib. 


348 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kamu hafal hai Fulan?” Laki-laki tersebut menjawab, “Aku hafal ini, 
itu dan surah Al Bagarah,” kemudian Rasulullah SAW berkata, 
“Pergilah dan kamu adalah pemimpin mereka.” 


JAS CAS - —Y og‏ بن d kalii G‏ 2 لقاب إن باد 


ومو 


المرني» عن PAI‏ عن ريد RI gi‏ قال: قال SP OE Óp AB‏ 
one‏ فاو واا (aa‏ ذاكَ آم مر Inn LA‏ اله يه 


2541. Ammar bin Khalid Al Wasithi telah menceritakan 
kepada kami, Al Qasim bin Malik Al Muzni menceritakan kepada 
kami dari Al A'masy, dari Zaid bin Wahab, ia berkata: Umar RA 
berkata, 


"Jika dalam satu kelompok ada tiga orang, maka hendaknya 
mereka memilih salah satu diantara mereka sebagai pemimpin. 
Demikianlah yang pernah diperintahkan oleh Nabi SAW.” 


487. Bab: Penjelasan tentang Takbir dan Tasbih serta Doa ketika 
Naik Kendaraan saat Hendak Memulai Perjalanan 


Las دعي الرعفرَاني»‎ Jasa الحسن بن‎ Bi -roty 


حَجَاجٌ بْنُ akasa‏ قال: قل ان AN gik‏ ني ابو KAK Ka‏ 
الأرْدِي» daa‏ ابن عَم Ol rapale‏ رَسُولَ TSE] Bh‏ 


b s 


A E E EA BK إلى تقر‎ E على‎ 


` 31 Sanadnya dha'if. At-Tirmidzi, Pahala Al Qur'an 2 
320 Sanadnya shahih mauquf. Rijalnya tsiqah —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 349 


هذا وما كنا له Uh cêg gin‏ ربا Ti Ol‏ سنالك في 
Uya‏ هَذَا Gi‏ 33 وَمِنَ AN PU JAAN‏ هون علا Wita‏ 
,3 عا بُعْدهُ alah AA‏ في A‏ والْحَليفة في JA‏ 
A pal)‏ اعود بك مِنْ ui g‏ وكاب Ji sy HE‏ في 
JAS‏ وَالْمَالء iii 3 SP‏ وَرَادَ Ha‏ آيِبُونَ DE‏ عَابدُونَ EP‏ 


“3 و‎ . 23 07 PANG 


. 2 r Z> 2 3 Ai r 2 Pad £ - 
PO EL GIE روح بْنْ‎ KA الرعفراني»‎ GAS حَابِدُون‎ 


AA ابن‎ adat علي بْنَ عبد الله الأذدي»‎ ot ابو‎ eta 


2542. Al Hasan bin Muhammad bin Shabah Az-Za'farani telah 
menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Abu Zubair menceritakan 
kepadaku, bahwasannya Ali Al Azdi memberitakan kepadanya, 
bahwasannya Ibnu Umar memberitakan kepada mereka bahwa Ketika 
telah berada di atas untanya saat hendak melakukan perjalanan, 
Rasulullah SAW (256/A) bertakbir sebanyak tiga kali, kemudian 
beliau berdoa, 


“Segala puji bagi Allah Maha suci Allah yang telah 
menundukkan ini bagi kami. Sungguh kami tidak memiliki kekuasaan 
atasnya. Bahwasannya hanya kepada-Nya-lah kami akan kembali. 


Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, agar perjalanan ini 
menjadi perjalanan yang penuh dengan kebaikan dan menjadi 
perjalanan tagwa. Dan kami memohon kepada-Mu agar dalam 
perjalanan ini, kami melakukan pekerjaan yang Engkau sukai dan 
Engkau ridhai. 


Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini bagi kami dan 
dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkaulah sebaik- 


350 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


baik teman dalam perjalanan dan sebaik-baik penjaga bagi keluarga 
dan harta kami. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepada-Mu 
dari kesukaran dalam perjalan dari kesedihan dan dari kondisi yang 
buruk ketika kembali, baik berkenaan dengan keluarga, harta ataupun 
anak”. 


Jika kembali dari perjalanan, beliau juga membaca doa ini dan 
menambahkannya dengan doa, 


“Mereka semua adalah orang-orang akan kembali, mereka 
adalah orang-orang yang bertaubat, mereka adalah orang-orang 
yang mengabdikan dirinya kepada Allah, mereka adalah orang-orang 
yang bersujud dan memiji Allah.” 


Za'farani telah menceritakan kepada kami, Ruh bin Ubadah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, 
Abu Zubair menceritakan kepada kami, bahwasannya Ali bin 
Abdullah Al Azdi memberitakan kepadanya bahwa Ibnu Umar telah 
mengajarkannya, kemudian ia menyebutkan Hadits dengan redaksi 


yang sama.” 


488. Bab: Penjelasan tentang Perintah untuk Menyebut Nama 
Allah ketika Naik Kendaran dan Dibolehkan Meletakkan Sesuatu 
di Atas Unta dengan Beban Berat Yang Wajar 


GI G5 - ٢‏ الرعفراني» Bl‏ بن وهب الْوَاسِطِي» 


ا NAN o‏ ° £ ر و و مت a å E‏ 
وعبد الله بن SI‏ بن أبي زياد ورجاء بن محمد العذري» قالوا: 


Gr for ميوت‎ © 


سحاق» عن محمد 


o هود عي دمع‎ DE aga OA 30o 3G. A ih 
حدثنا محمد بن عبيدٍ الطنافسي» حدثنا محمد بن‎ 


| 
s 
r 


321 Sanadnya dha'if. Abu Daud Hadits 2599 dari jalur periwayatan Ibnu Juraij, 
Muslim, Haji 428 dengan redaksi yang singkat. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 351 


کک عن as‏ بن الحكم بن OP‏ عَنْ ابي لاس PA‏ قال: 
حملا رَسول الله 4# عَلَى إبلٍ مِنْ Jal‏ الصّدقةٍ pua‏ للح ii‏ 
r‏ و 

ول لله ما EP‏ أن sada Ebi‏ فقال: کک = ذروته 
Tan oka‏ الله إذا ذا SI OA SAS Gan‏ 
Kb‏ يحل الله 

2543. Al Hasan Az-Za'farani, Ishag bin Wahab Al Wasithi, 
Abdullah bin Al Hakam bin Abu Ziyad, Raja’ bin Muhammad Al 
Udzri telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Muhammad 
bin Ubaid Ath-Thanafisi menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ishag telah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ibrahim, 
dari Umar bin Al Hakam bin Tsauban, dari Abu Lasi Al Khaza'i, ia 
berkata: Rasulullah SAW menaikkan kami di atas unta sedekah untuk 
melaksanakan perjalanan haji. Saat itu, kami berkata, “Wahai 
Rasulullah menurut kami unta ini tidak akan kuat mengangkut kami.” 
Beliau menjawab, “Tidak ada satupun unta kecuali Di punggungnya 
ada syetan. Sebutlah nama Allah SWT jika kalian hendak menaikinya 
sebagaimana kalian diperintahkan. Jika kalian hendak menaikinya, 


maka sebutlah nama Allah SWT dan kendarailah bahwasannya yang 
membawa adalah Allah SWT.” 


489. Bab: Larangan Duduk di Atas Unta Tersebut ketika Diam 
(Istirahat) 


٤‏ - حلا الْحَسَنُ 3 Maan‏ الرعفراني» Gis‏ عَاصِم يعني 


32 Sanadnya shahih. Ibnu Ishaq telah menyatakan Hadits ini pada riwayat Imam 
Ahmad dalam kitab Al Musnad —Nashir.) 


352 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Kas الرعْمَرَاني2 أَيْضًا‎ Gang DA Di ان عَلِي»‎ 
gh ابن عاذ بن‎ É dera 
Kain Vegas وَفِي‎ BI Mela وکان من‎ AAS أبيه» في حبر‎ 
Y HIT nya TAIL LAGI ola قال: اركبُوا‎ BD أن‎ 

la gd‏ كراسي 


2544. Al Hasan bin Muhammad Az-Za’farani telah 
menceritakan kepada kami, Ashim maksudnya adalah Ibnu Ali 
menceritakan kepada kami, Laits maksudanya adalah Sa'ad 
menceritakan kepada kami, dan Az-Za'farani juga telah menceritakan 
kepada kami, Syababah menceritakan kepada kami, Al-Laits telah 
memberitakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari (Ibnu) 
Mu'adz bin Anas, dari ayahnya dalam riwayat Syababah dan ia 
termasuk salah seorang sahabat Nabi SAW, dan di kedua Hadits 
tersebut, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Naikilah 
kendaraan ini dengan baik, perlakukanlah dengan baik dan jangan 
kalian menjadikanya sebagai kursi.” 3 


490. Bab: Anjuran Bersikap Baik kepada Hewan Kendaraan 
dan Makruh Menelantarkannya, Dipergunakan tanpa 
Memperhatikan Kebutuhan Makan dan Minumnya 


a وو م‎ 36. 3 PA 


. PA 8 3 PAN 
مسكين‎ Wus النفيلي»‎ Ga محمد بن يحيى»‎ kk -Yogo 


MY 0 - r r e مه م عر‎ 23°? e ام‎ Hn s AN 
aS الحذاء» خا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عَنْ أبي‎ 


33 Şanadnya hasan. Ahmad 4: 221 dari jalur periwayatan Muhammad bin Ubaid. 
“Di” Isti dzan 39. Ahmad 3: 440 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Al-Laits. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 353 


Aka Ng, dala e Gta 
صَالِحَة‎ WS الْمُعْحَمَة»‎ GI SAR الله في‎ Nya فقال:‎ clan aab 
وكلوها صالحة‎ 

2545. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
An-Nafili menceritakan kepada kami, Miskin Al Hidza menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Muhajir menceritakan kepada kami 
dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Kabasyah As-Saluli, Sahal bin 
Hanzhalah menceritakan kepada kami: Bahwasannya Rasulullah SAW 
pernah melihat seekor unta yang punggungnya seakan-akan hendak 
merapat ke perutnya (Terlalu berat membawa beban —penerj.), 
kemudian beliau berkata, “Takutlah kalian kepada Allah SWT dalam 


memperlakukan hewan ini. Naikilah dengan cara yang baik dan 
berilah ia makan dengan baik.” 


491. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Menaruh Beban di Atas 
Hewan Yang Dikendarai sesuai Dengan Kebutuhan, jika 
Menyebut Nama Allah SWT ketika Naik dengan Menyebut 
Riwayat Yang Ringkas 


30 for 1 aA ep 07 


8 r H ` 07 ° - IS م‎ 

Ea -‏ عبدة بن عبد الله الخراعي» ارا رید 

0 r 2 To ود . لا‎ 9 LA KA P o 2 2 
قحم بن حمزه بن عمرو الأسلمي» عن‎ HA TAER CA 
KENA 5 {o 7 „3 or cae 3 4 r ik í « £ 
کل بور شيُطان» فإذا‎ Ab G9 3 أبيه؛ فال “قال رسول لله‎ 
b a Abr z nga © سم‎ ag r Yo SIKA y 
رجاءِ بن‎ D عن حَاحَة‎ gai NG فاذكروا اسم الله‎ EA gan) 


. br هاعر‎ 7 A Pu r 3 10 X A 073 PAN 3 و‎ GA 
أسامة» عن محمد بن‎ La عبيد الله بن موسى»‎ Wd محمد العذري»‎ 
324 Sanadnya shahih. Lihat Ash-Shahihah (33) —Nashir.) 


354 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


fo. ° Es 0. UI 2 É as EE‏ م 
حمزة بن عرو aka NI‏ قال: سيعت أبي بمثله gi pa‏ 


2546. Abdah bin Abdullah Al Khuza'i telah menceritakan 
kepada kami, Zaid bin Al Hubab memberitakan kepada kami dari 
Usamah, Muhammad bin Hamzah bin Umar Al Aslami menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Di 
punggung setiap unta ada syetan. Jika kalian hendak menaikinya, 
maka sebutlah nama Allah SWT dan jangan kalian melalaikannya 
karena keperluan kalian.” 


Raja’ bin Muhammad Al Udzri telah menceritakan kepada 
kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, Usamah 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Umar Al Aslami, ia 
berkata: Aku pernah mendengar ayahku mengatakan Hadits yang 


sama?” 


492. Bab: Dalil Yang Menjelaskan bahwa Rasulullah SAW 
Membolehkan Menaruh Beban di Atas Unta Yang Dikendarai 
dan Jangan Bersikap Tidak Peduli dengan Kebutuhannya, sebab 
Allah SWT selalu Menyertainya dan Rahmat Allah SWT 
Mengenai Sang Pegendara hingga Hewan Yang Dikendarainya 
Menjadi Kuat dan Mampu Memenuhi Hajat Sang Pengendara 


شه ع يه 302 مه 


SA وَهْب»‎ BACA الأغلى»‎ AE بن‎ Li BIS - ۷ 

ENA DN م‎ Tror ه‎ .. - o 3 

ان أبي SU‏ عَنْ أبيهء PEN op‏ أبي EAA‏ رضي الله عن قال: 
P TEA Pa Aan r ia Naa KG 2 e 2‏ ام كاه ور 

(Aga شيطائا‎ pas كل‎ EI يُقول: إن على‎ BB الله‎ Jayeng سَمِعْت‎ 
7 e a WA 1 PE: $ r و به‎ 2 PEPA A 

بال رکوب» Jawa G‏ الله قال ابو بكر: في حبر مُعَاذٍ Ag‏ الجهني» 


3 Sanadnya hasan (shahih lighairihi) —Nashir.) Sunan Ad-Darimi 2:285-286 
Hadits yang sama dari jalur periwayatan Usamah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


LAN في‎ Gi الْحَمْلَ‎ UWA 8 i على أن‎ ANG عَنْ أبيهِ‎ 
الْحَاحَةِ إذا كانت الذابة الْمَركوبّة مُحَتَمِلّة لِلْحَمْل عَلَيْهَا لأنَهُ قال:‎ tai 
BEI Jan jen في‎ US سَلِمَة‎ OA KL OS 
K GI AN TANGAN La AE كان‎ BP صَالِحَة وكلوهَا صَالِحَة‎ 
78 8. بولند راوع‎ 7 AN Pa Laba Apa 
Su عليها التبي‎ Jami SNP حمل عَليها في المَّسير عَطبّت لم يكن‎ 
UU ah Kn Ka ویشبۂ‎ am اشترّط أن رکب‎ 
To اناه ع‎ a وود‎ 
والله أعلم‎ abani ركوبًا تُسلم مِنه» ولا‎ 
2547. Yunus bin Abdul 4:15 telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab telah memberitakan kepada kami, Ibnu Abu Zinad 
memberitakan kepadaku dari ayahnya, dari Al A'raj, dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Bahwasannya di punggung setiap unta ada syetan, maka 


kendarailah dengan cara yang baik. Bahwasannya yang membawanya 
adalah Allah SWT.” 


Abu Bakar mengatakan bahwa Hadits Mu'adz bin Anas Al 
Jahni dari ayahnya menunjukkan bahwa Nabi SAW membolehkan 
menaruh beban di atas unta yang dikendarai karena memang 
dibutuhkan jika memang hewan tersebut kuat menahan beban. Sebab 
beliau bersabda, “Naiklah dengan baik dan perlakukanlah hewan 
tersebut dengan baik.” 


Demikian pula dengan riwayat dari Sahal, “Naikilah dengan 
baik. Jika saja hewan tersebut tidak mampu, maka sang penunggang 
tidak boleh menaruh beban di atasnya.” Nabi SAW mensyaratkan 


356 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


bolehnya menaruh beban jika kondisi hewan tersebut baik dan mampu 
menahan beban. Wallahu a'lam. 


493. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Membolehkan Menaiki Kendaraan. Jika Melewati Daerah Yang 
Subur, hendaknya Beristirahat dan Membiarkan Hewan 
Kendaraanya Merumput 


5. Ahi 230262 Ni 


A KER PA Nawa Gis - —YOSA 


زهير يعني ابن asa‏ قال: قال سايم سمت الخ قول ا tara‏ 


e Ho بير‎ 7 


udaz فِي‎ LA إذا‎ Hi قال: قال ول الله‎ “al حابر بن عبد‎ 
في‎ HA Er KE اروا‎ NG nk ta الرکاب‎ Ter 
BI IU ea الأرْض‎ Op ada KES AN Ga 

م الغيلانء فبَادِرُوا بالصّلاق و[ SU‏ وَالْمَعْرسَ عَلَى جَوَادٍ الطريق» 
e E MEI Par Gp “ge sa‏ وقضاء Wi GÉ Sa‏ 
KAI‏ 


2548. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Umar bin Abu Salmah menceritakan kepada kami, dari Zahir, yaitu 
Ibnu Muhammad, ia berkata: Salim berkata: Aku pernah mendengar 
Hasan berkata: Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Jika kalian melakukan perjalanan di daerah yang subur, maka 
Jangan kamu melewati tempat pemberhentian tanpa beristirahat. Dan 


326 Sanadnya shahih (lighairihi) dan ditakhrij sebagaimana Hadits sebelumnya 
dalam komentarku tentang: Hakikat puasa (63) —Nashir.) Al Mustadrak 1:444 dari 
jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 357 


jika kalian melewati daerah yang tandus, maka percepatlah 
perjalanan kalian. Dan hendaknya kalian melakukan perjalanan di 
malam hari. Bahwasannya bumi akan mengerut di waktu malam. Jika 
kalian melihat fajar, segeralah melaksanakan shalat. Handaknya 
kalian berhati-hati ketika berada di persimpangan jalan dan jangan 
melaksanakan shalat di tempat tersebut. Sebab tempat yang demikian 
biasanya dihuni oleh ular dan binatang buas dan jangan pula kalian 
buang hajat di tempat tersebut, sebab tempat yang demikian 
berbahaya." 


PANA م هس‎ AK 
b 29 


CI PUN P ابو شام الرفاعي»‎ Bis -Yota 

pia‏ عر عَن ad‏ عن جابر» قال: قال. رول الله : إذا كات 
الأرض Ly Ged Ju SÉ AE ESA ayasa‏ ا 
y aali a a‏ الأرزض jin akah‏ واكم 
2 الطريق db oo ash ÉG g EG AE ST‏ 
ا قل Pp È‏ عد KPA M‏ 
الحَسَنَ aa‏ حابر 


2549 Abu Hisyam Ar-Rifa’i telah menceritakan kepada kami, 

Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan 

kepada kami, dari Al Hasan, dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda, “Jika melewati daerah yang subur, maka istirahatkanlah 

kendaraan kalian dan hendaknya kalian mencari tempat untuk 
beristirahat. Jika melewati daerah yang tandus, maka percepatlah 
irama perjalanan kalian. Hendaknya kalian melakukan perjalanan di 


327 Sanadnya dha'if. Ahmad 3:381-382 dari jalur periwayatan Al Hasan, namun di 
dalamnya tidak terdapat ungkapan yang menyatakan bahwa ini adalah Hadits. 


358 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


malam hari, sebab bumi menjadi mengerut pada malam hari. Berhati- 
hatilah jika berada di persimpangan jalan, sebab tempat yang 
demikian biasanya menjadi sarang ular dan binatang buas. Jika 
kalian telah melihat fajar, maka kumandangkanlah adzan.” 


Aku mendengar Muhammad bin Yahya berkata: Ali bin 


Abdullah mengingkari klaim bahwa Al Hasan mendengar Hadits ini 


dari Jabir. 


494. Bab: Penjelasan tentang Cara Melakukan Perjalanan ketika 
Melewati Daerah Yang Subur dan Tandus. Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Nabi SAW Memerintahkan Berjalan Cepat 
ketika Melewati Daerah Yang Tandus agar Hewan Yang 
dijadikan Kendaraan dapat Menyelesaikan Perjalanannya 

0 sebelum Ia Mengalami Kelelahan ; 


hah Erna Ag WON Aa a. AJ -Yoo. 
s 2 20 


أبن محمد د الدَرَاوَرْدِي» عن عن 5 A Jo‏ 7 الله 
ái‏ أن رَسُول الله g‏ قال: llas Hand a ó‏ الإبل Gis‏ 
وَإِذَا SA‏ في IL‏ فابدروا بنقيهاء En D‏ فاجتنبوا الطريق» WB‏ 


328 Sanadnya dha'if, Ahmad 3:305 dari jalur periwayatan Hisyam, aku katakan 
bahwa Illatnya adalah terputusnya sanad antara Hasan dan Jabir sebagaimana 
diisyaratkan oleh penyusun kitab ini dengan Hadits yang diriwayatkan dari Ali bin 
Abdullah, yaitu Ibnu Al Madin dan penjelasan bahwa ia mendengar Hadits tersebut 
dalam riwayat yang lalu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, sebab Zhahir bin 
Muhammad termasuk orang yang dha'if dalam periwayatan Hadits dikarenakan 
hafalannya yang tidak bagus. Meski secara zhahir Hadits ini lemah karena adanya 
sosok Ibnu Yaman, namun ada yang megikutinya, yaitu Muhammad bin Salmah dan 
Yazid bin Harun, Hisyam menceritakan kepada kami yang diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad, namun dalam matannya ada kesalahan. Oleh karena itu aku telah 
mengeluarkan Hadits ini dalam Adh-Dha'ifah (1140) —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 359 


JI AG وَمَأُوَى‎ AN طريق‎ 
2550. Ahmad bin “Ubdatu Adh-Dhabbi telah menceritakan 
kepada kami, Abdul Aziz maksudnya adalah Ibnu Muhammad Ad- 
Darawardi menceritakan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari 
Abu Hurairah RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Jika 
kalian melakukan perjalanan di daerah yang subur, maka berikanlah 
apa yang menjadi hak hewan kendaraan. Jika kalian melewati daerah 
yang tandus, maka percepatlah perjalanan kalian. Jika kalian hendak 
beristirahat, jauhilah daerah diantara dua bukit. Sebab tempat yang 
demikian biasanya menjadi lalu lintas hewan ternak dan tempat singa 
di waktu malam.” 9 


495. Bab: Larangan Memukul Bagian Kepala Hewan dan Dalil 
bahwa Memukul selain Bagian Kepala Dibolehkan 


ab.‏ 3 .30385 ده 


Ian GA -0١‏ بْنْ مُعْمِرِ بن ربعي القيسي» WAH‏ مُحَمَّدُ 
يعني ابن Per P SA tan Aga Se A‏ > که pan‏ 
حَابِرَ بن عبد الله AA‏ هى PB‏ الْوَسسْمٍ في SI‏ 
a‏ الوَحْهء KA‏ في JE‏ حابر في padi Kab‏ الي 
YAN‏ فَالّ: يا حلي YAK‏ يعيب ضر 
ANG‏ عَلَى Da of‏ على عير الوَجْه EN‏ حرجت يلك MEN‏ 


PI P ;‏ 
في كتاب البيوع 


3 Muslim, Imarah 178 dari jalur periwayatan Ad-Darawardi. Didalamnya terdapat 
redaksi, "Maka hendaklah kalian mempercepatnya." 


360 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2551. Muhammad bin Ma'mar bin Rab'i Al Oaisi telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu 
Bakar Al Barsani, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, Abu Zubair telah memberitakan 
kepadaku, bahwasannya ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah 
berkata, “Rasulullah SAW melarang membuat tato di wajah dan 
melarang memukul bagian kepala.” 


Abu Bakar berkata bahwa riwayat Jabir dalam kisah unta yang 
dibeli oleh Nabi SAW dimana ia berkata: Untaku tidak mau jalan, 
kemudian Nabi SAW memukulnya dengan tongkat menunjukkan 
bahwa memukul hewan selain di bagian wajah dibolehkan. Aku telah 
mengeluarkan riwayat-riwayat tentang masalah ini dalam kitab Al 
Buyu' 33? 


496. Bab: Larangan Menaiki Hewan yang Memakan Kotoran 


Gi jai Cia -‏ مَرْرُوق» KN ENG‏ يعني ان مُوسَى» 

AS GN‏ بن dl‏ عن فاده عن عكرمة» عن ابن عَبّاس» أن رَسُول 

BE وَعَنْ ركوب‎ EN يِن في‎ JA ua 

a‏ قال أبُو بكر: بريد as‏ عن TA, ES‏ هي 

الْمَصْبُورَةٌ التي ربط ُرْمَى حى GEN Ji‏ كاب Pa‏ 

Ka LAYAN Sa شيء‎ JE أن‎ BA DN kdi کاب‎ 
2552. Nadhar bin Marzug telah menceritakan kepada kami, 


Asad maksudnya adalah Ibnu Musa menceritakan kepada kami, 
Hamad bin Salmah menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari 


330 Muslim, 106 dari jalur periwayatan Ibnu Jurajj. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA: Rasulullah SAW melarang minum 
langsung dari tempat sumber air dan melarang menaiki hewan yang 
makan kotoran serta melarang menaiki kendaraan yang sering jongkok 
(beristirahat). 

Abu Bakar berkata: Aku telah mengimla'kannya dalam kitab 
Al Ath'imah dan kitab Al Jihad serta riwayat-riwayat dari Nabi SAW 


dimana beliau melarang membunuh hewan tunggangan dan bersikap 
sabar dalam menghadapi tingkahnya. 


497. Bab: Larangan Ikut Rombongan yang Didalamnya ada 
Anjing atau Lonceng. Sebab Malaikat Tidak Akan Menyertai 
Rombogan yang Kondisinya Demikian 


کے 3 


۳ - حدتا يوسف بن موسى» ap Lara‏ عن Jas‏ عن ; 
al‏ عَنْ أبي SIA‏ قَال: قَالَ اَي MB‏ إن D‏ تحب رفقة 
فیا حرس أ ga‏ كلب 
Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir‏ .2553 


menceritakan kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


“Bahwasannya para malaikat tidak akan menyertai 
rombongan yang didalamnya ada lonceng dan anjing.” 


331 Sanadnya shahih, Abu Daud, Hadits 3719, Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Hamad. Dalam kitab minuman-minuman 24 namun didalamnya tidak 
terdapat kalimat Al Jalalah dan Al Mujatstsimah. 

332 Muslim, Pakaian 103 dari jalur periwayatan Jarir. 


362 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


498. Bab: Dalil Yang Menunjukan bahwa Malaikat Tidak Akan 
Menyertai Rombongan Yang Didalamnya Ada Lonceng. Sebab 
Lonceng adalah Seruling Syetan. (257/A) 


70 o D PAN Z er, ° 3 as r 
KA a ابن‎ BIS الربيع بن سليمان»‎ Kab - ٤ 
s 


s $ و‎ o عن‎ Lian PF T E 
DO iga عن ابي‎ esah وَهُوَ ابْنُ بلال» حَدَّني العلاء» عن‎ oG 
Our ata Ind يك قال:‎ 

2554. Rabi? bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, 

Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Sulaiman maksudnya adalah 
Ibnu Bilal menceritakan kepadaku, Al Ala menceritakan kepadaku, 


dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, bahwasannya Nabi SAW 
bersabda, “Lonceng adalah serulingnya syetan.” 


499. Bab: Anjuran Melakukan Perjalanan di Waktu Malam, 
sebab Allah SWT Memendekkan Jarak di Waktu Malam. Dengan 
Demikian, Perjalanan di Waktu Malam Menjadikan Jarak 
Tempuh lebih Dekat 


Pa وک‎ A io 3G. و‎ A 


DI بن عقبة»‎ La Ka محمد بن أسلم‎ Ui -Yooo 

Jag عَنْ أنس بن مالي قال: قال‎ Ab عَنِ ابن‎ Ji “> e 
E Jal TREER فإن‎ AAA SB الله‎ 
ei 3 ds ji) بن يزيد‎ mah NG > الخترازء وأبو‎ pe) 


9 م 9 ۳ 
ان TAG‏ 


333 Muslim, Pakaian 104 dari jalur periwayatan Al “Ala. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 363 


2555. Muhammad bin Aslam telah menceritakan kepada kami, 
Oabishah bin Agabah menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 
kepada kami dari Agil, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hendaknya kalian melakukan 
perjalanan di waktu malam, sebab bumi akan memendek di waktu 
malam.” 


Hunaid bin Rabi’ Al Khazzaz dan Abu Basyar telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Rawim bin Yazid Al 
Mugri'i telah menceritakan kepada kami dari Laits bin Sa'ad dengan 
Hadits yang sama.“ 


500. Bab: Larangan Berhenti di Jalan Yang diapit Dua Bukit 


Ela -roon‏ أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ Oia APA‏ عبْدُ p‏ بن 

para‏ الدَرَارَرْوِي» KK Jia‏ أن Jgn‏ الله 

Gak DI طريق‎ GP يق»‎ Jah ra قال: إِذَا عرسم‎ AB 
Jin sea) 


2556 Ahmad bin Abdah Adh-Dhabi telah menceritakan kepada 
kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan 
kepada kami dari Suhail dari ayahnya, dari Abu Hurairah, 
bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian hendak 
beristirahat, maka janganlah kalian beristirahat di jalan yang diapit 
dua bukit. Sebab tempat yang demikian menjadi lalu lintas hewan dan 
didiami oleh binatang buas di malam hari. 335 


334 Sanadnya shahih dan dikeluarkan dalam kitab Ash-Shahihah (682). Abu Daud 
Hadits 2571 dari jalur periwayatan Ar-Rabi' bin Anas dari Anas. 
335 Muslim, 178 dari jalur periwayatan Ad-Darawardi. 


364 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


4. PAN 


Je حَرير) ره عن‎ Kara يوسف بن موسی»‎ Kas -—YooV 
Jal iseh مأرَى‎ M6 Ga JAN EA وقال:‎ altos 


2557. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Suhail dengan Hadits yang sama, 
beliau bersabda, Jika kalian hendak beristirahat di malam hari, maka 
Jauhilah jalan yang diapit dua bukit. Sebab tempat yang demikian 
menjadi tempat binatang buas di malam hari.” 


501. Bab: Penjelaskan tentang Cara Melakukan Tidur 
di Tempat Peristirahatan. 


. 380 35. 3 PAN 


tara OI Pj م‎ Ku محمد بن‎ La —YOOA 
بكر ٿن عند الله بن رباج عڻ ابي‎ kah dah a 
py يل اضْطحَعَ عَلَى وينو‎ Jik ل الله 3 كان إذا عر عرس‎ of: TAH 

E و‎ 


2558. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abu Nu'man menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Bakar bin Abdullah bin 
Rabah, dari Abu Outadah, “Jika beristirahat di malam hari, Rasulullah 
SAW merebahkan badannya dengan berbaring di atas lambung kanan. 
Jika beristirahat sebelum shubuh, maka beliau berbaring dengan 
menaikkan lengannya hingga tangannya menyanggah bagian 
kepala." 


336 Muslim, 178 dari jalur periwayatan Jarir. 
337 Sanadnya shahih. Ahmad 5: 309 dari jalur periwayatan Hamad. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 365 


502. Bab: Penjelasan tentang Makruhnya Memulai Perjalanan 
di Awal Malam 


هود مي براق ةبرع 930 Gr‏ ° 


Was - ۹‏ يو سف بن موسى» کا Pp‏ عن محمد بن 
إِسْحَاق» عن dahan‏ بن PA‏ أن gi a‏ يسار عن 
حابر بن AS‏ الله قال: قال الله : أقلوا DA‏ إذا lan‏ 

o E‏ ا 
JI‏ إن Sea‏ مِنْ U aali‏ شَاء 
Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir‏ .2559 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari‏ 
Muhammad bin Ibrahim Ibnu Al Harits, dari Atha bin Yasar, dari‏ 
Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,‏ 
“Sedikitkanlah melakukan perjalanan di awal malam. Sebab di waktu‏ 


tersebut Allah SWT menyebarluaskan makhluknya sesuai dengan yang 
Ia kehendaki.” 8 


503. Bab: Penjelasan tentang Batasan Awal Malam dimana 
Makruh Hukumnya Berkeliaran dan Keluar Di Waktu Tersebut 


Net.‏ - عدا يومف ag‏ اموس ag né‏ عن فطر بن 
خف عن آي A Puan‏ 0 


388 Aku katakan: Hadits shahih, sanadnya hasan jika tidak ada 'an'anah Ibnu Ishaq. 
Meski demikian ada juga periwayatan dari jalur yang lain. Oleh karena itu aku 
mengeluarkannya dalam kitab Ash-Shahihah: (151) —Nashir.) Lihat Ahmad 255- 
256. 


366 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


5 D TENAGA GA an ل‎ e 


» 


ce Pan KE‏ قال ka (nas Wi ale ny A yi‏ هو 
ة العشَاء اشد AAE‏ هَكذا قال غير د يُوسُفَ فِي هَذَا e P3 Ad‏ 


2560. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Fathar bin Khalifah, dari Abu Zubair, 
dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Jagalah hewan-hewan ternak kalian dan juga keluarga kalian pada 
saat terbenamnya matahari hingga ia benar-benar tenggelam." Yusuf 
berkata kepada kami, "Hingga hilang 'Fahwatul Isya',” 


Abu Bakar berkata: Kalimat fahwatul Isya digunakan jika 
kondisi gelapnya malam telah sempurna (Tidak ada lagi cahaya 
matahari). Selain Yusuf meriwayatkan dengan kalimat, "Fahwah." 


504. Bab: Penjelasan tentang Wasiat agar Para Musafir 
Bertakbir ketika Menapaki Jalan Menanjak dan 
Bertasbih ketika Melewati Jalan Menurun 


Cage I مع‎ 


١كه”- Ca‏ سم بن ناه AT S‏ مة بن 
Ag‏ عن سيد المقبري عَنْ أبي م قال :تاك ربخل إلى الي فت يريد 


r 
» 4 2 


di‏ فقال: يا رَسُول الله» gp‏ قال: أوصييك Sp‏ الل HS,‏ على كل 
شرفي Ca‏ مَضَىء قال: A AN Y‏ بن عليه Sand‏ 


39 Aku katakan, Hadits shahih, isnadnya kuat jika tidak ada 'an'anah Abu Zubair. 
Demikian pula Imam Ahmad mengeluarkan Hadits ini (3/312,386,395) dari jalur 
periwayatan yang lain darinya. Dalam riwayat tersebut terdapat kalimat, 
“Fahwatul isya.” Dalam jalur periwayatan yang lain dari Jabir terdapat kalimat, 
“Fau'atul isya.” Hadits ini ditakhrij dalam kitab Ash-Shahihah No. 905 —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 367 


2561. Salam bin Junadah Al Ourasyi telah menceritakan 
kepada kami, Waki? menceritakan kepada kami dari Usamah bin Zaid, 
dari Sa'id Al Magburi, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Seorang 
laki-laki yang hendak melakukan perjalanan datang mengunjungi 
Nabi SAW, kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah, berilah aku 
wasiat!.” Rasulullah SAW menjawab, “Aku wasiatkan kepadamu, 
hendaknya kamu bertagwa kepada Allah SWT dan bertakbirlah ketika 
melewati jalan yang menanjak.” Setelah laki-laki tersebut berlalu, 
Rasulullah SAW berdoa, “Ya Allah pendekkanlah jarak bumi baginya 
dan permudahlah ia dalam perjalanannya.” 


angas GAS Jia ابن‎ Gis oaii علي بن‎ GS -٣۲ 


pa عَنْ حابر ن عَبْدٍ الله‎ ed ن أبي‎ ai 
طا كنا‎ ar ii 


2562. Ali bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Hashin bin Abdurrahman 
menceritakan kepada kami dari Salim bin Abul Ja'di, dari Jabir bin 
Abdullah, ia berkata: “Disaat melewati jalan menanjak kami bertakbir 
dan disaat melewati jalan yang menurun, maka kami bertasbih.” 


340 Sanadnya hasan dan Hadits ini aku takhrij dalam kitab Ash-Shahihah (1730) — 
Nashir.) Ibnu Majah, Jihad 8 dari jalur periwayatan Waki” hingga pernyataannya, 
“Dan bertakbir jika melewati jalan yang menanjak. At-Tirmidzi, Ad-Da'awaat 46. 
341 Al Bukhari, Jihad 132 dari jalur periwayatan Hashin. 


368 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


505. Bab: Anjuran untuk Merendahkan Suara dalam Bertakbir 
ketika Melewati Jalan yang Menanjak 


za or Jo 2 A 07 PAN á - ومو‎ 3G. 2 A 
مرحوم بن عبد العزيزء‎ Ga محمد بن يشان‎ Wa -Yor 


دا أو ام دی عَنْ أبي مان AA‏ عَنْ ابي موس 
الأشعري» قال: كنا مَعَ رَسُول الله فيك في Gt UB JE‏ عَلى daa‏ 
فكبْروا تكبيرة» فرفعوا بھا NYA‏ فقال رَسُول BA‏ ربكم ليس 


r 4‏ 3 و 
باصم ولا غائب AS‏ بكم ra‏ رس رَوَاحِلِكُمْ 
Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami,‏ .2563 
Marhum bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Nu'amah‏ 
As-Sa'di menceritakan kepada kami dari Abu Utsman An-Nahdi, dari‏ 
Abu Musa Al Asy'ari RA, ia berkata: Kami pernah bersama Nabi‏ 
SAW dalam perjalanan untuk melakukan peperangan. Ketika‏ 
melewati jalan yang menanjak di kota Madinah, beliau bertakbir. Para‏ 
sahabat yang ikut dengan Nabi SAW juga melakukan takbir dengan‏ 
suara yang keras. Kemudian Rasulullah SAW berkata, “Bahwasannya‏ 
Tuhan kalian tidak tuli dan tidak gaib. Bahwasannya Dia ada‏ 
diantara kalian dan kepala kendaraan kalian.”””‏ 


506. Bab: Keutamaan Melakukan Shalat saat Manusia 
Beristirahat di Malam Hari 


b r 36.3 هيل‎ 203 8 - 


yaa شعبة» عر‎ DI مُحَمَدُ‎ Ws YAH Was -٣٤ 


42 Al Bukhari, Jihad 131 dari jalur periwayatan Utsman. Didalamnya terdapat 
kalimat, "Sesungguhnya ia beserta kalian.” Dan dimuat juga dalam kitab Al Musnad 
4:419. dengan redaksi, “Innal ladzii tunaaduuna duuna ra si rukabukum.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 369 


م م6 oor a o# o‏ ه á . 37 C aala TAN‏ 2 9 
KANGA‏ عن OD GA‏ رفع إلى NAMA‏ 
DA‏ 2 م Saa‏ اه ووو الل يس $ رو A s38‏ له 
قال: SY‏ يحبهم an)‏ وثلاثة يبعصهم الله cf‏ الذزين يحبهم الله : دعوم 

Tor -‏ و و & Aap A‏ 1 4 1 
سَارُوا AHA‏ إذا كان ICE‏ أَحَدِهِم Ka‏ يَعْوِل بي IG‏ 


a Kat PN) كلد‎ 6 sal 5 فقام‎ (eta ye) فوضعوا‎ 

2564. Bundar telah menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Manshur bin Kharras, dari Zaid bin Zhabiyan, yang dimarfu'kan 
kepada Abu Dzar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Ada tiga 
golongan yang dicintai Allah SWT dan tiga golongan yang dibenci 
Allah SWT. Adapun golongan yang dicintai Allah SWT adalah 
golongan yang melakukan perjalanan di waktu malam. Ketika mata 
mulai mengantuk dan tidak ada yang lebih disukai saat itu kecuali 
tidur, mereka bangun menghampiri-Ku dan membaca ayat-ayat-Ku. 


Kemudian ia menceritakan Hadits ini.” 


507. Bab: Penjelasan tentang Doa ketika (257/B) Melihat 
Perkampungan dan Hendak Memasukinya 


SA ag AA بن عبد الأغلى»‎ ai GAS -٥ 
o ron . {2 02 ه 3 . . و‎ Ten oo 30 3 a 
عَنْ‎ OA حفص بن مَيْسَرَة عن مُوسى بن عقبة» عَنْ عَطَاء بن ابي‎ 


SBI EBT lo Ugal a 


34 Sanadnya dha'if, meski sebagian ulama menshahihkannya. Sebab Zaid bin 
Zhabyan tidak ada seorangpun yang meriwayatkan darinya kecuali Rab'i —Nashir.) 
At-Tirmidzi, Sifat Surga 25, dari jalur periwayatan Bundar dengan redaksi yang 
panjang. 


370 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ر A bagi TP‏ جين EN SAN LA AG‏ وما 
bul‏ وَرَبّ الأرضين وما BT‏ وَرَبّ A‏ وما Gf‏ ورب 
اراح وما ذَرَيْنَ UB‏ سنالك حير هذه AA‏ وَحَيْرَ SA debat‏ بك 

Ga U وش‎ Wal an AR من‎ 


2565. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Hafash bin Maisarah 
memberitakan kepadaku dari Musa bin Agbah, dari Atha bin Abu 
Marwan, dari ayahnya, bahwasannya Ka'ab telah menceritakan 
kepadanya tentang Shahaiban yang menjadi sahabat Nabi SAW 
pernah menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW tidak pernah 
melihat sebuah perkampungan yang hendak beliau masuki kecuali 
Beliau berdoa, “Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit yang tujuh 
dan segala yang menaunginya dan menguasai tujuh bumi serta semua 
yang ada di bawahnya dan Tuhan yang menguasai syetan dan semua 
yang mereka sesatkan, Tuhan yang menguasai angin dan segala 
macam yang ditaburkannya. Hamba memohon kepada-Mu kebaikan 
kampung ini dan kebaikan penduduknya serta apa saja yang ada di 
dalamnya dan hamba berlindung kepada-Mu dari keburukan 
kampung ini, kejahatan penduduknya dan apa saja kejahatan yang 
ada didalamnya.” 


344 Sanadnya hasan lighairihi, sebab Abu Marwan adalah sosok yang tidak dikenal 
sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nasaa'i. Meksi demikian, Hadits ini memiliki 
penguat dari Hadits-Hadits yang lain. Lihat Al Majma’ (10/134—-135) —Nashir.) 
Muhammad bin “Alan berkata dalam kitab Al Futuhat Ar-Rabbaniyyah 5:154. Al 
Hafizh berkata: Hadits hasan dikeluarkan oleh Imam An-Nasaa'i, Ibnu Khuzaimah 
dan Ibnu Hibbab. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 371 


508. Bab: Penjelasan tentang Doa Memohon Perlindungan ketika 
Memasuki Perkampungan 


Mama Ul -1‏ ب عَبْدٍ الله 5 vi Sd SI AE‏ بي 


Pan a قالا: برا الليث» عن بريد‎ Ai) 
5 P ik وو أن ر عبد اذه‎ 


تقول: D‏ الله 3 يُقول: ل Er ET‏ 


KO PUTAR من شر‎ PAI الله‎ SU 
ذلك‎ dj 


2566. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam 
menceritakan kepada kami, Ubai dan Syu'aib menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Laits telah memberitakan kepada kami dari 
Yazid bin Abu Habib, dari Al Harits bin Ya'gub, bahwasannya 
Ya'gub bin Abdullah menceritakan kepadanya, bahwasannya ia 
pernah mendengar Busri bin Sa'id berkata: Aku pernah mendengar 
Sa'ad bin Abu Wagash berkata: Aku pernah mendengar Khaulah binti 
Hakim As-Sulaimah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa yang memasuki sebuah rumah, kemudian ia 
berdoa, 'Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna dari 
kejahatan semua makhluk yang diciptakan, maka tidak ada satupun 
yang dapat mencelakakannya hingga ia pergi dari rumah 
tersebut 7?” 


345 Muslim, Adz-Dzikru 54 dari jalur periwayatan Al-Laits. 


372 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ad ابن‎ pai AAN به يونس بن عبد‎ (AL -yoy 
x Oh, حبیب»‎ al عن يزيد بن‎ sya o مرق‎ Ta 
din BEAN راف برا بدا‎ a BN 


2567. Yunus bin Abdul A'la menceritakan hal yang demikian 
kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Umar bin Al 
Harits memberitakan kepadaku dari Yazid bin Abu Habib dan Al 
Harits bin Ya'gub, dari Ya'gub bin Abdullah bin Al Asyaj dengan 
sanad ini, juga dengan Hadits yang sama.“ 


509. Bab: Penjelasan tentang Cara Meninggalkan Rumah 


A‏ و 362 وو 


Pelan ا‎ da حدنا محمد بن ابي صفوَان‎ —YOYA 


A ت‎ 


بن aha‏ حدنا RA‏ بن سعد الكاتب» وَكان A A]‏ عمل عن 


PES EN) NE Iya ING كان‎ IE أن بن مالي‎ 


2568. Muhammad bin Abu Shafwan Ats-Tsagafi telah 
menceritakan kepada kami, Abdul Salam bin Hisyam menceritakan 
kepada kami, Utsman bin Sa'ad Al Katib —Beliau memiliki akal yang 
cerdas dan akhlak yang terpuji— dari Anas bin Malik RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW tidak pernah pergi meninggalkan rumahnya kecuali 
beliau melaksanakan shalat dua raka'at.” 


3*6 Muslim, Dzikir 55 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 
347 Sanadnya dha'if, Ad-darimi 2:289 dari jalur periwayatan Utsman bin Sa'ad. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 373 


510. Bab: Larangan Melakukan Perjalanan Sendiri 
di Malam Hari 


“19 0 


AA -yong‏ الأشعث tua cela) i IS‏ بشر يعني 


ر 


ابن Jatah‏ دكا ی ور ا ی ی 
3 بن Abd‏ قال: JG Jaa eal ah‏ ابن عمر: قال تبي الله TR‏ 
0 الاس مِنَ الْوَحْدَةٍ ما eef‏ لم Jeh SI ra‏ وتوف نذا 


Sa‏ هُ الرعفراني» G‏ يحي عاو BIS‏ عاص عن s sal‏ بهذا 
Abu Al Asy'ats Ahmad bin Al Miqdam telah‏ .2569 
menceritakan kepada kami, Basyar, maksudnya adalah Ibnu Mufadhal‏ 
menceritakan kepada kami, Ashim, yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid‏ 
bin Abdullah bin Umar bin Khathab RA berkata, aku pernah‏ 
mendengar ayahku berkata, Ibnu Umar RA pernah berkata, Rasulullah‏ 
SAW bersabda, “Jika manusia mengetahui apa yang aku ketahui‏ 
tentang perjalanan di waktu malam, maka tidak ada seorangpun yang‏ 
akan melakukan perjalanan di malam hari sendirian selamanya.”‏ 


Az-Za'farani juga telah menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Ibad menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan kepada kami 
dari ayahnya tentang Hadits yang sama.” 


' Al Bukhari, Jihad 135 dari jalur periwayatan ‘Ashim, Ad- darimi 2: 289 dan 
didalam riwayat ini terdapat kalimat: Jika seeorang tahu resiko melakukan 
perjalanan seorang diri. 


374 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


511. Bab: Larangan Melakukan Perjalan Berdua dan Dalil bahwa 
Mereka Yang Melakuan Perjalanan dengan Jumlah Rombongan 
Kurang dari Tiga telah Melanggar Larangan. Sebab Nabi SAW 
telah Memberitahukan bahwa Sendiri adalah Syetan dan Berdua 
adalah Syetan. Pernyataan Nabi SAW dengan Kalimat Syetan 
atau Ashin (Yang Berbuat Maksiat) seperti Pernyataan Beliau 
dengan Kalimat, Syayaatin dan Ashin, Sama dengan Pernyataan 
Beliau Syayathinal Insi Wal Jinni, Maknanya adalah Makhluk 
yang Pembangkang dari Kalangan Jin dan Manusia 


3e y 7 03 PA 


z -i Gas -۰‏ الله بن لل قالا: Wa‏ يَحْبَى 


r 


code‏ قال: ha e‏ الله 3 En, dadar ag‏ ن شيّطائان» 
DA,‏ ركب قال SI fo: SaS‏ عَجْلانَ 


2570. Bundar dan Abdullah bin Hasyim telah menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Yahya, yaitu Ibnu Sa'id menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Umar bin Syu'aib, dari kakeknya, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Yang sendirian adalah syetan, 
yang berdua juga syetan dan yang bertiga, itulah pengendara yang 
baik.” Bundar berkata: Ibnu Ajlan telah menceritakan kepada kami. 4? 


49 Sanadnya hasan. Abu Daud, Jihad 86 Hadits 2607 dari jalur periwayatan Umar 
bin Syu'aib. Ath-Thabrani, 2: 978. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 375 


512. Bab: Penjelasan tentang Doa Musafir ketika Masuk 
Waktu Shubuh 


o 30 مم‎ 23 PA 


—YOVI‏ حدنا يو ئس بن عبد AN‏ ا ابن CR)‏ قال: 
حدثني Ca‏ يعني لمان بن بلال» Jet A‏ بن ني (D) ge‏ 


-30 3G. 3 Cara - 


GAN KG H تمس‎ Ohang Gn و‎ 3 


A 07 A r 


Ja‏ 2~ وس 


a‏ برع و الم 
ae‏ عن Jae‏ بن ابي de‏ عن ابي عَنْ ابي BA‏ قال: كان 
رَسُول الله 4 إذَا كان في سَفر قَبّدَا لَهُ ili‏ قال: سّمِعَ سَامِعٌ kaag‏ 
لله akah kakak ag si‏ علا مينر بالله من 
BER Ap ET Dap ia g‏ هذا n A‏ 2 
ا ie‏ : وحسْنِ بلائه» 2 ki A wa an up‏ 08 
لله بْنُ gali‏ لَيْسَ مِنْ G‏ في هَذَا الاب Sp‏ حرجت هذا ئ 
عن DA‏ فى يلال ر Jika‏ إن أي كلح TA‏ هذا إلى يد 


2571. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Bilal 
menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih, ha Muhammad 
bin Yahya menceritakan kepada kami, Abu Ma'shab Ahmad bin Abu 
Bakar Az-Zuhri menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu 
Hazim menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Amir, ha 
Muhammad bin Yahya juga menceritakan kepada kami, Abu Mash'ab 


376 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


memberitakan kepada kami, Abu Dhamrah memberitakan kepada 
kami dari Abdullah bin Amir, dari Suhail bin Abu Shalih, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda 
—Ketika berada dalam perjalanan dan saat memasuki waktu 
shubuh—, Rasulullah SAW membaca doa, “Makhluk mendengar 
dengan rahmat dan nikmat dari Allah SWT. Ya Allah, kami telah 
memasuki waktu pagi, berilah kami anugerah, sertailah kami dan 
kami memohon perlindungan kepada Allah SWT dari api nera 
Beliau mengucapkan doa tersebut sebanyak tiga kali sambil 
mengeraskan suaranya. 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dhamrah, dan dalam riwayat 
Sulaiman dan Ibnu Hazim tidak terdapat kalimat, “Dengan nikmat- 
Nya”. Dalam riwayat Abu Hazim, Rasulullah SAW membaca kalimat, 
"Wahasuna balaa ihi,” sebanyak tiga kali. 

Abu Bakar berkata: Abdullah bin Amir tidak termasuk orang 
yang lolos dalam persyaratan kami dalam kitab ini. Aku keluarkan 
Hadits ini dari Sulaiman bin Bilal dan dari Suhail bin Abu Shalih, 
maka riwayat ini ditulis di sampingnya. 


513. Bab: Penjelasan tentang Doa Musafir di Waktu Malam 


. 30 و مهم‎ Ab s 


Tea NANA P | ket ru محمد بن‎ Kudo —YOVY 
2. cod 


صفوان إن Kb Kak cp‏ الحطرمي» أله سمع الزبير بن 
Pb an MS ANA)‏ بن AAN‏ رضي الله عن قال: 
کان رَسول الله PE‏ غَرَا أو ساف فَأَذْرَكَهُ SA a‏ 


"0 Sanadnya shahih dari jalur periwayatan Sulaiman bin Bilal, berasal dari jalur 
periwayatan Al Hakim. —nashir.) Al Mustadrak, 1: 4461 dari jalur periwayatan 
Ibnu Wahab. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 377 


ع A Ma‏ ا کے ora,‏ 
وربك الله أعُوذ بالله مِنْ شرك وَشَرٌ مَا فيك GAG d Gl G Eg‏ 
sl wide 03‏ بالله من شر کل اس San‏ وَحَيّة 3 من 

an au ae 


2572. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Shafwan bin Umar 
menceritakan kepada kami dari Syuraih bin Ubaidillah Al Jadhrami, 
bahwasannya ia pernah mendengar Zubair bin Al Walid bercerita 
(258/A) dari Abdullah bin Umar bin Al Khathab RA, ia berkata, Jika 
melakukan perjalanan atau berperang dan memasuki malam, beliau 
membaca doa, 


“Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah SWT. Aku 
berlindung kepada Allah SWT dari keburukanmu dan keburukan yang 
ada di dalam dirimu. Aku berlindung kepada Allah SWT dari 
keburukan yang diciptakan atasmu dan dari binatang yang melata di 
atasmu. Aku berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan buasnya 
harimau dan aswad, dari kejahatan ular dan kalajengking dan dari 
ujian sakinul balad (syetan), orang tua dan anak. ”?*' 


514. Bab: Penjelasan tentang Menggantungkan Sesuatu di Leher 
Unta dan Memberikan Tanda saat Menggiring Unta 


a JAN gi لجار‎ Gd عبد‎ Gi -Yovr 


r 


G عَنْ عُروة عن‎ SAN عن‎ $ KIWA Ba Yu SPI ya) 


381 Sanadnya dha'if. Zubair bin Al Walid adalah sosok yang tidak dikenal 
sebagimana dinyatakan oleh Imam Adz-Dzahabi. Lihat komentarku atas kitab Al 
Kalim Ath-Thayyib (99)  —Nashir.) 


378 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Sie r ER ang i قات كنت‎ 
gh GA 


2573. Abdul Jabbar bin Al “Ala Al Aththar dan Sa'id bin 
Abdurrahman Al Makhzumi telah menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Zuhri, 
dari Urwah, dari Sayyidah ‘Aisyah RA, ia berkata: Aku memintal 
pengikat yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk hewan 
sembelihannya dengan kedua tanganku ini. Al Makhzumi tidak 
menyebutkan kalimat, “Hatain??”* 


PAN 05 PANA 


Wat Ne بن‎ dasi الدورقي» حدنا‎ è Ea WJ -۷ 
of عَنْ عائشة:‎ agan بكر عر‎ e 
وأشعرةُ‎ Ana سول الله ف قلد‎ 
2574. Ya'gub bin Ad-Daurugi telah menceritakan kepada 
kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Malik bin Anas 
memberitakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Umrah, 


dari Sayyidah Aisyah RA, bahwasannya Rasulullah SAW 
menggantungkan sesuatu di leher unta dan memberinya tanda. 


352 Al Bukhari Haji 107, Musnad Al Humaidi Hadits 208, 209. 
35 Isnadnya shahih. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 379 


515. Bab: Penjelasan tentang Memberi Tanda pada Unta Di 
Punuk Bagian Kanan hingga Ada Darah Yang Mengalir, Berbeda 
dengan Pendapat Sebagian Kalangan Yang Menyatakan bahwa 
Cara Memberi Tanda pada Unta adalah Dengan Membuat 
Hewan Tersebut Cacat. Oleh Karena Kebodohannya, Mereka 
Menamakan Sunnah Nabi SAW Yang Demikian dengan 
Sebutan Murtsallah 


ولاه 7 - حا AG‏ حا یحی بن ستيار (dara‏ عن Eek‏ عن 
s - -‏ 4 
تاد عَنْ أبي حَسَّانَ الأغرّجء JNE‏ عَباس: أن HE Io BA‏ 
ang sar‏ أن ؛ AA‏ مِنْ شِقهًا Man (ANN‏ ل ل اله 


2575. Bundar telah menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Sa'id menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Oatadah, dari Abu 
Hasan Al A'raj, dari Ibnu Abbas RA: Setelah selesai melaksanakan 
shalat zhuhur, Nabi SAW memerintahkan untuk membuat tanda pada 
untanya dibagian pundak sebelah kanan dan mengalungkan sendal di 
lehernya dan darah mengalir dari unta tersebut. 


pn وَكِيمٌ عن‎ UE RI ن‎ plan D -rova 
BB غير آله قال: إن رَسُولَ الله‎ saga P “5 es 0 


2576. Salam bin Junadah telah menceritakan kepada kami, 
Waki' menceritakan kepada kami dari Hisyam Ad- Dastiwa'i, dari 


354 Muslim, Haji 205 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Syu'bah. 


380 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Oatadah dengan sanad yang sama tentang Hadits ini. Bahwasannya ia 
berkata, “Bahwasannya Rasulullah SAW memberi tanda pada hewan 
sembelihannya di bagian punuk sebelah kanan. 355 


516. Bab: Penjelasan tentang Hadyu (Hewan yang Akan 
Disembelih dalam Ritual Haji) Yang Sakit atau Cedera sebelum 
Tiba di Tujuan 


ge 


Nb بن‎ JA on ارا 2 الإمَامُ بو‎ -oyyy 

PLN‏ الصّابوني قراءة dl‏ حبرا HA pe A‏ الْمَضْلٍ بن 
a Wang Ol‏ حَمِيعًا عَنْ هِشَام بن 
عُرْوَة عَنْ أبيوء قال: A5‏ تاجيّة Cake KAA‏ بدن TB‏ 
SM‏ بنا عَطِب ِن E‏ ؟ AA‏ أن AN‏ 
ia WG Ia Kn‏ الاس 
Oh Ga‏ في حَدِيشِ ويي عَنْ لاحي وقال: KANG IÓ‏ 


9 
hee 2 
- 


SA S aat 

2577. Al Ustadz Al Imam Abu Utsman Ismail bin 
Abdurrahman Ash-Shabuni dengan membacakannya telah 
memberitakan kepada kami, Abu Thahir Muhammad bin Al Fadhal 
bin Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah memberitakan kepada 
kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah menceritakan 


35 Muslim, Haji 205 dari jalur periwayatan Hisyam. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 381 


kepada kami, Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan 
kepada kami, Abdurrahim, maksudnya adalah Ibnu Sulaiman 
menceritakan kepada kami, ha dan Salim bin Junadah menceritakan 
kepada kami, Waki” menceritakan kepada kami dan semuanya 
mengambil riwayat dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata: 
Najiyah Al Khaza'i telah menceritakan kepada kami bahwa ia pernah 
bertanya kepada Nabi SAW, "Apa yang harus aku lakukan dengan 
untaku yang sakit?” Rasulullah SAW kemudian memerintahkanku 
untuk menyembelihnya kemudian sepatu unta tersebut dilemparkan ke 
darahnya dan setelah itu binatang tersebut dibiarkan untuk siapa saja 
yang menemukan dan memakannya. 


Dan ia berkata dalam Hadits Waki’, dari Najiyah, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Sembelihlah dan ceburkan sepatunya ke 
darahnya dan darah tersebut dibalurkan ke bagian lambungnya. sat 


517. Bab: Larangan bagi Pemilik dan Rombongannya Memakan 
Hewan yang Disembelih karena Sakit 


3. PAN o 1G. 3 


Ia‏ بن jihan‏ حا م سعِيد بن 


ت Pt‏ وه م 


—YOYA‏ حدننا GA‏ أخبرنا محمد 
أبي BB KP‏ عَنْ ميئَانٍ بن سَلَمةَ Te HS‏ 
EAEI FIRES KAA Tag UG‏ 
إن عَطِب عَلَيِكَ شيء يها AKAN‏ رعو Ain gd Ii‏ بل 
تأكل :مھا الت SAY‏ يِن Ea IA CA aa) JA‏ ابن 2 
(SAS‏ عَنْ سيار بهذا epal‏ وَقَال: عَنِ ui‏ عباس: أن BA‏ 


356 Sanadnya shahih. Ibnu Majah, Al Manasik 101 dari jalur periwayatan Waki’, Abu 
Daud Hadits 1762. 


382 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


MR | Pd Pk 2 ..‏ ع e or a . r‏ 
بعيث امع ذؤيث بدي وراد واضرب صفحتها 


2578. Bundar telah menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ja'far memberitakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah 
menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari Sanan bin Salmah Al 
Hudzli, dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya Dzuwaiban Abu Oabidhah 
Al Khazza'i menceritakan kepadanya: Bahwasannya Rasulullah SAW 
telah mengutusnya dengan hewan miliknya (Untuk disembelih dalam 
pelaksanaan ritual haji). Rasulullah SAW berkata,” "('Athaba: Tidak 
terbaca) Jika hewan ini sakit, maka sembelihlah dan lemparkanlah 
sepatu tandanya ke darahnya dan janganlah kamu kamu 
memakannya, demikian juga dengan orang-orang yang bersamamu 
dalam rombongan.” 


Bundar telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi 
menceritakan kepada kami dari Sa'id dengan Hadits ini, ia berkata: 
Dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya Rasulullah SAW telah 
mengutusnya bersama unta sembelihan. Ada tambahan kalimat dalam 
riwayat ini, yaitu kalimat, “Maka balurkanlah ke lambungnya”” 


357 Dalam naskah aslinya kalimat ini tidak terbaca, kemudian aku berikan kalimat 
"Athaba” yang diletakkan diantara dua kurung. 

355 Muslim, Haji 378 dari jalur periwayatan Sa'id. Ibnu Majah, Al Manasik 101 dari 
jalur periwayatan Sa'id. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 383 


518. Bab: Kewajiban Mengganti Hewan yang Bakal Di Sembelih, 
jika Hukum Menyembelihnya Bersifat Wajib dan Hewan 
Tersebut Hilang, jika Riwayat Ini Shahih. Sebab Ditengah Jalur 
Periwayatan Ini ada Sosok Perawi yang Bernama 
Abdullah Bin Amir Al Aslami 


و E‏ اق A Z PRN‏ 
Wa -Yovga‏ الربيع سليمان» وصالح بن ا قالا: حدثنا 


PAN مه‎ 30o y 3 07 PAN مور‎ 20, 


ip ta‏ بكر أحبرنا الأوزاعي» Ka‏ عبد الله بن عامر» Wa‏ نَافِع» عن 
ابن PS‏ عن سل الله Ia‏ قال: AYAH; sib ipa‏ ثم ضلت» AA ob‏ 
ol Aa‏ شَاء op BF‏ كانت في ذر Jas‏ 


2579. Ar-Rabi’ bin Sulaiman dan Shalih bin Ayub telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Basyar bin Bakar 
menceritakan kepada kami, Auza'i memberitakan kepada kami, 
Abdullah bin Amir menceritakan kepada kami, Nafi” menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, 


“Barangsiapa yang hendak menyembelih hewan dan 
sembelihannya bersifat sunah, kemudian hewan tersebut hilang, maka 
ia boleh menggantinya dan boleh juga tidak menggantinya. Jika 
hukum menyembelihnya bersifat wajib, maka ia harus mengganti 
hewan yang hilang tersebut.” 


PAN‏ ع 1G.‏ 30 مه 


Gas —YOA:‏ محمد بن عبد الله بن بزيع) Wa‏ زياد يعني ابن 
Ai‏ الله A CASH‏ محمد بن عد ال ین وغو ان آي لی عن 


© 8 #8 2 č 2 


359 Sanadnya dha'if, dan yang shahih bersifat mauguf. Lihat, Ath-Thabrani 1: 381. 


384 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


D ore Kar LJ a 2 < LJ ر‎ . Ter 8. r 
Ag a إن أكل ينه کان‎ da JT da ُطوعًا‎ Ga 


f‏ لکن لحز ل تيس كلها في ديا ثم يَضْرِبْ في Gi‏ ون كان 
Gak‏ وَاحبّاء فليا كل ن شای قله لا بد مِنْ قضائهء قال ابو بکر: هَذَا 
Nag Ja ONA‏ بي Ja 36 9 JI‏ 


2580. Muhammad bin Abdullah bin Bazi’ telah menceritakan 
kepada kami, Ziyad, maksudnya adalah Ibnu Abdillah Al Baka'i 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman, yaitu Ibnu 
Abi Laila menceritakan kepada kami dari Al Khalil, dari Abu 
Qatadah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
membawa hewan sembelihan yang bersifat sunnah, kemudian hewan 
tersebut sakit, maka janganlah ia memakannya. Jika terpaksa 
memakannya, maka ia wajib mengganti hewan tersebut. Yang harus 
dilakukannya adalah menyembelihnya, kemudian sepatu yang menjadi 
tandanya dibaluri darah hewan tersebut dan diletakkan disisi hewan 
tersebut. Jika hukum menyembelih hewan tersebut (258/B) bersifat 
wajib, ia boleh memakannya dan boleh juga meninggalkannya. Sebab 
ia berkewajiban untuk mengganti hewan tersebut dengan hewan yang 
lain untuk disembelih” 


519. Bab: Penjelasan tentang Menggunakan Wewangian ketika 
Ihram, berbeda Dengan Kalangan Yang Menganggapnya sebagai 
Perbuatan Yang Makruh dan Menyalahi Sunah Rasulullah SAW 


os 2 PANG 


ابره" Was‏ علي بن Ta‏ حبرا ابن يي عن عبد 


360 Sanadnya dha'if sebagaimana dijelaskan oleh penyusun kitab ini. Imam Al 
Baihagi mencantumkan Hadits ini dalam kitab Sunan Kubra 5: 244 dari jalur 
periwayatan Ibnu Khuzaimah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 385 


الرّحْمَنِ بن الْقَاسِمٍء عَنْ aal‏ قال: AG‏ عَايْشَقَ تقول Lah : Wah‏ 
قر ان هل GA ana‏ عاد كر أن طرق بلك 


2581. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Uyainah memberitakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Oasim, 
dari ayahnya, ia berkata: Aku pernah melihat Sayyidah “Aisyah 
berkata sambil memberikan isyarat: Aku pernah memakaikan 
Rasulullah SAW wewangian ketika beliau berihram dan ketika beliau 
tidak berihram sebelum melakukan thawaf di Ka'bah.” 


م م شاع or‏ 3 


ng - ۲‏ عَبْدُ Gas a MEI‏ ٿا on‏ عَنْ PEN KE‏ 
J‏ بن القاس عن AN pase cah‏ تقول LI A NA ag‏ 
in‏ الله 3 san‏ اين MA‏ حن IS da GA‏ أن Ga‏ 
sean N, an KAN ta‏ الذي كقول: إن 
الب .5 قول إا عل ذا ريد | إذا أَرَدْتَ salah‏ وعائشة نما رادت أنه 
ya BA‏ بَعْدَ JING GAY‏ عَلَى صِحَةٍ ما 
VA‏ 3 مَنْصُورِ بن زَاذَانَ الذي PS‏ في الاب الذي يلي G‏ مَعَ 
Kiu AN‏ 


2582. Abdul Jabbar telah menceritakannya kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdurrahman Al Oasimi, dari 
ayahnya, ia mendengar bahwa Sayyidah Aisyah RA berkata sambil 
membentangkan tangannya: Bahwasannya aku pernah memakaikan 
Rasulullah SAW wewangian dengan kedua tanganku, setelah dan 


361 Muslim, Haji 33 dari jalur periwayatan Abdurrahman. 


386 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


sebelum beliau berihram, sebelum beliau melakukan thawaf di 
Ka'bah. 


Abu Bakar berkata: Redaksi yang digunakan oleh sayyidah 
Asiyah sama seperti ungkapan orang arab yang menggunakan kalimat 
“Ketika berihram” dan yang mereka maksud adalah ketika hendak 
melakukan ihram. Maksud pernyataan Sayyidah Aisyah RA adalah: Ia 
memakaikan Rasulullah SAW wewangian ketika beliau hendak 
berihram, bukan setelah beliau melakukan ihram. Yang mendukung 
pemahaman yang telah aku sebutkan ini adalah berita yang 
diriwayatkan oleh Manshur bin Zadan yang telah aku sebutkan di awal 
bab dan riwayat yang juga telah aku sebutkan dalam kitab Al Kabir. 


520. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Menggunakan Wewangian ketika Hendak Berihram dengan 
Menggunakan Minyak Misk dan Dalil bahwa Minyak Misk 
Hukumnya Suci (Tidak Najis) tidak Seperti Yang Diklaim oleh 
Sebagian Kalangan Tabi'in Yang Menganggap bahwa Hukum 
Minyak Misk Sama Dengan Bangkai, Najis, karena Anggapan 
bahwa Minyak Misk Keluar dari Hewan Yang telah Mati 


Jo 35. دم‎ 30 320 


era — YOAY‏ و الدورقي» ng‏ بن 2 ومحمد بن 
هام قالوا: pain Up asah SA‏ وَهُوَ GA‏ زاذان» عَنْ ASN Ka‏ 
aa‏ عن لقاب ae Si‏ الب" ENT‏ 
وَيوْمٌ انحر قبل أن Oh‏ بطِيب فيه Gi JG dg‏ شا عَنْ 


a or 


E يني النبي‎ xaf: JG وقال أَحْمَدُ) عر عائشة»‎ Sasa 


362 Al Bukhari, 143 dari jalur periwayatan Sufyan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 387 


2583. Ya'gub Ad-Daurugi, Ahmad bin Muni? dan Muhammad 
bin Hisyam telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Hasyim 
telah menceritakan kepada kami, Manshur, yaitu Ibnu Zadan 
memberitakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari Al 
Oasim, ia berkata: Sayyidah “Aisyah RA telah berkata: Aku pernah 
memakaikan Rasulullah SAW wewangian sebelum beliau berihram 
dan pada hari nahar sebelum beliau melakukan thawaf di Ka'bah 
dengan wewangian yang mengandung unsur misk. 


Ibnu Hisyam berkata: Dari Manshur. 


Ahmad berkata: Dari Sayyidah 'Aisyah RA, ia berkata: Aku 
pernah memakaikan wewangian, yaitu Rasulullah SAW.8 


of : CB عَنْ أبي سي سڪيا عن‎ Sy حبر ابي ؟‎ 33 — YOA£ 
| فول من وعم آله جره‎ Tap واش على‎ NG شیک اليك‎ LAI 


2584. Hadits riwayat Abu Nadhrah dari Abu sa'id, dari Nabi 
SAW disebutkan, "Bahwasannya wewangian kalian yang paling baik 
adalah minyak misk." membantah anggapan sebagian kalangan yang 
menganggap minyak misk sebagai barang yang najis. 


363 Muslim, Haji 46 dari jalur periwayatan Ad-Daurugi. 
34 Sanadnya shahih, Ahmad 3:31. 


388 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


521. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Menggunakan Wewangian ketika Hendak Berihram dengan 
Wewangian Yang Aromanya Masih Terasa ketika Seseorang 

Sudah Berada dalam Kondisi Ihram 


Jo 3 3 A Au 


Jor م انعو سه‎ PANG - 3 2 
جرير» عن منصور»‎ LJ يوسف بن موسى»‎ oo - 0٥ 
AI عائشةء قالت: لكأي‎ op عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن‎ 
Ta 1 Mo 3-3 لا عكر‎ pi g 7» 
iga وهو‎ BB الطيب في راس رسول الله‎ 
2585. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al 
Aswad, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata: Ketika aku melihat 
diriku, pada saat yang bersamaan aku mencium wewangian dari 


kepala Rasulullah SAW dan saat itu beliau sudah berada dalam 
kondisi ihram.” 

SI PP tra يوسف مُوسی»‎ BAS - 

1 : 7 P of. o Tat So Pe Tina -e # r م هاوس‎ 

عن إِبْرَاهِيمَ عن II‏ قال: قالت عائشة: Aib‏ رأيْت الطيب في مُفارق 

rK IG Md Y ` ير‎ 

رسول الله Yg E‏ ليلبي 

2586. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al 

Aswad, ia berkata: Sayyidah “Aisyah RA berkata: Aku pernah 


mencium wewangian di sela-sela rambut Nabi SAW dan aromanya 
masih terasa sampai selesai melaksanakan umrah, 66 


36 Muslim, Haji 39 dari jalur periwayatan Manshur. 
366 Muslim, Haji 40, Hadits yang sama dari jalur periwayatan Al A'masy. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 389 


Pt r 


BIS رو‎ Gi KIA ین محمد‎ LSI AL ۷ 
PB عَنّْ‎ Ola Sang SU AI حا‎ Ah 
EP في‎ alah JA) نفل إلى‎ A قالت:‎ PH عن عائشة‎ Oa 
Ara Op op aE قال‎ ia ركد‎ MN da 
sah في مَفرق‎ BÉ SI أصول الشّعرِ‎ 


2587. Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah 
menceritakan kepada kami, Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Al Hakam, Hamad, Manshur dan 
Sulaiman menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Al Aswad, 
dari sayyidah “Aisyah Ra, ia berkata: Ketika aku melihat diriku, pada 
saat yang bersamaan ada wewangian di sela-sela Rasulullah SAW dan 
pada saat itu beliau sudah tidak berada dalam kondisi ihram. 


Sulaiman berkata: Di rambutnya. Manshur berkata: Diujung 
rambutnya dan Al Hakam serta Hamad berkata: Di sela-sela 
kepalanya.” 


522. Bab: Anjuran untuk Mandi setelah Mengenakan Wewangian 
ketika Hendak Berihram dan Anjuran untuk Berhubungan 
dengan Istri ketika Akan Melakukan Ihram untuk Melemahkan 
Syahwat saat Berada dalam Kondisi Ihram, jika Memang Nafsu 


Birahi Seseorang Tinggi 
ا يَحَبَى بن سيل ومحمد‎ É بن‎ Saba Gia - — YOAA 


Ak‏ عَدِي) عن can‏ عن إبرَاهيم ب بن ASN‏ عَنْ أبيه ah‏ سال ابن 


367 Muslim, Haji 42 dari jalur periwayatan Syu'bah. 


390 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ola AD ف‎ pai ON فقال:‎ a Hi Bapa 
an a ذلك قال: فذكرثة لِعَائْشَة فَقَالَت: يَرْحَم الله أب‎ Jas 
حرم ينصح‎ Ge (Pa على‎ Uas الله‎ IA MS 
SE يجو أن تبس‎ KA طير فتقع على توب المَر قال‎ 

FA إذا ضاق‎ SAN ولا‎ Dis كان‎ op m 


2588. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa’id dan Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada 
kami dari Syu'bah, dari Ibrahim bin Al Muntasyir, dari ayahnya, 
bahwasannya ia pernah bertanya kepada Umar bin Khathab RA 
tentang mengenakan wewangian ketika hendak berihram, kemudian ia 
menjawab: Bahwasannya mengenakan wewangian dari kayu gaharu 
lebih aku sukai dibandingkan dengan mengenakan minyak wangi. 
Kemudian aku menceritakannya kepada Sayyidah Aisyah RA dan ia 
berkata: Semoga Allah SWT merahmati Abu Abdurrahman, aku 
pernah memakaikan Rasulullah SAW wewangian dan beliau 
mendatangi istri-istrinya, kemudian beliau berihram dalam kondisi 
yang demikian. 

Aku pernah mendengar Rabi? berkata: Imam Syafi'i pernah 
ditanya tentang seekor lalat yang hinggap di kotoran, kemudian ia 
terbang dan hinggap di baju. Imam Syafi'i menjawab: Ada 
kemungkinan kotoran yang ada di kaki lalat tersebut kering pada saat 
si lalat terbang. Jika tidak, kondisi yang sempit mengakibatkan hukum 
menjadi longgar. 


368 Muslim, Haji 47 dari jalur periwayatan Ibrahim bin Al Muntasyar. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 391 


523. Bab: Penjelasan tentang Tempat Migat Ihram Haji dan 
Umrah bagi Penduduk Yang Tempat Tinggalnya Berada 
Di Luar Tempat Migat 


39 7. 
PATA 4 o- کے‎ 


2 PANG ze 5.8 Be : 

Uas -١ 8‏ عبد الجبار بن العلاء» Was‏ سفيان (ح) GI y‏ 
f AMA o‏ ماسم PAN Ta Bo‏ م 3 30 o‏ 0 
علي بن حشرم أخبرنا ابن Lea?‏ (ح) وحدثنا سيد بن عبد am‏ 
Gis‏ سفيان» عن USAI‏ عَنْ سَالِم» عَنْ أبيه: أن BD‏ وَقت JI‏ 
abadi‏ ذا الحليفة JANG‏ الشام UP D aini‏ قال عَبْدُ 
الجبّار في حَدِييِهِ: قال: D‏ أَسْمَع أنْهُ قال: yadi JANG‏ 
wan 3 59 ear.‏ . 3 6 5 نه م إن è ex y 2 Pan‏ 
cela‏ وقال الْمَحْرُومِي: وقال عَبْدُ الله: BN A‏ قال: Jes‏ 

o 4‏ مت 

Lali مِنْ‎ yai اهل‎ 
2589. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ha Ali bin Khasyram 
menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah memberitakan kepada kami, 
ha Sa'id bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Zuhri, dari ayahnya: Bahwasannya 
Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa tempat migat bagi 


penduduk Madinah adalah di Dzu Al Hulaifah, bagi penduduk Syam 
di Al Juhfah dan bagi penduduk Najad adalah Oarna. 


Abdul Jabar dalam hadits ini berkata: Ia berkata: Ia telah 
menyebutkan kepadaku, namun aku tidak mendengar ia berkata, “Bagi 
penduduk Yaman adalah Yalamlam.” 


392 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Al Makhzumi berkata: Abdullah berkata: Telah sampai kabar 
kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tempat migatnya 
penduduk Yaman adalah Yalamlam.”® 


524. Bab: Penjelasan tentang Tempat Ihramnya Penduduk Yang 
Tempat Tinggalnya Lebih Dekat Ke Tanah Haram dibandingkan 
Ke Batas-Batas Yang telah Ditentukan oleh Rasulullah SAW bagi 
Mereka Yang Rumahnya Di Luar Tempat Miqat tersebut serta 
Penjelasan bahwa Mereka Yang Rumahnya Lebih Dekat Ke 
Tanah Haram Dibandingkan dengan Batas-Batas Miqat 
Tersebut: Tempat Miqat Mereka adalah Rumah Mereka 


WAH -۰‏ أَحْمَّدُ تمد بن يي عبدة PN‏ الاي ا د يعني ابن 
pa‏ عن عَمْرِو وَهُوَ ابن cé ECS‏ ابن عباس: ن رَسُول الله 
,5 € قت لأهل JAG Gadai 8 A‏ الشّام KANA‏ وَلأَهْلٍ Ad‏ 


r 


G r b3 لما‎ Pe 

a a‏ او ا ار بو جم 
Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi telah menceritakan‏ .2590 
kepada kami, Hamad, maksudnya adalah Ibnu Zaid menceritakan‏ 
kepada kami dari Umar, yaitu Ibnu Dinar, dari Thawus, dari Ibnu‏ 
Abbas: Bahwasannya Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa‏ 


tempat miqatnya penduduk Madinah adalah Dzu Al Hulaifah, tempat 
miqat bagi penduduk Syam adalah Al Juhfah, bagi penduduk Yaman 


369 Muslim, Haji 17 dari jalur periwayatan Sufyan, Al Bukhari 10 dengan redaksi 
yang singkat. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 393 


adalah Yalamlam, bagi penduduk Najad adalah Oarna. Itulah tempat 
migat bagi mereka yang tinggal di daerah tersebut dan bagi mereka 
yang datang dari arah tersebut. Barangsiapa yang hendak 
melaksanakan ibadah haji atau umrah dan jarak rumahnya kurang dari 
dari tempat migat tersebut, maka tempat migatnya adalah tempat 
tinggalnya bersama keluarga. Demikian pula dengan penduduk 
Mekkah.” 


525. Bab: Penjelasan bahwa Tempat Migat Tersebut Berlaku bagi 
Penduduk Yang Disebutkan oleh Nabi SAW dan Bagi Mereka 
Yang Melewati Tempat Migat Tersebut. Jika Seorang Penduduk 
Madinah Menuju Kota Mekkah dari Arah Syam dan Melewati 
Juhfah, maka Tempat Migatnya adalah Juhfah, demikian Pula 
dengan Penduduk Yaman Yang Mengambil Jalan dari Arah 
Madinah dan Melewati Dzu Al Hulaifah, maka Tempat Migatnya 
adalah Dzu Al Hulaifah. Jika Penduduk Najad Menuju Mekkah 
dari Arah Yalamlam, maka Migatnya adalah Di Yalamlam. Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Seorang Yang Tempat Tinggalnya 
Berada Di Dalam Tanah Haram, maka Tempat Tinggalnya 
adalah Tempat Migatnya dan Ia Tidak Wajib Keluar dari 
Daerahnya untuk Melakukan Migat Ditempat-Tempat yang 
Telah Ditentukan oleh Rasulullah SAW. Riwayat dari Ibnu Abbas 
RA Menjadi Penjelas dari Hadits Yang Diriwayatkan oleh 
Ibnu Umar. Hadits Yang Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA 
Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW Menetapkan Tempat- 
Tempat Tersebut sebagai Tempat Ihram dan Dalam Riwayat 
Ibnu Umar bahwa Tempat Migat Tersebut bagi Mereka Yang 
Tempat Tinggalnya diluar Batas Tempat Migat bukan Bagi 
Mereka Yang Rumahnya Lebih Dekat Ke Masjidil Haram 
dibandingkan Ke Tempat Migat Tersebut. 


370 Muslim, Haji 11 dari jalur periwayatan Hamad. 


394 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


D 6. کے‎ o ê ر‎ 2 do D e. an کے‎ 
محمد بن‎ BAD الفضل بن يعقوب الحزري»‎ Cl -Yoan 
e 


AE عن ابن‎ cah دا معمر) أخبرني ابن طاوس» عن‎ A faa 
الشّام‎ JANG ذا الحليفق‎ gi JAN BB قال: وقت رَسُول الله‎ 
قال: هي لَهُمْ وَلِمَنْ انى‎ kadi yaa JANG نَجْدٍ قرئاء‎ JANG الححفة»‎ 
راطا‎ SNN AAA PAN TS MPN Dt و‎ PD م‎ & ° - o ó 6 er 
tu عليهن يمن سواهم مر أرَادَ الحج والعمرة» نم من كان دوك ذلك‎ 
ika للك آهل‎ Ai ی‎ 
2591. Al Fadhal bin Ya’qub Al Jazari telah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ja’far Ghandar menceritakan kepada 
kami, Ibnu Thawus memberitakan kepada kami dari ayahnya, dari 
Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW telah menetapkan batas 
tempat miqat bagi penduduk Madinah adalah Dzu Al Hulaifah, bagi 
penduduk Syam adalah Al Juhfah bagi penduduk Najad adalah Qarna 
dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Beliau berkata bahwa 
itulah tempat migat bagi penduduk di daerah-daerah tersebut dan bagi 
selain mereka yang perjalanannya menuju Mekkah untuk 
melaksanakan haji dan umrah melewati tempat migat tersebut. 
Kemudian (Mereka yang kurang dari jarak tersebut) memulainya 
sebagaimana penduduk Makkah.” 


526. Bab: Penjelasan tentang Migat Penduduk Irak, jika Khabar 
Ini Bersifat Musnad 


- 
Cd 


A6 -‏ و .3036 o coc‏ 8 - 116 و A62‏ 27 . 
—YOAY‏ حدنا محمد بن معمر القيسي» Wd‏ محمد يعني ابن 


371 Al Bukhari 12 dari jalur periwayatan Ibnu Thawus, An-Nasaa'i 5:95-96 dari 
jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 395 


os. م هاس‎ r 


HK > A‏ نا ابن ai AN fsi SA san‏ سيمع حابر بن عبد الله 
أل عن الل قال: kena‏ بريد ابي فك فقال: ال 
JAN ea AS Sean panda‏ الاق an‏ داك عرق 
ر 7 Pi o‏ رور كع ور و ng ta KA‏ 
Jt‏ اَهَل Jang 0 ia d‏ أهل yaa‏ مِن elah‏ قال أبو بكر: قد 
و 5 2 9« A sg‏ و 0 SA‏ وار or eo DA‏ 4 
روي في ذات عرق أنه Jt a‏ الْعِرَاق I‏ غير ابن جريج CaS Y‏ 
عِنْدَ sanad Ja‏ ا كه ران كات لكر 
Muhammad bin Ma'mar Al Oaisi menceritakan kepada‏ .2592 
kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Bakar memberitakan‏ 
kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, Abu Zubair‏ 
memberitakan kepadaku, bahwasannya ia pernah mendengar Jabir bin‏ 
Abdullah bertanya tentang tempat migat: Ia berkata: Aku menduga‏ 
sosok yang ditanya adalah Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW‏ 
menjawab, “Tempat migat bagi penduduk Madinah adalah Dzul‏ 
Hulaifah dan melalui jalan yang lain adalah Al Juhfah. Tempat migat‏ 
bagi penduduk Irak adalah Dzatu Irgin, bagi penduduk Najad adalah‏ 
Qarna dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam.”‏ 


Abu Bakar berkata: Disebutkan juga dalam riwayat-riwayat 
yang lain selain dari riwayat Ibnu Juraij bahwa Dzatu Irgin adalah 
tempat migatnya penduduk Irak, namun tidak ada satupun riwayat- 
riwayat tersebut yang shahih menurut Ahli Hadits dan aku telah 
menyebutkan semuanya dalam kitab Al Kabir.” 


372 Muslim, Haji 18 dari jalur periwayatan Muhammad bin Bakar. 


396 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


527, Bab: Penjelasan tentang Kemakruhan Memulai Ihram 
sebelum Batas Yang Telah Ditentukan oleh Nabi SAW bagi 
Mereka Yang Tempat Tinggalnya Di Luar Batas Tempat Migat 
Tersebut. Sebab Nabi SAW Menetapkan Tempat-Tempat 
Tersebut bagi Penduduk Yang Disebutkan dan Bagi Mereka 
Yang Perjalanannya Menuju Mekkah Melewati Batas Migat 
Tersebut. Sebab Nabi SAW dan Semua Yang Akan Melakukan 
Ibadah Haji atau Umrah dari Madinah pada Saat Melakukan 
Perjalanan Menuju Mekkah Tidak Melakukan Ihram Kecuali 
setelah Tiba Di Dzul Hulaifah. Setelah Tiba Di Dzul Hulaifah, 
barulah Mereka Melakukan Ihram. Jika Melakukan Ihram di 
Luar Batas Tersebut atau Dari Rumah-Rumah Mereka dianggap 
Sunnah atau Dianggap Lebih Utama dan Lebih Baik, pasti Nabi 
SAW akan Melakukan Ihram dari Madinah dan Beliau Juga 
Akan Memerintahkan Para Sahabat untuk Melakukannya. 
Bahwasannya Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW lebih 
Utama Dibandingkan dengan Yang Lain 


5 02 r, 
يني‎ JE i da حجر‎ iji عَلِي‎ K5 -7 

ابن جَعْفر عن عبد الله بن ديتارء عن ابن عم عن SAB‏ 
“ab Mena g CA 2 E h Fa 0 5 aa “‏ 
Jal‏ المدينة أن هلوا من دي Jh, dad‏ الشام من Jah, dia‏ 
ANA BA 223 30 Y, 20r pi „ol e z‏ شيا AA‏ 
نجار من PB‏ قال عبد الله بن عمر: وأخبرت نه قال: Jes‏ هل gd‏ 
من 5 r Y‏ 

2593. Ali bin Hujr As-Sa’di telah menceritakan kepada kami, 

Ismail maksudnya adalah Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami dari 


Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwasannya 
beliau memerintahkan penduduk Madinah melakukan ihram dari Dzul 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 397 


Hulaifah, penduduk Syam melakukan ihram dari Al Juhfah, penduduk 
Najad dari Oarna. 


Abdullah bin Umar RA berkata, Aku diberitakan bahwa Beliau 
bersabda, "Penduduk Irak melakukan ihram di Yalamlam. 2 


528. Bab: Perintah kepada Wanita Yang Sedang Nifas untuk 
Mencuci dan Beristighfar ketika Hendak Melakukan Ihram, 
meskipun Mandi Yang Dilakukannya tidak Menyucikan Si 
Wanita dari Hadats. Sebab Mandinya Orang Yang Nifas dan 
Haidh Tidak Menyucikan selama Darahnya belum Berhenti dan 
Penjelasan bahwa Dilakukannya Hal Yang Demikian Semata- 
Mata Mengikuti Sunnah. Sebab Secara Akal, Perilaku Yang 
Demikian tidak Memiliki Makna. Karena Rasulullah SAW telah 
Memerintahkan Hal Yang Demikian, maka Ajaran Yang 
Demikian Wajib Diterima dengan Mengesampingkan Pendapat 
Akal dan Oiyas 


ebe في‎ 0. A 2 او‎ ob PANA 


Ga - - 4‏ بنڌار» D‏ بن سڪيا Sine D‏ وَهُوَ 

Sk ايتا حابر بْنَّ عَبْدٍ الله»‎ :J حَدَتنِي أبي»‎ a 
cki MN EN geh al ء ال: ود‎ A 
uda < gig kih الله 3 كيف اصع ؟ قال:‎ Jo) إلى‎ 
عَلَى أن دم القاس كان غير‎ S A A 


2594. Bundar telah menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Ja'far yaitu Ibnu Muhammad 


373 Muslim, Haji 15 dari jalur periwayatan Ali bin Hujr. 


398 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Kami pernah datang mengunjungi Jabir bin Abdullah dan 
menanyakan kepadanya tentang hajinya Rasulullah SAW, ia 
menjawab: Asma bin Isa telah melahirkan Muhammad bin Abu Bakar, 
kemudian ia mengutus seseorang menemui Nabi SAW untuk 
menanyakan apa yang harus ia lakukan? Rasulullah SAW menjawab, 
“Mandilah dan sumbatlah””" dengan kain serta berihramlah.” 


Abu Bakar berkata: Pernyataan “ Wastanfiri?” menunjukkan 
bahwa pada saat itu darah nifas masih terus 76 


529. Bab: Anjuran Mandi untuk Berihram 


Gas AN 25 عبد الله بن الْحَکم :ب بن أبن‎ Ea -Yo40 
-3230 س‎ or 


F‏ لم يا او ا ا 
ريي عن اڊ بيه: أن SE BA‏ لإطلاله FE,‏ 


2595. Abdullah bin Al Hakam bin Abu Ziyad Al Qathwani 
telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ya’ qub Al Madani 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Zanad, dari ayahnya, dari 
Kharijah bin Zaid, dari ayahnya: Bahwasannya Nabi SAW melepas 
bajunya untuk berihram, kemudian beliau mandi.” 


374 Dalam naskah aslinya tertera kalimat “Wastadfarii," dan koreksi dilakukan 
berdasarkan kitab shahih Muslim. 

375 Dalam naskah aslinya tertera kalimat “Wastadfarii." 

376 Muslim, Haji 147 dengan redaksi yang panjang. 

3” Sanadnya dha'if, sebab Abdullah bin Ya’ gub sosok yang tidak dikenal. Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al Haji 16 dari jalur 
periwayatan Abdullah bin Ya'gub Al Madani. Aku katakan: Namun Hadits ini 
memiliki penguat yang shahih dari Hadits Ibnu Umar yang termuat dalam kitab Al 
Mustadrak (1/447) dan ia menganggapnya shahih demikian pula dengan Imam Adz- 
Dzahabi —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 399 


530. Bab: Larangan Melakukan Ihram Haji di Selain Bulan- 
Bulan Haji. Sebab Allah SWT telah Menjadikan Bulan-Bulan 
Tertentu sebagai Waktu untuk Melaksanakan Ibadah Haji. Oleh 
Karena Itu, Tidak Boleh Memulai Ihram Haji Dibulan-Bulan 
Lain, sebagaimana Tidak Boleh Memulai Shalat sebelum Masuk 
Waktu Shalat 


o 362 AG 


Was -15‏ محمد بن Da‏ بن کا A ara‏ حال 
عن Ab‏ عن SA‏ مِقسّمء عن ابن عباس 3 SEN‏ 
TI pa Gas, (D)‏ أَيْضًا قال: Maj rara‏ حال عن ai‏ عن 


9320 م‎ br D z A e, gih 
عن ابن عباس» نحوه‎ gain عن‎ SAI 


2596. Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan 
kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Syu'bah, 
dari Al Hakam, dari Mugsim, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Tidak 
boleh melakukan ihram untuk haji kecuali di bulan-bulan haji. Sebab 
diantara tata-cara pelaksanaan ibadah haji adalah melakukan ihram 
pada bulan-bulan yang telah ditentukan untuk pelaksanaan ibadah 
haji. 

Abu Karib juga telah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Al Hujjaj, dari Al Hakam, 
dari Mugsim, dari Ibnu Abbas RA dengan hadits yang sama.” 


375 Sanadnya shahih dan Hadits ini mauguf. Al Bukhari telah meriwayatkannya 
dalam Tarjamah bab: Firman Allah SWT, "Al Hajju asyhurum ma 'lumaat." 


400 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


531. Bab: Penjelasan tentang Baju Yang Terlarang Dikenakan 
ketika Seseorang Berada dalam Kondisi Ihram 


Kara Gis -roay‏ بن عبد الأعْلى الصنعاني» Wan‏ بر 
يعني ابن JAR‏ حلا يد اله عن تاف عن َب ل أن رجلا قال 
با سول الل TAP da‏ م الات إذا أَحْرَمْنَا ؟ فقال: لا تَلْبَسُوا 
ai‏ ولا AAN‏ ابراس ولا المج ولا AI‏ ولا 
o ál at 0 úz‏ ك م i‏ الکن 5 


A 07 ي‎ os IG 


07 22. s Az fel 23 
ولا تلبس القفازين‎ NA Ya: sa 


2597. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan kepada kami, Basyar maksudnya adalah Ibnu 
Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Ubaidillah menceritakan 
kepada kami dari Nafi”, dari Abdullah: Ada seorang laki-laki 
bertanya, "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang boleh kami kenakan 
jika kami telah berihram?" Rasulullah SAW menjawab, “Janganlah 
kalian memakai baju, celana panjang, kopiah, kain sorban, penutup 
kepala dan alas kaki kecuali untuk orang yang tidak memiliki sandal, 
maka ia boleh mengenakannya dengan syarat di bawah mata kaki dan 
janganlah kalian mengenakan baju yang dicelup zat pewarna atau 
za 'faran.” 


Ia berkata: Abdullah berkata, "Bagi wanita jangan 
menggunakan nigab (cadar) dan jangan mengenakan sarung 
tangan.” 


379 Muslim, Haji 1 dari jalur periwayatan Nafi”. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 401 


532. Bab: Larangan Mengenakan Baju saat Berada dalam 
Kondisi Ihram 


Ao 4 ر‎ PAN r 3. 4 07 PAN 


AG CS -4‏ الله بن سَعِيدٍ EA BNI‏ حفص بن 
AÉ‏ عن dab‏ الله عن تاي عن ابْنِ Ga‏ قال: تھی رَسول الله B‏ 
Lori P AA‏ إلا أن لا J ga dng‏ 
PA‏ شيا مه ورس أو OA‏ 


2598. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Hafash bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, 
dari Nafi, dari Ibnu Umar Ra, ia berkata: 


Rasulullah SAW melarang orang yang sedang berada dalam 
kondisi ihram mengenakan baju, baju luar dan sepatu kecuali bagi 
orang yang tidak menemukan sandal dan melarang mengenakan 
celana panjang serta baju yang tercelup warna atau za faran' 


533. Bab: Larangan Mengenakan Nigab (Cadar) atau Sarung 
Tangan bagi Wanita Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram 


P 2 


Ala TA عَلِي‎ BAL -yoga 

Sa Pela 
عند‎ AS ال ما کارا گن ليس مِنَ ن‎ LA BA رحلا أتى‎ 
ولا 2 ولا‎ GAN ولا‎ Med LE الإحرامء فَقَالَ: لا‎ 


350 Lihat Muslim, Haji 3. 


402 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1 pa AA إلا أن کون رَجُلا‎ Bt NG JAS 
SAS Kan ولا بوا مِنَ الثيّاب ما‎ Pn AN ea 
salad SNG الْحَرَامُ‎ SPd Las قال: ولا‎ ag 


2599. Ali bin Ibnu Hasyram telah menceritakan kepada kami, 
Isa maksudnya adalah Ibnu Yunus memberitakan kepada kami, dari 
Ibnu Juraij, Musa bin Agabah memberitakan kepadaku dari Nafi”, dari 
Ibnu Umar RA, bahwasannya ada seorang laki-laki yang datang 
mengunjungi Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Nabiyallah (260/A) 
pakaian apa yang tuan perintahkan untuk kami kenakan pada saat 
kami telah berada dalam kondisi ihram?" Rasulullah SAW menjawab, 
“Jangan kalian mengenakan baju, sorban, penutup kepala, celana 
panjang dan sepatu, kecuali jika seorang laki-laki tidak menemukan 
sandal, maka ia boleh mengenakan sepatu yang tingginya berada di 
bawah mata kaki. Jangan kalian mengenakan baju yang telah terkena 
minyak za'faran dan pakaian yang dicelup zat pewarna.”..Rasulullah 
SAW juga bersabda, “Seorang wanita yang sedang berada dalam 
kondisi ihram jangan mengenakan cadar dan sarung tangan.” 33 


ON A Cas a R أو :داو‎ Gey 

Bin,‏ علي بن م weya PA‏ وَهَذَا AN an‏ ۾ F PG Was‏ ابن 

UX MANA!‏ قال ابو 6595 قال: a‏ وقال الدرهمي: عَنْ مُوسَى 

ERRORE T‏ عَم أن رَسول BN‏ قَال: لا 
تقب AN‏ الْحَرَامُ ولا تلبس ua‏ هَذَا B‏ حَدِيث CAA‏ 


351 Al Bukhari, Haji, Al Baihaqi dalam Sunan Kubra 5:46 dari jalur periwayatan 
Musa. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 403 


2600. Abu Daud Sulaiman bin Taubah telah menceritakan 
kepada kami, Abu Badar menceritakan kepada kami, ha Ali bin Al 
Husein Adh-Dahrami menceritakan kepada kami —dan ini adalah 
Hadits yang diriwayatkannya— Syuja' yaitu Ibnu Al Walid Abu 
Badar menceritakan kepada kami, Abu Daud berkata: Ia berkata: Abu 
Ad-Dirhami berkata: Dari Musa bin Agabah, dari Nafi”, dari Abdullah 
bin Umar RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah 
seorang wanita yang sedang berihram mengenakan cadar dan jangan 


pula mengenakan sarung tangan.” 


Hadits ini lafazhnya adalah riwayat dari Ad-Dirhami.”” 


534. Bab: Penjelasan tentang Pakaian Yang Dikenakan 
pada Saat Ihram: Kain, Selendang dan Sandal 


e 36. 3 Ab 2 


KA عَبْدُ الرازق»‎ Ga z AP محمد‎ DIS -0١ 
رجلا ئادى» فَقَالَ: يا‎ Of E عن سال عَنِ ابن‎ GAN عَنِ‎ 
فقال: لا لبوا المسراويل» ولا‎ AB الحرم من‎ i جنب‎ Ú رَسُول الله»‎ 
ولا ورس‎ KASI ولا العامة ولا وب مه‎ SA ولا‎ aa 


عا هاس 


وليحرم I) PRES‏ وَرِدَاء Op a‏ لَم جذ تعلين Loli‏ حفن فين 
Wb,‏ ی يکونا إلى SI‏ 


2601. Muhammad bin Rafi’ telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan 
kepada kami, dari Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar RA: 
Bahwasannya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW, 


352 sanadnya shahih, An-Nasaa'i 5: 104 dari jalur periwayatan Musa dengan redaksi 
yang singkat. 


404 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


"Wahai Rasulullah, pakaian apa yang tidak boleh dikenakan oleh 
seorang yang sedang berada dalam kondisi ihram?” Rasulullah SAW 
menjawab, “Jangan kalian kenakan celana panjang, baju, penutup 
kepala, sorban dan jangan pula kalian kenakan baju yang terkena 
minyak za'faran dan tercelup zat pewarna. Hendaknya seorang yang 
sedang berada dalam kondisi ihram mengenakan kain, selendang dan 
sandal. Jika tidak menemukan sandal, ia boleh mengenakan sepatu 
yang tingginya di bawah mata kaki.” 8 


535. Bab: Penjelasan tentang Disyaratkan bagi Mereka Yang 
Terkena Uzur saat Berada dalam Kondisi Ihram dan Tempat 
pada Saat Disyaratkannya adalah Tempat Dimana Ia Tertahan, 
Tidak Dapat Melanjutkan Ritualnya, kebalikan Dari Pendapat 
Yang Menyatakan Makruhnya Hal Yang Demikian 


407 PA - 


r و‎ D “3. م‎ 5 . 
Ga, رح‎ oki Was العلاء»‎ ui عبد الجبّار‎ Wa - Y 
j E A 9 
كلاهُمًا عَنْ هِشَام عَنْ‎ aal KA بن الْعَلاء بن كريْب»‎ AA 


# 


baka مر بضباعة» وهي شاكيةء فقال:‎ Bh Ol ENG عَنْ‎ cal 
و‎ if 4 ر .2 1 و‎ ere 4 A 
ملي حَيْثْ‎ AA قال: فحجي واشترطي» وقولي‎ apal الحَجّ ؟ فقالت:‎ 
. 4 م مه‎ 

jadi AS ganda تُحبسني» هذا لفظ‎ 

2603. Abdul Jabar bin Al “Ala menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, ha Muhammad bin Al Ala bin 
Karib menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada 
kami, keduanya mendapatkan dari Hisyam, dari ayahnya, dari 
Sayyidah Aisyah RA, bahwasannya Nabi SAW menemui Dhuba'ah 
yang sedang sakit dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu ingin pergi 


383 Sanadnya shahih. Lihat Hadits No: 2599. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 405 


menunaikan ibadah Haji?" Dia menjawab, "Ya, aku ingin 
menunaikannya." Rasulullah SAW bersabda, "Pergilah, tunaikan 
ibadah Haji dan buatlah syarat dengan berkata, 'Ya Allah, Tuhanku! 
Keadaanku adalah bergantung kepada-Mu, aku akan bertahallul jika 
aku nanti mengalami halangan',” 


Lafazh Hadits ini adalah riwayat dari Abdul Jabbar.“ 


536. Bab: Penjelasan bahwa Berihram untuk Haji atau Umrah 
Cukup dengan Niat dan Tidak Perlu Mengucapkan Lafazh Niat 


o 3 Jo PANA 


Jaa si 10‏ بن Gas ji‏ 
sebal‏ فلن عر ل ال ار ا كنج عن ارد 
عن aa‏ إن عبد aah KM HIP AN‏ سنن H‏ 
ab st Si‏ فقِيل: إن رَسُولَ الله CE‏ ل 
كد كلق يحبا اد ا م برَسُول الله کف Jai‏ كما ra Ab Jaki‏ 
ُو B D‏ على کی mnt‏ نو لی جه م ع ُو 
لله فق a Sg‏ شر MI S‏ وَمْشَاةٌ كلهم یب ان يام 
ab Da‏ عَلَى Ih on‏ الْحَيّ لا 
عرف ge ops GA‏ وَعَنْ يَمِيني وَعَنْ Ah JGA‏ صر 
SA nn‏ يرول ل يل 


2603. Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, Jafar Muhammad bin Ali bin Al 


384 Al Bukhari, Nikah 15 dari jalur periwayatan Abu Usamah. 


406 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Husein bin Ali bin Abu Thalib, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah: 
Bahwasannya Rasulullah SAW telah menetap di Madinah selama 
sembilan tahun dan selama itu beliau tidak melaksanakan ibadah haji. 
Kemudian beliau diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika 
terdengar kabar bahwa Rasulullah SAW akan melaksanakan ibadah 
haji, banyak orang yang datang ke kota Madinah dan mereka semua 
ingin melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah SAW 
melaksanakan haji sebagaimana Nabi SAW melaksanakannya. 
Kemudian Nabi SAW keluar kota Madinah, melakukan perjalanan 
untuk melaksanakan ibadah haji hingga tiba di Dzul Hulaifah. Di 
tempat tersebut, Rasulullah SAW melaksanakan shalat sebanyak dua 
raka'at. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan diiringi oleh para 
sahabat, ada yang melakukannya dengan berjalan kaki dan ada juga 
yang melakukanya dengan menggunakan kendaraan. Mereka semua 
ingin melaksanakan ibadah haji di belakang Rasulullah SAW. Ketika 
tiba di suatu padang pasir, Rasulullah SAW memulai ihram dan kami 
semua tidak melakukan niat lain kecuali niat untuk haji. Pada saat itu, 
kami belum mengenal ibadah umrah. Saat itu, aku melihat ke 
sekelilingku: Ke arah depan, belakang, samping kanan dan samping 
kiri, aku melihat baik yang berkendaraan maupun yang berjalan kaki 
semua berkeinginan melakukannya sebagaimana Nabi SAW 
melakukannya. 


385 Muslim, Haji 147 dari jalur periwayatan Ja'far, namun dalam redaksinya ada 
yang didahulukan dan diakhirkan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 407 


537. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Haji dengan 
Cara Oiran (Menyatukan Haji Dan Umrah), Ifrad atau Tı amattu' 
dan Penjelasan bahwa Cara-Cara Yang Demikian Hukumnya 
Mubah. Setiap Orang Boleh Memilih Salah Satu dari 
Ketiga Cara Tersebut 


4 
م کے 


aa Se a‏ لعجي ea‏ يعني ابن 
زی عن هيشام بن عرو عَنْ ctal‏ عن a ga “JG Gi AE‏ 
هلال ذي ji‏ لججة» فقال La‏ 8: مَنْ شاء أن هل بح فليهل بح 


ون شاء أن ana Ja Hadi Jai‏ قينا مَن َل بح ويا مَن هَل 
Ahmad bin Al Migdam Al Ijli telah menceritakan‏ .2604 
kepada kami, Hamad maksudnya adalah Ibnu Zaid menceritakan‏ 
kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Sayyidah‏ 
“Aisyah RA, bahwasannya Sayyidah “Aisyah RA pernah berkata:‏ 
Kami pernah keluar untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian‏ 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang hendak melaksanakan‏ 
haji, hendaknya ia melakukan ihram haji dan barangsiapa yang‏ 
hendak melakukan ibadah umrah, hendaknya ia melakukan ihram‏ 
untuk umrah.” Pada saat itu ada diantara kami yang melakukan ihram‏ 
untuk haji dan ada juga yang melakukan ihram untuk umrah.”‏ 


3 Pn A z o 2 2 2 ل‎ f so ی‎ 
الحَسّاني»‎ Penga وزياد‎ SNI حَدْننَا عبد الجبار بن‎ -y.o 


r 
Pt r 


قالا: حدنا ان عن SA‏ عن عرو عن Jal JG P‏ 


386 Muslim, Haji 115 dari jalur periwayatan Hisyam. 


408 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


MP”‏ 1 7 م رس يم 8 3 Aa MA‏ 272 َه 0- رع 
رَسُول الله 8# بالْحَج JA‏ به ئاس» JAG‏ اس Jal SANG gade‏ 
ناس ajah‏ لم يقل Jal DE AS‏ به ئاس» وراد KE‏ فكنت 
.اب © 3“ Bon‏ اع “ف وان 

KANG بالحج‎ JAN فين‎ 

2605. Abdul Jabbar bin Al 'Ala dan Ziyad bin Yahya Al 
Hassaani telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Urwah, dari Sayyidah 
“Aisyah RA, ia berkata: Rasululllah SAW melakukan ihram untuk 
ibadah haji sementara para sahabat ada yang melakukan ihram untuk 


haji, ada yang melakukan ihram untuk ibadah haji beserta umrah dan 
ada juga yang melakukan ihram untuk umrah. 


Abdul Jabbar tidak berkata, "Dan para sahabat juga melakukan 
ihram untuk haji,” dan dalam riwayatnya ia menambahkan pernyataan 
Sayyidah “Aisyah RA, "Dan saat itu aku melakukan ihram untuk haji 
dan umrah.”?87 


538. Bab: Anjuran Melakukan Tamattu? atau Melakukan Umrah 
Diiringi dengan Haji (260/B) sebab Nabi SAW Memberitahukan 
kepada Para Sahabat bahwa Jika Tidak Membawa Hewan Hadyu 
(Hewan Yang Akan Disembelih), maka Beliau akan Melakukan 
Ihram untuk Umrah ketika Beliau Memerintahkan Orang-Orang 
Yang Tidak Membawa Hadyu untuk Melakukan Ihram Umrah 


0-39. 32 PANG Jo 3G. | Ia م‎ 


٦‏ ۰ ۲ س Gis‏ مُحَمّدُ E Sa‏ مُحَمَّدُ يعني ان حغفرء 


حا شت عن ٠ pa‏ عَنْ عَلِي بن حُسَيْنِ» عَنْ Sp NO‏ عَائِشَة 
عر عائشة» قالت: Siah a J‏ بن ف akah‏ ن حم 


387 Muslim, Haji 113 dari jalur periwayatan Sufyan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 409 


Aoa ia فقلت:‎ oga دحل علي وهو‎ 
3 Can 033 si قال‎ WA فإذا هُمْ‎ Å Ú Sya 
` KA > واا ق الْهَدي مَعِي‎ Opa ا ما‎ 2 IG 
kas Asi 


2606. Muhammad bin Basyar telah merceritakan kepada kami, 
Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Ja'far menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Ali bin 
Husein, dari Dzakwan Maula Aisyah, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW datang sekitar tanggal empat atau lima 
Dzul-hijjah. Kemudian beliau datang menemuiku dalam kondisi 
terlihat marah. Saat itu, aku bertanya, “Apa yang membuat tuan 
marah?” Rasulullah SAW menjawab, “Tidakkah kamu merasakan? 
Aku telah memerintahkan mereka melakukan sesuatu, namun mereka 
malah ragu melaksanakannya." 


539, Bab: Penjelasan tentang Perintah kepada Mereka Yang 
Membawa Hadyu dan Melakukan Ihram untuk Umrah agar 
Mereka Melakukan Ihram untuk Haji bersama Umrah, agar 
Mereka Melaksanakan Haji dengan Cara Oiran. Sebab Mereka 
Yang Membawa Hewan untuk Hadyu Yang Melakukan Ihram 
untuk Umrah Tidak Boleh Melakukan Tahallul (Memotong 
Rambut) sebelum Hadyu Tersebut Disembelih 


o 2 3 و‎ PAN 


To 07‏ ع. 3 i‏ ولا لس إن 
Gak -۷‏ يوس بن عبد JANI‏ الصدفي» NA‏ 


da da يموب‎ a وخا‎ OA مالا‎ aah 


388 Muslim, Haji 130 dari jalur periwayatan Ibnu Basyar. 


410 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


PA مه‎ 3G. 3 


يني ابن Wa Ah‏ مالك بْنْ tal‏ عن ابن شرهاب» عن 
Gp‏ عَنْ عاش Ii‏ حرجا مَعَ رَسُول الله فل KIE‏ 
SA,‏ 


2607. Yunus bin Abdul A'la Ash-Shiddig telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, bahwasannya 
Malik memberitakan kepadanya, ha Al Fadhal bin Ya'gub Al Jazri 
menceritakan kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu 
Ja'far menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Sayyidah “Aisyah 
RA, ia berkata: 


Kami melakukan perjalanan bersama Nabi SAW saat 
menunaikan haji wada”. Saat itu kami melakukan ihram untuk umrah. 
Kemudian beliau bersabda, “Barangsiapa yang membawa hadyu 
hendaknya melakukan ihram untuk haji beserta umrah.” 


540. Bab: Penjelasan tentang Menggantungkan Sesuatu Ke Leher 
Kambing ketika Melakukan Ihram jika Ia Telah Menyiapkannya, 
berbeda Dengan Klaim Sebagian Kalangan yang Menyatakan 
bahwa Kambing tidak Perlu Diberi Tanda. Sebab Rasulullah 
SAW Telah Melakukan Pengalungan Tanda pada Kambing Yang 
Beliau Persiapkan untuk Hadyu, dan Pada Saat Itu Beliau Berada 
Di Madinah dalam Kondisi belum Berihram. Sunnah Melakukan 
Pengalungan Ini bagi Mereka Yang Tinggal Di Negaranya dan 
Berniat Mengirimkan Hewan Hadyu serta Mereka Yang Hendak 
Melaksanakan Ibadah Haji atau Melaksanakan Haji Bersama 


359 Muslim, Haji 111 dari jalur periwayatan Malik dengan redaksi yang panjang. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 411 


Umrah dengan Membawa Hewan dalam Permasalahan 
Menggantungkan Tanda Tersebut Sama Saja 


ات SAS‏ ا بن محمد ر الرغفراني» اا يعني 
ابن حمید» A Opal ge‏ يومف بن عوسى) Ca‏ جرير» عن 
pala‏ عن إبراهيم 4 عَنِ Haa‏ عن عائشة “IG‏ لع Jf A‏ 
REA 7 8 ` jes 2 233 7 4‏ و عير 2 A 5 La‏ 
قلائد AI‏ لهدي رسول الله 2 ثم NY ¿LS‏ هذا حديث 
هس ك 
Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah‏ .2608 
menceritakan kepada kami, Ubdah maksudnya adalah Ibnu Humaid‏ 
menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan kepadaku, dan‏ 
Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan‏ 
kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari‏ 
Sayyidah “ Aisyah RA, ia berkata: Aku pernah memintal tali untuk‏ 
digantungkan di kambing hadyu milik Rasulullah SAW dan saat itu‏ 
beliau dalam kondisi belum berihram.?”‏ 


541. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Ihram setelah 
Melaksanakan Shalat Wajib, jika Telah Tiba Waktunya 


A r و دس مر 30 داس اچ‎ PAN 


E A يَحْبَى‎ EA G مُحَمَّدُ ن‎ Ka - 8 
BA أن‎ LA ابن‎ 2 AN MS عَنْ أبي‎ 38 $ Fa 
sali sali, A Ga تشعر من‎ a أن‎ dag aa KASI صل‎ 
3% Muslim, Haji 365 dari jalur periwayatan Jarir, Al Bukhari, Haji 110. 


412 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Tera Ca SAS Bi Jal ء‎ adi استوت ب به‎ CL الد‎ ks ولك‎ 
ماه‎ 3G. J3 


محمد يعني ابن ya‏ و ka‏ بهذا الإستاد بوث 63 : ae‏ 
si AN,‏ الحليفة راش dna‏ ولم يقل: a,‏ ب قال ابو 


هه 17 9 


بکر: an‏ ر راخ ا بي ال 
ي ب في عبر مضع ين KAL‏ متيف اليل إلى الآنر 
katak‏ إلى Sh Sah saha jet‏ يريد 3 أن AB‏ 
pah Jag‏ کے Ah bah Ag‏ يذه آنا As yaa‏ على آن 
AB‏ اشمَارهًا لا أله وی ذلك ala‏ ركذ ب 5 Ja‏ أن 0,63 


... ceo, 


A jab تار ةا كن قل في‎ Kh يو اتر‎ ai شةر‎ al 
له كل‎ ag اراد‎ AA وما ال اش‎ gag Aa بدن‎ 
5 ر و شعر‎ 

KS ما يُتَوَهُمْ اهل ال‎ G A ika Han ENG 


2609. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari 
Qatadah, dari Abu Hasan Al A’raji, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: 
Setelah melakukan shalat zhuhur, Rasulullah SAW memerintahkan 
agar untanya diberi tanda di punduk bagian kanannya dan 
menggantungkan sepasang sandal dileher unta tersebut sebagai tanda 
dan darah unta tersebut mengalir. Setelah berada di daerah suatu 
padang pasir, Beliau melakukan ihram. 


Bundar juga bercerita kepada kami, Muhammad, maksudnya 
adalah Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan 
kepada kami dengan sanad yang sama dan ia berkata: Rasulullah 
SAW melakukan shalat zhuhur di daerah Dzul Hulaifah. Kemudian 
Beliau memberikan tanda pada untanya. Dalam riwayat tersebut ia 
tidak berkata, "Dan darah mengucur dari unta tersebut.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 413 . 


Abu Bakar berkata: Lafazh Hadits seperti ini yang ada dalam 
riwayat Muhammad bin Ja'far, yaitu kalimat, "Wa asy'ara 
budnatahu,” termasuk gaya bahasa yang telah aku jelaskan dalam 
permasalahan lain di kitab kami tentang kebiasan masyarakat arab 
yang terkadang menyandarkan atau menisbatkan sebuah pekerjaan 
kepada orang yang memberikan perintah sebagaimana mereka 
terkadang menisbatkan sebuah pekerjaan kepada orang yang 
mengerjakannya. Pernyataan, “Rasulullah memberikan tanda,” 
maksudnya adalah: Rasulullah SAW memerintahkan agar untanya 
diberi tanda. Sebab dalam riwayat Yahya bin Al Oaththab terdapat 
kalimat “Dan Rasulullah SAW memerintahkan agar untanya diberi 
tanda,” menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar 
unta tersebut diberi tanda, bukan berarti Beliau sendiri yang 
melakukannya. Namun ada juga kemungkinan bahwa beliau 
melakukan penandaan sebagian untanya dengan tangannya sendiri dan 
memerintahkan para sahabat untuk melakukan penandaan pada unta- 
unta yang lain. Yang berpegang kepada riwayat, “Rasulullah SAW 
memerintahkan agar untanya diberi tanda,” memahami bahwa yang 
dimaksud adalah sebagian unta dan yang berpegang kepada riwayat, 
“Rasulullah memberikan tanda bagi untanya,” maksudnya adalah 
beliau memberikan tanda pada sebagian unta, tidak semuanya. Dengan 
demikian perbedaan riwayat tersebut bersifat saling melengkapi, 
bukan saling menentang sebagaimana yang diduga oleh mereka yang 


tidak memiliki pengetahuan tentang masalah ini.” 


542. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Ihram tanpa 
Didahului oleh Pelaksanaan Shalat Wajib atau Shalat Sunnah dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Mereka Yang Sedang Berada 
dalam Kondisi Tidak Suci dan Orang Yang Dalam Kondisi Junub 
jika Melakukan Ihram untuk Haji, Umrah atau Melakukan 


291 Muslim, Haji 205 dari jalur periwayatan Syu'bah. 


414 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ihram untuk Keduanya, maka Ihram Yang Dilakukan dalam 
Kondisi Yang Demikian tidak Menjadi Masalah. Sebab 
Rasulullah SAW Pernah Memerintahkan Wanita Yang Sedang 
dalam Kondisi Nifas dan Haidh untuk Melakukan Ihram, 
Padahal Wanita Yang Dalam Kondisi Demikian Tidak Dalam 
Kondisi Suci. Sebab Wanita Yang Sedang Haidh dan Nifas Tidak 
Boleh Melakukan Shalat sebelum Keduanya Bersih dari Haidh 
dan Nifas, dan Keduanya Tidak Menjadi Suci dengan Sebab 
Mandi sebelum Darah Haidh atau Nifas 
Tersebut Terhenti. (261/A) 


۰- ارتي HA‏ عبد الله ن عد da KE‏ 


مريم» He aga‏ ا بن ¿ بلال» عن یحی بن dar‏ 7 


2 rr r وس بير‎ 


Bee Jl AN Aam سَمِعْت القاسِم بْنَّ‎ 


D) سمه‎ 4 OH 


مَعّ yaa)‏ الله 8# حَجَة الْوَدَاعء aa KANA EY‏ 
Kaka U‏ لح ا Ipank‏ نن أى بكر 
TEER 5‏ الله فيك aah‏ فأمَرَهُ رَسُول الله 86 olah of‏ 


Saba الناس»‎ ai ما‎ La م ثهل باح‎ NA oi. 


2610. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam telah 
menceritakan kepada kami, bahwasannya Ibnu Abi Maryam 
menceritakan kepada mereka, Sulaiman bin Bilal menceritakan 
kepada kami dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Al Oasim bin Muhammad menceritakan dari ayahnya dari Abu Bakar 
bahwa ia pernah melakukan haji bersama Rasulullah SAW dalam haji 
wada’. Saat itu ia bersama istrinya yang bernama Asma binti Amis bin 
Khats'am. Ketika mereka (rombongan) tiba di daerah As-Sajarah, 
Asma melahirkan Muhammad bin Abu bakar RA. Ketika Abu Bakar 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 415 . 


RA datang menemui Nabi SAW dan mengabarkan kondisi yang 
demikian, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mandi, 
melakukan ihram untuk haji dan memerintahkannya melakukan apa 
yang perlu dilakukan dalam ritual haji kecuali thawaf di Ka'bah.” 


543. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Ihram di Masjid 
Dzul Hulaifah 


r”, 
A r 207 


2 مان ب‎ tina A -١ 

Ba عُمَرَ يقول: هَل‎ GA Tebal قال:‎ bp Aib jag 

MB حل رَسُول الله‎ AG رَسول الله و‎ Sea 
غلك بات الد‎ 


2611. Yahya bin Hakim telah menceritakan kepada kami, 
Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Musa bin 
Aqabah, dari Salim, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Umar RA 
berkata: Inilah tempat dimana kalian berdusta atas nama Rasulullah 
SAW. Bahwasannya Rasulullah tidak melakukan ihram kecuali di 


pintu masjid ini.” 


544. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Ihram Di Masjid Dzul 
Hulaifah bagi Mereka Yang Sudah Berada di Atas Kendaraan, 
berbeda Dengan Pendapat Orang Yang Menyangka bahwa Nabi 
Tidak Melakukan Ihram kecuali Setelah Berada Di Gurun Pasir. 
Kesimpulan Seperti Ini Berdasarkan Kaidah Yang Telah Aku 


32 Sanadnya shahih, An-Nasaa'i 5:97-98 dari jalur periwayatan Sulaiman bin Bilal. 
33 Al Bukhari, Haji 20 dari jalur periwayatan Sufyan dengan redaksi yang ringkas, 
Muslim, Haji 23. 


416 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Jelaskan dalam Kitabku di Pembahasan Yang Lain bahwa Berita 
Yang Diterima adalah Riwayat Orang Yang Mendengar Sesuatu 
atau Melihat Sesuatu, bukan Riwayat Orang yang Mengingkari 
Sesuatu dan Menolaknya 


EA YAN‏ علي بن سه AI Wa YA‏ يعني ابن 
ekan‏ عن ابي عرو DA‏ عَطاء Kan AN‏ عَنْ جابر: أن 
JA‏ ابي ويك مِنْ ذي الحليفة جين DEL‏ به SA‏ 
Ali bin Sahal Ar-Ramli telah menceritakan kepada kami,‏ .2612 
Al Walid, maksudnya adalah Ibnu Muslim menceritakan kepada kami‏ 
dari Umar Al Auza'i, dari Atha, bahwasannya ia menceritakan‏ 


kepadanya dari Jabir, bahwasannya Nabi SAW melakukan ihram di 
Dzul Hulaifah pada saat Beliau sudah berada di atas kendaraan.” 


o r oz e 9 مه‎ ro 0. . 2 r Ai r 
عَنْ مُوسَى بن‎ EEN حشرم ارتا‎ Gi علي‎ BAL YAA 
كان إذا وضع‎ BB إن رَسُول الله‎ AS عُقبةء عَنْ سَالِمء قال: قال ابْنُ‎ 
ر‎ 3x . 6 2A 0 LEH 7 aro 
Jal Seng ên YAI رحله في‎ 
2613. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Uyainah memberitakan kepada kami, dari Musa bin Aqabah, dari 
Salim, ia berkata: Ibnu Umar RA pernah berkata: Setelah meletakkan 


kakinya dan telah berada di atas kendaraan, Rasulullah SAW 
melakukan ihram.” 


3M Al Bukhari, Haji 2 dari jalur periwayatan Al Walid. 
35 Muslim, Haji 27 dari jalur periwayatan Nafi” dari Ibnu Umar. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 417 


545. Bab: Anjuran Mengarahkan Kendaraan Tunggangan 
ke Arah Kiblat jika Si Penunggang hendak Melakukan Ihram 


4 07 200 - 


We cal Ka ai ب د‎ SI عبد‎ Bd LAY 
Aa Ay أن ابْنَّ عُمَرَ کان‎ IU بيو عَنْ أَيُوب» عَنْ‎ 
به ۾ استقبل‎ DEA SI GMBI Jo dl dy 
BA اسك نی‎ HA 5 ذا‎ & AP قال:‎ Jal ala) 
J g 2 أن‎ 3 di z adi به‎ Kas طرف بات به قال:‎ 
ذلك‎ 


2614. Abdul Warits bin Abdushshamad telah menceritakan 
kepada kami, Ubai menceritakan kepadaku dari ayahnya dari Ayyub, 
dari Nafi”, ketika tiba di Dzul Hulaifah dan setelah melaksanakan 
shalat, Ibnu Umar RA naik ke atas kendaraannya. Ketika menghadap 
ke arah kiblat ia memulai ihram. Ia berkata: Kemudian melakukan 
talbiyyah dan ketika tiba di tanah haram, Ibnu Umar RA 
menghentikan bacaan talbiyyahnya. Saat tiba di Dzu Thuwa, ia 
menginap. Kemudian ia berkata: Di tempat tersebut Ibnu Umar RA 
melakukan shalat dan mandi dan ia menetapkan bahwa Nabi SAW 
melakukan hal yang demikian.” 


*** Al Bukhari, Haji 29 dari jalur periwayatan Ayub. 


418 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


546. Bab: Anjuran Menginap di Dzul Hulaifah dan 
Bertolak dari Tempat Tersebut sebagai Wujud 
Meneladani Nabi SAW 


a af AAA بن إِبْرَاهِيمَ‎ Gia) BIS -6 
Pa i- A o r i- s رن‎ A Ba NG our > 
(aU Ere وهيب» حدني موسّی بن عقبّة‎ Kara إسحاق الحضرمي»‎ 
بها حى بصب‎ DG بي‎ PL كان‎ GAS أن ابْنَ‎ eh 
r رەو‎ y ` s -Efsa رو‎ 
ذلك‎ Jadi كان‎ BB الله‎ Jah ویخبر أن‎ 
2615. Ishag bin Ibrahim Ash-Shawaf telah menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Ishag Al Hadhrami menceritakan kepada 
kami, Wahib menceritakan kepada kami, Musa bin Agabah 
menceritakan kepadaku, Nafi” dan Salim menceritakan kepada kami: 
Jika melewati daerah Dzul Hulaifah, Ibnu Umar RA berhenti dan 


bermalam hingga tiba waktu shubuh. Ia memberitakan bahwa 
Rasulullah SAW melakukan hal yang demikian.” 


547. Bab: Anjuran Berhenti sebentar Di Tengah Lembah di 
Daerah Dzul Hulaifah 


r ت‎ 
کے‎ r a-r 30 2G. 3 ph r 


dawa AI CAS PA awa SAS -5‏ بن 
a‏ عقي عن مُوسى إن AE‏ عن BE‏ بن 
عبد الله عَنْ أن ابي 8# أئى وهو في مُعَرّسِه في ذي SAE‏ 


397 Lihat Al Bukhari, Haji 15. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 419 


I ` ا و‎ B3 ر ر‎ y an 
iya وهو أسفل‎ BB رَسُول الله‎ AA كان عبد الله ينیځ به يَتَحَرَى‎ 


امسج الي ببَطن الْوادِي بيه وبين الطريق iya Waa‏ ذَلِكَ 


2616. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Al Hadhar bin Muhammad bin Syuja” menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Ja'far memberitakan kepada kami, dari Musa bin Agabah, 
dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya: Bahwasannya Nabi SAW 
melakukan perjalanan dan ketika tiba di tempat peristirahatan di Dzul 
Hulaifah, ada yang mengatakan bahwasannya ia berada di tempat 
yang penuh dengan keberkahan. Musa berkata bahwa Salim 
memberhentikan kami di satu tempat dimana dahulu Abdullah 
menghentikan untanya bersama Rasulullah SAW. Tempatnya berada 
lebih rendah dari masjid yang ada di tengah lembah dan berada 
diantara pertengahan antara masjid dan jalan.” 


548. Bab: Anjuran Melaksanakan Shalat di Lembah Tersebut 
CP بن مسكين‎ AAA ak بن‎ kai Ci - 
كثير»‎ KER IN ارا‎ A بن‎ ju Gis NG 
أن صل في‎ dal وهو‎ da آت يِن‎ akh قال: أثاني‎ BA زول‎ 
a في‎ Eat Ui ڌا اراي ارك‎ 
2617. Ar-Rabi’ bin Sulaiman dan Muhammad bin Miskin Al 


Yamami telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Basyar 
bin Bakar menceritakan kepada kami, Auza’i memberitakan kepada 


398 Al Bukhari, Haji 16 dari jalur periwayatan Aqabah. 


420 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, Ikrimah 
menceritakan kepadaku, Ibnu Abbas RA menceritakan kepadaku, 
Umar bin Khathab RA menceritakan kepadaku, Rasulullah SAW 
menceritakan kepadaku, Beliau bersabda, “Suatu malam, datang 
petunjuk dari Tuhanku —pada saat itu beliau berada di daerah Al 
Agig— untuk melaksanakan shalat di lembah yang penuh dengan 


keberkahan tersebut dan mengatakan, 'Umrah di dalam haji,” 


549. Bab: Anjuran Melakukan Ihram Haji, Umrah atau 
Melakukan Ihram Haji serta Umrah 


Taat JANI عبد‎ Ka JE بن‎ oy ا‎ - NANA 
BB حَالِدٌ عن کر بن عبد الله عن ئس بن مَالِك أن رَسُولَ الله‎ 
ير ومنى‎ r r of 
PAP) لبيك بحج‎ 
2618. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdul A'la menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada 
kami dari Bakar bin Abdullah, dari Anas (261/B) bin Malik, 
bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Labbaika bihajjin wa 
umratin. (Ya Allah, kami memenuhi pangilanmu untuk melaksanakan 
haji dan umrah)” 


AG 


Cl -۹‏ علي بن حُجرء entah BS‏ ارتا حى بر 
a a 2 2 A or r j 07 ° el Ro. Lan? ©‏ 
أبي إسحاق» IS)‏ العزيز بن صهيّب» IAI‏ الطويل» كلهم يقول: 


39 Al Bukhari, Haji 16 dari jalur periwayatan Basyar. Dalam naskah aslinya tertera: 
Dan Urwah berkata, “Fi hijjatiin," dan koreksi dilakukan berdasarkan kitab Bukhari. 
400 Muslim, Haji 185 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Bakar bin Abdullah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 421 


Menag jai Ne Ok APA “3 ل سمعت سول الله‎ T 1 an 
Ng ne ag 

2619. Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Hasyim 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Ishak dan Abdul Aziz bin 
Dhahib serta Hamid Ath-Thawil semuanya berkata: Aku pernah 
mendengar Anas berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Labbaika umratan wa hajjan, labbaika umratan wa hajjan 


(Ya Allah, kami memenuhi pangilanmu untuk melaksanakan haji dan 
umrah)," beliau mengucapkannya berkali-kali. 


550. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Ihram 
tanpa Menyebutkan untuk Haji atau Untuk Umrah 
ketika Memulai Ihram 


KR LA HA ات بن‎ AGA NG 
الله» قال:‎ AS عَنْ ابي عَنْ حابر بن‎ Ras IA حازم‎ 
ga ل‎ ma الله وي لا‎ Juna حَرَحتا‎ 
sllu kas IE a ig sendhi Blah 
علي‎ delima Gg all sh ست على‎ pa A da an نينأ‎ a اڈ‎ 
قال:‎ Ara فقال لَه رَسُولَ الله 48: ب‎ wd هاي ة مِنَ‎ Ab ب بي‎ 
gady wu Ji قال:‎ yan به‎ Ya بنا‎ Jal A ali قلت:‎ 

aga HI GG‏ بطولهء قال بو بکر: فقذ اَهَل عَلِي بن 


“1 Sanadnya shahih. At-Tirmidzi, Haji 11 dari jalur periwayatan Humaid. 


422 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


طالب بَا آهل به ابي 8# وهر E‏ عام في وَقْت La)‏ الي به 
AE GN BA JA‏ مهلا من da ap‏ ركان 
علي بن بي Ab‏ رَحِمَهُ الله مِنْ تاحيّة Sh, jadi‏ 
طالب ما Jaa sad‏ ابي ف عند احِمَاعِهمًا akas‏ فَأَحَارَ 2 إِمْلالهُ 
با أل به اي فق وَهُوَ E E‏ في وفت BD DN‏ 
SAS Fu‏ أو Dn Ge‏ أبي مُوسَى AI‏ مِنْ هَذَا 
لباب لما قَدِمَ على BD‏ رَهْرَ ميخ بالْبَطْحَاءء BB IS‏ 
أخسنت» عبر أن ابي 4# في da Ap BAE‏ 
و Or‏ بالْمُقامٍ على D‏ 3 کان مَعَهُ dea‏ فلم جذ لَه 


الإخلال إلى أن بلغ الذي مَحِلهُ Glg‏ با مُوسّى بالإخلال WS ian‏ 
يکن مَعَهُ هَديُ وقد بيت هَل nadi‏ في كِتّاب الْكبير 

2620. Ya'gub bin Irahim Al Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Abi Hazim menceritakan kepada kami, Ja'far bin 
Muhammad memberitakan kepadaku dari ayahnya, dari Jabir bin 
Abdullah, ia berkata: Kami pernah melakukan perjalanan bersama 
Nabi SAW dan kami tidak memiliki tujuan kecuali haji hingga 
akhirnya Nabi SAW tiba di Makkah dan melakukan thawaf sebanyak 
tujuh kali. Kemudian beliau melakukan shalat di belakang Magam 
ibrahim sebanyak dua raka'at kemudian beliau bersabda, “Kami 
memulai sebagaimana Allah SWT memulai,” kemudian beliau 
memulai sa'i dari Shafa hingga berakhir di Marwah sebanyak tujuh 
kali perjalanan. Setelah itu Ali bin Abi Thalib RA datang dengan 
membawa hadiah dari daerah Yaman. Saat itu Rasulullah SAW 
bertanya kepadanya, “Apa yang kamu niatkan dalam ihrammu?” Ali 
RA menjawab, “Ya Allah, aku melakukan ihram sebagaimana yang 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 423 


diniatkan oleh Rasul-Mu.” Kemudian Nabi SAW berkata, 
“Bahwasannya aku telah meniatkan ihramku untuk haji.” 


Imam Ad-Daurugi menyebutkan Hadits ini dengan redaksinya 
yang panjang. 

Abu bakar berkata: Ali bin Abu Thalib RA telah melakukan 
ihram dengan niat sebagaimana niat yang dilakukan oleh Rasulullah 
SAW. Pada saat melakukan ihram tersebut, Imam Ali RA tidak 
mengetahui niat yang dituju oleh Nabi SAW dalam ihramnya. Sebab 
Nabi SAW melakukan perjalanan dari arah Madinah, sementara Ali 
bin Abu Thalib RA melakukan perjalanan dari arah Yaman. Ali RA 
baru mengetahui niat yang dituju oeh Nabi SAW dalam ihramnya 
ketika berkumpul dengan Nabi SAW di Makkah. Kemudian Nabi 
SAW membolehkan ihram dengan cara yang demikian, pada saat 
melakukan ihram, Imam Ali RA tidak mengetahui apakah Rasulullah 
SAW melakukan ihram untuk haji atau untuk umrah atau melakukan 
ihram untuk keduanya. 


Kisah Abu Musa Al Asy'ari termasuk dalam jenis ini. Ketika 
Abu Musa menemui Nabi SAW yang saat itu berada di Batha, 
Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Kamu telah melakukan hal 
yang baik.” Namun perintah Nabi SAW kepada Ali RA berbeda 
dengan perintah beliau kepada Abu Musa Al Asy'ari. Nabi SAW 
memerintahkan Ali RA untuk tetap berada dalam kondisi ihram sebab 
ia membawa hadyu. Oleh karena itu ia tidak dapat melakukan tahallul 
kecuali setelah tiba di tempat penyembelihan hadyu dan Rasulullah 
SAW memerintahkan Abu Musa untuk melakukan tahallul dengan 
umrah sebab ia tidak membawa hadyu. Dan aku telah jelaskan 
permasalahan ini dalam kitab Al Kabir.“ 


402 Lihat Muslim, Haji 147 dan Imam Muslim telah menyebutkannya secara rinci, 
namun tidak terdapat kalimat, “Sesungguhnya aku melakukan ihram untuk haji.” 


424 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


551. Bab: Penjelasan tentang Sifat Talbiyyah Nabi SAW 


3r . 39% sani PAN 


Ga بن هشام» قالا:‎ Jawan أحمد بن منيع»‎ Code -YTY 
قال أَحْمَدُ: أخبركاء وقال مومل: عر أَيُو ب» عَنْ نافِع» عَنِ ابن‎ An 
Ba JAR لا شرِيك لَك قال‎ Ag o aig الحَمْدَ‎ 
IT MEI, وَسَعْدَيْك وَالْحَيْرُ في يديك‎ UI UB UT ابن عُمر:‎ 
Ja ANG 
2621. Ahmad bin Mani” dan Muammal bin Hisyam telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ismail menceritakan 
kepada kami, Ahmad memberitakan kepada kami dan berkata: 
Muammal telah berkata dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar, 
bahwasannya talbiyyah Rasulullah SAW adalah, UI U3 si UH 
ui yan ALANG وَالنْعْمَة لك‎ Kendi إن‎ Ud لأشريْك لَك‎ "Kami memenuhi 
penggilan-Mu ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu, tidak ada 
sekutu bagi-Mu, bahwasannya pujian dan nikmat hanya untuk-Mu 

dan kekuasaan hanya milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu.” 


Muammal dalam riwayat Haditsnya mengatakan bahwa Ibnu 
Umar menambahkan dengan kalimat, "Labaika, labbaika, wa 
sa'daika, wal kahiru fi yadika, wal rughba ilaika wa amal. 2 


A 0-3 SB وبر‎ 1G. 3 PAN 


۲ - حدننا محمد بن بشار» Lava‏ یحیی»› Kas‏ عبيد الله 


r s 

PEA ` zo Z- tg oee nl 272 ° - sa 6. 
s3 مِنْ رَسُول الله بق‎ GA قال: تلقفت‎ PS نَافِعٌ» عن ابن‎ FA 
403 Muslim, Haji 19 dari jalur periwayatan Nafi’. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 425 


Jaba sang ON 


2662. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada 
kami, Nafi’ memberitakan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku 
telah mendapatkan cara melakukan talbiyyah dari Rasulullah SAW. 
Kemudian ia menceritakan Hadits yang diriwayatkan oleh 


Muammal.'“ 


552. Bab: Penjelasan tentang Hukum Menambah Lafazh 
Talbiyyah sebagaimana Yang Dilakukan oleh Ibnu Umar lebih 
Dari Yang Diajarkan oleh Nabi SAW adalah Boleh dan 
Penjelasan bahwa Sebagian Sahabat Nabi SAW juga 
Mengucapkan Lafazh dari Nabi SAW yang Antara Satu dengan 
Yang Lain terkadang Memiliki Redaksi Yang Berbeda. Sebab 
Abu Hurairah Menceritakan Lafazh Talbiyyah yang Tidak 
Diriwayatkan oleh Sahabat Yang Lain 


A or PANG 


Was -YYY‏ عبد الله بن سعيد 4 الأشج aSU DAS‏ حد حا 


Gas a beng au Ia on 

RS‏ م عَنْ عَبْدِ ah di‏ عَنْ عبد الله عَنْ عَبْدِ الله بن 

SA fai‏ هرر أن اقبي 4# قال 
-oi‏ 


CAM OH sd 


2623. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Waki’ menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah bin 
Abu Salmah menceritakan kepada kami, Salim bin Junadah 


4% Muslim, Haji 20 dari jalur periwayatan Yahya. 


426 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari 
Abdul Aziz bin Abu Salmah, dari Abdullah, dari Abdullah bin Al 
Fadhal, dari Abdurrahman bin Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, 
bahwasannya dalam talbiyahnya Nabi SAW mengucapkan kalimat, 
“Labbaika ilahal hag (Aku memenuhi panggilan-Mu wahai Tuhan 
yang hak). 


و وير o‏ 


£ ۲ - ةا و aa‏ 


I or 


ھر 47 ه 


عر يد الحم Ia $ a‏ شر قال: کن ِن لي 
رَسُول الله KP RO:‏ 


2624. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul 
Aziz bin Abdullah bin Abu Salmah menceritakan kepadaku, 
bahwasannya Abdullah (262/A) bin Al Fadhal memberitakan 
kepadanya, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata: 
Kalimat Talbiyyah yang dibaca oleh Nabi SAW adalah, “Labbaika 
ilahal haq (Aku memenuhi panggilan-Mu wahai Tuhan yang (لقط‎ 6 


553. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Menambah Lafazh 
Talbiyyah, “Dzal Ma'arij,” dan Sejenisnya, berbeda Dengan 
Pendapat Sebagian Kalangan Yang Menyatakan Kemakruhan 
Melakukan Penambahan disertai Dalil bahwa Orang Yang Lebih 


405 Sanadnya dha'if, Mawaridh Azh-Zham'an Hadits 875. An-Nasaa'i 5: 125 dari 
jalur periwayatan Abdul Aziz bin Abu Salmah. Imam An-Nasaa'i berkata: Aku 
tidak tahu adanya seorangpun yang menyandarkan Hadits ini dari Abdullah bin Al 
Fadhal kecuali Abdul Aziz. Ismail bin Umayyah meriwayatkannya secara mursal. 

406 Lihat Hadits No. 2623. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 427 


Dahulu Menjalin Persahabatan dengan Nabi SAW dan Lebih 
Berilmu Terkadang Tidak Mengetahui Permasalahan Tertentu 
Yang Diketahui oleh Orang Yang Persahabatannya terjalin 
Belakangan dan Usianya Lebih Muda. Sebab Sa'ad Bin Abu 
Wagash meski Dengan Kedudukannya Yang Tinggi, 
Pengetahuannya Yang Dalam serta Persahabatannya yang Lebih 
Lama Memberitakan bahwa Mereka Tidak Menyebut Kalimat, 
"Dzal Ma'araj," bersama Nabi SAW, sementara Jabir Bin 
Abdullah Yang Usianya Lebih Muda, lebih Sedikit Ilmunya dan 
Lebih Rendah Kedudukannya Mengetahui bahwa Mereka 
Menambahkan Kalimat, "Dzal Ma'arij," dan Sejenisnya dan Nabi 
SAW Yang Mendengar Penambahan Tersebut tidak Memberikan 
Komentar Apa-Apa. Dengan Demikian, Meski dengan 
Kedudukan Sa'd Bin Abu Wagash Yang Tinggi, Usianya Yang 
Lebih Tua dan Ilmunya Yang Lebih Banyak, Ia Tidak 
Mengetahui Apa Yang Diketahui oleh Jabir Bin Abdullah RA. 


NG Tg عبد الجار بن اللاي ا بن‎ oo ° 
PA بن‎ DA سفيّان» عَنْ عبد الله بن أبي بكْرء عَنْ عَبّدٍ‎ Wa 
جبريل»‎ ai قال:‎ a عن أبيه» عن الى‎ TEA هشام» عن خلاد بن‎ 
خمد بن منيع:‎ (JW aU AAA Iyaa فقال: مُرْ أصحَابك أن‎ 
KAN بالإهلال‎ 
2625. Abdullah bin Jabir bin Al ‘Ala dan Ahmad bin Mani’ 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdul 


Malik bin Al Harits bin Hisyam, dari Khalad bin Sa'ib, dari ayahnya, 
dari Nabi SAW, Beliau bersabda, "Jibril pernah datang menemuiku 


428 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dan berkata, 'Perintahkanlah sahabat-sahabatmu untuk mengeraskan 
suara mereka saat melantunkan talbiyyah',” 


Ahmad bin Muni berkata, “Mengeraskan bacaan ihram dan 


talbiyyah”” 


s 


A جَابرَ بن عبد الله فاا عن حجة‎ tj قال:‎ ud a a 


LAI pf ai Si به‎ SNI قا فقال: فَحَرَّجَ حَنَّى‎ 


pi 


H 211 20 MULA 


IN, لبيك بيك لا شريك لَك بيك إن الْحَمْدَ‎ ui 

DG‏ لا شريك لَك قال: وما الاس يزِيدُونَ ذا الْمَعَارج وتخو 

2 & نم م هس 2 fan h‏ 

و Rama 2 AD‏ لا يعو J‏ شيئا 

2626. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 

Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan 

kepada kami, Ubai menceritakan kepadaku, ia berkata: Kami pernah 

datang menemui Jabir bin Abdullah dan menanyakan kepadanya 
tentang hajinya Nabi SAW. Ia menjawab: 


Rasulullah SAW keluar untuk melakukan perjalanan. Setelah 
berada di atas kendaraan di suatu gurun pasir, Beliau melakukan 
ihram dengan melantunkan kalimat tauhid, "Labbaika allahuma 
labbaika, labbaika laa syariika laka labbaika, innal hamda wan 
nikmata laka wal mulk laa syariika laka.” 


Ia berkata: Saat itu banyak yang menambahkan dengan 
kalimat, “Dzal Ma 'arij,” dan saat itu Rasulullah SAW mendengarnya, 
namun Beliau mendiamkan.'? 


407 Sanadnya shahih, An-Nasaa'i 5:125-126 dari jalur periwayatan Sufyan. 
108 Sanadnya shahih. Abu Daud, Hadits 813 dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 429 


554. Bab: Anjuran Mengeraskan Suara dalam Talbiyyah 


. 30 229 PAN 


NG لای وا بن مني‎ ha عد‎ WA 5٠ 
IE PRELO بن‎ DE ث بن شام عن‎ Pa 
a AA أن برعو‎ cet حبريل» فقال: مر‎ AÉ 


2627. Abdul Jabbar bin Al “Ala dan Ahmad bin Muni” telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdul Malik bin Abu 
Bakar bin Al Harits bin Hisyam, dari Dakhlan bin Sa'ib, dari ayahnya, 
dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Jibril pernah datang menemuiku 
dan berkata, 'Perintahkanlah sahabat-sahabatmu untuk mengeraskan 


t 


suara mereka saat melantunkan talbiyyah', 


Ahmad bin Muni' berkata, “Mengeraskan bacaan ihram dan 
talbiyyah.”*?? 


555. Bab: Penjelasan bahwa Mengeraskan Suara saat 
Melantunkan Talbiyyah Merupakan Bagian dari Syiar Haji dan 
Diperintahkannya Orang Yang Berihram Mengeraskan Suara 
saat Bertalbiyyah dikarenakan Hal Yag Demikian Menjadi Bagian 
dari Syi'ar Ibadah Haji 


02 
م کے 


La Was -YYA‏ بن Ten Was Bu‏ عن سفيّان» عن 
Lihat Hadits sebelumnya No. 2625.‏ 409 


430 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


عَبْدٍ الله ن ابي لبيل عن المُطلِب بن KE‏ الله ن حَنْطبء عَنْ حَلادِ بن 


s r 


AA رَسُولَ الل‎ BIG Ga عن ربد بن الد‎ a 
3G. و‎ 


a 

2628. Salam bin Junadah telah menceritakan kepada kami, 

Waki’ menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abdullah bin Abu 
Labid, dari Al Mathlab bin Abdullah bin Hanthab, dari Khalad bin 
Sa'ib, dari Zaid bin Khalid Al Jahni, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Jibril telah datang menemuiku dan berkata, 'Wahai 
Muhammad, perintahkanlah sahabat-sahabatmu untuk mengeraskan 
suaranya saat melantunkan talbiyyah. Sebab (perilaku yang demikian) 


menjadi bagian dari syiar ibadah haji,” 


oa | 3o r و‎ PANG BG. مع‎ b2 3 PAP 
بشارء نا محمد بن الزبرقانء‎ Cc محمد‎ D —YUYA 


e- o o ا‎ o- . 2... i- 4 ° - PAN 
حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن‎ (KAS موسى بن‎ CAS 


Y e D an 2 r 0 7 هسم‎ ó o ra 
SB الجهني» قال: قال رَسُول الله‎ ME عَنْ يزيد‎ Ala حَلادٍ بن‎ 
قال أبو بكر:‎ ed شِعَارٌ‎ a a فقال لي:‎ Jajar اني‎ 
عرب‎ NAN من الحنس الذي كنت‎ kab َا يعار‎ “ln an 
dis Jas) pE Jail ِن‎ A dis Jawi Jaf o قد تقول:‎ 
شِعَارُ اْحَج:‎ G واي فل نما راد بقوله:‎ is 


“10 Sanadnya dha'if. At-Tirmidzi berkata: Sebagian dari mereka meriwayatkan 
Hadits ini, maksudnya Hadits no. 2628 dari Khalad bin Sa'ib dari Zaid bin Khalid 
dari Nabi SAW. Muhammad bin Abdullah bin Umar bin Umar bin Utsman dan yang 
demikian tidak shahih..Mawarid Azh-Zham'an 974. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 431 


=>) أي مِن شعَار‎ 
. 2629. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Az-Zibrigan menceritakan kepada kami, Musa bin 
Agabah menceritakan kepada kami, Al Mathlab bin Abdullah bin 
Hanthab menceritakan kepada kami dari Khalad bin Sa'ib, dari Yazid 
bin Khalid Al Jahni, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Jibril 
telah datang menemuiku dan berkata kepadaku, "Jadikanlah talbiyyah 
sebagai syi'ar. Bahwasannya talbiyah merupakan syi'ar haji,” 


Abu Bakar berkata: Lafazh Hadits, "Bahwasannya talbiyyah 
merupakan syiar haji,” termasuk dalam gaya bahasa sebagaimana 
yang aku ketahui, ketika masyarakat arab menyatakan bahwasannya 
amal yang paling utama maksudnya adalah diantara amalan yang 
paling utama atau ketika mereka berkata, "Sebaik-baik amal adalah," 
maksudnya adalah diantara amal yang paling baik adalah. Nabi SAW 
ketika menyatakan Bahwasannya talbiyah adalah syi'ar haji, 
maksudnya adalah talbiyah merupakan bagian dari syi'ar haji." 


SA وَهْبء‎ RS DU بن‎ pati CS - 

ا o EE‏ مه WÉ 8 nP 03 . e Wi‏ 
oat‏ مید ی عبن الله إن عو بن Se‏ بن عفان» وعبد الله بن 
أبي لبيد ابراه عن عبد AE‏ بن KS‏ الل قال: SA‏ 
39 و سو 2 D 0 : ', MP f MA Y 5y‏ 267 . 
يقول: قال رَسول الله 6#: أمَرّني جحبريل برفع الصت بالإهلال» oa Wi‏ 

PA | e 7 و‎ . . . 
SI في كاب‎ AI طرق هذا‎ Lana قال أبو بكر:‎ gedi عار‎ 
2630. Rabi’ bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Usamah memberitakan 
kepadaku, bahwasannya Muhammad bin Abdullah bin Umar bin 


411 Lihat Hadits No. 2628. 


432 |! Shahih Ibnu Khuzaimah 


Utsman bin Affan dan Abdullah bin Abu Labid memberitakan 
kepadanya, dari Abdul Muthallib bin Abdullah, ia berkata: Aku 
pernah mendengar Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Jibril telah memerintahkan kepadaku untuk mengeraskan 
suara saat berihram. Bahwasannya perilaku yang demikian 
merupakan bagian dari syi'ar haji.” 

Abu Bakar berkata: Aku telah mengeluarkan jalur-jalur 
periwayatan Hadits ini dalam kitab Al Kabir.“ 


556. Bab: Penjelasan bahwa Mengeraskan Suara dalam 
Bertalbiyyah merupakan Amalan Yang Paling Utama. (262/B) 


مث 3 362 30 - 3 .36 .3 


a إسْمَاعِيل‎ ii محمد‎ tra G3) بن‎ Kana E -١ 

أبي Wah CA wa‏ بن oni‏ عن ابن IKAN‏ عَنْ عَبْدٍ 

8 0 9 Na yi A AA gg ص‎ o دمر‎ o وم‎ 

PARI‏ بكر الصديق» أن رَسول الله Jaa BB‏ أي 

Kai JA‏ ؟ قال: HN) zai‏ قال 7 mal A‏ : رفع الصّوات 
لت saa‏ ابن Pa‏ من jaladi‏ 


2631. Muhammad bin Rafi” menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ismail bin Abu Fadik menceritakan kepada kami, 
Dhahak bin Utsman memberitakan kepada kami dari Ibnu Al 
Munkadir, dari Abdurrahman bin Yarbu', dari Abu Bakar Ash- 
Shiddig RA bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang 
amalan yang paling utama? Beliau menjawab, “AI Hajju Wa Ats- 
Tsajju.” | 


“12 Sanadnya shahih. Al Mustadrak, 1:450 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


Abu Bakar berkata: Makna Al Hajju adalah mengeraskan suara 
saat melantunkan talbiyyah dan yang dimaksud dengan Ats-Tsajju 
adalah menyembelih hewan/Darah yang keluar dari hewan yang 
dikorbankan." 


557. Bab: Anjuran Meletakkan Dua Jari Telunjuk Di Telinga 
ketika Mengeraskan Suara saat Melantunkan Talbiyyah. Jika 
Seseorang Meletakkan Kedua Jari Telunjuknya pada Saat 
Melantunkan Talbiyyah, maka Ia Dapat Melantunkan Talbiyyah 
dengan Suara Keras Yang Maksimal 


Pt r 


7- حَدَننَا علي بن سيد ن Syy‏ الكندي» É‏ حى 
بن Ga P‏ دَاوُدَ بن al‏ هئل عن a P‏ قال: Was‏ ابْنُ 
عبّاسء قال: dab Ke ETAREN‏ 
-o 7 2‏ وم st r 5 E yA r‏ 
واڍي SI‏ قال: أي Bp‏ هذا ؟ قلتا: وادي الأزْرّق» قال: p] WAS‏ 


a: H 5 07 a # 24 or إن 2 مه‎ r PPA r < 
a) KA وشعرو» ولونو واضعا | في‎ cal ob إلى مُوسَى» فنعت من‎ 


حَوَارٌ إلى الله Gea‏ بهذا الْوَادِي» 2 A SUK‏ قال 35 


GAS موسّی» قال:‎ i 9 ؟‎ an ks 47; Jú am 3 PA 


Sina a BO ا ِطَامٌ‎ 
CAN بهو‎ Sia 


2632. Ali bin Sa'id bin Masrug Al Kindi telah menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Abu Za'idah menceritakan kepada kami dari 
Daud bin Abu Hindi, dari Abu Al Aliyyah, ia berkata: Ibnu Abbas RA 


413 Sanadnya dha'if. At-Tirmidzi, Haji 14 dari jalur periwayatan Ibnu Abu Fadik. Al 
Mustadrak 1:450-451 dari jalur periwayatan Muhamad bin Ismail. 


434 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Kami pernah melakukan 
perjalanan bersama Nabi SAW dari Madinah menuju Mekkah. Ketika 
kami tiba di daerah Wadi Al Arzag, Beliau bertanya, “Lembah apakah 
ini?” Kamipun menjawab, “Ini adalah lembah Al Arzag.” Kemudian 
Beliau berkata, “Seakan-akan aku melihat Musa.” Dan Beliau 
menceritakan tentang kondisi fisik Nabi Musa AS, mengenai 
tingginya, rambutnya dan warna kulitnya sambil Beliau meletakkan 
dua jarinya ke telinga dan melantunkan talbiyyah. Kemudian Beliau 
melihat ke arah kami hingga kami mendatangi Beliau. Daud berkata: 
Aku menduga itu adalah Tsaniyah Musa. Kemudian Nabi SAW 
bertanya, “Tsaniyyah apakah ini?” Kami menjawab, “Ini adalah 
tsaniyyah Musa.” Rasulullah SAW berkata, “Seakan-akan aku melihat 
Yunus AS bin Mata berada di atas untanya yang berwarna merah.” 214 


E NY‏ أبو موسى» EN‏ أبن ا esa‏ عن داو عر 
AL P‏ عن ابن عَبّاس» قال: سرا ka‏ رَسُول الله ف بين مكة 
AE Ier r 1 er wa 0‏ 
ap OS aan,‏ فقال: أي NG‏ هَذَا ؟ فقالوا: وَادِي SA‏ قال: 
كاي SI‏ مُوسىء SU‏ مِنْ لون وَشْعَرِو شيعا S‏ يَحْمَظَهُ دَاوُْ 
s 75‏ 07% . جه l arr S‏ `> اء ت Kg Na La‏ 
وَاضِعا ا A E‏ له جَوَازٌ إلى الله بالتلبية مَارا بهذا الوّادي» قال: ثم 
Uu‏ ايتا عَلَى ai‏ قال: أي ala ks‏ ؟ فقالوا: A‏ شيء أو كذاء 
فقال: Si PA‏ يونس على اقة حَمْرَاءِ عليه حبّة Alan (Pp‏ 
PUS al‏ بهذا الْوَادِي D‏ 


2633. Abu Musa telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 
Adi menceritakan kepada kami dari Daud, dari Abu Al A'liyyah, dari 


414 Sanadnya shahih, Imam Muslim telah meriwayatkannya dari jalur periwayatan 
yang diriwayatkan oleh penyusun kitab dalam Hadits yang akan datang —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 435 | 


Ibnu Abbas RA, ia berkata: Kami pernah melakukan perjalanan 
bersama Nabi SAW antara Makkah dan Madinah. Ketika kami 
melewati sebuah lembah, Beliau bertanya, “Lembah apakah ini?” 
Mereka (para sahabat) menjawab, “Wadi (lembah) Arzag." Kemudian 
Nabi SAW berkata, “Seakan-akan aku melihat Musa," dan Nabi SAW 
menceritakan warna kulit dan rambutnya, Daud tidak menghafalnya. 
Beliau meletakkan dua jarinya ke telinga dan melantunkan talbiyyah 
sambil melewati lembah tersebut. 


Kemudian ia (Ibnu Abbas RA) berkata: Kemudian kami 
melewati Tsaniyyah, dan Beliau bertanya, “Tsaniyyah apakah ini?” 
Mereka menjawab, “Dengan menyebut satu nama.” Kemudian Nabi 
SAW berkata, “Seakan-akan aku melihat Yunus AS berada di atas 
unta merahnya." 


558. Bab: Penjelasan tentang Talbiyyahnya Pepohonan dan 
Bebatuan Yang Berada Di Samping Kanan dan Kirinya Orang 
yang Sedang Melantunkan Talbiyyah 


WAH - ۳٤‏ | ال بن محمد 5 الرعفراني» a a‏ يعني 


ابن Bis Chan‏ عمارة bi‏ غزيّة عَنْ أبي 
قَالَ: قال رَسُول URBAN‏ مِنْ ملب لبي إلا لبّى ما عن kani‏ وَعَن 
و ú -3 Zez br es ME.‏ 3- مه 
Lala dk ai bini‏ واا نی a‏ 


o م‎ 


RIE 
aj 2 يمينه وعن شما‎ Ig 5 


2634. Al Ustadz Al Imam Abu Utsman bin Abdurrahman Ash- 
Shabuni telah memberitakan kepada kami sambil membacakan 


"8 Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Ia telah mengeluarkan 
dalam kitab shahihnya (1/105—106) dengan sanadnya penyusun kitab ini —Nashir.) 


436 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


riwayatnya, Abu Thahir Muhammad bin Al Fadhal bin Muhammad 
bin Ishag bin Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad bin Ishag bin 
Khuzaimah menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Muhammad Az- 
Za'farani menceritakan kepada kami, Ubaidah, maksudnya adalah 
Ibnu Ahmad, Imarah bin Ghaziyyah menceritakan kepadaku, dari Abu 
Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak seorangpun yang melantunkan talbiyyah kecuali pepohonan 
dan bebatuan yang berada di sisi samping kanan dan kirinya juga ikut 
bertalbiyyah. Nabi SAW memberikan isyarat ke arah kanan dan 


kirinya.” 


599. Bab: Penjelasan tentang Larangan bagi Orang Yang dalam 
Kondisi Berihram Membantu Orang Yang Tidak Berihram 
Melakukan Perburuan, seperti Memberikan Petunjuk atau 

Mengambilkan Alatnya 


ل لوس 3 ماس بر 30o‏ 


Cia - ۳٤‏ مُحَمِّدُ UAP gil EA É‏ ايه اليف 

oes ل‎ s KA Í مه‎ 2o 

(ح) AP HP MASA CAS‏ الله oi‏ بزيع» SIA‏ بي عدي» عن شعبة 
ح kaen Git‏ بن SAS AI‏ ابي عدي عن ARA‏ عَنْ OA‏ 
بن KE‏ الله بْنٍ مَوْهَبء قال: سمغت a Ka‏ عَنْ 
saf‏ د گم VE‏ في سر ووم من د اخ ال SS Kes‏ 
AI poen SH Da‏ فاا kN‏ من لخي نَم کالہ هَابوا 
ذلك فسالية 5 sebaya Jra 5 ua‏ لاء قال 


BA‏ فکلوه» رفي حبر ابن ابي sé‏ قال: A kadah‏ وفي 


“IC Sanadnya shahih, At-Tirmidzi, Haji 14 dari jalur periwayatan Az-Za'farani, Al 
Mustadrak, 1:61. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 437 


حبر اين al‏ عدي عن ARA‏ بمثله وقال: Lal‏ أ Ser af due‏ 
قالوا: لاء قال: RE‏ 


2635. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abu “Amir menceritakan kepada kami dan Syu'bah menceritakan 
kepada kami, ha Muhammad bin Abdullah bin Bazi’, Ibnu Abu Adi 
menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ha Muhammad bin Al Walid 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Adi telah menceritakan kepada 
kami dari Syu'bah, dari Utsman bin Abdullah bin Mawhib, ia berkata: 
Aku pernah mendengar Abdullah bin Abu Qatadah bercerita dari 
ayahnya, “Suatu hari mereka pernah melakukan perjalanan dan 
diantara mereka ada yang sedang berada dalam kondisi ihram." Ia 
berkata: Kemudian Abu Oatadah menaiki kudanya dan memburu 
seekor keledai liar dan ia mendapatkan buruannya. Kemudian mereka 
memakan daging buruannya. Setelah itu, mereka seakan khawatir 
dengan tindakan mereka dan bertanya kepada Rasulullah SAW. 
Beliau SAW menjawab, "Kalian berserikat dalam memburunya atau 
hanya memberikan petunjuk?” Mereka menjawab, “Tidak.” Kemudian 
Nabi SAW berkata, “Makanlah.” 


Dalam riwayat Ibnu Abu Adi, Beliau bertanya, “Apakah kalian 
memberi petunjuk atau membantunya?” Dalam riwayat Ibnu Abi Adi 
dari Syu'bah juga menceritakan dengan redaksi yang sama. Beliau 
berkata, “Apakah kalian memberikan petunjuk atau ikut berburu atau 
membantu berburu?” Mereka menjawab, “Tidak.” Kemudian 
Rasulullah SAW menjawab, “Makanlah!” 


417 Muslim, Haji 61 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Syu'bah. 


438 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


560. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jika Seorang Yang 
sedang Dalam Kondisi Ihram Memberikan Petunjuk kepada 
Orang Yang Sedang Berburu, maka Ia Tidak Boleh Memakan 
Daging Hasil Buruan Tersebut 


r‏ 4 مه 


PA 8 aro 2 -o D Pais PANA 
يزيد يعني‎ Ga igya يعقوب بن إبراهيم‎ Lu -۲ 
Sg Ne Lo. o ا‎ o7 وو ه ر‎ eat, مع عام ا‎ 
عبد الله‎ PB شعبة» عن عثمَان بن عبد الله بن‎ UAN ابن هارون»‎ 


o کے‎ KP Pa © مراص اس‎ r r کې و‎ fo 2 £ 0 

بن أبي قتادة» عن أبيه: أنه GG‏ حمار وحش» وهو مع قوم) وهم 

PEPR tan AN EERTE 
1 وير و‎ r 5 

لا قال: فكلوه 


2636. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Yazid, maksudnya adalah Ibnu Harun menceritakan 
kepada kami, Syu'bah memberitakan kepada kami dari Utsman 
(263/A) bin Abdullah bin Mauhib, dari Abdullah bin Abu Qatadah, 
dari ayahnya: Bahwasannya ia pernah berhasil berburu keledai liar 
dan saat itu ia berada bersama orang-orang yang sedang berada dalam 
kondisi ihram. Kemudian mereka menceritakannya kepada Nabi SAW 
dan Beliau bertanya, “Apakah kalian ikut berburu, ikut membantu 
atau ikut memberikan petunjuk kepada yang berburu?” Mereka 
bertanya, “Tidak,” kemudian Rasulullah SAW berkata, 
“Makanlah.” 8 


“18 Lihat Hadits sebelumnya 2635. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 439 


561. Bab: Penjelasan tentang Makruhnya Orang Yang Sedang 
dalam Kondisi Ihram Menerima Hadiah Hewan Buruan dan Dalil 
bahwa Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram tidak Boleh 
Memiliki Hewan Buruan 


KAL GN عبد‎ EL يَحْبَىء‎ bi Mana CAS -۷ 
38. 3 PANA دوم‎ 2o 22 3 ساو‎ a 
حدثنا محمد‎ a pana بن‎ Ci ©) GAN عن‎ (jama 


a A ابن‎ SA SP برا‎ an, apa 
أ لم فل‎ Lag ega Su BB) 
4 san أو بودان»‎ jana YA قال‎ Pn وأنا‎ BB ول الله‎ 57 
AP الكراهية في‎ PA رای ل الله‎ UB ed 5 وشا‎ Nar 
قلت لابن‎ ai BP KA Ia قال:‎ 
ابن‎ Dea في‎ A 4. قال‎ Tn قَالَ: لا‎ hi Ui شهاب:‎ 
ARAU مَنْ‎ AN AN eh GA WA 
فيه إذ الزهري قد أعلم أنه‎ GA Jar أو رخل‎ ze Sa 
؟ و كيف يُرْوَى‎ BB AI اهدي‎ NA لا يَدْرِي الْحِمَارَ کان‎ 
لا يدري کان‎ AG a In جار أو‎ Sat ف‎ adi ان‎ 
AS هذا‎ Ba ف عَتِيرَا أَمْ لا ؟ قذ قد كح‎ pa إلى‎ SAI Mani 
حِمَارء أو قال حل‎ phd هْدَيْتُ‎ d في كاب الكبير» مَنْ قال في‎ 
Oke أَوْ قال‎ lap 
2637. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan 


440 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


/ 


Telat‏ عورا تن عاد 


kepada kami dari Zuhri, ha Muhammad bin Ma'mar Al Oaini 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar Al Barsani 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, 
Ibnu Syihab memberitakan kepadaku dari Ubaidullah bin Abdullah 
bin Atabah, dari Abdullah bin Abbas RA, dari Ash-Sha'bu bin 
Jitsamah, ia berkata: Suatu hari Rasulullah SAW melewatiku dan saat 
itu aku sedang berada di Abwa'. Ibnu Ma'mar berkata "Atau di 
Waddan." Kemudian aku menghadiahkan untuk Nabi SAW seekor 
keledai liar dan Beliau menolaknya. Ketika Rasulullah SAW melihat 
rasa tidak suka pada wajahku, Beliau berkata, “Bukan berarti menolak 
pemberianmu, namun kami sedang berada dalam kondisi ihram.” 


Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan: Aku berkata kepada 
Ibnu Syihab: Himarnya sudah disembelih? Ia berkata: Aku tidak tahu. 


Abu Bakar berkata: Dalam pertanyaan Ibnu Juraij kepada 
Zuhri dan jawaban yang diberikan Zuhri kepadanya menunjukkan 
bahwa orang yang mengatakan dalam khabar Ash- Sha'bu: Aku 
memberikannya hadiah daging keledai atau kaki keledai adalah 
sangkaan yang tidak mendasar. Sebab Zuhri telah memberitahukan 
bahwa ia tidak tahu apakah keledai yang dihadiahkan kepada Nabi 
SAW sudah disembelih atau belum. Sebab bagaimana mungkin ia 
meriwayatkan bahwa Nabi SAW diberi hadiah daging keledai atau 
kaki keledai, sementara ia sendiri tidak tahu apakah keledai yang 
dihadiahkan kepada Nabi SAW tersebut sudah disembelih atau belum. 
Aku telah mengeluarkan lafazh-lafazh khabar dalam kitab Al Kabir. 
Ada yang meriwayatkan dengan kalimat, “Aku telah menghadiahkan 
kepadanya daging himar.” Ada juga yang meriwayatkan dengan 
kalimat, “Kaki keledai.” Dan ada juga yang meriwayatkan dengan 
kalimat ع‎ 


“19 Muslim, Haji 5: dari jalur periwayatan Zuhri. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 441 


562. Bab: Penjelasan Riwayat dari Nabi SAW tentang Kebolehan 
Orang dalam Kondisi Ihram Memakan Daging Buruan dengan 
Lafazh Yang Bersifat Mujmal (Global). Sebagian Kalangan Yang 
Tidak Dapat Membedakan antara Khabar Yang Bersifat Mujmal 
dengan Khabar Yang Bersifat Mufassar Menganggap bahwa 
Seorang Yang Dalam Kondisi Ihram secara Mutlaq (Tidak 
Terbatas) boleh Memakan Daging Hewan Buruan 


4 


TAR الدورقي»‎ Hi gini CAS —YAYA 
ال ا اد‎ MP عَنْ يَحْبَىء عَنِ ابن‎ IN على‎ 23, 
ra .. 3 ووه 4 ت‎ o 
قال: كنا مَعّ طلحَة‎ cah الَيِمِي» عَنْ‎ A E بن‎ AA 
سم‎ Bego. م‎ 2 kog BL mc MB PI io Ii Pad 
PI من کل» وما مَنْ‎ Bi dan وحن حرم مهدي لَه طَيرٌ وَطَلْحَة‎ 
هَذا‎ Kb رَسُول الله‎ pa SAN وفق‎ adb استيقظ‎ Cb 
o 2 - 1 r 0 م‎ 3 0. 
قال أَبُو بکر:‎ AK لفظ حَديث الدورقي» وقال بُنْدَارٌ: عَنْ محمد بن‎ 
Sa الذي‎ Aka مَنْ أكل‎ Ja BN Laga, 35 أبي‎ E 
2 کے و‎ A e? o st t, Rea Ito 22 ر ر‎ 
شيء ؟ وأكلهُ يِن ذلك‎ ab يِن‎ San هَل‎ au Ika, SN 
الضْميّري مِنْ هَذَا الاب أَيْضًا‎ E بن‎ HE AI اللحم مِنْ هَذا‎ 
2638. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, ha, Aku 
membacakannya dihadapan Bundar dari Yahya, dari Ibnu Juraij, ia 
berkata: Muhammad bin Al Munkandir telah memberitakan kepadaku 
dari Mu'adz bin Abdurrahman At-Taimi, dari ayahnya, ia berkata: 
Kami pernah melakukan perjalanan bersama Thalhah dan saat itu 
kami sedang berada dalam kondisi ihram. Kemudian ada yang 
memberikannya hadiah, saat itu Thalhah dalam kondisi tidur. Diantara 
kami ada yang memakannya dan ada juga yang tidak. Ketika Thalhah 


442 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


bangun dari tidurnya, ia setuju dengan orang yang memakan dan 
berkata, “Kami juga pernah memakan daging yang seperti itu bersama 
Rasulullah SAW.” 


Redaksi Hadits ini berasal dari Ad-Dauragi. Bundar berkata: 
Dari Muhammad bin Al Munkandir. 


Abu Bakar berkata: Khabar-khabar dari Abu Qatadah dan 
pembenaran Nabi SAW terhadap sikap sahabat yang memakan hewan 
buruan yang ditangkap oleh Abu Qatadah dan pertanyaan beliau, 
“Apakah mereka masih memiliki dagingnya?” kemudian Beliau 
memakan daging tersebut termasuk dalam bagian bab ini. Khabar 
Umair bin Salmah Adh-Dhamiri juga termasuk dalam bab ini. Ra 


563. Bab: Penjelasan tentang Khabar Yang Diriwayatkan dari 
Nabi SAW bahwa Beliau Pernah Menolak Daging Hewan Buruan 
Yang Dihadiahkan Kepadanya saat Beliau Berada dalam Kondisi 

Ihram yang Redaksi Khabar Tersebut Bersifat Mujmal tidak 
Mufassar. Sebagian Orang Yang Dangkal Pengetahuannya dan 
Tidak Dapat Membedakan antara Hadits Yang Bersifat Mujmal 
dan Hadits Yang Bersifat Mufassar Berpendapat bahwa Daging 
Hewan Tidak Boleh Dimakan oleh Mereka Yang Sedang Berada 

dalam Kondisi Ihram, Meskipun Hewan Tersebut Diburu oleh 
Mereka Yang Tidak Berada dalam Kondisi Ihram 


—Y ۹‏ قرات على Jah‏ عن pa‏ عن ac‏ حرج قال: 
pi‏ ی pk YA‏ ا کا قال: لما NG fas‏ 
بن 5 قال ابن عباس: Sin‏ کف a:‏ سنا عن af‏ اهدي لشي 


420 Muslim, Haji 65 dari jalur periwayatan Yahya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 443 


a وهو‎ > Ae ad Kh ابي‎ Sa فقال:‎ GA ؟‎ 
هين عَنْ أبي لير عَنْ طَاوْس» عَنِ‎ ola) حرم قال أبو بكر:‎ ú وقال:‎ 
RE راء بن عازب» قال: اهدي اسول الله‎ e ان عباس‎ 
ا‎ Aa بن‎ a 59 adi حرم‎ 4 y فقال:‎ 
° Non 9 
بكر قح طاو عن لزن‎ Aa إن ی قن‎ Pan Sah 
ja ar BB اهدي لبي‎ i ان عباس‎ gé س دال على أن من َال:‎ 
Oke لَه‎ aaf جام رواية مَنْ قال:‎ Ha عن‎ teng" sig 
Pa r aa AN ga 0 - 
gi ريد‎ PAS ان‎ Ya فجَعل‎ SI Yak شبه على ب‎ RAT AMA 
ai Ta d Aa ap 
Dag رَد بن أرق‎ PAS اکل‎ A ab لحم‎ n 
بن عازب‎ 
2639. Aku pernah membacakan di hadapan Bundar sebuah 
riwayat dari Yahya, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Al Hasan bin Muslim 


telah memberitakan kepadaku, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: 


Ketika Zaid bin Argam RA datang, Ibnu Abbas RA berkata 
kepadanya: Aku meminta kepadanya untuk mengingat apa yang 
pernah ia ceritakan kepada kami tentang daging yang pernah 
dihadiahkan kepada Nabi SAW. Kemudian ia mengingatnya dan 
berkata, “Rasulullah SAW yang dalam kondisi ihram diberi hadiah 
daging hewan buruan dan beliau menolaknya. Beliau berkata, 
“Sesungguhnya kami sedang berada dalam kondisi ihram',” 


Abu Bakar berkata: Zuhri meriwayatkan dari Abu Zubair, dari 
Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Al Bara, dari Ghazib, ia berkata: 
Rasulullah SAW pernah diberi hadiah daging keledai kemudian 


444 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Beliau berkata, “Jika kami tidak sedang berada dalam kondisi ihram, 
maka kami akan menerimanya.” 


Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari telah menceritakannya kepada 
kami, Al Hasan bin Basyar bin Muslim menceritakan kepada kami 
dari Zahir. | 

Abu Bakar berkata: Khabar Thawus dari Ibnu Abbas RA 
menunjukkan bahwa orang yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan 
berkata bahwa Nabi diberi hadiah keledai liar maksudnya adalah ia 
menceritakan khabar dari Ash-Sha'bu bin Jitsamah (263/B) adalah 
riwayat orang yang berkata: Aku pernah memberikan Beliau hadiah 
keledai liar. Nampaknya hal ini menimbulkan kerancuan bagi 
sebagian perawi. Kemudian mereka menjadikan khabar dari Ibnu 
Abbas, dari Zaid bin Argam yang menyebutkan daging keledai dalam 
kisah Ash-Sha'bu bin Jitsamah. 


Dan khabar dari Sayyidah “Aisyah RA bahwasannya Nabi 
SAW yang dalam kondisi ihram pernah diberi hadiah daging rusa, 
kemudian Beliau tidak memakannya, sama dengan riwayat Zaid bin 
Arqam dan Al Bara bin Azib.”! 


A D -‏ بن مع EA‏ مُحَمّدُ يني اين بكر 
BEN DEA ui‏ قال: CAS‏ عَبْدُ SG‏ 
AA ih ag‏ إن لجرو عر Pan Pale‏ 
AI aka SRA DIa‏ عباس 
SAN US a‏ عن لخم هدي لي 4 حَرَامًا ؟ قال: عم 
IU ale 33 La‏ لا تاك إا 


421 Muslim, Haji 55 dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 445 


333 


حرم 


2640. Muhammad bin Ma’mar telah menceritakan kepada 
kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Bakar menceritakan 
kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, ha, Muhammad 
bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzag 
menceritakan kepada kami dari Juraij, Al Hasan bin Muslim 
memberitakan kepadaku dari Atha, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: 
Zaid bin Argam pernah datang mengunjungi Mekkah —Ibnu Ma'mar 
tidak menyebutkan kalimat “Mekkah”—, kemudian Ibnu Abbas RA 
berkata sambil mengingatkan: Bagaimanakah kamu memberitakan 
kepadaku tentang sikap Rasulullah SAW saat diberi hadiah dan beliau 
dalam kondisi ihram. Ia menjawab: Ya, ada seorang laki-laki yang 
memberi sebagian dari daging keledai hasil buruan kepada Nabi 
SAW. Kemudian beliau menolaknya dan bersabda, “Sesungguhnya 
kami tidak akan memakannya, sebab kami dalam kondisi ihram?” 


564. Bab: Penjelasan tentang Riwayat Yang Bersifat Mufassar 
dan Menjelaskan Dua Riwayat Sebelumnya Yang Bersifat 
Mujmal dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Membolehkan Orang Yang Dalam Kondisi Ihram Memakan 
Daging Hewan Buruan, Jika Orang Yang Memburunya Dalam 
Kondisi Tidak Ihram dan Orang Yang Berburu Tidak Meniatkan 
Hasil Buruannya Tersebut akan Diberikan kepada Orang Yang 
Sedang Berada Dalam Kondisi Ihram. Bahwasannya Orang Yang 
Dalam Kondisi Ihram Makruh Memakan Hewan Buruan Yang 
Diburu oleh Orang yang Tidak Dalam Kondisi Ihram, Jika Si 
Pemburu Melakukannya untuk Diberikan Kepada Orang Yang 
Sedang Berada dalam Kondisi Ihram 


42 Al Mushannaf karya Abdurrazzaq 4: 426 — 427 dari jalur periwayatan Ibnu 
Juraij, sanadnya shahih. 


446 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ga وَهْبء‎ GI Cas JAN وئس بن عَبْدٍ‎ GA -0١ 

aah‏ يعني CAP PEN AA‏ وخی ن عبد الله بن سال أن 
عَمْرًا AN ab Jp‏ عن الب ورعن عب اله aa gi‏ 
عَنْ حابر بن عبد الله عَنْ رَسُول الله E AREE‏ 


(A 2 sof A ass osh *‏ م ور 30 دور 
حلال وام حَرْمٌ ما لا تصيدوه أو S Ka‏ جدنا صر بن مرررق» 
PANA‏ 20 امه 


ang ai‏ عن يحتى بن عبد ال 


ر 


É سوا‎ An PEN بهذا‎ BI Sp عَنْ عرو‎ dn وَهْوَ ابن‎ 
ده‎ A Ju 


2641. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Ya'gub maksudnya adalah 
Ibnu Abdurrahman Az-Zuhri dan Yahya bin Abdullah bin Sulaim 
menceritakan kepadaku bahwa Umar Maula Al Muthallib 
memberitakan kepada keduanya dari Al Muthallib, dari Abdullah bin 
Hanthab dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah SAW, bahwasannya 
Beliau bersabda, “Daging hewan buruan darat halal bagi kalian yang 
dalam kondisi ihram selama bukan kalian yang memburunya dan 
buruan tersebut tidak dimaksudkan diburu oleh sipemburu untuk 
diberikan kepada kalian.” 


Nashar bin Marzug telah menceritakan kepada kami, Asad, 
maksudnya adalah Ibnu Musa menceritakan kepada kami, Laits bin 
Sa'ad menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abdullah, yaitu Ibnu 
Salim, dari Umar Maula Al Muthallib dengan sanad seperti ini, namun 
didalamnya terdapat kalimat hewan buruan darat, bukan kalimat 
daging hewan buruan.” 


43 Sanadnya dha'if. Abu Daud, Hadits 185 dari jalur periwayatan Ya'qub. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 447 


PETEN PEP gana رَوَى‎ WN 

أبي 635 عن cal‏ قال: : حرجنا مع رَسول الله B‏ زَمَنَ gah ne‏ 
ge‏ 3 حرم فرایت مارا فحملت عليه Kadar‏ فذ کرت da‏ 
ِرَسُول الله فق LATEST,‏ وآئي إِنّمَا اصْطدثة لَك 
I IES U ACES DA‏ 
A‏ دا BA‏ بے Cas‏ عَبْدُ SN‏ ابرا AF‏ قال 
بكر : WAN adi‏ إا aka‏ لك Aya Tete an P‏ 
Pa 1‏ دا S‏ في حبر ابي Sama‏ 
Tak‏ هذه ab‏ ع ان بكرن 8 اكل ن لخم 
ذلك الْحِمَار > قبل أن [Apa Ka‏ اصْطَادَهُ من AP JAHAL‏ 
ابو seol REY‏ مِنْ أَجْلِهِ امع ِن MT‏ بَعْدَ إغلامِه إِيّاهُ lahat AT‏ 


77 الى 
r‏ 


من آله SN‏ 6 ت عَنْهُ JAG‏ ِن لحم sad h‏ 


2642. Ma'mar juga meriwayatkan dari Yahya Abu Katsir, dari 
Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, ia berkata: Di saat 
perjanjian Hudaibiyyah, kami pernah melakukan perjalanan bersama 


Nabi SAW. Saat itu, sahabat-sahabatku melakukan ihram sementara ' 


aku tidak. Kemudian aku melihat seekor keledai liar dan aku 
memburunya. Setelah itu aku ceritakan kepada Nabi SAW dan ia 
katakan bahwa dirinya tidak berada dalam kondis ihram dan ia 
memburunya untuk Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memerintahkan 
sahabat- sahabatnya untuk makan, sementara Beliau sendiri tidak 
makan, karena ayah Abu Qatadah mengabarkan bahwa ia berburu 
untuk Nabi SAW. 


448 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


EA TA SO ا‎ Sia 


Muhammad bin Yahya telah menceritakannya kepada kami, 
Abdurrazzag mencerita kepada kami, Ma'mar memberitakan kepada 
kami. 


Abu bakar berkata: Penambahan ini, yaitu kalimat: 
bahwasannya ia memburunya untuk Nabi SAW, dan perkataan Beliau 
tidak memakannya ketika Abu Oatadah memberitakan bahwa ia 
memburunya untuk Nabi SAW, tidak aku ketahui ada seorangpun 
yang memuatnya dalam khabar Abu Oatadah kecuali Ma'mar dalam 
isnad ini. Jika riwayat ini benar, nampaknya Nabi SAW memakannya 
sebelum Beliau diberitahu bahwa orang itu memburu hewan tersebut 
untuk Nabi SAW. Ketika Abu Oatadah memberitahu kepada Nabi 
SAW bahwa ia melakukan perburuan untuk Nabi SAW, Beliau tidak 
lagi memakannya. Sebab ada riwayat lain yang menyatakan bahwa 
Nabi SAW memakan daging keledai tersebut. 


É - ۳‏ يَعْقَوبُ 3 BG‏ الدورقي» ES‏ ابن أبي 
jó‏ عَنْ ابي عَنْ عبد الله بْن ابي dR‏ قتادة: ائه حرج مَعَ 
رَسُول الله يك وَهُمْ مُحرمُون» وَهُوَ ph TE‏ فرَأى dg [kar‏ 
َكِب Ht, a‏ أن jaan Ja‏ السوط ابوا أن ajja‏ 
dn‏ م م شد علي dia i y s6 Sab‏ لله ف فذكروا 
ذلك á‏ فقال: هَل Ka‏ له KA‏ ؟ قالوا: َعَم و فأئوة calang‏ 
Gi JEG‏ قد حَرَّحْتْ في كياب الْكَبير طرق حبر أبي Mara‏ 
قال: JT 4# Ol‏ مِنْ لحم ذَلِكَ Jadi‏ 


424 Sanadnya shahih. Mushannaf Abdurrazzaq 4: 429 — 430. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 449 


2643. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Abi Hazim menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari Abu Qatadah, 
bahwasannya ia pernah melakukan perjalanan bersama Nabi SAW dan 
mereka dalam kondisi berihram sementara ia sendiri tidak. Ketika 
melihat seekor keledai liar, ia (Abu Oatadah) segera menaiki kudanya 
dan meminta kepada mereka mengambilkan tombak atau cambuk, 
namun mereka menolaknya. Setelah itu, ia mengambilnya sendiri dan 
menangkapnya serta menyembelihnya. Kemudian ia datang dan 
merekapun menemui Nabi SAW dan menceritakan kejadian tersebut. 
Nabi SAW bertanya, “Apakah kalian masih memiliki dagingnya?” 
Mereka menjawab, “Ya” Kemudian mereka membawakan untuk Nabi 
SAW daging bagian kakinya dan Beliaupun memakannya. 


Aku telah mencantumkan riwayat ini dalam kitab Al Kabir 
melalui jalur periwayatan Abu Oatadah. Dengan dasar inilah orang 
mengatakan bahwa Nabi SAW memakan daging keledai tersebut.” 


565. Bab: Larangan bagi Orang Yang Sedang Berada dalam 
Kondisi Ihram Memakan Telur Hewan Buruan, jika Telur 
Tersebut Diambil untuk Diberikan kepada Orang Yang Sedang 
Berada dalam Kondisi Ihram 


A ana JB‏ يا لقا 


رام رماس |l‏ 


وهو حرام PSA‏ قال: َعَم قال أبو بكر: في حبر جابر: KN peh‏ 


45 Muslim, Haji 63 dari jalur periwayatan Abu Hazim. 


450 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1 
4 
3 


Lana -‏ 2 ه وس 72 20 5 30 r e? 73 a o2 os‏ 
حلال لكم واشم حرم مَا لم تصيدوة أو Kai‏ کي ANG‏ على أن Gas‏ 
a‏ مبَاحَ A‏ لم EP‏ مِنْ أجل AS‏ 
الصيْدٍ لا يكون PT‏ مِنْ حكم bad‏ 

2644. Muhammad bin Abdullah Al Makhzumi telah 
menceritakan kepada kami, Ishak bin Isa menceritakan kepada kami, 
Hamad bin Salmah menceritakan kepada kami dari Oais, dari Thawus, 
dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya ia pernah berkata, "Wahai Zaid bin 
Argam, tahukah kamu bahwasannya Rasulullah SAW ketika berada 


dalam kondisi ihram pernah diberi hadiah telur hewan buruan 
kemudian Beliau menolaknya?” Zaid bin Argam menjawab, “Ya.” 


Abu Bakar berkata: Khabar Jabir bahwa daging hewan buruan 
halal bagi kalian di saat kalian berada dalam kondisi ihram selama 
bukan kalian yang memburunya atau hewan tersebut diburu bukan 
untuk kalian menunjukkan bahwa telur hewan buruan boleh 
dikonsumsi oleh orang yang sedang berada dalam kondisi ihram, jika 
telur tersebut tidak diambil untuk orang yang sedang dalam kondisi 
ihram. Sebab hukum telur hewan tersebut sama dengan hukum 
dagingnya.” 


566. Bab: Larangan Membunuh Kuda Liar ketika Sedang Berada 
dalam Kondisi Ihram. Sebab Nabi SAW yang Memiliki Tugas 
Menjelaskan Al Our'an telah Memberikan Penjelasan bahwa 

Serigala termasuk Hewan Buruan dan Di Dalam Al Our'an Allah 

SWT telah Melarang Melakukan Perburuan Binatang Buas. 
Allah SWT Berfirman, “Janganlah Kalian Membunuh Binatang 
Buruan di Saat Kalian Sedang Berada dalam Kondisi Ihram.” 
(Al Maa'idah (5):95) 


426 Sanadnya hasan. Al Mustadrak 1: 452 dari jalur periwayatan Ishaq bin Isa Ath- 
Thaba'i. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 451 


Jer PAN 


Cod -65‏ عبد pa‏ بن £ ea‏ د ان عن ابن 


رن عن عله أن يدبن تي Ag‏ عار KO‏ 
aga‏ دنا مح الله l o sai A‏ ابن tari‏ 
ار قال: pa LI‏ 2 الله SS‏ عن الضبع» a‏ ؟ قال: 


TK مِنْ رَسُول الله‎ Eta َعَم ؟ قلت: ا ل‎ 
الثم‎ 
2645. Abdul Jabbar bin Al Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 
Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari Ibnu Abi Ammar, ha Abu Musa 
telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah, 
maksudnya adalah Al Anshari menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, Abdullah bin Ubaid bin Umair 
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abu 
Ammar, ia berkata: Aku pernah bertemu dengan Jabir bin Abdullah 
RA dan bertanya kepadanya tentang kuda liar, bolehkah kami 
memakannya? Ia menjawab: Ya, boleh. Kemudian aku bertanya lagi: 
Apakah ia termasuk hewan buruan? Ia menjawab: Ya. Aku bertanya 
lagi: Apakah anda mendengarnya dari Rasulullah SAW? ia menjawab: 
Ya. 2 


427 Sanadnya shahih. At-Tirmidzi, Haji 28 dari jalur periwayatan Ibnu Jarir. 


452 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


567. Bab: Penjelasan tentang Hukuman bagi Mereka yang Sedang 
Berada dalam Kondisi Ihram jika Mereka Membunuh Kuda Liar 


ala Ba -15‏ بن PS BIS a‏ جرير بن 

حازم عن عبد الله يي عن عب PN‏ بن بد الله بن بي عا 

عَنْ حابر بن AE‏ الله» قال: حل رَسُول الله 5 ذ في الضبع يصيبة 8 PPA Agan‏ 
كبشا Ai‏ وَجَعَلَهُ مِنَ Asal‏ 


2646. Salam bin Junadah menceritakan kepada kami, Waki' 
menceritakan kepada kami dari Jarir bin Hazim, dari Abdullah bin 
Umair, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Ammar, dari Jabir 
bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa 
denda yang dikenakan bagi orang yang dalam kondisi ihram 
membunuh kuda liar adalah seekor domba Najad dan Beliau 
menjadikan kuda termasuk hewan buruan.” 


32036. 92 YA PAN 


۷ ۲- حدنا يعقوب الدورقِي» ومحمد بن NG pa‏ حا 


a e ge 


هشيم ابرا منصور وهو ان راذان» عَنْ عَطَاء عَنْ حابر بن A‏ 
قال: قضَّى في Up ea‏ قال ipa Gi‏ عن مَنصور 


2647. Ya'qub Ad-Daurugi dan Muhammad bin Hisyam telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Manshur, maksudnya 
Ibnu Zadan memberitakan kepada kami dari Atha, dari Jabir bin 
Abdullah, ia berkata: Beliau telah menetapkan denda atas membunuh 


425 Sanadnya shahih. Ibnu Majah, Manasik 90 dari jalur periwayatan Waki’ dan 
didalamnya tidak terdapat kalimat Najdiyyan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 453 


kuda liar berupa seekor domba. Ibnu Hisyam berkata: Dari 
Manshur. 2? 


568. Bab: Dalil Yang Menunjukan bahwa Domba Yang 
Ditetapkan Sebagai Denda Tersebut adalah Domba Musinnin 
(Domba Yang Berumur Satu Tahun) bukan Yang Usianya 
Kurang dari Satu Tahun. Dan Dalil bahwa Yang Dimaksud Allah 
SWT dalam Firman-Nya “Maka Dendanya adalah Mengganti 
dengan Binatang Ternak Seimbang dengan Buruan Yang 
Dibunuhnya,” adalah Hewan Yang Bentuknya Memiliki 
Keserupaan dengan Hewan Yang Dibunuh, bukan Yang 
Harganya Sebanding dengan Hewan Yang Dibunuh sebagaimana 
Yang Dinyatakan oleh Sebagian Ulama dari Irak. Sebab 
Pengalaman Membuktikan bahwa Harga Seekor Kuda Liar 
Tidak Tetap, Berubah-Ubah Sesuai dengan Waktu dan Tempat. 
Demikian Pula dengan Harga Seekor Domba, Terkadang 
Harganya Naik dan Terkadang Turun. Jika Yang Dimaksud 
dengan Mitsal adalah Harganya, maka Rasulullah SAW Tidak 
Akan Menjadikan Domba Sebagai Denda Seekor Kuda Liar yang 
Dibunuh di Setiap Waktu dan Tempat 


ip حسان‎ 5 Tea A فح ون ابي وس‎ —YYULA 
عَنْ حابر بن عبد اٹ قال:‎ shs | اهِيمٌ الصائ عَنْ‎ A Wa an 


FS Das aa GA فإذا ا صاب‎ Ko Ha GA du 
مُسن» وکل‎ 


429 Sanadnya shahih. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihaqi 5:183. dari jalur 
periwayatan Hasyim. 


asa || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2648. Muhammad bin Abu Musa Al Khurasyi telah 
menceritakan kepada kami, Hasan bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Ibrahim Ash-Shai” menceritakan kepada kami dari Atha, dari 
Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Kuda liar 
termasuk hewan buruan. Barangsiapa yang menangkapnya, maka ia 
terkena denda mengeluarkan seekor domba musin (Yang sudah 
berumur satu tahun) dan bertawakkal." 


569. Bab: Larangan Menikah dengan Orang Yang Sedang dalam 
Kondisi Ihram, Meminang dan Menikahinya 


- - 
br هم‎ 7 PAN ár بير ماش بر وبر‎ nh e 


Cia -۹‏ محمد بن WA JÓS‏ یحیی بن سَعِيدِء KIS‏ 
a‏ تاف عَنْ يه وهو ابن وَهبء عن ايان بن DA‏ عَنْ عُثْمَانَ 
ن عفان Ta‏ قال: NG GP SEN‏ ینک قال أبو بكر: 
Sa‏ هَذَا Gi AN‏ في KAS‏ | 


2649. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Malik menceritakan 
kepada kami dari Nafi”, dari Nubih, yaitu Ibnu Wahab, dari Aban bin 
Utsman, dari Utsman bin Affan RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Seorang yang sedang berada dalam kondisi ihram jangan menikah 
dan jangan dinikahkan.” 


Abu Bakar berkata: Aku telah mengeluarkan tentang bab ini 
dalam kitab Al kabir.”' 


430 Sanadnya shahih. Imam Hakim dan Adz-Dzahabi menshahihkannya. Hadits ini 
ditakhrij dalam kitab Al Irwa' (1050) —Nashi.) Sunan Kubra 43 karya Imam 
Baihagi 5: 183 dari jalur periwayatan Hasan bin Ibrahim. 

431 Muslim, Nikah 43 dari jalur periwayatan Nafi’. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 455 


ل % 


واب كرا SHE‏ سمالي 
ger‏ 


KUMPULAN BAB TENTANG BERBAGAI 
PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH MEREKA 
YANG SEDANG BERADA DALAM KONDISI IHRAM 
DAN MENJADI PERBEDAAN PENDAPAT DI 
KALANGAN ULAMA MENGENAI BOLEH ATAU 
TIDAKNYA PEKERJAAN TERSEBUT 
SEBAGAIMANA TERTERA DALAM SUNNAH NABI 
SAW ATAU SUNAH TERSEBUT 
MEMBOLEHKANNYA. 


CAR 


La 


570. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Orang 
Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram Mencuci Bagian 
Kepalanya 


A 2 


Ka -۰‏ عَبْدُ MEI‏ بن العلا OG D‏ قَال: 

سَمِعْت ريد APA Gp‏ حلي ka‏ بن اله an‏ عن 
cai‏ قال: SA‏ لجر إن رن وان عباس Lang‏ لعج في سنل 
ah PA‏ وقال مره في dat dk g gi j‏ إلى بي 
الوب سال فاه FA‏ وهو Jani‏ بين قري ai Saka c)‏ 
لما رآني SA‏ إلى aje‏ كاي ssi‏ إلى ar toja‏ إن 
ن ايك عبد الله ن عباس Menag NA, DN ES‏ 


456 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


الله 4 يسل gig ah‏ مُحْرِمٌ ؟ فَمرَ دلو قصب GG‏ على th‏ 
Jt‏ بیدیه Tata‏ بهما في واشت وقال: KA‏ رايت رول الله 3 


ل TB AG CA iji A‏ الْمِسسْوَرُ: لا أُمَارِيكَ في شىء 
af GAN‏ 


2650. Abdul Jabbar bin Al ‘Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Zaid bin Aslam berkata: Ibrahim bin Abdullah bin Husein 
menceritakan kepadaku dari ayahnya, ia berkata: 


Al Miswar bin Makhramah dan Ibnu Abbas ketika berada di 
Al A'raj pernah berbeda pendapat dalam masalah orang yang sedang 
berihram membasuh kepalanya. Ia pernah mengatakan bahwa Nabi 
SAW pernah membasuh bagian kepalanya. Kemudian mereka 
mengutusku menemui Abu Ayyub untuk menanyakan kepadanya. 
Akupun pergi menemuinya di Al A'raj dan pada saat itu Abu Ayyub 
sedang mandi diantara dua bukit. Ae memberi salam (264/B) 
kepadanya. Ketika melihatku, ia merapatkan bajunya ke dadanya 
hingga aku melihat ke arah dadanya. Saat itu, aku berkata, 
“Sesungguhya anak saudaramu, yaitu Abdullah bin Abbas RA telah 
mengutusku untuk bertanya kepadamu bagaimana kamu melihat 
Rasulullah SAW membasuh kepalanya ketika beliau berada dalam 
kondisi ihram. Kemudian ia memerintahkan seseorang mengucurkan 
air ke kepalanya dan ia menggosok kepalanya dengan kedua belah 
tangannya ke arah depan dan belakang. Setelah itu, ia berkata: 
Beginilah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Kemudian aku 
kembali mendatangi Ibnu Abbas RA dan memberitakan kepadanya.” 


Miswar berkata kepadanya, “Setelah ini, aku tidak akan 
berselisih lagi denganmu selamanya.” 


432 Muslim, Haji dari jalur periwayatan Sufyan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 457 


571. Bab: Penjelasan bahwa Seorang Yang Sedang dalam Kondisi 
Ihram boleh Melakukan Bekam tanpa Memotong Rambut atau 
Mencukurnya. 


- 
4 07 i 


NG‏ حا a‏ بن a A‏ حَدتنا سفيان» .قال: 


-09 2 0 — #0. 2 0 - 
35 


و 5 سم و و 
سيعت عمرا يعني ابن ديتار» يُقول: سيعت عطاءء يقول: سيعت ابن 
A o A 747 yora ` : $2 ce Ki ha 2 Gr‏ 62 سے 0 2 #07 297 
عباس» يقول: احتَحم Iya‏ الله EB‏ كو a aa‏ سيعت gak‏ ا 
Ms a A‏ اام ul a g‏ ماه 20 Bo‏ ر I‏ .. 
p . 07 er á ot, D) pa yan M A Cd‏ 
رسول الله وق وهو capan‏ فظتنت أنه رَوَى عَنْهُمًا جَمِيعًا 


2651. Abdul Jabbar bin “Ala telah menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Umran, maksudnya adalah Ibnu Dinar berkata: Aku pernah 
mendengar Atha berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas RA 
berkata, “Rasulullah SAW pernah melakukan bekam pada saat beliau 
sedang berada dalam kondisi ihram." Kemudian aku mendengar 
Umran setelah itu berkata: Thawus pernah memberitakan kepadaku, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas RA berkata: Rasulullah 
SAW pernah melakukan bekam dalam kondisi berihram. Aku 
menduga Hadits ini diriwayatkan dari keduanya.” 


572. Bab: Penjelasan bahwa Seorang Yang Sedang dalam Kondisi 
Ihram boleh Meminyaki Rambutnya dengan Minyak Yang Tidak 
Wangi, jika Memang Dibolehkan Berhujjah dengan Fargad As- 
Sabkhi dan Lafazh Yang Diriwayatkan adalah Shahih 
bahwasannya Nabi SAW Pernah Menggunakan Minyak ketika 
Beliau Berada dalam Kondisi Ihram. Sebab Sahabat-Sahabat 


433 Muslim, Haji 87 dari jalur periwayatan Sufyan dari Umar, dari Thawus dan Atha. 


458 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Hamad Bin Salamah telah Berbeda Pendapat dalam Masalah 
Lafazh Ini. Aku Khawatir Fargad As-Sabkhi telah Salah dalam 
Memarfu'kan Status Hadits Ini 


4 8 02 o D 
براه‎ Jo وم لبن‎ r br A 80 93272 16 - 
telun حذثنا. عفان بن‎ tamu الحسن بن.‎ Udar - 
03 ع شه‎ PANA o لم‎ 


ويحيى “NG ois ip‏ حدنا حماد بن K‏ بلي pen‏ 33 عن سعيد بن 


or‏ - 3 و أن A‏ كي ل --G ١‏ امه aa DA‏ وم 
جبير» عن ابن عمرء أن رسول الله هه ادن aa‏ غير مقت وهو 
ga‏ قال ابو بكر: أنا ms‏ أن کون Kan Laba B5‏ في ah‏ 


هذا GB GA‏ رر عن تور ڪن Me‏ بن حر قال کان 
P Nana so‏ قاع f ARNE‏ 2 
ان عُمَرَ SEA GAN‏ جين بريد أن يُحْرِمَ 

2652. Al Hasan bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami, Affan bin Muslim dan Yahya bin Ibad menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Hammad bin Salmah menceritakan kepada 
kami, Fargad memberitakan kepada kami dari Sa'id bin Jabir, dari 
Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah SAW pernah menggunakan 
minyak yang tidak wangi dan saat itu beliau sedang dalam kondisi 
ihram. 

Abu Bakar berkata: Aku khawatir Fargad telah salah duga 
dalam memarfu'kan Hadits ini. Sebab Tsauri meriwayatkan dari 
Manshur, dari Sa'id bin Jabir, ia berkata: Ibnu Umar pernah 
menggunakan minyak ketika hendak melakukan ihram. 4 


434 Sanadnya dha'if. Fargad bin Ya'gub As-Subkhi adalah sosok yang dinilai dha'if 
dalam periwayatan Hadits. At-Tirmidzi, Haji 114 dari jalur periwayatan Hamad. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 459 


So. 116 - و .326 وهو‎ Ka 


ea‏ قال Ny fi‏ فو مر Ibadah‏ لاقن LP‏ في 
A‏ لما غر PA Jae‏ لان يل BN‏ 


1o 4 3 رن‎ 


Lia aah bel, bif PREET‏ مِنْ عَدَدٍ Jin‏ فرق 
aas ela) Ka, CI‏ بن J4‏ عن era kas‏ مي بن 


° Jo 24 د‎ 


یحیی› حدنا aa‏ بْنْ مِنْهَال oa)‏ وک بع ٿن gl‏ حا أن 
Arrr S “3 PAN -9 ý <2 re‏ 
MA TAWA‏ عند الإحرام la Wa Z‏ بن حادق حا Tn‏ > ورواه 
da KAI‏ > عَنْ ge‏ فقال: )15 اراد NGA A ? af‏ محمد بن 
b pl e‏ لينم بن حَمِيل» AG a KAU‏ 
ولتي Jai Hi SUS‏ لَوْ كان 0 Ea‏ ا اليب جَارَ 
P A‏ 
SI‏ به إذا اراد GUY‏ إذ ادي ي 5 Li‏ جين ak‏ اد yi‏ 
بعليب فيه K pe Bel aah, Bag‏ 
م r Aa o‏ م ها سدس 2 K 205 É PA g‏ 
ks‏ یی» یقول: غير مقت غير an‏ 

2653. Muhammad bin Rafi’ telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Tsauri memberitakan kepada 
kami. 

Abu Bakar mengatakan bahwa keduanya” sepengetahuannya 
adalah shahih, penggunaan minyak dalam Hadits Sa'id bin Jabir 
adalah perbuatan Ibnu Umar, bukan perbuatan Nabi SAW. Manshur 
bin Al Mutamir lebih hafal, lebih mengetahui dan lebih meyakinkan 
dibandingkan orang-orang seperti Fargad As-Sabkhi. Demikian 
diriwayatkan oleh Hujaj bin Minhal dari Hamad. 


435 Demikian tertera dalam naskah aslinya. 


460 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Hujjaj bin 
Minhal menceritakan kepada kami. 

Waki' bin Al Jarah telah meriwayatkannya dari Hamad bin 
Salmah, ia berkata: Ketika ihram, ha Salim bin Junadah menceritakan 
kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami. 

Al Jaitsam bin Jamil juga telah meriwayatkannya dari Hamad, 
ia berkata, maksudnya adalah ketika hendak melakukan ihram. 

Abu Bakar berkata: Lafah Hadits yang disebutkan oleh Waki' 
dan yang juga disebutkan oleh Al Haitsam bin Jamil “Jika minyak 
tersebut beraroma wangi, maka boleh digunakan ketika akan 
melakukan ihram,” Sebab Nabi SAW pernah menggunakan minyak 
wangi misk ketika akan melakukan ihram dan misk termasuk minyak 
yang aromanya paling kuat dan paling bagus sebagaimana diberitakan 
oleh Nabi SAW. 

Aku pernah mendengar Muhammad bin Yahya berkata: Yang 
tidak wangi.” 


573. Bab: Penjelasan tentang Seorang Yang Sedang dalam 
Kondisi Ihram boleh Mengobati Matanya —Jika Terkena 
Penyakit Mata— dengan Daun Yang Getahnya Pahit 


Sol PANG 


TER سفيّان»‎ E عَبْدُ الحبار بن العلا‎ CAS -rot 


أن ُوسى» عن لي بن وُه عن OA‏ بن ما أن نتان بن عفان 
حَدّث عن G O BU‏ إذا اشتكى a D‏ مُحْرِمٌ A‏ 
بالصبر 


er [4 


436 Sanadnya shahih. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 461 


2654. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ayub bin Musa, dari 
Nabih bin Wahab, dari Aban bin Utsman, bahwasannya Utsman bin 
Affan RA pernah bercerita dari Nabi SAW, bahwasannya ada seorang 
laki-laki yang berada dalam kondisi ihram mengalami sakit mata, 
hendaknya ia membalutnya dengan daun yang getahnya pahit. 


574. Bab: Boleh Bersiwak bagi Orang Yang Sedang dalam 
Kondisi Ihram 


buaya HS يَحْبَى أخبرنا‎ iyi AKA D ه-‎ 
KAN Sa GI SAS حاتم‎ Ag حَمْرَةَ (ح)‎ HE 
SAN بن‎ PMI عن‎ ajan A BA بن حَارحة»‎ ag Gi 
وهو‎ MEA عن عَطاء وطاوس» وَمُجَاهِلِ عن ابن عَبّاسء أن الى فلك‎ 
ممه‎ n? s o م ترد ص يبي‎ j ”اس کے اك‎ Teka ه فين‎ A 
وَهُو مَحَرمٌ ؟ قال: دعم‎ B وهل تسوك‎ NI 
2655. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Al Hakam bin Musa memberitakan kepada kami, Yahya bin Hamzah 
menceritakan kepada kami, ha Abu Hatim Muhammad bin Idris Ad- 
Darimi menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Kharijah 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Hamzah menceritakan kepada 
kami dari Nu'man bin Al Mundzir, dari Atha dan Thawus dan 


Mujahid, dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya Nabi SAW pernah 
melakukan bekam dan saat itu Beliau sedang dalam kondisi ihram. 


437 Muslim, Haji 89 dari jalur periwayatan Sufyan. 


462 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Dan apakah Nabi SAW juga bersiwak ketika beliau sedang dalam 
kondisi ihram ? Ia menjawab: Ya. 8 


575. Bab: Penjelasan bahwa Seorang Yang Dalam Kondisi Ihram 
boleh Mengempalkan Rambut Kepalanya agar Tidak 
Terkena Kutu 


o 239 3 م‎ Air 


GAS -5‏ يونس بن عبد PARA D 6 JAWI‏ 
نس بن بن وهبء أخبرني 


ag 


Jó ca شِهّاب, عَنْ سام بن عبد الله عن‎ Pa ع‎ au 
is 2 ان :وطن‎ Cat و‎ Dera مدا‎ Je ۳ 
وَالعَاسُول‎ å قال: با مه‎ taah اله ° ِمٌ‎ AT sad 


2656. Yunus bin Abdul A’la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Yunus memberitakan 
kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Nabi SAW melakukan talbiyyah 
dalam kondisi rambutnya digempal. 


Yunus telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
memberitakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah berkata kepada 
Malik: Apakah seorang yang sedang dalam kondisi ihram boleh 
menggempalkan rambutnya? Ia menjawab: Dengan getah dan sejenis 
tumbuhan.” 


438 Al Baihaqi, 5:95 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Al Haitsam bin 
Kharijah. Muslim, Haji 81 dari jalur periwayatan Atha dan Thawus, namun 
didalamnya tidak disebut kalimat Siwak. 

4° Al Bukhari, Haji 19 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 463 


576. Bab: Penjelasan bahwa Orang Yang dalam Kondisi Ihram 
boleh Membekam Bagian Kepalanya dengan Menyebutkan 
Riwayat Yang Ringkas 


PAN‏ و AG.‏ وو 


Wa -۷‏ محمد بن إِسْحَاق الصعاني» BIS‏ روح بن 
او حدقا زكرا ن اسای دنا عرو ین دان عن طاو 
a PEO / 2 E An‏ ا na 2 ERAT Ja‏ 
قال: قال ابن عباس: J yang pm]‏ الله هي وهو محرمٌ على calg‏ قال 
بو er‏ ابن TN‏ مِنْ هَذَا اباب 
Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani telah menceritakan‏ .2657 
kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Zakaria‏ 
bin Ishag menceritakan kepada kami, Umar bin Dinar menceritakan‏ 
kepada kami, dari Thawus, ia berkata: Ibnu Abbas RA berkata:‏ 


Rasululllah SAW melakukan bekam di bagian kepala dan saat itu 
beliau dalam kondisi ihram. 


Abu Bakar berkata: Riwayat Ibnu Bahinah“® termasuk dalam 
bab ini.” 


577. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Melakukan 
Bekam Dikepalanya karena Ada Penyakit di Bagian Kepala 


APA لصنْعاني» ا‎ ١ WAN بن عبد‎ Kasan Hand - 1۸ 
SL 3 50.3 


قال: سَمِعْتْ حْمَيْدَاء قال: سیل اس عن Sea‏ یحم فقال: ما كنا 


“40 Kalimat ini sulit difahami. Ada kemungkinan yang di maksud adalah Abdullah 
bin Malik bin Bahinah dan Hadits tentang berbekamnya Nabi SAW tertera dalam Al 
Musnad 5 : 345. 

“41 Al Bukhari, Haji 19 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


464 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ری إن ذلك يُكْرَهُ إلا لِحَهْدِ Gig‏ وقال: 5 
ل ارام o‏ 


aly وَمِنْ وحم وَحَدَهُ في‎ KPA 


د احم اسي ا 


. 


2658. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Aku pernah mendengar Humaid berkata: Anas pernah 
ditanya tentang hukum orang yang sedang berpuasa melakukan 
bekam? Kemudian ia menjawab: Kami menganggap perbuatan yang 
demikian hukumnya makruh kecuali jika kondisinya sangat darurat. 
Dan ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam karena ada rasa 
sakit di bagian kepalanya dan saat itu beliau sedang dalam kondisi 


ihram. 


578. Bab: Dalil Yang Menunjukkan Kebolehan Melakukan 
Bekam di Bagian Kaki dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi 
SAW Pernah Melakukan Bekam lebih Dari Satu Kali, Beliau 
Pernah Melakukannya dibagian Kepala dan Pernah Juga 
Melakukanya di Bagian Kaki 


KA CE عَبْدُ‎ Ea tail) Ia Was -8 
pi? محرمٌ على‎ PY عن 35( عر أئس» أن النبي 5 اح حتجم‎ Cara 
کان به‎ hG مِنْ‎ padi 
2659. Muhammad bin Rafi’ telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan 
kepada kami, dari Qatadah, dari Anas: Bahwasannya Nabi SAW 


442 Lihat Hadits setelahnya 2659. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 465 


pernah melakukan bekam di kaki bagian luar karena rasa sakit yang 
beliau rasakan.? 


579. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Rasa Sakit Yang 
Dirasakan oleh Nabi SAW Hingga Beliau Melakukan Bekam 
Pada Saat dalam Kondisi Ihram Berada Di Punggung atau Di 

Pangkal Paha, bukan Di Bagian Kaki 


s PAN o Ao و مهعم‎ PANG 


D WJ D محمد بن عبد‎ ab NANG 
Cia قالوا:‎ > Jad a نی‎ 55 aa "3 Ka ليقام‎ 1 D 
Ao A م شر ص‎ 


pa yag الله تك‎ KAN عَنْ أبي لبي عَنْ جَابر) قال:‎ Haa 
4): ور یل ا‎ Sa نا‎ AN AN مِنْ وثء کان‎ 
في حبر ابْنِ عَبّاسِء وان‎ KAN وم يكل پو‎ as کان فی‎ 

Jas وَحدهُ في راي‎ ga من‎ seh على‎ ER 
si) كانت‎ oh, الْقَدَم‎ jab على‎ MA عَنْ أئس‎ eka 
إحدى‎ of A WAN في‎ KN Pr asalin الي كان‎ 


a 


dee 


Gas E Poni کان من وحم وجده في ا وفي خبر‎ Pp 

کان ص sn‏ كان sn 35, Sx 78 asalin‏ ابن ea‏ عَنْ أبي 
ہہ مھ 

الز JA‏ > عن يكاين 

2660. Muhammad bin Abdul Al A’la Ash-Shan’ani telah 

menceritakan kepada kami, Khalid, maksudnya adalah Ibnu Al Harits 
443 Sanadnya shahih, Abu Daud, Hadits 1837 dari jalur periwayatan Abdurrazzag. 


466 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


telah menceritakan kepada kami ha Bundar telah menceritakan kepada 
kami, Abdul A'la menceritakan kepadaku, ha Ahmad bin Al Migdam 
Al Ajli menceritakan kepada kami, Basyar maksudnya adalah Ibnu 
Mufadhdhal menceritakan kepada kami, mereka berkata: Hisyam 
menceritakan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir, ia berkata: 
Rasulullah SAW pernah melakukan bekam ketika beliau sedang 
berada dalam kondisi ihram karena ada memar di daerah pinggung 
atau pangkal paha. 

Bundar tidak mengatakan kepada kami kalimat, “Atau di 
pangkal paha,” Ada juga yang mengatakan kepada kami bahwa ia 
mengatakan hal yang demikian di kitabnya, namun tidak dalam 
ucapannya. 

Abu bakar berkata: Dalam riwayat Ibnu Abbas RA dan riwayat 
Ibnu Bahinah, bahwasannya Nabi SAW pernah melakukan bekam di 
daerah kepalanya karena ada penyakit di kepalanya. Riwayat Humaid 
dari Ibnu Abbas yang mengabarkan bahwa Nabi SAW melakukan 
bekam di daerah kaki bagian belakang karena ada memar di daerah di 
punggung atau di pangkal paha. Dalam riwayat Humaid dari Anas RA 
terdapat petunjuk bahwa salah satu bekam yang pernah dilakukan 
dikarenakan adanya penyakit di daerah kepala dan riwayat Jabir 
menunjukkan bahwa salah satu bekam yang dilakukan karena ada 
memar di punggung atau di pangkal paha. 


Ibnu Khaitsam telah meriwayatkan dari Abu Zubair, dari 
Jabir. 


کے و 


ME HE Kak) مِنْ‎ LB الله‎ J أن‎ -05 
AN عن ابن تيم قال‎ OA القضل بن‎ CAS P 


“44 Janadnya shahih, An-Nasaa'i 5 : 152 dari jalur periwayatan Abu Zubair dan 
didalamnya terdapat kalimat, "Karena ada memar, bukan luka seperti sobek atau 
tersayat." 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 467 


2 8 ° ee و‎ sa 33 tan Dab م ەو‎ 
عن جابر‎ SA الرخصة تُشبهُ أن يكون الوثء الذي ذكر في عبن أ‎ 
2661. Bahwasannya Rasulullah SAW pernah melakukan 
bekam karena luka akibat batu. 


Abu Bakar berkata: Kebolehan ini seperti kebolehan 
mengobati memar sebagaimana tertera dalam riwayat Abu Zubair dari 
Jabir.“ 


580. Bab: Penjelasan bahwa Orang Yang Sedang dalam Kondisi 
Ihram Menaiki Untanya jika Ia Membawa Unta dengan 
Menyebut Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat Mujmal, 
tidak Mufassar 


r 1 
abr م‎ ros br 


SK 533 أبو‎ ES GOL SAS -ray 


r Pa so- 230 


اك Tan 0. -` as - a.‏ م 30 2- 
عَلِي بن حشرم Wih‏ عِيسى» عَنْ شعْبّة (ح) BAN‏ یی بن حکیې 
Gis‏ ا أبي ae‏ عر شعبَة Mn oa z‏ أبي usat‏ عَنْ 
سمي عَنْ اد عن أسء أن NBA‏ رَحل يَسوق EN‏ 


Sor م‎ r 2 ام‎ Si Lan Laka 
أو وَيْحَكَء هذا لفظ‎ NG قال: اركبهاء‎ LI فقال: اركبهاء قال:‎ 


san‏ ابي دَاوْدَ 

2662. Bundar telah menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Ali 
bin Khasyram menceritakan kepada kami, Isa menceritakan kepada 
kami dari Syu'bah, ha Yahya bin Hakim menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ha Bundar 


menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami 


“45 Sanadnya shahih. Ibnu Majah, Manasik 87 dari jalur periwayatan Ibnu Khutsaim. 


468 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dari Sa'id, dari Oatadah, dari Anas: Bahwasannya Nabi SAW pernah 
mendatangi seorang laki-laki yang sedang menuntun untanya. 
Kemudian Nabi SAW berkata, “Naikilah.” Laki-laki tersebut 
menjawab, “Sesungguhnya binatang ini adalah unta yang 
digemukkan.” Kemudian Nabi SAW berkata lagi, “Naikilah, kenapa 
kamu bersikap demikian?!” 


Hadits dengan redaksi seperti ini adalah Hadits riwayat Abu 
Daud.” 


581. Bab: Riwayat yang Redaksinya Bersifat Mufassar dan 
Menjelaskan Riwayat yang Bersifat Mujmal yang Telah Aku 
Sebutkan. Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Membolehkan Menaiki Unta jika Penunggangnya Tidak 
Menemukan Hewan Yang Kuat Menahan Beban serta Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Jika Ia Menemukan Hewan Lain Yang 
Kuat, maka Ia Harus Turun dari Unta Tersebut 


A‏ 3 ددهو وو 


gp PU gi JÉ مُحَمّدُ بن‎ CAS - 

E عَنْ حابر بن‎ » py A e i م ابن‎ AN 

SU GA رَسُول الله في سنال عَنْ ركوب‎ at قال:‎ 
2663. (265/B) Muhammad bin Basyar telah menceritakan 


kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dan 
Murrah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada 


“46 Sanadnya shahih, Minhat Al Ma'bud 1 : 229 dari jalur periwayatan Syu'bah. 
Imam Bukhari mencantumkannya dalam pembahasan tentang Haji 103 dari jalur 
periwayatan Hisyam dan Syu'bah, Muslim, Haji 373 dari jalur periwayatan Tsabit 
Al Banani, dari Anas. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 469 


kami, Abu Zubair menceritakan kepada kami dari Jabir bin Abdullah, 
ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang 
orang yang menaiki unta yang digemukkan, Beliau menjawab, 
“Naikilah hingga kamu menemukan kendaraan yang kuat menahan 


beban yang berat.” “1 


582. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ketika Nabi SAW 
Membolehkan Menaiki Unta Yang Digemukkan ketika 
Kondisinya Memang Memungkinkan, jika Memang Tidak 
Ditemukan Hewan Yang Kuat Menahan Beban Yang Berat, 
Menaikinya dengan Cara Yang Baik 


14 - ين امار و .38 8 A KANA o‏ كك 3 ق si‏ 
محمد يعني بن 


07 م © م‎ r 


a aa 
ان ت سول الله ف يقول:‎ agi الله قل عر ,کوب‎ 
MARA اركب بالْمَعْرُوف إِذَا ألجئت‎ 


2664. Muhammad bin Muammar Al 02151 telah menceritakan - 
kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Abu Bakar 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, 
Abu Zubair menceritakan kepada kami, bahwasannya ia pernah 
mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang hukum menaiki hewan 
yang dipersiapkan untuk hadyu (Hewan sembelihan), ia menjawab: 
Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, “Naikilah dengan 
cara yang baik jika kamu menaikinya hingga kamu menemukan 


hewan yang kuat menahan beban yang berat.” 


447 Sanadnya shahih. Lihat Hadits No. 2664. 
445 Muslim, Haji 375 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Juraij. Abu Daud 
Hadits 1761 dari jalur periwayatan Yahya, An-Nasaa'i 5 : 139. 


470 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


583. Bab: Penjelasan tentang Hewan-Hewan Yang Boleh Dibunuh 
oleh Mereka Yang Sedang dalam Kondisi Ihram dengan 
Menyebutkan Lafazh Hadits yang Bersifat Mujmal, dengan 
Menyebutkan Sebagiannya dengan Lafazhnya yang Bersifat 
Umum, namun Yang Dikehendakinya adalah Makna Khusus 


Éi -6‏ عِيسى بن إبْرَاهِيمَ Ea CA‏ ابن وَهْبء 
ap PA‏ عَنِ ابن شهاب bu SA‏ بْنْ AE‏ الله بن AL‏ قال: 
LSG‏ حفصة: قال رَسُول الله : yaa‏ مِنَ LGA‏ لا حُنَاحَ على ipa‏ 
12415 الْعَقرب» cal,‏ والفأرة ASIN,‏ الْعَقَودُ 
Isa bin Ibrahim Al Ghafigi telah menceritakan kepada‏ .2665 
kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Yusuf memberitakan‏ 
kepadaku, dari Ibnu syihab, Salim bin Abdullah bin Umar telah‏ 
memberitakan kepadaku, ia berkata: Hafshah RA berkata: Rasulullah‏ 
SAW bersabda, “Ada lima hewan yang tidak ada larangan untuk‏ 
membunuhnya bagi mereka yang sedang dalam kondisi ihram:‏ 
Kalajengking, Elang, Tikus, Anjing dan Binatang yang suka‏ 


5ت JS Gasa‏ بن عد GAN‏ ين PA‏ الْمِصْري» حَدٌ Gas‏ 
سويد بن SI‏ وَهُوَ ابن uas‏ إن الوب اش إل 
عَخلان» عَنِ الْقَعْقَاع (Ii‏ عَنْ ابي pal‏ > عَنْ أبي E SAA‏ 
رَسُول الله 4 تخو حَدِيث الث ومالك يي عَنْ تاف عَنِ ابن Gb‏ 


“ Muslim, Haji 73 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu wahab dengan 
redaksinya yang didahulakn dan di akhirkan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 471 


Sea على ا في‎ Sa AG Gya ع قال: حمس‎ De 
ل إلا أنه قال‎ SS, Far الحا ومسي‎ san جا‎ 
Kara "gir, OSN, Ea BA بي‎ dais يعني‎ gui~ 


PANG عر مسر و ورم‎ PAN 


Lu Ie‏ محمد محمد إن يحي Ca‏ ابي ipa‏ بهذا وقال: إلا أنه قال في 

NE فال ا ف‎ IG GA, Hn AN tapa 

sa aa 
ge 3 s ر يقول: مِن‎ 


2666. Ali bin Abdurrahman bin Al Mughirah Al Mishri telah 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Al Hakam, yaitu Ibnu Abu 
Maryam menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayub memberitakan 
kepada kami dari Anas bin Ajlan, dari Al Qa'qa' bin Hakim, dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, sama dengan 
Hadits yang diriwayatkan oleh Laits dan Malik dari Nafi’, dari Ibnu 
Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Ada lima hewan yang 
tidak ada larangan membunuhnya bagi orang yang sedang berada 
dalam kondisi ihram: Burung gagak, Burung elang, Kalajengking, 
Tikus dan Anjing galak." Namun dalam Hadits yang diriwayatkan 
oleh (maksudnya Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA), 
Beliau menyebut kalimat: Ular, Serigala dan Anjing galak. 


Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Abi Maryam menceritakan kepada kami dengan Hadits ini. Dan ia 
berkata: Namun ia mengatakan dalam Haditsnya kalimat: Ular, 
Serigala dan Macan. 


Ibnu Yahya berkata: Nampaknya riwayat ini menafsirkan 
makna anjing galak, yang termasuk ke dalam golongan anjing galak 
adalah ular, serigala dan macan. 


450 Lihat Muslim, Haji 78. Abu Daud Hadits 1847 dari jalur periwayatan 
Muhammad bin Ajlan. 


472 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


. 30 36. 3 A 


UGA - ۷‏ محمد بن ra AN‏ ابن بحر ئي Ia‏ 


Pt r 


LI Gas‏ عجلان» ge‏ عَنْ ابي teng‏ ؛ عن أبي GIA‏ قال: إن 
سول الله © قال: خسن قله حل في Ad, ca) AI‏ 
dad, st‏ والكلب العقور : قال aiá A A‏ اللفظة الَنِي WG‏ 
محمد بن د انق فى تن الكل o‏ اكد يه أذ کرد 
ت تا إلى هذه دسو فح ين لکلب في شر رل نم ال 
r . 4 o è‏ 3- - و 9 0 s‏ 
الكلب عَلَى ASI b S a UG ci‏ وَاقِعٌ gali‏ في بر 
حاتم بن Jebat‏ بیان w 3 a) af‏ 3 بر“ A‏ اله ة وبين HI‏ 
عو كد sni‏ فى ذا اعت SAS‏ الْعقورَ یرید 
A ag GÍ ca)‏ اسم Kí K‏ 

2667. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Bahar menceritakan kepada kami, Hatim menceritakan 
kepadaku, Ibnu Ajlan menceritakan kepada kami dari Al Qa'qa', dari 
Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Bahwasannya 
Rasulullah SAW bersabda, “Ada lima hewan yang boleh dibunuh oleh 
orang yang sedang dalam kondisi ihram: Ular, Kalajengking, Tikus, 
Elang dan Anjing galak.” 

Abu Bakar berkata: Redaksi lafazh dalam Hadits yang 
dinyatakan oleh Muhammad bin Yahya ini dalam menafsirkan makna 
"Kalbul agur,” dan penyebutan ular seperti tidak disengaja. Sebab ular 
tidak termasuk bagian dari anjing galak dan sebutan kalbun tidak 


dapat digunakan untuk ular. Sementara untuk namir (Macan) dan 
serigala, kata Al Kalbu bisa digunakan untuk keduanya. 


Dalam riwayat Hatim bin Ismail terdapat penjelasan bahwa 
Nabi SAW telah membedakan antara Al Hayyah (Ular) dengan Al 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 473 


Kalbul Agur (Hewan yang menggigit). Maka bagaimana mungkin 
pernyataannya dengan kata Al Kalbul Agur dimaksudkan Al Hayyah 
(Ular)! 


584. Bab: Penjelasan bahwa Orang Yang Sedang Dalam Kondisi 
Ihram boleh Membunuh Ular, meski Hal Yang Demikian 
dilakukan Di Dalam Tanah Haram 


PAN‏ و 3h72‏ ومو 


۸ ۲- حدنا محمد بن العلاء بن كريب» ڪا حف يعني 
SPI PGA a‏ عن عبد الله» أن اي 
DA‏ سس بر Da . Ie DA go‏ 
Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan‏ .2668 
kepada kami, Hafash, maksudnya adalah Ibnu Ghiyats menceritakan‏ 
kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari‏ 
Abdullah, bahwasannya Nabi SAW telah memerintahkan orang yang‏ 


sedang berada dalam kondisi ihram untuk membunuh ular di tanah 
haram. 


585. Bab: Penjelasan tentang Riwayat Yang Lafadzhnya Bersifat 
Mufassir (Memberikan Penjelasan Secara Detail) terhadap 
Lafazh Hadits Yang Bersifat Mujmal (Lafazh Yang Mengandung 
Makna Umum) yang Telah Disebutkan disebagian Riwayat 
tentang Hewan-Hewan Yang Boleh Dibunuh oleh Orang Yang 
Sedang dalam Kondisi Ihram, dan Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Nabi SAW hanya Membolehkan Membunuh Sebagian 


451 Sanadnya hasan (Shahih lighairihi). Hadits ini ditakhrij dakam Al Irwa' (1036) 
dan Shahih Abu daud (1620). —Nashir.) Abu Daud Hadits 1847. 

452 Sanadnya shahih. At-Tirmidzi mengisyaratkan ke riwayat Ibnu Mas'ud. Lihat 
Ahmad 1 : 42. 


474 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Jenis Burung, bukan Semua Jenis Burung. Rasulullah SAW 
Hanya Membolehkan Membunuh Burung Gagak yang Berwarna 
Belang Hitam Putih. 


to. 3036. 3 KO > (MA, 5-30 و اسرد‎ PAN 
محمد بن جعفر»‎ SAS Ga محمد بن بتار‎ Lud -۲ ٩۹ 
s 
PA 


0 8 : . Pd o- 2 وريه‎ Zo 3 o s ع‎ ba 
شعبّة قال: سيعت قادة» يحدث عر سعيد بن المسيب» عن‎ SAS 


Sasana LSI salat, gat NAN, di 


2669. Muhammad bin Basyar Bundar telah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Qatadah bercerita dari Sa'id bin Al Musayyib, dari 
Sayyidah “Aisyah RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, 


“ Ada lima hewan perusak yang boleh dibunuh, baik ditanah 
halal ataupun tanah haram (260/4) yaitu Ular, Burung Gagak yang 
belang putih dan hitam, Tikus, Anjing galak dan Burung Elang.” 


586. Bab: Penjelasan tentang Wewangian dan Pakaian Yang - 
Boleh Dikenakan oleh Orang Yang Sedang Berada dalam Kondisi 
Ihram dan Yang Terlarang Dikenakan Meski dengan Alasan 
Tidak Tahu bahwa Hal Yang Demikian Tidak Boleh serta 
Penjelasan tentang Gugurnya Kafarat, berbeda Dengan Sebagian 
Kalangan Yang Berpendapat bahwa Dalam Kondisi Yang 
Demikian Hukum Kafarat Tetap Wajib, meski Dengan Alasan 
Tidak Tahu bahwa Mengenakan Wewangian dan Mengenakan 
Baju Tidak Diperbolehkan bagi Mereka Yang Sedang Berada 


453 Muslim, Haji 67 dari jalur periwayatan Muhammad bin Basyar. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 475 


dalam Kondisi Ihram, dengan Menyebutkan Riwayat Yang 
Didalamnya Terdapat Lafazh Wewangian. Sebagian Kalangan 
Yang Memakruhkan Mengenakan Wewangian sebelum 
Melakukan Ihram tidak Dapat Membedakan antara Hadits Yang 
Muqaddam dan Yang Mu'akhkhar serta Tidak Dapat 
Membedakan antara Hadits Yang Bersifat Mufassar dan Hadits 
Yang Bersifat Mujmal. 


ES ÉN ji SA Gis - -”‏ يی بن Aas daa‏ عن ابن 
لاي عار لقي و ا تل Pan NAN‏ 
قال i‏ ليت A‏ ارى É ale Ie BD‏ کان Sad‏ 


0 لو 


A JG eiel فيه اس مِنْ‎ iaa ie GE i LE 
RAER A E US Ees 
Ye es ل عَلَيْهِ‎ Ai NS an A 
ONG ا‎ dal, Jeh فَجَاءَهُ‎ JK إلى يَعْلَى أن‎ AS 
A 
ثلاث‎ Gi الطب الذي بك‎ Ci: ف فقال:‎ Dah E 


3 £ 


D SA ثم اصنَعْ في‎ * WI وما الجيّة‎ na 


Ae 


303 


2670. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ibnu Jurajj, Atha 
telah memberitakan kepadaku, Shafwan bin Ya'la bin Umayyah 
menceritakan kepadaku, bahwasannya Ya'la bin Umayyah berkata 
kepada Umar: Aku berharap dapat melihat Rasulullah saat beliau 
menerima wahyu. Ketika beliau di Ja'ranah, Rasulullah SAW 
mengenakan baju yang membungkus dirinya. Saat itu, beliau bersama 


476 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


beberapa orang sahabat. Ia berkata: Kemudian datang seorang laki- 
laki yang berlumur minyak wangi menemuinya dan bertanya kepada 
Nabi SAW: Wahai Rasulullah, bagaimana menurut tuan hukum orang 
yang melakukan ihram dalam kondisi penuh wewangian? Kemudian 
Rasulullah SAW melihat sebentar ke arah laki-laki tersebut. Setelah 
itu, turunlah wahyu. Kemudian Umar RA memanggil Ya'la, dan ia 
pun datang. Kemudian ia memasukkan kepalanya dan melihat wajah 
Rasulullah SAW sesaat merona merah. Kemudian ia beranjak. Setelah 
keadaan menjadi seperti biasa, Rasulullah SAW berkata, “Dimana 
orang yang tadi bertanya tentang umrah?” Orang yang dimaksudpun 
datang dan Nabi SAW memerintahkan kepadanya dengan berkata, 
“Berkenaan dengan wewangian yang telah kamu kenakan sebelum 
ihram, cucilah wewangian tersebut. Kemudian lepaslah bajumu dan 
kerjakanlah umrah dengan cara sebagaimana kamu mengerjakan 
ibadah haji.” 


587. Bab: Penjelasan tentang Hadits Yang Lafazhnya Mufassar 
dan Menjelaskan Riwayat yang Lafazhnya Bersifat Mujmal 
seperti Telah Disebutkan Dalam Permasalahan Wewangian. Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Ketika Rasulullah SAW 
Memerintahkan Mencopot Baju dan Membersihkan Wewangian, 
maksudnya Adalah Wewangian Yang Biasa Digunakan oleh 
Kaum Wanita, bukan Wewangian Yang Biasa Digunakan oleh 
Kaum Laki-Laki Yang Pernah Digunakan oleh Nabi SAW ketika 
Hendak Melakukan Ihram. 


PAI IE بن‎ Aan وَسَعِيدٌ‎ GIS ig JSI عَبْدُ‎ CAS - —Y VA 


قالا: Kara‏ ات عَنْ عَمِْو بْنِ Ga‏ عن عَطَاء عَنْ صقوان بن ti‏ 


488 Al Bukhari, Haji 17 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Juraij. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 477 


£ o 
jl 


CA ale JS Ino B رَسُول الله‎ SIN ag عَنْ أبيه» قال:‎ 
CIA A بخلوق» فقال:‎ Da kanan ale رجحل‎ ai Spm 
كيف كنت‎ : SIPA Tan شق وع ن نکی امت‎ 
في‎ K4 قال:‎ dai, ME هله‎ Ži حَجَتِكَ ؟ قال:‎ GI 


و مم 


Ag KS uas‏ » قال: رائرل علي سحي a‏ فدَعَاني 
USG AS‏ لي URI‏ الله 8 da Jasa‏ 
Da 2 r Pa‏ 2 ا 2 7 46 y 2... AA‏ 
هَذَا EI D‏ وقال الْمَحْرُومِي: قال: كنا مَمَّ BN‏ 
بالحغرائة» وقد قلت ian)‏ وَدِدْتْ أني أرَى رَسُول الله لظ وقال: 
وَاغسل عَنّي هَذَا BII‏ 

2671. Abdul Jabbar bin Al “Ala dan Sa'id bin Abdurrahman 

telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Umar bin Dinar, dari Atha, dari 
Shafwan bin Ya'la, dari ayahnya: Ia berkata: Aku ingin sekali melihat 
Rasulullah SAW saat Beliau menerima wahyu. Ketika suatu hari kami 
sedang berada di daerah Ja'ranah, ada seorang laki-laki yang datang 
menemui beliau dan saat itu laki-laki tersebut berlumur wewangian 
tertentu. Laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi SAW: Wahai 
Rasulullah, aku telah melakukan ihram untuk umrah dalam kondisi 
seperti ini, maka bagaimana caraku melakukan umrah? Rasulullah 
SAW bertanya kepadanya, “Bagaimana kamu melakukan ibadah 
haji?” Laki-laki tersebut menjawab, “Aku melepas bajuku dan 


membersihkannya.” Kemudian Nabi SAW berkata, “Kerjakanlah 
ibadah umrahmu sebagaimana kamu mengerjakan ibadah haji.” 


Ia berkata: Kemudian Rasulullah SAW menerima wahyu dan 
Beliau menutup wajahnya dengan baju dan Umar pun memanggilku. 


478 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Kemudian ia membuka penutup baju tersebut, maka akupun melihat 
Rasulullah SAW sedang menutupi wajahnya yang merona merah. 


Hadits ini adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Abdul Jabbar. 
Al Makhzumi berkata: Ia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah 
SAW di daerah Ja'ranah. Aku pernah berkata kepada Umar RA: Aku 
ingin sekali melihat Nabi SAW saat beliau menerima wahyu. Dan 
beliau berkata, “Bersihkan wewangian ini dariku.” 


588. Bab: Penjelasan bahwa Nabi SAW Memerintahkan agar 
Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram Tersebut 
Membersihkan Wewangian Yang Telah Digunakannya sebelum 
Ihram karena Ia Menggunakan Wewangian Yang Ada 
Za'farannya, sementara Menggunakan Za'faran Tidak 
Dibolehkan, meskipun Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram 
Terlarang Mengenakannya. Tidak Seperti Dugaan Sebagian 
Ulama Irak Yang Menyangka bahwa Nabi SAW Memerintahkan 
Membersihkan Wewangian Tersebut karena Seorang Yang 
Sedang Berihram Tidak Diperkenankan Mengenakan 
Wewangian Meski Wewangian Tersebut Ia Gunakan 
sebelum Ihram. 


Abu Bakar berkata: Didalam riwayat Umar bin Dinar ia 
berkata: Wa 'alaihi mugaththa'aatinn mutadhammikhun bi khuluugin. 
Kalimat khulug —Sepengetahuanku— tidak digunakan kecuali dalam 
wewangian yang ada za’ farannya. 

Dalam riwayat Manshur bin Zadan, Abdul Malik bin Abu 
Sulaiman, Ibnu Abu Laila, Al Hujjaj bin Artha dari Atha, dari Ya'la 
bin Umayyah, ia berkata: Ia mengenakan baju yang terkena minyak 


455 Muslim, Haji 7 dari jalur periwayatan Umar bin Dinar dengan redaksi yang 
singkat. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 479 


Za'faran (266/B) namun mereka tidak memasukkan Shafwan bin 
Ya'la dalam sanadnya. 


or o mon 4 و و ومو‎ 34 


olid - ۲ ۲‏ محمد بن هشام» kh‏ هشيم ) عن منصور› 


Pipi LS KAA 36 
aa Nara ا عرابي إلى رَسول الله ل‎ AA 


” 
م © شير 


Ù y LANG akak سول الف‎ MA OS 
pin عَنْكَ‎ ala! IK as 3 قال:‎ Ka i مِنّيء قال: طرق‎ 


لب aie Ja‏ هذا AA‏ رامع في PA Cah‏ 
Stm‏ غ قال في TORVE >i‏ قال aa‏ حَد aé‏ نا ظا 58 
Aa‏ ۽ عن صفوان Ii‏ عَنْ أبيه Gang (D)‏ ل بن plia‏ 
Git‏ هشيم عَنِ telan a‏ قَالَ: akah”‏ 

الْحَدِيث: SA‏ فنا رلا هنا اشير is‏ نا به 


2672. Muhammad bin Hisyam telah menceritakan kepada 
kami, Hasyim menceritakan kepada kami dari Manshur, Abdul Malik, 
Ibnu Abi Ya'la dan Al Hujjaj, semuanya mengambil dari Atha, dari 
Ya'la bin Umayyah, ia berkata: Ada seorang laki-laki arab dengan 
mengenakan jubah yang terbaluri minyak Za'faran datang menemui 
Rasulullah SAW dan bertanya: Wahai Rasulullah, aku telah 
melakukan ihram dalam kondisi sebagaimana yang tuan lihat, namun 
banyak orang yang tidak setuju dan memojokkanku. Ia berkata: Nabi 
SAW membiarkannya sebentar, kemudian memanggilnya dan Beliau 
bersabda, “Lepaslah baju jubahmu, bersihkanlah minyak za'faran 
dari dirimu dan kerjakanlah umrah sebagaimana kamu mengerjakan 
haji.” Namun ia mengatakan di akhir riwayatnya: Hujaj berkata: Atha 


480 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepada kami tentang Hadits ini dari Shafwan bin Ya'la, 
dari ayahnya, ha Muhammad bin Hisyam telah menceritakan kepada 
kami, Hasyim menceritakan kepada kami dari Al Hujjaj, dari Atha, ia 
berkata: Sebelum Hadits ini sampai kepada kami, kami menggatakan 
bahwa ia membakar jubahnya. Setelah kami menerima Hadits ini, 
maka kami mengambilnya.” 


589. Bab: Larangan Nabi SAW Mengunakan Minyak Za'faran, 
baik Bagi Orang Yang Sedang Berada Dalam Kondisi Ihram 
ataupun Tidak Ihram dan Dalil tentang Keshahihan Takwil 
Riwayat Ya'la Bin Umayyah bahwa Nabi SAW Memerintahkan 
Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram Membersihkan 
Wewangiannya, jika Wewangian Tersebut adalah 
Minyak Za'faran 


o A0 3 5. مه م‎ 30 23270 


gi -YYY‏ أَحْمَدُ Nge TAN‏ حماد بن A‏ عن عبد 


2 Y y 2 sz NK < P o o 074 0 2 
2 Ne a Kanda, A 
عن التزعفر› قال حماد: يعني الخلوق‎ 


2673. Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami, 
Hamad bin Zaid memberitakan kepada kami dari Abdul Aziz bin 
Shahib, dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW melarang 
laki-laki mengenakan minyak wangi za'faran. Hammad berkata: 
maksudnya adalah Al Khulug.”! 


436 Sanadnya shahih, Al Hafizh memberikan isyarah dalam Al Fath 3 : 395 kepada 
riwayat ini. 

457 Muslim, Pakaian 77 dari jalur periwayatan Hamad bin Zaid, Al Bukhari, Pakaian 
22 dari jalur periwayatan Abdul Aziz. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 481 


Kami AS -4‏ بن مني 3653 5 أيوب» قالا: Kas‏ 


Jor Pt r r 3 


G au بن‎ NP on عَبْدُ‎ CI AYI KE CI مُوسى»‎ 

Pena `X A 3. ¢‏ و 

هی رَسول الله ين أن SEP gina‏ 

2674. Ahmad bin Muni’ dan Ziyad bin Ayub telah 

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ismail bin Aliyyah 

menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Shahib menceritakan 

kepada kami, ha Umran bin Musa menceritakan kepada kami, Abdul 

Wahhab menceritakan kepada kami, Abdul Aziz menceritakan kepada 

kami dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW telah melarang 
laki-laki menggunakan minyak wangi za'faran. 


:J 


590. Bab: Dalil Kedua Yang Menunjukkan Sahnya Pentakwilan 
Perintah Nabi SAW dalam Riwayat Ya’la untuk Membersihkan 
Wewangian Yang Digunakan oleh Orang Yang Sedang Berada 
dalam Konsisi Ihram. Sebab Nabi SAW Juga Pernah 
Memerintahkan Orang Yang Dalam Kondisi Tidak Ihram untuk 
Membersihkannya. Dengan Demikian, Baik dalam Kondisi Ihram 
atau Tidak Berihram Hukumnya Sama. 


و 


Mama GIS -‏ بن حَرْب الْوَاسِطِي» ES‏ عبيدة بن 
ea‏ قال: شَحَيْت Gy‏ فقال لي A‏ اذهب بتا إِلَى JI‏ 
قال: Ip a el DAN‏ الله agen mimi BB‏ 
فلا دا مي bê Wb Sapa‏ لي: يا يَعلَى 


482 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2 و ل NA N 2 re o3 Ia BE Sa‏ 
ما حَمَلكَ على الخخلوقء IA‏ قلت: لاء فقال لي رَسُول الله : 
...0 و To‏ 


ui 5 “3 aa AS قال: رر علي‎ A 236 
الله 0 قال:‎ Ja جئت فلمًا رآني‎ g خی ذهب‎ AAL sd 
Ba BS A السّمّاء» قال‎ akan, LE aji دين‎ ju وَعَادَ‎ 
Pd هم سم‎ 3 re 1 Zaa -0 To 
Ta GA en an 
الحلوق‎ 

2675. Muhammad bin Harb Al Wasithi telah menceritakan 
kepada kami, Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami, Umar 
bin Abdullah bin Ya’la bin Murrah Ats-Tsagafi menceritakan kepada 
kami dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Suatu hari ketika aku 
dalam keadaan santai, sahabatku berkata: Ayo kita pergi ke rumah. Ia 
berkata: Kemudian aku pergi, mandi dan mengenakan wewangian 
tertentu. Dan Rasulullah SAW saat itu mengusap wajah-wajah kami. 
Ketika posisiku sudah dekat dengan Nabi, Beliau menjauhkan 
tangannya dari minyak yang aku kenakan. Setelah selesai: Beliau 
berkata kepadaku, “Wahai Abu Ya'la, apa yang mendorongmu 
mengenakan wewangian tersebut, apakah kamu sudah menikah?” Aku 
menjawab, “Tidak.” Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, 
“Pergi dan bersihkanlah.” Ia berkata, "Maka akupun berlalu dan 
membersihkan wewangian tersebut dengan debu hingga aromanya 
hilang." Ketika aku datang lagi, Rasulullah SAW berkata, "Al “Ala 


telah datang dengan agamanya yang baik, ia bertaubat dan langitpun 
bertasbih.” 


Abu Bakar berkata: Rasulullah SAW telah memerintahkan 
Ya'la untuk membersihkan wewangian khulug sementara saat itu ia 
tidak sedang berada dalam kondisi ihram, sebagaimana Beliau 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


memerintahkan orang yang sedang berada dalam kondisi ihram 
membersihkan wewangian tersebut.” 


591. Bab: Penjelasan tentang Bantahan terhadap Pendapat 
sebagian Kalangan Yang Mengatakan bahwa Seorang Yang 
Melakukan Ihram sambil Mengenakan Jubah Harus Membakar 
Jubahnya dan Ia Tidak Boleh Melepas Jubahnya 
dari Arah Kepala. 


Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Shafwan bin Ya'la, dari 
ayahnya, Rasulullah SAW berkata, "Lepaskanlah baju jubahmu.”” 4 


Muhammad bin Hisyam telah menceritakan kepada kami, 
Hasyim menceritakan kepada kami, dari Atha, ia berkata: Sebelum 
datang berita ini, kami berpendapat bahwa ia harus membakar 
bajunya. Setelah sampai riwayat ini, maka kami menjadikan Hadits ini 
sebagai hujjah. Al Hujjaj berkata: Atha telah menceritakan kepada 
kami tentang Hadits ini dari Shafwan bin Ya'la dari ayahnya. 


592. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Mencukur Rambut bagi 
Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram, jika Terkena 
Penyakit, Terserang Kutu atau Terlalu Lebat dan Penjelasan 
tentang Kewajiban Membayar Fidyah bagi Orang Yang 
Mencukur Rambutnya, Meski dengan Alasan Sakit atau Merasa 
Tidak Nyaman dengan Kondisi Kepalanya 


GB - عاش و هبر‎ 3 PAN 


WAH التْقَفِى‎ SAI X3 A محمد بن بشار‎ ES -7 


“58 Sanadnya dha'if. Ahmad 4 : 171 dari jalur periwayatan Ubaidah. 
459 Lihat hadits sebelumnya 2671. 


484 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


| 
| 
| 
| 
| 


عَجْرَةَ قا قال Ipa) de A‏ الله 8 رَمَنَ AN GS ch a KA‏ فقال 
P‏ - 1 م z B‏ براه 2 و مه 
Jel An San anna ts‏ ل حلت th‏ خا Akh‏ 
صم uk NG‏ أو Saras‏ | بثلاثة 3 آصع (Uh Kn bsa‏ 
Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami,‏ .2676 
Abdul Wahab Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, Khalid bin Al‏ 
Hidza menceritakan kepada kami dari Abu (267/A) Oilabah, dari‏ 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin “Ajrah, ia berkata: Di‏ 
masa Hudaibiyyah, Rasulullah SAW pernah datang menemuiku dan‏ 
saat itu rambutku sangat lebat. Beliau berkata, “Nampaknya kondisimu‏ 
yang demikian menyakitimu?” Akupun menjawab, “Ya, Benar.”‏ 
Rasulullah SAW berkata lagi, “Cukurlah dan sembelihlah seekor‏ 
kambing atau berpuasalah selama tiga hari, atau bersedekahlah‏ 
sebanyak tiga sha' kepada enam orang miskin”‏ 


593. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ka'ab Diperintah oleh 
Nabi SAW Mencukur Rambutnya dan Memerintahkannya 
Membayar Fidyah dengan Berpuasa, Bersedekah atau Dengan 
Menyembelih. Peristiwa Tersebut Terjadi sebelum Rasulullah 
SAW Menjelaskan bahwa Mereka akan Mencukur Rambut di 
Hudaibiyyah dan Kembali Lagi Ke Madinah sebelum 
Sampai Ke Makkah. 


3 .36 وو م هم 


Ngan | عَبْدُ الرّزّاقء‎ Ws CI بن‎ Ia GS -7 

r r c r A 2 Ao. 
بن‎ PAN والثوٴري» عن ابن أبي ا عن مجاهي عن عبد‎ (yana 
Ka PA gi SP ul 
460 Muslim, Haji 84 dari jalur periwayatan Khalid. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


أ قال: تحت قِذْرِ وَالْقَمْل US‏ عَلَى BA f JG ag‏ 


ma. 


sae Ap مِنْ‎ Tai HB ؟ فقال: عَم يَا رَسُول الله»‎ oih أيُوَذِيكَ‎ 
يَحْلِقَونَ بها‎ Al AI ولم بين‎ AA وَهُمْ‎ É BI b batas و‎ 
AA ana Ta الله عر‎ Yah & Ley أن‎ Cb Je وَهُمْ‎ 
EA اکن او‎ aa GG bil gal Bp iri أذ‎ 8 


A A kah ر حير شيل عن اين‎ EENT 
هذا‎ a sili حر جنه في لباب‎ 
2677. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar dan Tsauri 
memberitakan kepada kami dari Ibnu Ani Najih, dari Mujahid, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ajrah, bahwasannya Nabi 
SAW pernah melewati dirinya yang sedang menyalakan api di bawah 
periuk yang terbuat dari batu. Saat itu, beberapa ekor kutu rambut 
berjatuhan mengenai wajahnya. Kemudian Nabi SAW berkata 
kepadanya, “Apakah kondisi yang demikian menyakitimu?” la 
menjawab, “Benar wahai Rasulullah." Kemudian turunlah ayat Al 
Our'an, “Maka wajiblah atasnya ber-fidyah, yaitu: Berpuasa atau 
bersedekah atau berkorban.” (Os. Al Baqarah (21: 196) Kemudian 
Nabi SAW memerintahkannya. Saat itu mereka sedang berada di 
daerah Hudaibiyyah dan Nabi SAW belum menjelaskan bahwa 
mereka akan bercukur di Hudaibiyyah, sementara saat itu mereka 
sangat ingin memasuki kota Makkah. Kemudian Allah SWT 
menurunkan ayat tentang fidyah dan Rasulullah SAW memerintahkan 
untuk mencukur dan berpuasa selama tiga hari atau memberi makan 
kepada enam orang miskin atau menyembelih kambing. 


486 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Riwayat Syabal dari Ibnu Abi Najih juga 
berisikan permasalahan yang sama, dan aku telah jelaskan Haditsnya 
dalam bab setelah ini.“' 


594. Bab: Dalil bahwa firman Allah SWT yang berbunyi, 
“dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai 
di tempat penyembelihannya. Jika ada diantaramu yang sakit atau 
ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah 
atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau 
berkorban...” (Os. Al Bagarah (2): 196) ada peringkasan kalimat. 
Makna yang dimaksud adalah: Kemudian kalian bercukur, maka 
fidyahnya adalah dengan mengerjakan puasa, sedekah atau 
menyembelih hewan, sebagaimana firman Allah SWT, “Lalu 
Kami wahyukan kepada Musa: 'Pukullah lautan itu dengan 
tongkatmu', Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan 
adalah seperti gunung yang besar ........” (Os. Asy-Syw'ara [26]:64) 
yang dimaksud dalam ayat ini adalah kemudian ia memukulnya. 
Dalam redaksi yang demikian ada peringkasan kalimat, kalimat, 
“Kemudian ia memukul,” dihilangkan. Sudah jelas bahwa 
terpancarnya air dari batu dan terbelahnya laut disebabkan oleh 
pukulan yang dilakukan oleh Nabi Musa AS. Dan tidak 
diragukan lagi bahwa Musa AS sangat menta'ati perintah Allah 
SWT untuk memukul batu dan air. Oleh karena itu, 
terpancarnya air dan terbelahnya laut terjadi setelah pukulan 
Musa AS dimana beliau dengan cepat melakukan 
perintah Allah SWT. 


41 Muslim, Haji 83 dari jalur periwayatan Ibnu Abi Najih. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


PANA 


Was روح‎ Ka القيسي‎ yana محمد بن‎ 1 Was -YYA 

A Mg Ian 
NI ARI nan e op Ya 
تفط غل‎ An أن رَسُول الله يك رآ‎ APE عَنْ كغب بن‎ di 
KS وَهُوَ‎ Gi قال: َعَم فَأَمَرَهُ أن‎ aa Basel فقال:‎ An 


Ka 


Da يها رقم على طح أن بارا‎ Io ل أذ‎ 
GG ag jab BS mala أن‎ BB رَسُول الله‎ AG A 
dapa 
2678. Muhammad bin Ma'mar Al Oaisi telah menceritakan 
kepada kami, Rauh menceritakan kepada kami, Syabal menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: 
Abdurrahman bin Abi Laila menceritakan kepadaku dari Ka'ab bin 
“Ajrah, bahwasannya Rasulullah SAW pernah melihatnya dan saat itu 
kutu-kutu rambutnya sedang berjatuhan ke wajahnya. Kemudian 
Rasulullah SAW berkata, “Apakah kondisi yang demikian 
menyakitimu?” Ia menjawab, “Ya,” Kemudian Nabi SAW 
memerintahkan kepadanya untuk mencukur rambutnya di 
Hudaibiyyah dan Nabi SAW belum menjelaskan bahwa mereka akan 
mencukurnya di tempat tersebut. Pada saat itu, mereka sangat ingin 
memasuki kota Makkah. Setelah itu, Allah SWT menurunkan ayat 
tentang kewajiban membayar fidyah. Kemudian Rasulullah SAW 
memerintahkan untuk memberi makan kepada enam orang miskin, 
menyembelih hewan Hadyu atau berpuasa selama tiga hari. 


Abu Bakar berkata: Aku telah menjelaskan dalam kitab Al 
Aiman (Permasalahan sumpah) dan kifarat (Denda)tentang kadarnya: 
yaitu tiga sha’. Satu sha’ sama dengan empat amdad dan satu al farag 
sama dengan 16 liter. Dengan demikian satu sha' sama dengan 
sepertiga farag sebab satu farag sama dengan tiga sha’. Satu sha’ 


488 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


sama dengan sepertiga dari lima liter. Dasarnya adalah Hadits-Hadits 
Rasulullah SAW. 


Ayat ini termasuk dalam jenis firman Allah SWT yang 
menjelaskan suatu kewajiban secara mujmal, kemudian Nabi SAW 
memberikan penjelasan mengenai rinciannya. Dalam ayat ini Allah 
SWT memerintahkan membayar fidyah dengan cara berpuasa dan di 
dalam Al Our'an tidak terdapat penjelasan tentang jumlah bilangan 
puasa yang harus dikerjakan, tidak ada penjelasan mengenai jumlah 
orang yang harus diberi serta tidak ada penjelasan yang dimaksud 
dengan nusuk. Kemudian Nabi SAW yang diutus Allah SWT untuk 
memberikan penjelasan menjelaskan bahwa jumlah puasa yang harus 
dikerjakan adalah tiga hari, bersedekah sebanyak tiga sha' kepada 
enam orang miskin dan yang dimakasud dengan nusuk adalah 
menyembelih seekor kambing. 


Disebutkannya nusuk dalam riwayat ini (267/B) sama dengan 
permasalahan yang dikatakan oleh ulama bahwa menghukumi dengan 
cara melakukan penyamaan bersifat wajib. Dengan demikian, 
sepertujuh sapi atau sepertujuh unta boleh digunakan untuk membayar 
denda pelanggaran mencukur rambut. Sebab sepertujuh sapi atau 
sepertujuh unta sama dengan satu kambing dalam masalah fidyah, 
masalah udhhiyyah dan hadyu. 


Tidak ada perbedan pendapat di kalangan ulama bahwa 
sepertujuh unta atau sepertujuh sapi bisa menggantikan satu ekor 
kambing dalam masalah hadyu tamattu', qiran dan udhhiyyah 
(Berkurban di hari raya). Sebagian ulama berpendapat bahwa 
sepersepuluh unta bisa menggantikan satu ekor kambing. 


Bagi mereka yang membolehkan sepersepuluh menempati satu 
ekor kambing, maka sepertujuh lebih utama, sebab bagian sepertujuh 
lebih bayak dibandingkan dengan sepersepuluh. Aku telah 
menguraikan masalah ini kepada sebagian sahabat ku ketika 
menjelaskan ayat ini dan aku jelaskan juga bahwa Allah SWT 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 489 


terkadang mewajibkan sesuatu di dalam Al Qur'an dengan satu 
pengertian, dan terkadang mewajibkan sesuatu dengan pengertian 
yang lain dalam Al Our'an. Pengetahuan tentang pengertian yang 
dikehendaki tersebut dapat berasal dari Rasulullah SAW atau ijma' 
ummat islam. Sebab Allah SWT mewajibkan hal yang demikian 
kepada orang yang kondisi rambutnya menyakitkan dirinya, atau ia 
merasakan sakit di kepalanya kemudian ia mencukur rambutnya. 
Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa seorang yang mencukur 
rambutnya ketika berihram wajib membayar fidyah, meski kondisi 
rambutnya tidak membuatnya sakit atau tanpa ada rasa sakit di 
kepalanya. Orang yang bercukur tersebut dianggap sebagai orang 
yang melanggar aturan, jika mencukurnya bukan karena ada penyakit. 


Aku telah jelaskan juga bahwa menghukumi sesuatu 
berdasarkan giyas adalah wajib. Sebab, jika tidak demikian, maka 
seorang yang menggunting rambutnya dengan alat cukur tidak wajib 
membayar fidyah. Sebab kata fidyah hanya ditujukan kepada halgu 
(mencukur sampai habis/botak) tidak ditujukan kepada Al Jazzu, 
(memotong) jika dalam masalah ini diberlakukan giyas, maka orang 
yang melakukan Al Jazzu (Memotong sebagian rambutnya ketika 
dalam kondisi ihram) terkena juga kewajiban membayar fidyah 
sebagaimana orang yang melakukan halgu (mencukur hingga habis). 
Permasalahan ini cukup panjang dan telah aku jelaskan dalam 


pembahasan yang lain. %2 


462 Al Bukhari, orang yang terhalang melaksanakan Haji 8 dari jalur periwayatan 
Rauh. 


490 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


595, Bab: Penjelasan bahwa Seorang Tuan boleh Memberikan 
Hukuman kepada Budaknya yang Tidak Menjaga Harta 
Tuannya, jika Perilakunya Yang Demikian layak 
Diberi Hukuman 


2 -2 30 X, 3. 


GAS -yiya‏ عبد الله بن سَعِيدٍ gés‏ وسلم ip‏ جنَادَةء قال 
dtg ta AL KI tek‏ الأشج: A ee‏ الله بن CAS‏ 
,3 لي A Ga‏ قال: PSP BAG Nasa WAH‏ 
رتا a‏ رَسُول الله iius AAN.‏ رَسُول الله dea Wb‏ أبي 


AE A 58 غلام‎ Hj وکائت‎ gai راف فرلا‎ X 


رهم ر رو انا z5 me da aa‏ را w‏ كا 
فجلس رسول الله وق وَجَلسَت عائشة إلى i‏ وحَلس أبو بكر إلى 
جنب رَسُول الله bia SM FI Ga BB‏ إلى حنب pi‏ 


As tr r r PE ET A ° at - و 5 ار رغ‎ 
SIB JG يَمْشِي ما مَعَهُ بره‎ DE غلامهُ وزمالتتا مى يأټيتاء فَطَلَمَ‎ 
44 0, - ee of er THA at f us A e, ki 
يضر‎ SAI قال: فقام‎ cakil ؟ قال: أَضَلني‎ Basi Cs أبو بكر:‎ 
o إن 6 ر‎ * p ر‎ E E E, ا‎ PE D 
أن‎ de فما يزيد رَسُول الله ويك‎ J Hp واد أضللت‎ asi ويقول:‎ 

3 r Ha naa P 9 اه‎ r Aa A A g PE 
PAI هذا حَدِيث‎ a المُحْرمء وَمَا‎ SINI ويقول:‎ tem 
0 a KS > ` Ag 22 م‎ P o PAKE r AA 
يعقوب بن‎ Cin SB قال سَلم: وکات راما وزاملة رسول الله‎ 
3 با اه‎ e هود‎ £ - . 1 8... - ve 
عَبْدُ الله بن إدريس»‎ AH إبرَاهيم الدورقِي» ويوسف بن موسىء قالا:‎ 


A gra‏ لاس رو وبر .لع 


EE E T 8 6 Tiia L tag” ©‏ و ` 
خبرنا محمد بن إسحاق» نحوه قال الدورقي: وکاتت زمالة رسول الله 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 491 


de الله‎ 


2679. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj dan Salim bin Junadah 
telah menceritakan kepada kami, Salam berkata: Ibnu Idris 
menceritakan kepada kami. Al Asyaj berkata: Abdullah bin Idris 
menceritakan kepadaku dan ia menuliskan untukku kemudian 
menyebutkan Hadits tersebut kepadaku, ia berkata: Muhammad bin 
Ishag telah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Ibad bin 
Abdullah bin Zubair, dari ayahnya, dari Asma binti Abu Bakar RA, ia 
berkata: 


Kami pernah melakukan perjalanan bersama Nabi SAW untuk 
melaksanakan ibadah haji. Perbekalan Nabi SAW dan Abu Bakar RA 
berada di tempat yang sama. Ketika kami singgah di daerah Al Araj, 
perbekalan kami dibawa oleh pembantu Abu Bakar RA. Ia (Asma 
RA.) berkata: Rasulullah SAW-pun duduk dan Sayyidah “Aisyah 
duduk di sampingnya, sementara Abu Bakar RA. duduk di sisi yang 
lain disamping Rasulullah SAW. Saat itu, akupun duduk di samping 
ayahku (Abu Bakar RA.) sambil menunggu barang bawaan kami yang 
dibawa oleh pembantu Abu Bakar RA, kapan barang bawaan tersebut 
datang. Kemudian pembantu tersebut muncul dengan tidak membawa 
untanya. Saat itu, Abu Bakar RA bertanya, “Kemanakah untamu?” Ia 
menjawab, “Semalam aku telah tersesat.” Kemudian Abu Bakar RA 
bangkit dan memukul pembantunya sambil berkata, “Cuma membawa 
satu unta saja kamu tidak mampu, padahal kamu adalah laki-laki.!” 
Melihat hal yang demikian Rasulullah SAW hanya tersenyum dan 
berkata, “Lihatlah apa yang dilakukan oleh orang yang sedang 
berada dalam kondisi ihram ini.” Ini adalah Hadits riwayat Al Asyaj. 
Salim berkata, “Barang bawaan kami dengan barang bawaan 
Rasulullah SAW berada pada tempat yang sama.” 


492 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi dan Yusuf bin Musa 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Idris 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag memberitakan 
kepada kami dengan Hadits yang sama. 


Ad-Daurugi berkata: Barang bawaan Nabi SAW dan barang 
bawaan Abu Bakar RA. (Dengan redaksi, "Wa kaanat zimaalatu 
Rasulillah wa zimalatu Abi Bakar RA.") 


Yusuf berkata: Barang bawaan Abu Bakar dan barang bawaan 


Rasulullah SAW. (Dengan redaksi kalimat, "Wa kaanat zaamilatu Abi 


Bakrin wa zaamilatu Rasulillah. 9 


596. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melantukan Syair bagi 
Orang Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram. 


4 07 az- Do نهر‎ 3 PAN 


CAT SN عبد‎ Ci مُحَمَّدُ بْنْ يَحْبَىء‎ Cab - 

دحل رَسُول الله فل مَك مورا بل أن ni G SA GEK‏ بين 

يڌٿ وهو يقول: لوا بتي SI‏ عن مله اوم ربكم على agi‏ 

GAN aab عَنْ ليلو قال‎ JAN ai alan يزيل الْهَامَ عن‎ Up 

رَوَاحَة في حَرَمٍ اللهء وَين يدي JA‏ الله 4# تقول هذا GEN‏ َال 

BA‏ حل عَنْهُ يا gem GA PE‏ يڍو BNI‏ اش eta‏ من 
َه شر 


463 Sanadnya dha'if karena an'anahnya Ibnu Ishaq. Abu Daud Hadits 1818 dari 
jalur periwayatan Ibnu Idris. As-Sunan Al Kubra, 4 : 67. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 493 


2680. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ja'far bin Sulaiman (268/A) 
Adh-Dhabghi memberitakan kepada kami, dari Tsabit bin Al Banani, 
dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW pernah memasuki 
kota Makkah untuk melakukan umrah sebelum terjadinya pembebasan 
kota Makkah. Ibnu Rawahah yang saat itu berjalan didepan Nabi 
SAW melantunkan syair. Saat itu, Umar RA berkata, "Wahai Ibnu 
Rawahah, di tanah haram dan di hadapan Rasulullah SAW kamu 
melantunkan syair?” Kemudian Nabi SAW menyela, “Biarkan saja, 
sungguh perkataannya memberikan pukulan kepada mereka lebih 


tajam dari anak panah.” 


597 Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Mengenakan Celana 
Panjang bagi Orang Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram 
jika Tidak Menemukan Kain dan Boleh Mengenakan Sepatu jika 
Ia Tidak Menemukan Sandal, dengan Mengetengahkan Hadits 
Yang Lafazhnya Bersifat Mujmal saat Menyebutkan Sepatu 
ketika Tidak Ada Sandal. 


a Daan عبدة الضبي»‎ IA EA -0١ 
Wa NG DE Wa بن المِقدَام الْعِجَلِي» قالوا:‎ aah GA 
نرو بن يئار عَنْ حابر بن ري أن ان عباس قَالَ: سيت رَسُول الله‎ 
لِمَنْ لا‎ MSG لا جد الإا‎ AI ويقول: السراويل‎ Di فك وهو‎ 
jg AA) قال امك ن‎ Kaul جد‎ 
2681. Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi, Imran bin Musa Al 
Qazzaz dan Ahmad bin Al Miqdam Al Ajli menceritakan kepada 


464 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 : 159 — 160 dari jalur periwayatan Abdurrazzag. 


494 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kami, semuanya berkata: Ahmad bin Zaid menceritakan kepada kami, 
Umar bin Dinar menceritakan kepada kami dari Jabir bin Zaid, 
Sesungguhnya Ibnu Abbas RA pernah berkata: 


Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Dalam 
khutbahnya beliau berkata, “Boleh mengenakan celana panjang bagi 
yang tidak menemukan kain dan boleh mengenakan khuf (sepatu) bagi 
yang tidak menemukan sandal.” 


Ahmad bin Al Muqaddam berkata: Dari Umar bin Dinar.“ 


598. Bab: Hadits Yang Menjelaskan Lafazh yang Bersifat 
Mufassir (Menjelaskan) Riwayat Yang Bersifat Mujmal Yang 
Telah Aku Sebutkan tentang Kebolehan Mengenakan Khuf bagi 
Yang Tidak Menemukan Sandal. Dan Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Rasulullah SAW hanya Membolehkan Orang Yang 
Sedang dalam Kondisi Ihram Mengenakan Khuf yang Tidak 
Menutupi bagian Mata Kaki, bukan Setiap Khuf Boleh 
Dikenakan. 


8 ننه الو 


SIS Ca Kij a آحمد‎ SA -5 

أيوب» عَنْ افع عَنْ KE‏ الله ن Ab‏ أن رجلا سال رَسُولَ الله 8 وهو 
بذاك OK‏ فقال: يا رَسُول DI an FA "NU cai‏ قال: 
AN‏ القن ولا JAN‏ ولا الْعِمَامَة NG‏ الْحُفيْنِ إلا أن لا جد 
GAB ki‏ اقل ga ia‏ ولا شيعا EA AN Ga‏ ورس أو 


r T‏ ثم مع 
زَعفرَان» ولا البرئس 


465 Muslim, Haji 4 dari jalur periwayatan Hamad bin Zaid. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


2682. Ahmad bin Al Migdam Al “Ijli telah menceritakan 
kepada kami, Hamad menceritakan kepada kami dari Ayub, dari 
Nafi’, dari Abdullah bin Umar, bahwasannya ada seorang laki-laki 
yang bertanya kepada Rasulullah SAW saat itu ia (Ibnu Umar RA) 
ada ditempat tersebut. Laki-laki tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, 
pakaian apa saja yang tidak boleh dikenakan oleh orang yang sedang 
berada dalam kondisi ihram?” Rasulullah SAW menjawab, “Jangan 
mengenakan baju, celana panjang, sorban dan jangan mengenakan 
khuf (Sepatu yang menutupi bagian mata kaki) kecuali jika seseorang 
tidak menemukan sandal, maka ia boleh menggunakan sepatu yang 
tidak menutupi bagian mata kaki. Jangan juga mengenakan pakaian 
yang diminyaki minyak wangi yang diambil dari sari tumbuhan dan 
minyak za'faran dan jangan mengenakan kopiah.” 


Aas | rat -YAY‏ بن | لمقدام اله لعب bata‏ ماف عن 
rS En 28 er er or 0. 2 r P‏ ر “Ie‏ 
ايوب عن نافع Aa‏ عَم أن رَخُلا سال رَسُول الله FE‏ 
ال E‏ و کک ا 0 r g” o‏ م 
بذاك OI‏ فقال: يا Jang‏ الله G‏ لا a Genk‏ مِنَ الثياب» قال: 
P E EAE A‏ ار Ta‏ حون E BEN AN aa a‏ 
لا يلبس القمص» ولا السراويل» ولا العمامة) ولا الخفين إلا أن Y‏ يجد 
م Ai Pa - Lo. - os, T Lo f 230 AN oro‏ 36 لاه a‏ 
OS a e‏ ولا شيا مِنَ Ka ABI‏ ورس أو 
رعفران» ولا البرئس 
Ya'qub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan‏ .2683 
kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami, Ibnu Aun‏ 
memberitakan kepada kami, ha Muhammad bin Hisyam telah‏ 


menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami dari 
Daud, dari Nafi’, dari Ibu Umar, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 


“66 Al Bukhari Al-Libas 8 dari jalur periwayatan Hamad. An-Nisaa'i 5:102-103 
Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ayub. 


496 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


7 EEE و‎ YAP 


bersabda, “Jika orang yang sedang berada dalam kondisi ihram tidak 
menemukan sandal, maka ia boleh mengenakan sepatu dengan 


memotong bagian atasnya agar berada di bawah mata kaki." 


599. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW 
hanya Membolehkan Orang Yang Sedang Berada dalam Kondisi 
Ihram Mengenakan Sepatu Yang Tidak Menutupi Bagian Mata 
Kaki, bukan Berarti Beliau Membolehkan Mengenakan Sepatu 
Yang Tingginya Mencapai Lebih dari Mata Kaki meski Bagian 
Bawah Mata Kaki Terlihat sebagaimana Yang Disangka 
oleh Sebagian Orang. 


p r 


iji ia Ega! بْنْ عَبْدٍ الأعلى‎ kawan Gi -4 

Ka Ga Ja‏ اله عَنْ تاف عَنْ عَبْدٍ الله أن رذ قال ار سول 
Y Ga SY WAN, Aa p A) E Y cai‏ 
AA YG PNY‏ ولا YG IAI‏ القلانس ولا Oli‏ إلا 
IA‏ ليْسَت لَه تغلان a‏ لكين وَفِي حبر حَمَّادٍ بن 
ريي عَنْ OA‏ الذي EL‏ قبل a Tit Kah‏ 
قال ابن علي عن ايوب عَنْ تاف عن ابن عُمَرَ عَنِ BAB‏ 


30 3 


KANG # ve 2 2 PANA 4 - 3230 2209 Fr - ra 
أيوب» وقال‎ CET إِسْمَاعِيل»‎ SAS قالا:‎ A وكين‎ a 


oA Ao 


467 Sanadnya shahih, An-Nasaa'i 101 Hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Abdullah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 497 


Ka 1 a jana بن‎ aben دا‎ GPS iya أسفل‎ 
ag 2ب‎ 


2684. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan kepada kami, Basyar bin Al Mufashshal menceritakan 
kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi”, dari 
Abdullah: Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW: 
Wahai Rasulullah, pakaian apa yang boleh kami kenakan di saat kami 
sedang berada dalam kondisi ihram? Rasulullah SAW menjawab, 
“Jangan kalian memakai baju, celana panjang, kopiah, sorban, topi 
dan sepatu, kecuali jika salah seorang diantara kalian tidak 
menemukan sandal, maka ia boleh mengenakan sepatu yang tidak 
menutupi mata kaki.” 

Dalam riwayat Hamad bin Zaid, dari Ayub yang telah aku 
sebutkan sebelum ini ada kalimat: Hendaknya ia mengenakan sepatu 
di bawah mata kakinya. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu 
“Aliyyah dari Ayub, dari Nafi’, dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, 
“Barangsiapa yang tidak menemukan sepasang sandal, maka 
kenakanlah sepatu," maksudnya adalah sepatu yang tingginya tidak 
menutupi bagian mata kaki. 

Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami. Aku telah menyebutkan Hadits ini 
dengan seluruh jalur periwayatannya dalam kitab Al Kabir.” 


Hop عن اَي‎ RRT ح وفي حبر سلام»‎ =N MAS 
Na JENG ebi gal A gala جذ‎ 


“68 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 101 Hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Abdullah. 


498 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2 2 PANA z <0 6 er o 2 r A ° á ؟‎ o- A 
EN Gas وسعيد بن عبد الرحمن» قالا:‎ D عبد الجبار بن‎ AH 


عن الڙهري» عَنْ El‏ عن أبيه 


2685. — Ha, didalam riwayat Salim, dari Ibnu Umar RA, dari 
Nabi SAW, “Jika ia tidak menemukan sepasang sandal, maka 
kenakanlah sepatu dan potonglah hingga (268/B) tinggi sepatu 
tersebut berada di bawah mata kaki.” 


Abdul Jabar bin Al “Ala dan Sa'id bin Abdurrahman telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Zuhri, dari Salim, dari ayahnya.” 


600. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Hanya 
Membolehkan Mengenakan Sepatu Yang Dipotong Hingga 
Tingginya Berada Di Bawah Mata Kaki Kepada Kaum Laki- 
Laki, Ketentuan Ini hanya Berlaku bagi Kaum Laki-Laki dan 
Tidak Berlaku bagi Kaum Wanita. Sebab Kaum Wanita 
Dibolehkan Mengenakan Sepatu, meski Wanita Tersebut 
Menemukan Sandal. Dalam Hal Ini, Wanita Diberikan Rukhshah 
(Keringanan) hingga Dibolehkan Mengenakan Sepatu. 


و 02 


ig ee PER an ya Tia AH PAN‏ ت 

Wa -Y 5‏ الفضل بن يعقوب الخررى بحر ت ثنا 

عَبْدُ JA‏ قال: قال SSM SIS BE KI‏ 
PA‏ عْمَرَ قد كان صح IS‏ يعني فطع الْحُفين SI‏ 


Nor >‏ ع 


2 2 dR الا‎ 7 . ” Tn IR o f o L 
عن عائشة: ان رسول الله #8 قڏ رخص‎ A EEE 


AWAN‏ في ji‏ لي 


469 Muslim, Haji 2 dari jalur periwayatan Sufyan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 499 


2686. Al Fadhl bin Ya'qub Al Jazari telah menceritakan 
kepada kami tentang riwayat yang gharib, Abdul A'la menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Ishag 
telah berkata: Zuhri menceritakan kepadaku, dari Salim, bahwasannya 
Ibnu Umar telah melakukannya: Memotong bagian atas sepatu untuk 
kaum wanita, hingga Shafiyyah binti Abu Abid berbicara kepadanya 
berdasarkan riwayat dari Sayyidah Aisyah RA, bahwasannya 
Rasulullah SAW telah memberikan keringanan kepada kaum wanita 
dengan membolehkan mereka (kaum wanita) mengenakan sepatu. 


601. Bab: Penjelasan tentang Rukhskah (Keringanan) Berteduh 
bagi Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram, meski Ia Sedang 
Diam, bertentangan Dengan Pendapat Sebagian Kalangan Yang 

Menganggap Hal Yang Demikian Hukumnya Makruh dan 


Terlarang. 


هود 3623 30 دا ما 


Kab -YAY‏ محمد بن يحيى» لي قوم 


-3 30 سر هو ەا‎ PUN 


Ga‏ حَاتِمُ بن a JAWA‏ جَعْفْرٌ de Aas ii‏ قال: د 
على حابر بْنِ AE‏ الله 33 AA Sadi‏ وقال: مر يني الي فك 
an entah PREEN‏ رول الله 4 iie A a‏ 

رمه اله ei‏ ر قزل ب 


2687. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin An-Nafili menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Kami pernah datang 


470 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1831 dari jalur periwayatan Muhammad bin 
Ishag. 


500 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


mengunjungi Jabir bin Abdullah dan ia menceritakan Hadits ini 
dengan panjang. Ia berkata: Rasulullah SAW pernah memerintahkan : 
untuk membawa kubahnya yang terbuat dari kulit. Kemudian aku 
mendirikan kubah tersebut dengan menghamparkan tikar. Ketika 
Rasulullah SAW tiba di “Arafah, beliau melihat kubahnya telah 
dibentangkan tikar, maka beliaupun beristirahat. 


602. Bab: Penjelasan tentang Dibolehkan Berteduh bagi Orang 
Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram, meski Sedang Berada 
di Atas Kendaraan. 


Lo. Jo ممعم إلا‎ PAN PR م‎ PAN 


ida = NAN‏ محمد بن Ga KP‏ عبد الله بن > عفر الرقي» 


esr 3 073 


ra Been gn 
حَجَحْت مَعَ‎ 1G P R Pn 
ii يد وبلالا‎ MA 3 an OEP 
KA iga حى رَمَى‎ pl من‎ PAS EP رَافعًا‎ ANN alan) بخيطام‎ 


2688. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ja'far Ar-Ragi telah menceritakan kepada kami, 
Ubaidullah, maksudnya adalah Ibnu Umar Ar-Ragi menceritakan 
kepada kami dari Zaid, maksudnya adalah Ibnu Abi Anisah, dari 
Yahya bin Al Hashin Al Ahmas, dari Ummul Hashih, neneknya, ia 
berkata: Aku pernah melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah 
SAW, yaitu haji wada’. Saat itu aku melihat Usamah dan Bilal. Salah 
satu dari keduanya memegang tali kekang unta Nabi SAW dan yang 
satu lagi mengangkat bajunya untuk menutupi Nabi SAW dari 


“1 Dalam naskah aslinya terdapat beberapa kalimat yang tidak terbaca dan redaksi 
ini kami utarakan berdasarkan bacaan dari kitab shahih Muslim. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 501 


sengatan sinar matahari hingga Rasulullah SAW selesai melaksanakan 
jumrah agabah. 7? 


603. Bab: Penjelasan bahwa Orang Yang Sedang dalam Kondisi 
Ihram boleh Mengganti Pakaiannya dan Penjelasan Tentang 
Kebolehan Mengenakan Pakaian Yang Diwarnai dengan Zat 

Pewarna Yang Berasal dari Tanah. 


e- Je | PA P 


al E Gas -8‏ رَائْدَةٍ عن ابن 

JUANG) AN مِنَ‎ ali کا‎ JA EN aa 
Ela jana بن‎ USA Cia هو طن‎ GA sala Sat لهل يه‎ 
KE سَمِعَ جَابرَ بْنَ‎ i الزيير‎ : A ر ابرا بن حرج أخبرني‎ o 
زغفران ولل‎ Yg Lab ey هلا ما ما لم‎ g مول كنا َس‎ A 
Ta 


2689. Ahmad bin Muni” telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Abu Zaidah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu 
Zubair, dari Jabir, ia berkata, “Ketika berihram, kami mengenakan 
pakaian yang tidak kami kenakan sebelum ihram dan kami 
mengenakan pakaian yang terwarnai oleh zat pewarna dari tan 


Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, Abu Zubair memberitakan kepadaku, 
“Bahwasannya ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, 'Jika 
kami melakukan ihram, maka kami mengenakan pakaian yang tidak 


“2 Muslim, Haji 312 As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi 5: 13 dari jalur 
periwayatan Zaid. | 


502 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


terkena wewangian dan za'faran dan kami mengenakan pakaian yang 


tercelup oleh pewarna dari tanah',"*”* 


604. Bab: Penjelasan bahwa Kaum Laki-Laki Yang Sedang 
Berada dalam Kondisi Ihram boleh Menutup Wajahnya dengan 
Menyebutkan Dalil yang Menurutku Bersifat Mujmal. 


A0 Jo 2 PAN 


Code -589 ۰‏ محمد بن Sai‏ بن Hn ara Lan‏ بن 


Pd 


LN ak ° و‎ An Oa PE TA rọ o 
قات كنا نعطي وُحُوْهَنَا من الرّجَال وكئا تشرط 5 ذَلِكَ‎ eri عَنْ‎ 


عڍي عن DN‏ ن Ui Kab‏ عام BA‏ عن َاِمَة يلح MA‏ 


2690. Muhammad bin Al Ala bin Karib telah menceritakan 
kepada kami, Zakaria bin Adi menceritakan kepada kami dari Ibrahim 
bin Humaid, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari 
Fathimah binti Al Mundzir, dari Asma' ia berkata, 

“Kami dari kaum laki-laki pernah menutupi wajah kami dan 
sebelumnya kami juga pernah menyisir rambut kami.” 


605. Bab: Penjelasan tentang Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat 
Mufassir (Menjelaskan) Lafazh Hadits Yang Menurut Ku Bersifat 
Mujmal dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Seorang Wanita 
Yang Sedang dalam Kondisi Ihram boleh Menutupi Wajahnya 
dengan Tangannya,” Bajunya, namun Tidak Boleh Mengenakan 


43 Aku katakan: Sanadnya shahih. Ibnu Juraij dan Abu Zubair secara tegas 
mengutarakan Hadits ini dengan jalur periwayatan sebagai berikut. Dan Muhammad 
bin Bakar, yaitu Al Barsani dan Muhammad bin Ma'mar, yaitu Al Bahrani, 
semuanya termasuk dalam rijal syaikhain —Nashir.) As-Sunan Al Kubra karya 
Imam Baihagi 5:52 dari jalur periwayatan Ahmad bin Muni”. 

474 Sanadnya shahih. Lihat Ath-Thabrani, Haji. 

475 Dalam naskah aslinya tertera kalimat, "Biyadihi," nampaknya yang benar adalah 
redaksi yang kami sebutkan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 503 


Cadar dan Tidak Boleh Menempelkan Penutup atau Bajunya 
Tersebut Ke Wajahnya. 


Abu bakar berkata: Larangan Nabi SAW kepada wanita yang 
sedang dalam kondisi ihram mengenakan nigab (cadar) menunjukkan 
bahwa wanita tersebut boleh menutupi wajahnya, namun penutup 
tersebut tidak boleh menempel ke wajahnya. 


or 


Sud وقد رَوَى يريد بْنْ ابي زياد وَفِي‎ -0١ 
BB مُحْرِمُونَ»‎ SA 8# رَسُول الله‎ JS KU عَنْ عَايْشَة‎ aba 
عند اله إن تعد‎ AO Aang Jo عذال ف مدقا انون‎ 
Kang يزيد بن أبي زياد (ح)‎ Hal SN CAS BNI 
so Hg 30363 ا عقوو هيد‎ 


ag‏ بن مُوسی» BA‏ جَرِيرٌ ح AS‏ مُحَمَّدُ بْنُ EN plia‏ هشیم 


33 جاوزا‎ BE جرير:‎ saa زیا قال في‎ A Are 
فإذَا جَاوَرًا کشَفتاه‎ Upah يث‎ 


2691. Yazid bin Abu Yazid dari Mujahid, dari Sayyidah 
“Aisyah RA, ia berkata, “Kami pernah bersama Rasulullah SAW dan 
saat itu kami sedang dalam kondisi ihram. Ketika para pengendara 
lewat di hadapan kami, maka kami menutupi wajah kami dengan 
baju.” 

Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakannya kepada 
kami, Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Yazid bin Abu Ziyad, ha Yusuf bin Musa menceritakan 
kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, ha Muhammad bin 
Hisyam menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada 
kami, semua mendapatkanya dari Yazid bin Abu Ziyad. 


504 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ia berkata dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Jarir, “Ketika 
kami melewati..”” dan dalam Hadits Hasyim, “Ketika kami 
melewatinya, maka kami membukanya.” 


606. Bab: Anjuran Memasuki Kota Makkah pada Siang Hari, 
sebagai Wujud Meneladani Apa Yang Pernah Dilakukan oleh 
Rasulullah SAW. Dan Sunnah Bermalam di Dekat Kota Makkah, 
jika Tiba Pada Malam Hari di Daerah Dzu Thuwa, agar Dapat 
Memasuki Kota Makkah pada Siang Hari. 


هود ع مهمع ووم 


WJ -YAY‏ محمد بن 


r, 
کو‎ 


شار PN né‏ بن سَعِيدٍ» حدنا 
s? 5 r r r .. ٠. r a zo y 074‏ 

عيذ الله ei‏ افع عن ابن عَم عن ائه بات بي Syb‏ 
Sa &‏ مكة" 


2692. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa’id menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan 
kepada kami, Nafi? memberitakan kepadaku dari Ibnu Umar RA, dari 
Nabi SAW, “Bahwasannya Rasulullah SAW bermalam di daerah Dzu 
Thuwa hingga tiba waktu shubuh. Kemudian beliau memasuki kota 
Makkah.” 


607. Bab: Anjuran Memasuki Kota Makkah dari Arah Tsaniyyah 
Al Ulya, sebagai Wujud Meneladani apa Yang Pernah Dilakukan 
oleh Nabi SAW. Sebab Dalam Sikap Yang Demikian Ada 
Kebaikan yang Sangat Sayang jika Tidak Dilakukan. 


476 Demikian tertera dalam naskah aslinya. 
477 Sanadnya dha'if. Abu Daud Hadits. | 
478 Al Bukhari, Haji 39 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Yahya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 505 


3303 A 3 هود‎ 


E AN‏ رن نوسن SEN O‏ یحی بن سيم 
CAB‏ خد نا el‏ ةا عن 2 عن ابن ع of‏ لبي B‏ 
کان JAN‏ من naat ca KAN‏ السفلى 


2693. Yusuf bin Musa Al Oaththan (269/A) telah 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Salim Ath-Tha'ifi 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Umayyah menceritakan kepada 
kami dari Nafi’, dari Ibnu Umar RA, bahwasannya Nabi SAW 
memasuki kota Makkah dari arah Tsaniyyah Al Ulya dan keluar dari 
kota Makkah melalui arah Tsaniyyah As-Sufla.” 


608. Bab: Anjuran untuk Mandi ketika Hendak Memasuki Kota 
Makkah, sebab Rasulullah SAW Mandi ketika Hendak 
Memasuki Kota Makkah. 


CN يني‎ | KA y e ÉS مُحَمَدُ مُحَمّدُ بن‎ EA -4 


5. PI 02 


Gas‏ عبد الله ٿن egat‏ عن aal‏ عَنِ AB oil‏ قال: ا يذ وي 
الحليفة مِنْ | علد WB MIA Oh GA‏ جَاءَ ذا Gb‏ بات حى 


KS KE maha kai‏ مَكة مِنْ PI SAS‏ جين 
حرج من SS‏ يِن Ka JA‏ 


2694. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abu bakar, maksudnya adalah Al Hanafi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Nafi? menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu 
Umar RA, ia berkata: Aku pernah melakukan ihram di Dzul Hulaifah 
di sebelah sebuah pohon. Ketika tiba di daerah Dzu Thuwa, 


479 Aj Bukhari, Haji 40 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Nafi’. 


506 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Rasulullah SAW bermalam di daerah tersebut hingga selesai 
melaksanakan shalat shubuh, setelah selesai melaksanakan shalat 
shubuh, Beliau mandi dan memasuki kota Makkah dari arah yang 
posisinya lebih tinggi dari Makkah, dari daerah Kuda. Ketika 
meninggalkan kota Makkah, Beliau keluar dari daerah Kuda yang 
datarannya lebih rendah dibandingkan Makkah. ® 


$ ابي‎ a a عبد الوَارث بن عَبْدٍ‎ KAL -yao 


Ah الحليفة‎ Aa کان‎ as أبيه» عر ايو ب عَنْ اف أن ابن‎ 
Pah | s 1 و‎ P . 4 5 DA nd Pa 0 
به استقبل‎ SEM ثم رب حٌى‎ WAN ثم صلی‎ Clan بِرَاحِلتِهِ‎ 
Gb ذا‎ AS يبي حٌى إذا بَلَعْ الْحَرَمَ أَمْسَكَ ی‎ Jah akah 
مرا صما سم‎ . 9 s Pa 3 DAR : AN », 1 P A 2 ۶ 
ذلك‎ Ja به العَدَاةء ٿم سل وَرَعَم أن ابي فك‎ as بات به قال:‎ 
2695. Abdul Warits bin Abdushshamad telah menceritakan 
kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari 
Ayyub, dari Nafi’: Ketika tiba di daerah Dzul Hulaifah, Ibnu Umar 
mengistirahatkan untanya. Selesai melakukan shalat shubuh, Ibnu 
Umar menaiki kendaraanya dan saat hewan yang ditungganginya 
sudah mengarah ke arah kiblat, ia melakukan ihram dan melantunkan 
Talbiyyah. Saat tiba di tanah haram, ia menghentikan bacaan 
talbiyyahnya. Dan ketika tiba di daerah Dzu Thuwa, ia bermalam di 
tempat tersebut. Ia berkata: Kemudian ia melaksanakan shalat shubuh. 


Setelah itu, ia mandi. Dan ia mengklaim bahwa demikianlah Nabi 
SAW melakukannya. 2! 


“0 Al Bukhari, Haji 41 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Nafi”. 
“81 Lihat Muslim, Haji 227. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 507 


609. Bab: Penjelasan tentang Menghentikan Bacaan Talbiyyah 
dalam Perjalanan Haji ketika Memasuki Tanah Haram dan 
Tidak Membaca Talbiyyah hingga Selesai Melakukan Sai' antara 
Shafa dan Marwah. 


os Je Je 


uet Ce BI جراد بن عبد ال حمر بن‎ | c -Y14431 
A a h oz. o 3. r e z م‎ 
aa بن = قال:‎ A عن‎ dal حدئني ابو صَخر٬ عن ابن‎ 
قال:‎ aga عَشْرَةَ‎ A بين حَحَةٍ وَعْمْرَةٍ‎ Ababil بن‎ AS عب الله بن‎ 
SB Jas Si قلت لَهُ: يا أبَا عَبْدِ الرحْمَنء‎ 
قال:‎ áló Sali al TJ a Is Org MRT NON wa 
alas GAN ISS ÉD Bb رَسُول الله‎ aa صدَقت يا ابن حتين» حرجت‎ 
- . > Pi Mia . NG a 2 2 POE pr 2 2 
pa) GS بكر:‎ Jb DAS لبتي‎ dip التلبيةء فلا‎ 
Kh ما يئ الطواف‎ IA HS SI 
SE) عن‎ Uang كان‎ Pe عن ابن عَباس» أن رول الله‎ shs لیلی» عن‎ 
الْحَجَرَ‎ EA AAN في‎ 
2696. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab telah menceritakan 
kepada kami, Pamanku menceritakan kepada kami, Abu Shakhar 
menceritakan kepadaku dari Ibnu Oasith, dari Abid bin Hunain, ia 

berkata: 

Aku pernah melaksanakan ibadah haji bersama Abdullah bin 
Umar RA, antara haji dan umrah sebanyak dua belas kali. Ia berkata: 
Aku bertanya kepadanya: Wahai Abu Abdurrahman (Sebutan lain 
bagi Abdullah bin Umar RA) aku telah melihatmu melakukan empat 


perkara, kemudian ia menyebutkan Hadits ini. Ia berkata: Aku 
melihatmu ketika melakukan ihram dan memasuki Arsy 


508 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menghentikan bacaan talbiyyah. Ia menjawab: Benar wahai Ibnu 
Hunain. Aku pernah melakukan haji bersama Rasulullah SAW. Ketika 
memasuki Arsy, Beliau menghentikan bacaan talbiyahnya dan 
falbiyahku akan seperti itu hingga aku mati. 


Abu Bakar berkata: Aku pernah berpendapat bahwa orang 
yang melaksanakan umrah melakukan talbiyyah hingga ia menyentuh 
Hajar Aswad, saat ia memulai thawaf untuk umrahnya berdasarkan 
riwayat dari Ibnu Abi Laila, dari Atha, dari Ibnu Abbas RA, 
bahwasannya Rasulullah SAW menghentikan bacaan talbiyyahnya 
ketika umrah saat menyentuh Hajar Aswad.” 


بن a‏ الدورقِي» Masang‏ بن شتام 
قالا: aah GAS‏ أحبرّني ابن أبي ليلى» قال Kai‏ بن هِشَام: عَنِ ابن 
wu‏ قال ابو بکر: Cb‏ درت حبر Ber ji akh‏ 
على ان ابي 4# قد كان Ki aby‏ عِنْدَ JAS‏ غروش AIA‏ ور 
يد بْنِ تين أَنْبْتْ WE‏ مِنْ حبر عَطَاء لأن ابْنَ أبي يى Í‏ 
A‏ فلك ياك عدر كد يق او عدر ا 
Up‏ جَمِيعًا ds‏ التي pap JAS Sie‏ مكة» Op‏ كان Cb‏ لم يع 
oy aló A‏ کان Ya‏ قار ا عَادَ pan PI‏ علد PI ig SB‏ 
Tas‏ الصما GUA‏ لأن Pa Ta‏ کالدال عَلَى Be sah‏ 
ajó ada‏ في A pak” a S A‏ الغا والمروق Mae‏ 
Ki SU‏ » عن GAN‏ قَالَ: قال عَطَاء ii‏ 


ERA‏ 4 20 وس 


a - ۷‏ يعقو 


482 Lihat Al Bukhari, Wudhu 3 dan 1 Haji 38. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 509 


3 sre 0.3 


EERE Ta 5‏ 23 إذا دحل Weh KAI‏ بَعْدَ مَا 
pak‏ طوافة بين الصا PAI‏ 


2697. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Dauragi dan Muhammad bin 
Hisyam telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hasyim 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Laila memberitakan kepadaku, 
Muhammad bin Hisyam berkata: Dari Ibnu Abi Laila. 


Abu Bakar RA berkata: Saat aku merenungi riwayat Ubaid bin 
Hunain, didalamnya terdapat petunjuk bahwa Rasulullah SAW 
menghentikan bacaan talbiyahnya ketika memasuki daerah Arusy 
Makkah. Dan riwayat Ubaid bin Hunain lebih kuat sanadnya 
dibandingkan dengan riwayat dari Atha. Sebab Ibnu Abu Laila bukan 
seorang hafizh, meski ia seorang ahli fikih dan banyak ilmunya. 


Menurutku, seorang yang melakukan ihram untuk haji, umrah 
atau untuk keduanya harus menghentikan bacaan talbiyahnya ketika 
memasuki arsy Makkah. Jika orang tersebut melakukan ihram untuk 
umrah, maka ia tidak perlu membaca talbiyah lagi, sementara jika ia 
melakukan ihram untuk haji ifrad atau giran, ia kembali melantunkan 
talbiyyah setelah selesai melakukan Sai” antara Shafa dan Marwah. 
Sebab apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar menunjukkan bahwa ia 
melihat Rasulullah SAW memutuskan Talbiyyah hingga beliau selesai 
melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. 


Rabi? bin Sulaiman menceritakannya kepada kami, Basyar bin 
Bakar menceritakan kepada kami dari Auza'i, ia berkata: Atha bin Abi 
Rabah berkata: Ibnu Umar menghentikan bacaan Talbiyahnya ketika 
memasuki tanah haram dan ia kembali membacanya setelah selesai 
melaksanakan thawaf dan Sa'i antara Shafa dan Marwah.” 


483 Sanadnya dha'if. Abu Daud Hadits 1817. Ibnu Laila meriwayatkan dari ‘Atha, 
dari Ibnu Abbas RA sebagai Hadits marfu'. Abdul Malik dan Hamam meriwayatkan 
dari “Atha dimaugufkan kepada Ibnu Abbas. Riwayat Ibnu Umar diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari dan Muslim dalam shahihnya. 


510 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ON يعني‎ aga? Ka MAN بْنْ مَهْدِي‎ KS Wd - 

X, 20. 237 m 30 EA Za la £‏ هع sa. m 30 lzy‏ 2 
ابي سلمة حدثني بن زبر وهو عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني القاميم 
LAH‏ قال: رايت عَبْدَ الله بن AN alaki jab‏ إِذَا دحل KAS‏ 
Bag‏ إذا طاف sadha‏ وَإِذا فرغ مِنَ الطواف sah‏ الصا A‏ قال أب 
بكر TEE DA,‏ حٌى رَمَى TEWAS‏ 
لم a laa‏ عند saa a Ebi Cdi ajib‏ سأذ كر SEE‏ أن 

sêg الله ِلك‎ G59 Op AI IA مَوْضرعِهًا من‎ AA حَمْرة‎ A) 

2698. Muhammad bin Mahdi Al “Aththari telah menceritakan 
kepada kami, Umar, maksudnya adalah Ibnu Abi Salmah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Zubair, maksudnya adalah Abdullah 
bin Al “Ala bin Zubair menceritakan kepada kami, Al Oasim bin 
Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah melihat 
Abdullah bin Umar menghentikan bacaan talbiyyahnya ketika 
memasuki tanah haram. Dan ia kembali melantunkannya setelah 
selesai melaksanakan thawaf di Ka'bah dan Sa'i antara Shafa dan 
Marwah. 


Abu Bakar berkata: Riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang 
menceritakan bahwa Beliau tetap melantunkan bacaan Talbiyah 
hingga beliau melakukan jumrah Agabah menunjukkan bahwa Beliau 
tidak menghentikan talbiyyah sama sekali ketika memasuki tanah 
haram dan tidak mengulangi kembali, akan aku sebutkan riwayat yang 
menunjukkan bahwa Beliau melakukan talbiyyah hingga selesai 
melakukan jumrah Agabah di pembahasan yang tepat di kitab ini 
Insya Allah.” 


48 Aku katakan sanadnya shahih, seluruh rijalnya tsiqah dan dikenal baik kecuali 
seorang yang bernama Muhammad bin Mahdi Al “Aththar. Menurut dugaanku, 
namanya adalah Muhamad bin Mahdi Az-Zaila'i yang sosoknya pernah dijelaskan 
oleh Ibnu Abi Hatim. Ia berkata (4/1/106), “Diriwayatkan dari Abu Daud Ath- 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 511 


601. Bab: Anjuran Memperbaharui Wudhu ketika Hendak 
Melakukan Thawaf di Ka'bah ketika Memasuki Bagian Depan 
Tanah Haram. 


4 e foe f PANG 


KE a Was -68‏ الرّحْمَنِ بن وَهْبء Wo‏ عَم 
A‏ ابن SA‏ عَنْ ابي LET PAR!‏ بن Ae‏ 
لرَحْمَنِء أن رجلا من JA‏ الهراق» قَالَ سل ig‏ اليه عَنْ 
رل بهل mu‏ فسا فقال: : دحج َسُولُ اله أربي عايض 
Pe SEP ORRE VE‏ ثم aiie ob‏ فذ کر 

Jah yani : ; فيه‎ Uas 


2699. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab telah menceritakan 
kepada kami, pamanku (269/B) menceritakan kepada kami, Umar, 
yaitu Ibnu Al Harits menceritakan kepada kami dari Abu Al Aswad 
dan Muhammad bin Abdurrahman, bahwasannya ada seorang laki-laki 
dari Irak berkata kepadanya: Coba kamu tanya Urwah bin Zubair 
tentang cara melakukan ihram. Akupun bertanya kepadanya. 
Kemudian ia berkata: Rasulullah SAW pernah melaksanakan ibadah 
haji dan Sayyidah “Aisyah RA memberitakan kepadaku bahwa yang 
pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW ketika memasuki kota 
Makkah adalah berwudhu. Setelah itu Beliau melakukan thawaf di 
Ka'bah. Kemudian ia menyebutkan Hadits yang didalamnya terdapat 
penjelasan yang panjang.” 


Thayalisi dan Abu Zar'ah meriwayatkan darinya,” Abu Zar'ah tidak pernah 
meriwayatkan Hadits kecuali dari sosok yang tsigah dan juga masyhur. 
Menganggapnya sebagai sosok yang tsigah cukup dengan kenyataan bahwa ia 
termasuk salah seorang syaikh Ibnu Khuzaimah dalam Hadits shahih ini. Tidak 
mungkin sosoknya tidak shahih, Wallahu a'lam —Nashir.) 

455 Al Bukhari, Haji 78 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Wahab dengan 
redaksi yang panjang. 


512 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


611. Bab: Anjuran Memasuki Masjidil Haram dari 
Pintu Bani Syaibah. 


30 و دتو‎ PAN 


MASA D -6‏ بن یی Ga‏ ابْنْ الأصبهَاني» Wa‏ 
ajang ao‏ 
sung ujian A‏ عن aa FP‏ الثلاث ari‏ فَرَعَمْ أن ابْنَ 
MI 9 ngah us‏ 88 لاقم في عق UB pah‏ دعل مک 
دحل مِنْ هَذَا AI‏ الأغظي وقذ حَلْسَت PS SL SI‏ 
الح 3 الْحَدِيتَ بطوله» قال SN‏ يذ في الصنيف الْحَجَرَ 
أو الْحِجْرَ 

2700. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Al Ashfihan menceritakan kepada kami, Abdurrahim maksudnya 
adalah Ibnu Sulaiman menceritakan kepada kami dari Abdullah bin 
Utsman bin Khusyai, Abu Thafil memberitakan kepada kami dan aku 
bertanya kepadanya tentang melakukan lari-lari kecil di Ka'bah pada 
tiga putaran pertama. Ia mengklaim bahwa Ibnu Abbas memberitakan 
kepadanya: Ketika datang untuk mengadakan perjanjian dengan 
orang-orang Ouraisy, saat memasuki Makkah Beliau masuk dari pintu 
yang agung ini. Saat itu, para pembesar Ouraisy telah duduk di dekat 
hajar atau Hijir. Kemudian ia menceritakan Hadits dengan redaksi 
yang panjang. 

Abu Bakar berkata: Dalam kitab ini aku tidak memberikan 
batasan: Apakah kalimat tersebut berbunyi Al Hijir atau Al Hajar.” 


486 Sanadnya shahih. —Nashir.) As-Sunan Al Kubra 5 : 72 dari jalur periwayatan 
Abdurrahim bin Sulaiman. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 513 


612. Bab: Perintah untuk Berhias ketika Hendak Melakukan 
Thawaf Di Ka'bah dengan Mengenakan Pakaian. Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Mengenakan Pakaian Merupakan Hiasan 
sekaligus Menutup Aurat, meskipun Pakaian Yang Dikenakan 
Tidak Dicelup Warna dan Bukan Pakaian Yang Mewah. Sebab 
Didalam Al Ouran, Allah SWT Berfirman, “Wahai Anak Adam, 
Pakailah Pakaianmu Yang Indah Di Setiap (Memasuki) Mesjid,” 
(Os. Al A'raf [7] 31) Ayat Ini Tidak Menunjukkan bahwa 
Pakaian Yang Berfungsi untuk Berhias adalah Pakaian Yang 
Tercelup Warna dan Tidak Menunjukkan bahwa Pakaian 
Tersebut Harus Pakaian Yang Mewah. Yang Dimaksud adalah 
Pakaian Yag Menutup Aurat, baik Pakaian Tersebut adalah 
Pakaian Yang Mewah atau Sederhana. Sebab Ayat Ini 
Diturunkan sebagai Peringatan agar Tidak Bersikap sebagaimana 
Perilaku Masyarakat Jahiliyyah yang Melakukan Thawaf tanpa 

; Mengenakan Pakaian (Telanjang). 


Lo. 3o 362 3 هود‎ r 03 PA 


z حدتا محمد بن‎ WaS do - 80١ 


.. las PA 
۶ 
LJ 


° - © o 07 07 7279% اس ه قرع هرس‎ pl هر‎ IOI. ا‎ 
Jor cor ar ep 8.3 r r ef up 2 2 2 kara 

عباس قال كائت المرأة تطؤف HI‏ وهي عريائة وكقؤل ASRI‏ 
ول AN 2. r‏ 2 3 

Kan‏ کله فما ڌا Sat‏ رلت يا بني KE ik BT‏ عند 


2701. Bundar telah menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ja’far menceritakan kepada kami, Syu’ bah menceritakan kepada 
kami dari Salamah, yaitu Ibnu Kahil, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Muslim Al Bathin menceritakan dari Sa'id bin Jabir, dari 
Ibnu Abbas RA, ia berkata: Dahulu para wanita melakukan thawaf di 
Ka'bah dalam kondisi telanjang. Sekarang nampak sebagian atau 
seluruhnya, kemudian turunlah ayat, “Hai anak Adam, pakailah 


514 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan 
minumlah.” (Os. Al A'raf (71: 31)” 


D -‏ عِيْسَى بن Ah AE BI a‏ عن 


LAN بن‎ Hita شهاب عن سويد‎ PETISE وعمرو بن‎ NA يونس بن‎ 
kakak i DE کان رن ذم اشڪر م اح لاک‎ ah 
o3 
قال بپ يي أب بكر اعد في‎ A depa 
ON لاع في رهط‎ Kan رسول الله ظا قبل‎ GÉ agak KA 
ot . و‎ ¥ e- م وم شاع ات‎ r 
SG ند الوم مرك ولا تلوف ابسو‎ mi ألا لا‎ AG 
He SI يوم‎ Tiru كان‎ výs 2 قال‎ 
حَدِيْثِ أبي هريرة‎ 
2702. Isa bin Ibrahim Al Ghafigi telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari Yunus bin Yazid 
dan Umar bin Al Harits, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, 
bahwasannya ia pernah berkata: Yaumun nahar (Hari penyembelihan) 
adalah hari haji akbar. 
Ibnu Syihab berkata dari Humaid bin Abdurrahman bin “Auf 
RA, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Abu Bakar RA pernah 
mengutusku dalam haji yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW 


sebelum pelaksanaan haji wada” dalam satu rombongan dan saat itu 
diumumkan: Ketahuilah, sesungguhnya setelah ini tidak boleh 


487 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 : 187 dari jalur periwayatan Bundar. Imam 
Muslim juga meriwayatkan di akhir kitabnya (8/243) dari jalur periwayatan Bundar 
dan Abu Bakar Nafi’, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan Hadits ini kepada 
kami. —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 515 


seorangpun yang musyrik melakukan haji dan tidak boleh melakukan 
thawaf dalam kondisi telanjang. 


Ibnu Syihab berkata: Humaid pernah berkata: Hari nahar 
adalah hari haji akbar berdasarkan Abu Hurairah RA." 


613. Bab: Penjelasan tentang Kemakruhan Mengangkat Kedua 
Tangan ketika Melihat Ka'bah Berdasarkan Riwayat yang 
Lafazhnya Bersifat Mujmal dan Tidak Mufassar. Sebagian Orang 
yang Tidak Dapat Membedakan antara Riwayat yang Bersifat 
Mujmal dan Mufassar Beranggapan (tanpa dasar) bahwa Hal 
yang Demikian Bertentangan dengan Riwayat dari Umar bin 
Khathab RA bahwa Ia Mengangkat Kedua Tangannya ketika 
Melihat Ka'bah, dan Mereka Beranggapan bahwa Hal yang 
Demikian Bertentangan dengan Riwayat dari Mugsim dari Ibnu 
Abbas RA dan Nafi' dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW, "Kedua 
Tangan Diangkat di Tujuh Tempat.” Di Dalam Riwayat Tersebut 
juga ada Kalimat, “Ketika Menghadap Ka'bah.” 


an -2 30 y, 207 IG 


۳ - حَدَننَاهُ عَبْدُ الله بن سَعِيدٍ Wa ZEII‏ المُحَاربي» عن 
ل D r agro. br . - Pa o gah D Tor‏ 
ابن أبي ليلى؛ عَنِ SA‏ عن apia‏ عن ابن عباس» وعن نافع عن اين 
AS‏ قال: قال الي GAN Si‏ في a‏ مَوَاطِنء وَفِي SAI‏ 
وَعِنْدَ J‏ اليكو قال بو Je KG‏ لهذا احبر AI UU‏ 5 
alas‏ في AYI KA‏ ويه في كاب Í‏ 


2703. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakannya 
kepada kami, Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi 


۱ 


488 Al Bukhari, Jihad 67 dari jalur periwayatan Ibnu Syihab. Lihat juga dalam Tafsir 
surah Bara'ah bab 4. 


516 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Laila, dari Al Hakam, dari Al Mugsim, dari Ibnu Abbas RA, dari Nafi, 
dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, “Kedua tangan 
diangkat di tujuh tempat.” Di dalam riwayat tersebut juga terdapat 
kalimat, “Ketika menghadap ka'bah.” 

Abu bakar berkata: Aku tidak menjadikan riwayat ini dalam 
bab khusus, sebab mereka berbeda pendapat tentang sanadnya dan aku 
telah jelaskan di dalam kitab Al Kabir.” 


Te. هر‎ AA Pe . 310316. و‎ PANA 


Wod - ۷۰ £‏ محمد محمد بن بشارء Bawa Was‏ بن حعفر» G‏ 
شعبة» قال: سَمِعْت Ul‏ قرْعَة Jawi‏ بت التهاعر ل قال: 


Jo 3 7‏ سمه 


“biu يتن از‎ SA ی ت‎ Ja شد‎ e 
Jai يکن‎ BB وه حَحَختا مَعَ رَسُول‎ ági هتا إلا‎ ai حَدَا‎ 
Ika 


2704. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu 
Oar'ah Al Bahili menceritakan dari Al Muhajir Al Makki, ia berkata: 
Jabir bin Abdullah pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang 
melihat Ka'bah, apakah ia boleh mengangkat kedua tangannya atau 
tidak? Ia menjawab: Aku tidak melihat ada orang yang melakukan hal 
yang demikian kecuali orang yahudi. Kami telah melakukan ibadah 
haji bersama Nabi SAW dan beliau tidak pernah melakukan hal yang 
demikian." 


489 Sanadnya dha'if. Al Baihaqi. As-Sunan Al Kubra 5:72-73 dari jalur periwayatan 
Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila. 

“90 Sanadnya dha'if. Abu Daud, Hadits 1870 dari jalur periwayatan Muhammad bin 
Ja'far. At-Tirmidzi, Haji 32. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 517 


614. Bab: Penjelasan tentang Riwayat yang Bersifat Mufassir 
(Menjelaskan) Riwayat Hadits yang Redaksinya Bersifat Mujmal 
yang telah Aku Sebutkan dan Dalil yang Menunjukkan bahwa 
Pernyataan Jabir bin Abdullah, “Beliau Tidak Melakukan Hal 
yang Demikian,” Maksudnya adalah: Kami tidak Mengangkat 
Kedua Tangan ketika Keluar dari Masjidil Haram Setelah Selesai 
Melaksanakan Thawaf dan Shalat, Kami Tidak Menghadap ke 
Arah Kiblat dan Tidak Mengangkat Kedua Tangan Setelah itu, 
bukan Berarti Kami tidak Mengangkat Kedua Tangan ketika 
Melihat Ka'bah (270/A) ketika Pertama Kali Melihatnya. 


elo Ihs مع ب‎ 


CAS HA مُسْلِمْ بن‎ BAL بن یحی‎ Mama CS -6 
syai هَذَا إلا‎ Jadi oi UB فیستتقبل‎ 


2705. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Faz'ah menceritakan 
kepada kami, Abu Suwaid bin Hajir menceritakan kepadaku, Al 
Muhajir bin Ikrimah menceritakan kepada kami, ia berkata: Kami 
pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang seorang laki-laki 
yang telah melaksanakan shalat dan thawaf kemudian ia keluar dari 
masjid sambil menghadap ke arah kiblat? Ia menjawab: Aku tidak 
pernah melihat yang mengerjakan hal yang demikian kecuali orang 
yahudi.! 


41 Janadnya dha'if. 


518 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


615. Bab: Penjelasan tentang Doa Ketika Masuk ke Dalam 
Masjid. 


CB أبُو بكر يعني‎ Ela يَشّار‎ Gi LA Sia - أ"‎ 


-°3 3. ea 


ّا Mena‏ بن Pa NA‏ سعید Png P ea‏ أن 
z‏ ه ?8 3 © 2 2 

pe NA i المَسحد‎ sT رَسُولَ الله و قال: إذا دحل‎ 
y ó "z aT s? A 0 220z 2 p e ia. OP 
عَلَى اي‎ d GA وإِذا‎ WES وليقل: للم افتح لي أَبْوَاب‎ 
6 Lah 05, - 0 óa 5 عار‎ 
PI أحرني مِن الشَيطان‎ padi وليقل:‎ 
2706. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abu Bakar, maksudnya adalah Al Hanafi menceritakan kepada kami, 
Dhahak bin Utsman menceritakan kepada kami, Sa’id bin Al Magburi 
menceritakan kepadaku, dari Abu Hurairah RA, bahwasannya 
Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang diantara kalian masuk 
ke dalam masjid, maka ucapkanlah salam kepada Nabi SAW dan 
bacalah doa, 'Ya Allah bukankanlah pintu rahmat-Mu untukku." Dan 


Jika keluar dari masjid, maka ucapkanlah salam untuk Nabi dan 
bacalah doa, 'Ya Allah hindarilah aku dari godaan syetan',”” 


42 Sanadnya jayyid sesuai dengan syarat Imam Muslim. Berkenaan dengan sosok 
Dhahak ada sedikit masalah namun tidak mempengaruhi kwalitas Hadits. Aku juga 
telah meriwayatkan Hadits ini dalam Shahih Abu daud No. 484 —nashir.) Al 
Mustadrak 1 : 207 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Dhahak. Imam An- 
Nasaa'i mengatakan bahwa Dhahak bin Utsman memarfu 'kannya. Meski demikian, 
Muhammad bin ‘Ajlan, Ibnu Abu Dzi'bu dan Abu Ma'syar telah berbeda pendapat 
dalam hal marfu'nya Hadits tersebut. Lihat Al Futuhat Ar-Rabbaniyyah 2 : 47. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 519 


616. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Idhthiba (Memasukan 
Pakaian Ihramnya dari Bawah Ketiak Kanan dan Menyelubungi 
Yang Kiri) dengan Selendang ketika Melakukan Thawaf untuk 
Haji atau Umrah atau Keduanya. 


ip Ai Ag aa بن محمد ر الرعفراني»‎ “Al GAS -۷ 
01 س مو‎ Se 3 8 A 074 
Jak ن تي عَن ابي‎ UR عبد الله‎ gê DG سيم الطائفي»‎ 
Pan قال:‎ Jb MI 
Rei PARERES 193 وأصحابة‎ 


2707. Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Salim Ath-Tha'ifi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Utsman bin 
Khatsim menceritakan kepada kami dari Abu Thufail, dari Abdullah 
bin Abbas'” RA dengan Hadits yang redaksinya panjang. Rasulullah 
SAW dan para sahabat melakukan idhthiba dan melakukan ramal 
(berlari-lari kecil) pada tiga putaran thawaf pertama dan berjalan 
seperti biasa pada empat putaran selanjutnya.“ 


617. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sunnah Terkadang 
Diberlakukan oleh Nabi SAW karena Kondisi Tertentu dan 
Ketika Illatnya Hilang Sunnah Tersebut Tetap Berlaku 
Selamanya. Sebab Ketika Pertama Kali Melakukan Idhthiba', 
Perbuatan Nabi SAW Bertujuan agar Kaum Musyrikin Melihat 
Kekuatan Nabi SAW dan Para Sahabatnya. Setelah Itu, Idhthiba' 
serta Ramal menjadi Sunnah Yang Berlaku Selamanya. 


493 Dalam naskah asli tertulis Abdullah biin Amir. Koreksi ini berdasarkan kitab 
shahih Muslim. 
4% Muslim, Haji 237. Abu Daud Hadits 1885. 


520 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


r, 
e 15- 3 PATA 


pa ابي فڍيك عَنْ‎ Gil an بن‎ ISA GAS -4 

gi‏ سَغار عن ed gia‏ عَنْ أيه قال ata‏ عُمَرَ ii‏ الطاب يفول 

A Di الله‎ Gf 15, SE الآن والكشف عَنِ‎ OCD as 
B الله‎ J مَعَ‎ KA شنا كنا‎ Ga فر‎ | 


2708. Muhammad bin Rafi’ telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abi Fadik menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Sa'ad, 
dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Umar bin Khatahb RA berkata tentang perilaku ramal dan 
menyingkap kain dari bahu yang sekarang dilakukan, "Allah SWT 
telah memantapkan Islam dan menafikan kekufuran dan orang- 
orangnya. Meski demikian, kami tidak akan meninggalkan apa yang 
pernah kami kerjakan bersama Rasulullah SAW.” 


618. Bab: Penjelasan tentang Menyentuh Hajar Aswad ketika 
Hendak Memulai Thawaf. 


A 2 ab و‎ KESAN ET 


08- حل 


FE CIA LADY EYE فقال:‎ BD 
saf 2. 4 ce 7 rro 22 2 Ea ` 9 Na 
bugi ثلاثاء ومشى‎ Ja ثم‎ SI رسول الله قب الحَجرَّ‎ 

2709. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 

Yahya, maksudnya adalah Ibnu Sa’id menceritakan kepada kami, 


Ja'far menceritakan kepada kami, Ubay menceritakan kepadaku: 
Kami pernah datang mengunjungi Jabir bin Abdullah, kemudian kami 


MAH حابر بن عبد الله»‎ EA أبي» قال:‎ SAS حفر‎ Wa 


45 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1887 dari jalur periwayatan Hisyam. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 521 


bertanya kepadanya tentang hajinya Rasulullah SAW, ia menjawab, 
“Kami pernah melakukan perjalanan dan kami tidak berniat yang lain 
kecuali haji. Ketika kami tiba di Ka'bah, Rasulullah SAW mengusap 
Hajar aswad dan beliau SAW melakukan ramal (Berlari-lari kecil) 
dan berjalan biasa di empat putaran setelahnya.” 


Bab -‏ يونس بن SENI KP‏ وَعِيسى بْنّ CB‏ قال 
و واو is‏ 


ca 5‏ 39% مده Kris‏ ... و يري 3 A. r ERP‏ 
يو دس ٠‏ حبرا ابن وعم قال: SA‏ يو دس »© وقال عيسى : حدثنا ابن 


If Sep SA ai‏ ما O ghai‏ جين 


paka‏ َنب تلات اطرافو ip‏ الع 
Yunus bin Abdul A'la dan Isa bin Ibrahim telah‏ .2710 
menceritakan kepada kami, Yunus berkata: Ibnu Wahab‏ 
memberitakan kepada kami, ia berkata: Yunus memberitakan‏ 
kepadaku, Isa berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari‏ 
Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia‏ 
berkata, “Aku pernah melihat Nabi SAW ketika datang mengunjungi‏ 
kota Makkah mengusap Rukun Aswad (Hajar Aswad) saat memulai‏ 
thawaf. Kemudian Beliau SAW melakukan berlari-lari kecil dengan‏ 
langkah tinggi di tiga putaran thawaf dari tujuh putaran thawaf.”‏ 


619. Bab: Penjelasan tentang Mencium Hajar Aswad tanpa 
Menyakiti Orang Lain. 


5. 


DA ENI CA A Gb -١‏ وَهْبء قال: 
Muslim, Haji 147.‏ 96“ 


522 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


A AA saf‏ 2 م مو إن ل هاس 


خبرني يونس بن يزيد وَعَمْرُو بن SI‏ عن ابن شِهاب عن سال 


# r 


wah Gi 2 E A دنه قال:‎ ad of 
"o cet ng d Pa 5 

2711. Isa bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Yazid dan 
Umar bin Al Harits memberitakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari 
Salim, bahwasannya ayahnya telah menceritakan kepadanya, ia 
berkata, “Umar bin Khathab RA pernah mencium Hajar Aswad dan 
berkata, 'Demi Allah, aku tahu kamu hanyalah seonggok batu. Jika 
aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan 
menciummu',” Umar (bukan Umar bin Khathab) berkata: Zaid bin 


Aslam telah menceritakan kepadaku dengan Hadits yang sama dari 
ayahnya." 


620. Bab: Penjelasan tentang Menangis ketika Mencium Hajarul 
Aswad, Meletakkan Kedua Tangan ke Hajarul Aswad dan 
Menyapu Wajah dengan Kedua Tangan yang Telah Digunakan 
untuk Mengusapnya. 


Was ab شیب أخبرنا يعلى بن‎ Pan Wita NYAN 
B قال: استقبل رَسُول الله‎ Gt محمد بن عون »> عن نَافِع» عن $ عن ابن‎ 
PIN KAN pa Ha KL ASI 


Nadi 3 Ag FGU P ییک ا عمل‎ jam 
497 Muslim, Haji 248 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 523 


2712. Salmah bin Syaib telah menceritakan kepada kami, 
Ya'la bin Ubaid memberitakan kepada kami, Muhammad bin “Aun 
menceritakan kepada kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW menghadap ke arah Hajar Aswad, kemudian beliau 
menyentuhnya dan menciumnya sambil menangis dalam jangka waktu 
yang panjang. Ketika Rasulullah SAW berpaling, ada Umar RA yang 
juga sedang menangis. Rasulullah SAW berkata, “Wahai Umar 
disinilah kamu akan dapat mengambil pelajaran." 


PANA bs 3.0 30732 PAN a- -93.0 و مسو‎ PAN 


Lido -۳‏ محمد بن يحيى» حدنا تعيم بن د حدنا 
عِيسى بن پوئس» Kama GIS‏ بن Blah‏ عَنْ أبي حعفر Nasa yan‏ 
بن على عن حابر بن KE‏ الله» قال: فدحلا مكة حِينَ PA PU‏ 
KA NA ai á á 27 £‏ فاا ˆ 14 62 ع“ و 
فأنّى يعني النبي عه باب a‏ اخ رَاحِلتَه» ثم (mana) ١ J5‏ 
Tas‏ بالحجر telah‏ وَفَاضّت AKU GE‏ فذكر الْحَدِيث» وقال: 
Wi Kn b AN bo #0 002 £ Knee‏ 2 ل 22 ساس ساس on‏ 
ورمل ثلاثاء A A‏ حتی EP‏ فلما فرغ قبل لحجر ووضع يديه 
La or‏ ا 7 2 Aco‏ 
عليه مسح بهما TAr)‏ 


2713 Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Na'im bin Hamad menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami dari Abu Ja'far, yaitu Muhammad bin Ali, dari Jabir bin 
Abdullah, ia berkata: 

Kami pernah memasuki kota Makkah saat tiba waktu dhuha. 


Kemudian Nabi SAW mendatangi pintu masjid dan menambatkan 
untanya. Setelah itu beliau memasuki masjid dan memulai aktifitasnya 


4% Sanadnya munkar, sebab ada salah seorang perawi yang bernama Muhammad bin 
“Aun dan sosoknya matruk dalam periwayatan Hadits. Ibnu Majah, Manasik 27 dari 
jalur periwayatan Ya'la. 


524 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


KENA ANG‏ اونا 


dengan mendekati Hajarul Aswad. Kemudian beliau mengusapnya 
dan air matanya mengalir karena menangis. Kemudian ia 
menceritakan Hadits ini dan berkata: Beliau melakukan Ramal di tiga 
putaran pertama dan setelah itu berjalan biasa di sisa putaran yang 
empat. Setelah selesai, beliau mencium Hajar Aswad, meletakkan 
kedua tanganya ke Hajar Aswad dan mengusap wajahnya dengan 
kedua tangannya.” 


621. Bab: Penjelasan tentang Menempelkan Kening ke Hajar 
Aswad jika Orang Yang Thawaf Memiliki Kesempatan untuk 
Melakukannya tanpa Menyakiti Orang Lain. 


6-30 36. 3 aa 


Ao. KA r ABG > A 4 
جعفر‎ Pa عَاصِمٍء‎ gil Ga حدتا محمد بن بار‎ SYMA 


r r 
a o Jo 


بن aa‏ الله قال: رايت Jas‏ بن عبّادٍ بن ١ js AA‏ لحجر وسجد 
A or.‏ 8 4 رعو مو م a sa o 27 2o‏ 
“dala‏ م قال: رایت حالك ابن عباس ala‏ ويسجد cale‏ وقال ابن 

° ام r r‏ و سم ت - 
A ngae‏ عْمَرَ MS Gi‏ قبل وَسَجَدَ eale‏ ثم قال: Al‏ رَسُول 
ال 4 َع LI Ka‏ 


2714. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, Ja'far bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah melihat 
Muhammad bin Ibad bin Ja'far mencium Hajar Aswad dan 
menempelkan keningnya ke Hajar Aswad. Kemudian ia berkata: Aku 
pernah melihat Khalik bin Abbas (270/B) menciumnya dan 
menempelkan kening ke batu tersebut. Ibnu Abbas RA pernah 
berkata: Aku pernah melihat Umar bin Khathab menciumnya dan dan 


49 Sanadnya dha'if karena 'an'anahnya Ibnu Ishaq. As-Sunan Al Kubra karya 
Imam Baihagi 5:74 dari jalur periwayatan Na'im bin Hamad. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 525 


menempelkan keningnya ke batu tersebut, kemudian ia (Umar RA) 
berkata: Aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan hal yang 
demikian, maka akupun melakukannya.“ 


622. Bab: Penjelasan tentang Mengusap Hajar Aswad dengan 
Tangan dan Mencium Tangan Yang Digunakan untuk 
Menyentuhnya, jika Tidak Dapat Mencium dan Menempelkan 
Kening ke Batu Tersebut. 


s. 3 or 


Nb MEE aa الله بن سَعِيدٍ الأشج‎ A Kis -6 


oa PI الم‎ a ابْنَ‎ Ah Jó aa حبني‎ 
Ka Bua رفول‎ nas sil Jő 
P MA E أو كانه‎ E 


2715. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan Yana 
kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, Ubaidullah 
memberitakan kepadaku, dari Nafi” ia berkata : 


Aku pernah melihat Umar RA mengusap Hajar Aswad dengan 
tangannya dan ia mencium tangan yang telah ia gunakan untuk 
mengusap batu tersebut kemudian berkata: Aku tidak pernah 
meninggalkan perbuatan yang demikian semenjak aku melihat 
Rasulullah SAW melakukannya.” 


Abu karib telah menceritakannya kepada kami tentang kisah 
tersebut, Abu Khalid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar 
RA menceritakan kepada kami. 


500 Sanadnya shahih. Minhat Al Ma'bud 1 : 216 dari jalur periwayatan Ja'far bin 
Abdullah Al Baihagi dalam Sunan Al Kubra 5 : 74. 
501 Muslim, Haji 246 dari jalur periwayatan Abu Khalid. 


526 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


623. Bab: Penjelasan tentang Mengucapkan Takbir ketika 
Mengusap Hajarul Aswad dan Menghadap ke Arahnya saat 
Memulai Thawaf. 


2722 وم 


5- قرات عَلَى KE‏ أن أبي شرج AN HEF‏ 
SER gi‏ ارق ع فوس ن Ha‏ افيه عَنٍ ابن AE‏ 
قال: کان رَسُول Dl PEES‏ به AG‏ عِنْدَ مسج ذِي الحليفة 


في حَجَة أو عُمْرَةٍ JAN‏ فقال: يك الله pom‏ یك لا شريك لَك 


Ca 


ليك إن الْحَمْدَ alig a aig‏ لا شريك لَك kali dah‏ رَسُول 
Ta DI a B‏ الْحَحَنٌ فك نم استقبل 
cah‏ 2 1 تلان Sah Iya‏ أربعَة أشواط ثم صلى So‏ 


2716. Aku pernah membaca sebuah Hadits di hadapan Ahmad 
bin Abu Syuraih Ar-Razi bahwa Umar bin Majma', bahwasannya Al 
Kindi telah memberitakan kepada mereka dari Musa bin Agabah, dari 
Nafi’, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: 


Ketika benar-benar telah berada di atas kendaraannya dengan 
sempurna di daerah Dzul Hulaifah dan hendak melaksanakan haji atau 
umrah, Rasulullah SAW melakukan ihram. Dalam talbiyyahnya, 
Rasulullah SAW membaca, “Aku menyambut pangilan-Mu ya Allah, 
aku menyambut pangilan-Mu. Aku menyambut pangilan-Mu, tidak 
ada sekutu bagi-Mu, aku menyambut pangilan-Mu. Sesungguhnya 
pujian dan kenikmatan milik-Mu dan untuk-Mu, tidak ada serikat 
bagi-Mu.” Inilah Talbiyyah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ketika 
tiba di Kab'ah, beliau menghadap ke arah Hajar Aswad. Kemudian 
bertakbir dan menghadap ke arah Hajar Aswad dan melakukan ramal 
di tiga putaran pertama thawaf dan melakukannya sambil berjalan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 527 


biasa di empat putaran selanjutnya. Setelah itu, beliau melakukan 
shalat sunnah sebanyak dua rakaat. 2 


624. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Ramal di Tiga Putaran 
Pertama serta Berjalan seperti Biasa di Empat Putaran 
Selanjutnya. 


ele 5 Dan بن امير‎ P TA 31 KA - ¥ 


ڪن حر gi‏ مح ن أب عن جاب Yo I6‏ سول ال GB‏ 
AP‏ 


2717. Abu Salmah Yahya bin Al Mughirah menceritakan 
kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Jafar bin 
Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW 
melakukan ramal di tiga putaran pertama dan melakukannya dengan 
cara berjalan seperti biasa di empat putaran selanjutnya.” 


625. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Ramal Di Ka'bah dari 
Hajar Aswad hingga Tiba Kembali di Hajarul Aswad. 


Cd 4 so PANA 


Hau Wg الفراري»‎ A Jeh KA -4 


tl ji : علي بن حشرم احيرا عبد الله بُ وَطبء عَنْ مالك‎ GS 


502 e Haji 20 dari jalur periwayatan Musa bin “Agabah, Juz khusus tentang 
talbiyy 
30 nik Haji 147 dari jalur periwayatan Ja'far. 


528 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ap‏ ن مح عن ad‏ عن جاب ان رَسُولَ اله : رمل من 

SS ME عَلِي:‎ a الْحَجَر إِلَى‎ 

2718. Ismail bin Musa Al Fazari telah menceritakan kepada 

kami, Malik memberitakan kepada kami, ha Ali bin Khasyram juga 

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada 

kami dari Malik bin Anas, dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, 

dari Jabir, bahwasannya Rasulullah SAW melakukan ramal dari 

Hajarul Aswad hingga tiba di Hajarul Aswad sebanyak tiga putaran 

dan melakukannya dengan cara berjalan seperti biasa di empat putaran 
selanjutnya.“ 


626. Bab: Penjelasan tentang Illat (Alasan) Rasulullah SAW 
Melakukan Ramal di Awal Thawaf. 


or م‎ © 


SN PU a ابو بشر الْوَاسِطِي؛‎ WAS -8 
D SN قَالَ: قلت لابن عَبّاس:‎ Jean يي عَنْ ابي‎ KAS a 
صدقوا‎ JG AE G قَْمَكَ يَرْعْمُونَ‎ ea وأربعة‎ sel أشواط‎ 
SA قالوا:‎ a Jal سَمِعَ بو‎ Wb aa Bh 3 َكَدَبُواء‎ 
فقال رَسُول الله‎ IG مِنَ‎ senada يَقَدِرُونَ أن يطوفوا‎ YAA AA 
OAK bgi : 
2719. Abu Basyar Al Wasithi telah menceritakan kepada kami, 


Khalid, maksudnya adalah Ibnu Abdullah menceritakan kepada kami 
dari Al Jariri, dari Abu Thafil, ia berkata : 


504 Muslim, Haji 235 dari jalur periwayatan Malik. 


Shahih Ibnu Khuzaimah | 529 


Aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas RA bahwa Ramal 
dilakukan pada tiga putaran pertama thawaf dan melakukannya 
dengan cara berjalan empat putaran selanjutnya, bahwasannya 
kaummu mengklaim bahwa perilaku yang demikian adalah sunnah. Ia 
(Ibnu Abbas RA) menjawab, “Mereka benar, namun mereka juga 
berbohong. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Makkah dan kabar 
yang demikian terdengar oleh penduduk Makkah, mereka berkata, 
"Lihatlah sahabat-sahabat Muhammad, mereka tidak akan kuat 
melakukan thawaf di Ka'bah karena kondisi fisik mereka yang lemah.' 
Kemudian Rasulullah SAW berkata, 'Perlihatkanlah kepada mereka 
apa yang mereka tidak suka, 55 


3.3 4. Aa وو‎ 29 7 PAN 


ip ارتا حماد‎ AA بن مَرزُوق»‎ yas GAS - 


و2 <z (4 a2 2 . r oz. © - o r o‏ 
سلمة»› عن na‏ عن سعيد بن حبَير» عن ابن عبّاس» أن قريشاء قالت: 


م« م 


Cd 


إن a ÉA‏ حُمَى يثرب» IA as ÉD‏ الله ويك 
s z ° 3 3 1 r r 5 4‏ ل mM‏ - 
ِعَامِهِ Sa‏ فيه قال لأصحَابه: أَرْمِلوا SIA‏ ثَلانا OS PAN SI‏ 
PAN aE o2 o aa Lg a7 os?‏ 
قوتکم» فلما رَمَلواء قالت قريش: ما وهنتهم 


2720. Nashar bin Marzug telah menceritakan kepada kami, 
Asad menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah memberitakan 
kepada kami, dari Ayub, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas RA: 
Masyarakat Ouraisy pernah berkata, "Sesungguhnya Muhammad 
SAW dan sahabat-sahabatnya telah dilemahkan oleh debu kota 
Yatsrib." Ketika Rasulullah SAW tiba di kota Makkah, Beliau berkata 
kepada para sahabatnya, “Lakukanlah thawaf dengan cara ramal 
sebanyak tiga putaran agar kaum musyrikin melihat kekuatan kalian.” 
Ketika mereka melakukan ramal dalam thawaf, kaum musyrikin 


505 Muslim, Haji 237 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Al Jariri. 


530 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


guraisy melihat dan berkata, "Ternyata debu kota Yatsrib tidak 
membuat mereka menjadi lemah.” 


627. Bab: Penjelasan tentang Doa Yang Dibaca antara Rukun 
Yamani dan Hajar Aswad. 


ANA A a Sai ا‎ —NVYA 

PAN Lor 30362 هرد و‎ ° r 
جات‎ ani عبيار (ح) وحذننا محمد بن‎ 0 ES 
27 م‎ 3 


We خد‎ NAN SA Pr ابن‎ Ngan GE A يعني ابن‎ 
pa Ai) ga عبد عَبْدَ الله بن ¿ السائب»‎ at gan ad أن‎ aa la 


AB‏ کن کی مع ap Ik ab jan‏ يتا في 


E, a gis‏ الآجرة An‏ وقتا ÜI P‏ قال KE‏ قول 
Gis pd J Sa SD b 23‏ الدوْرقِي» vi e AE‏ 


Jasa ريش ابن‎ a a A 

2721. Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 
Yahya bin Ubaid, ha Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada 
kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Bakar Al Barsani 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, 
Yahya bin Ubaid Maula As-Sa'ib memberitakan kepadaku bahwa 
ayahnya memberitakan kepadanya: Bahwasannya Abdullah bin Sa'ib 
telah memberitakan kepadanya: Bahwasannya ia pernah mendengar 
Rasulullah SAW ketika berada diantara rukun yamani dan Hajar 


506 Muslim, Haji 240 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ayub. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


Aswad membaca doa, “Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan 
kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.” 


Ad-Dauragi berkata: Beliau mengucapkannya ketika berada 
diantara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad. 


Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, Abu Ashim 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, 
Yahya bin Ubaid memberitakan kepadaku Hadits yang sama dengan 
Hadits Ibnu Ma'mar.”” 


628. Bab: Penjelasan tentang Mengucapkan Takbir setiap Kali 
Tiba di Hajar Aswad. 


D r 
کے‎ PA r 


KU BA بشر الْوَاسِطِي»‎ gl A -5 
9 á . ° r a Ki 2 a ra LA » 
ta 3 الحذاى عن عكرمة) عن ابن عباس أن‎ PY الله» عن حال‎ 
li 8 3 r K s3 r P oa L Sa 
على الركن أشار يه بشيء في يده‎ AS aoi وهو على‎ aa طاف‎ 
: : Pg La 
كبر‎ 2 
2722. Abu Bisyr Al Wasithi telah menceritakan kepada kami, 
Khalid maksudnya adalah Ibnu Abdillah menceritakan kepada kami 
dari Khalid, yaitu Al Hidza, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, 
bahwasannya Nabi SAW pernah melaksanakan thawaf mengelilingi 
ka'bah dengan cara mengendarai unta. Setiap kali mendatangi Rukun 


(Hajar Aswad), Beliau memberikan isyarat dengan sesuatu yang ada 
di tangannya dan bertakbir.” 


507 Sanadnya dha'if. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihaqi 5/84 dari jalur 
periwayatan Ibnu Juraij. Abu Daud Hadits 1892. 
08 Al Bukhari, Haji 62 dari jalur periwayatan Khalid bin Abdullah. 


532 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


629. Bab: Penjelasan tentang Mengusap Hajar Aswad dan Rukun 
Yamani di Setiap Putaran Thawaf yang Berjumlah Tujuh 
Putaran. 


o 30o 36-39 هيد‎ 


Kasa GAS -707‏ بن KE‏ الأعلى» ada) Was‏ قال: 


eat Kdi 


a مَس أو قال:‎ ah أن تبي الله كان إذا طَاف‎ at 
4 0 ta w 3 ° 

والركنَ في كل طوَافٍ 

2723. Muhammad bin Abdul A'la telah menceritakan kepada 

kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 

mendengar Abdul Aziz, yaitu Ibnu Abu Rawad berkata: Nafi 

menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Umar RA: Ketika 

melakukan thawaf di Ka'bah, (271/A) Nabi SAW selalu memegang. 

Atau ia ia berkata: Mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani di 
setiap putaran thawaf.8 


630. Bab: Penjelasan tentang Memberikan Isyarat ke Arah 
Hajarul Awsad ketika Selesai dan Hendak Memulai jika Tidak 
Dapat??? Mengusapnya. 


Sol Ab r رهم‎ IG 


Ye BAL ARI Ab AS AH GIS -vye‏ (ح) 
Ci,‏ بش بن هلال» ES‏ عَبْدُ الوَارشء عن خَالِدِ عَنْ عكرمة عن 
r ` A s S‏ : وت P y‏ 
E P senada b 4# EE‏ 
Sanadnya hasan. Abu Daud, Hadits 1876 dari jalur periwayatan Abdul Aziz, An-‏ 50 


Nasaa'i 5 : 184. 
510 Dalam naskah aslinya tertera kalimat, “Yakun.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 533 


Kep Sada :هذا‎ ca أشار‎ SP 


2724. Bundar telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahab 
menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, ha 
Basyar bin Hilal menceritakan kepada kami, Abdul Warits 
menceritakan kepada kami dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas 
RA: Bahwasannya Rasulullah SAW melakukan thawaf mengelilingi 
Ka'bah dengan mengendari unta. Setiap kali mendatangi Hajar Aswad 
beliau memberikan isyarat kepadanya. 


Ini adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Bundar." 


631. Bab: Penjelasan tentang Mengusap Dua Rukun Yang Ada 
setelah Hajar Aswad: Rukun Aswad dan Rukun Yang Ada 
Setelahnya yaitu Dua Rukun Yamani. 


—YVYO‏ خد Tarra ea‏ ابن SA D3‏ يوئس» ن ابن 
شِهاب» عن سَالِم ن عبد الله ن AP‏ 06 قال: لم يكن رول الل 
فك امنتلم مِنْ أركان SI‏ إلا الركن PE sp‏ يليه مِنْ تخو دار 
ال 
Yunus telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab‏ .2725 
menceritakan kepada kami, Yunus memberitakan kepadaku, dari Ibnu‏ 
Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata:‏ 
Rasulullah SAW tidak pernah mengusap rukun-rukun (tiang-tiang‏ 


Ka'bah) kecuali Rukun Aswad dan rukun setelahnya yang searah 
dengan Darul Jamhain. Ja 


511 Al Bukhari Haji 61 dari jalur periwayatan Khalid. 
312 Muslim, Haji 243 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


534 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


632. Bab: Penjelasan tentang Illat Mengapa Nabi SAW Tidak 
Menyentuh Dua Rukun Yang Berada setelah Hajar Aswad. 


r ng r ہے‎ A Pt 0 


a NG ag HA ia AS -657‏ عن 


اننِ PA‏ سَالِمٍ ن عبد اء ڳن عبد الله ن مُحَمَّدٍ بن ابي بكر 


GP paka)‏ عَبْدُ الله بْنْ عَم عَنْ عَاِشَة BO‏ قال: ألم قري 
إلى قويك حن بتوا Sa G‏ قواعد SN Ga‏ 


م $$ 
عه 


فقلت: یا رَسُولَ اللهء أفلا agi‏ عَلَى Ka) MA‏ قَالَ: YP‏ دان 
Pa 3 3 r . e ee a r 6 6 A‏ 

agi‏ بالكفرء قال: فقال ابن jab‏ لين كائت عائشة Da‏ هذا مر“ 
رول UB‏ رَسُول الله فق رك gi ED DEA‏ يليان 


AA ليت َم بصم عَلّى‎ AA 
2726. Yunus telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
memberitakan kepada kami, bahwasanya Malik pernah menceritakan 
kepadanya dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwasannya 
Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddig RA 
memberitakan dari Abdullah bin Umar RA dari Sayyidah “Aisyah RA: 
Bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Tidakkah kalian perhatikan apa 
yang telah dilakukan oleh kaum kalian ketika membangun Ka'bah. 
Mereka telah memendekkan bagunan ka'bah dari pondasi yang 
dibangun oleh Nabi Ibrahim AS." Ia (Sayyidah Aisyah RA) berkata: 
Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya 
dikembalikan lagi ke atas pondasi yang pernah dibuat oleh Nabi 
Ibrahim AS?” Nabi SAW menjawab, “Jika saja kaummu tidak baru 
terlepas dari kekufuran.” 


Ia (Abdullah bin Muhammad) berkata: Ibnu Umar RA berkata: 
Berdasarkan penjelasan yang didengar dari Sayyidah “Aisyah RA, 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 535 


maka aku tidak melihat alasan kenapa Nabi SAW tidak mengusap dua 
rukun (tiang) yang berada setelah Hajar Aswad kecuali karena tiang 
tersebut tidak berdiri di atas pondasi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi 
Ibrahim AS." 


633. Bab: Penjelasan tentang Meletakkan Pipi di Rukun Yamani 
ketika Menciumnya. 


Eyyy‏ محمد بن NE AI Goa‏ مید موی 


م بير 05 


بی ا به لشن أن دا حك إل ان 
NENG‏ م 


2727. Muhammad bin Maimun Al Makki telah menceritakan 
kepada kami, Abu Sa'id, maksudnya adalah Maula Bani Hasyim 
Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Muslim bin Harmiz, dari 
Mujahid, dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya Rasulullah SAW pernah 
mencium rukun Yamani dan meletakkan pipinya di rukun tersebut.” 


634. Bab: Penjelasan tentang Doa Yang Dibaca diantara Dua 
Rukun agar Allah SWT Menganugerahkan si Pemohon Sikap 
Oana'ah atas Rizki dan Memohon agar Allah SWT Memberikan 
Keberkahan atas Apa Yang Telah Dia Berikan serta Memohon 


513 Muslim, Haji 399 dari jalur periwayatan Malik. Al Bukhari Haji 42. 

514 Sanadnya dha'if. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihaqi. 5:76 dari jalur 
periwayatan Abdullah bin Muslim. Baihagi berkata: Hanya Abdullah bin Muslim 
sendiri yang meriwayatkan Hadits ini dan ia dha'if. 


536 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


agar Allah SWT Mengganti Yang Hilang dengan Ganti Yang 
Lebih Baik. 


yai WAS -‏ ب Baja‏ المصري» KRA‏ يعني ابن 

/ 4 3 2 7 z 07 . r PA r . 
MAA Ga بن رزیل حدقا عطاء بن السائب»‎ Kaanan Gas ač Wr 
r r E r 3. 3 3 ja ST ام‎ A 5 
OS بن جبيّر» قال: كان ابن عبَّاسء يُقول: احفظوا هذا الحَدِيث»‎ 

An 2 ےه 7 ال برك‎ e or CER 7 y 8 2 6 IMA 
رب قنعني بما رزقتني‎ ESD يرفعه إلى النبي ف وكان يَدْعُو به بين‎ 
. 83 r و‎ 
2728. Nashar bin Marzug Al Mishri telah menceritakan kepada 
kami, Asad, maksudnya adalah Ibnu Musa As-Sunnah: Sa'id bin Zaid 
menceritakan kepada kami, Atha bin Sa'ib menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Jabir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abbas RA 
pernah berkata: Jagalah dan amalkan Hadits ini. Ia memarfu'kan 
Hadits ini kepada Nabi SAW. Beliau berdoa diantara dua rukun 
dengan doa, “Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang gana'ah atas 
rizki yang telah Engkau berikan dan berikanlah keberkahan atas rizki 
yang telah Engkau berikan dan gantilah setiap yang hilang dengan 
ganti yang lebih baik.” 


515 Sanadnya dha'if. Al Hafizh meyatakannya sebagai Hadits gharib, sebab 'Atha bin 
Sa'ib sering melakukan kekeliruan dan Sa'id bin Zaid mendengar Hadits yang lain 
darinya selain kekuatan hafalannya yang lemah. Dan yang lain juga telah 
meriwayatkan darinya dengan status mauguf —Nashir.) Lihat Al Futuhat Ar- 
Rabbaniyyah 4:382-382 Hadits ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitabnya Al 
Mustadrak sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al Futuhat. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 537 


635. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Mengusap Dua Rukun 
dan Fadhilah Dihapuskannya Dosa dengan Sebab Mengusapnya. 


ed A r, 
abr ar ري‎ 


Was —YVYA‏ يعقوب الدورقي» حد 


Bo. 3 
9 


3 0 E ت‎ radha 
عطاء بن‎ (H gen ea L 
يقول لابن عُمَرَ:‎ BE أَنْهُ سَمِعَ‎ RERE EREE 
CAB وَالركن‎ SA AI GI إلا هَذَيْن‎ SE BY ما لي‎ 
S و‎ 4 A P 5 r 1 ر‎ L3 ga AA 
سيعت رَسُول الله وي يقول: إن مَسْحَهُمًا‎ Nad إن أفعل‎ SJ 
3 3 A Id 6 2 
يحط الخطايا‎ 
2729. Ya'qub Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, Hasyim 
menceritakan kepada kami, Atha bin Sa'ib memberitakan kepada 
kami dari Abdullah bin Ubaid bin Umair: 
Bahwasannya ia pernah mendengar ayahnya berkata kepada 
Ibnu Umar RA: Mengapa aku tidak melihatmu mengusap kecuali dua 
rukun ini: Hajar Aswad dan Rukun Yamani? Ibnu Umar RA 
menjawab: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya menyentuh keduanya akan menghapuskan dosa.” 


ao A A 3 هود و‎ 


- حدناه يوسف بن موسى» Da‏ جریر )© وحدثنًا 
dr‏ 10 كعه. چ مو AAN 3 0 Benang PAN e‏ 
علي بن La ii‏ ابن (D) J‏ وحدنا الحسن بن الزعفراني»› 


م شور 302 الا 30 os‏ 


BD عبيد الله بن عبد بن عُمَيْر عن أبيه» عن ابن عم عن‎ Ci 


Cd 


516 Sanadnya hasan lighairihi, sebab Sufyan juga telah meriwayatkan dari Ibnu 
Sa'ib. Ia juga termasuk sosok yang diperhitungkan periwayatannya sebelum sering 
melakukan kekeliruan. Selain itu, Hadits ini juga diikuti oleh Hadits setelahnya. 
Sufyan meriwayatkannya sebagaimana tertera dalam kitab Al Mushanaf karya 
Abdurrazzag (8877) —Nashir.) An-Nasaa'i 5 : 175 dari jalur periwayatan Atha’. 


538 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


eee’ 
r 


2730. Yusuf bin Musa telah menceritakan Hadits tersebut 
kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, ha Ali bin Al Mundzir 
menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, 
ha Al Hasan bin Az-Za' farani?"', Ubaidullah”' bin Ubaid bin Umair, 
dari ayahnya, dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW dengan Hadits 


yang sama.”!? 


636. Bab: Penjelasan tentang Sifat Rukun dan Al Magam serta 
Penjelasan bahwa Keduanya Berasal dari Yagut Surga. 


r, 
i 


Se بن سوي بو‎ KI AN عَبْدُ‎ Hi -۱ 

GAN عن يوس عن‎ iya ah Gn N am OS 
: قَالَ: قال رَسُول الله‎ Ob عَنْ مُسَافِعٍ الْحَحَبِي عَنْ عبد الله بن‎ 
وولا َلك‎ ARP طَمَس‎ SI DA مِنْ‎ DE REG SI 
Bg لم‎ jah هَذَا‎ S 54 قال‎ ajal ap مَا بين‎ GN 


Sor S .. ar 9 رمه‎ ez 30, 2 oå # 0 ya of a. 
0. مار‎ 


2 r Mei tpi Sila 8 ed, 320, st. Le, e2, 2 o l2 
وقد رواه عن مسافع بن شيبة» مرفوعا غير الزهري» رواه رجاء ابو يحيى‎ 
2731. Abdul Aziz bin Ahmad bin Suwaid Abu Umairah Al 
Balwa muadzzin masjid Ar-Ramlah, Ayub bin Suwaid menceritakan 


517 Az-Za'farani ini adalah Muhammad bin Ash-Shabah Al Baghdadi, ia termasuk 
salah seorang guru Imam Khuzaimah. Sebagaimana anda lihat ia tidak pernah 
bertemu dengan Ubaidulah. Zhahir riwayat ini menunjukkan hilangnya satu rantai 
perawi antara Az-Za'”farani dengan Ubaidullah. 

8 Dalam naskah aslinya tertera Ubaidah bin Hamid dan penyebutan ini satu 
kesalahan. Koreksi didasarkan pada kitab Ar-Rijal —Nashir.) 

31° Lihat Ahmad 2 : 11, 89, 95. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 539 


kepada kami dari Yunus, dari Zuhri, dari Musafih Al Haji, dari 
Abdullah bin Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Rukun dan magam adalah dua yagut dari surga yang cahayanya 
diredupkan oleh Allah SWT. Jika tidak diredupkan, maka cahayanya 
akan meliputi timur dan barat.” 


Abu Bakar berkata: Sepengetahuanku tidak ada seorangpun 
yang mengisnadkan Hadits dari Zuhri ini kecuali Ayub bin Suwaid, 
jika memang ia pernah mendapatkannya dari Zuhri.” Ada juga selain 
Zuhri yang meriwayatkan Hadits ini dari Musafi' bin Syaibah dan 
memarfu'kannya. Raja' Abu Yahya meriwayatkannya.”' 


Was مسل‎ Ii عفان‎ Wit الْحَسَنْ الرعفراني»‎ SAS -۲ 


r, 
PA P 


A r #3‏ ر ىبر وبر lnl laz‏ م 0 3 or ro, co.‏ 
رجاء pi‏ يحيى» حدننا مسافع بن شيبة» قال: سمعت عبد الله بن عمرو, 
r‏ 


نحن 


r, 
7 


adi‏ بالله OP‏ ووضع SA GA‏ سيعت Ian‏ الله يقول: 
إن الْحَجَرَ والْمَعَامَ ata‏ قال G KN‏ رَحَاء dak Gá‏ 


م 4 


2732. Al Hasan Az-Za'farani telah menceritakan kepada kami, 
Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Raja Abu Yahya 
(271/B) menceritakan kepada kami, Musafi” bin Syaibah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar 


520 Bahkan Ahmad bin Syaib juga mengisnadkannya. Lihat As-Sunan Al Kubra 
karya Imam Baihagi 5:75. 

521 Sanadnya hasan lighairihi, sebab Ayub bin Suwaid seorang yang buruk 
hafalannya, Namun Syaib bin Sa'id Al Hibthi mengikutkannya dalam kitab Imam 
Baihagi. Ia adalah sosok yang tsigah sesuai dengan riwayat anaknya yang bernama 
Ahmad. Riwayat ini juga berasal darinya. Isnadnya shahih dan ditakhrij dalam kitab 
At-Ta'lig Ar-Raghib (2/123) —Nashir.) At-Tirmidzi, Haji 49 dari jalur periwayatan 
Musafi?. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini diriwayatkan dari Abdullah bin 
Umar dengan status mauguf. Al Baihagi, As-Sunan Al Kubra 5:75 dari jalur 
periwayatan Ayub. 


540 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abdullah bin Umar RA menyebut nama Allah SWT sebanyak tiga kali 
sambil meletakan jarinya ditelinganya dan berkata: Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bahwasannya Hijr dan 
Magam.." dengan redaksi Hadits yang sama. 


Abu Bakar berkata: Aku tidak mengetahui kredibilitas Abu 
Raja’ ini: Apakah ia tsigah atau tidak. Aku juga tidak menggunakan 
Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang sepertinya (Tidak 
diketahui: Apakah ia orang yang layak dipercaya atau tidak). 


637. Bab: Penjelasan tentang Illat Berubahnya Batu Tersebut 
Menjadi Hitam dan Cara Penurunannya dari Surga serta Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Ia Menjadi Hitam karena Dosa 
Manusia. Sebab Ketika Pertama Kali Diturunkan dari Surga, 
Batu Tersebut Berwarna Sangat Putih, bahkan Lebih 
Putih dari Salju. 


B ۴‏ ولف بن مُوسَئ) Onir ENI‏ عن عطاء ی 


AE DA‏ مُحَمّدْ بْنْ مُوسى PA‏ وَزيَادُ بن KE‏ الله 
قا قال: JS‏ الْحَجَرُ 3 ab sa CAS Ah Ed Gya‏ فسو دته 
BT Uas‏ 

2733. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 


menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, ha Muhammad bin 
Musa Al Harasyi dan Ziyad bin Abdullah menceritakan kepada kami, 


522 Sanadnya dha'if. Aku katakan bahwa Hadits ini dikuatkan oleh Hadits 
sebelumnya, terlebih lagi telah dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya 
(1004, Mawarid) —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 541 


Atha bin Sa'ib menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jabir, dari 
Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Ketika diturunkan 
dari surga, Hajarul Aswad berwarna sangat putih, lebih putih dari 
salju. Kemudian ia menjadi hitam dengan sebab dosa manusia.” 


638. Bab: Dalil yang Menunjukkan Hitamnya Hajar Aswad 
Dikarenakan Dosa Syirik Manusia, bukan Karena Dosa 
Kaum Muslimin. 


Ga aa yet ING d بن البصري»‎ re sa NAH 707: 


ag 30 هابر‎ 


raa E O‏ سويد بن حبر 
عن ابن gkah‏ عن الي فل قال: الْحَحر الأسود ياقوئة مر 
sana‏ اله واه رده PN la‏ ت بن Ka‏ مَة sh Jun‏ 

gi Jal مِنْ‎ 59 HSE يَشْهَدُ لِمَنِ‎ 


2734. Muhammad bin...” Al Bashri telah menceritakan 
kepada kami, Abu Al Junaidi menceritakan kepada kami, Hamad bin 
Salamah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Utsman bin 
Khasyim, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, 
Beliau bersabda, “Hajarul Aswad berasal dari Yagut yang berwarna 
putih yang ada di surga. Yang menjadikannya hitam adalah dosa 
kemusyrikan. Di hari kiamat nanti, Hajarul Aswad akan dibangkitkan 
dan ia akan menjadi saksi bagi orang-orang yang pernah mengusap 
dan menciumnya di dunia." & 


523 Sanadnya hasan. At-Tirmidzi Haji 49 dari jalur periwayatan Jarir. 

5% Dalam naskah aslinya, kalimat di bagian ini tidak terbaca. 

525 Sanadnya dha'if, Abu Junaid adalah Al Husain Khalid Adh- Dharir, namanya 
tercantum dalam kitab Tarikh dan Al Mizan serta Al-Lisan. Ibnu Mu'ayyan berkata: 
Ia bukan orang yang tsigah. Dalam dua kitab terakhir tercantum, “Khalid bin Al 


542 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


639. Bab: Penjelasan tentang Sifat Hajar Aswad di Hari Kiamat. 
Saat Dibangkitkan oleh Allah SWT, Hajar Aswad akan Diberikan 
Dua Mata untuk Melihat dan Diberikan Lisan untuk Bicara. Ia 
Akan Bersaksi bagi Orang-Orang Yang Pernah Mengusapnya 
dengan Keagungan dan Kekuasaan Allah SWT yang 
Mengerjakan apa Yang Ia Kehendaki. 


02 
ng r 


iji) فضيّل يعني‎ MEA بشرٌ بن مُعَاذِ الْعَقَدِي2‎ BAL -yVro 


سَليْمَانء قال: سيعت عبد الله بن عثمان وهو ابن خثيم» قال: سيعت 
r‏ 


- 
A 


or 0 م‎ 


So و و‎ ia - وه ور‎ e ا‎ Na CAN 
ينطق به يث‎ OLS بهمَاء‎ an DES لله هَذَا الركن يَوْمَّ القيَامَةِ له‎ 
wW 32 |a - l2 
2735. Basyar bin Mu'adz Al Agdi telah menceritakan kepada 
kami, Fudhail, maksudnya adalah Ibnu Sulaiman menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Abdullah bin Utsman, yaitu 
Ibnu Khaisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Sa'id bin Jabir menceritakan dari Ibnu Abbas RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Di hari kiamat, Allah SWT akan 
membangkitkan Hajar Aswad dan Allah memberinya dua mata yang 
dengannya ia dapat melihat, memberinya lisan yang dengannya ia 
bisa berbicara. Rukun tersebut akan menjadi saksi bagi orang-orang 
yang pernah mengusapnya.” & 


Husein,” dia adalah sosok yang sama dan terkadang penyebutannya terbalik — 
Nashir.) 

3% Sanadnya shahih lighairihi, sebab sosok Fadhil bin Sulaiman meski ada 
kelemahan dalam hafalannya dan Syaikhaini meriwayatkan Hadits darinya, namun 
Hadits ini dikuatkan oleh riwayat dari Jarir bin Abdul Hamid dalam kitab At- 
Tirmidzi dan ia menganggapnya sebagai Hadits hasan serta dikuatkan juga riwayat 
Tsabit bin Yazid sebagaimana tertera dalam Hadits setelah ini —Nashir.) At- 
Tirmidzi, Haji 113 dari jalur periwayatan Abdullah bin Utsman. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


640. Bab: Dalil yang Menjelaskan bahwa Yang Dimaksud dengan 
Kata Rukun yang Disebut Nabi SAW dalam Haditsnya adalah 
Hajar Aswad dan Dalil yang Menunjukkan bahwa yang 
Dimaksud oleh Nabi SAW dengan Pernyataannya, “Akan 
Menjadi Saksi (Menggunakan Huruf “Ala”) bagi Orang yang 
Pernah Mengusapnya” Maksudnya adalah Menjadi Saksi 
(Mengunakan Huruf jar “Li” bagi Orang yang Mengusapnya. 
Dalam Riwayat Fudhail bin Sulaiman Mengunakan Kata, “Liman 
Ista'lama” dan Dalam Hadits yang Ririwayatkan oleh Hamad bin 
Salmah juga MenggunakanK, “Liman Istalam.” 


YP‏ دا أبن بكر بن اسای دتا الحسن إن هوس 
aa LN‏ ابت وَهُوَ ابن يزيد بو يزيد SAN‏ عَنْ عبد الله بن 
Pj‏ ا A‏ د ل يد 
3 إن AGES gading CS LP‏ لِمَن KEL‏ يوم KANAN‏ بحَق 


2736. Abu Bakar bin Ishag telah menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Musa Al Asyab menceritakan kepada kami, Tsabit yaitu 
Ibnu Yazid Abu Zaid Al Ajwal menceritakan kepada kami dari 
Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


“Bahwasannya batu ini di hari kiamat akan memiliki lidah dan 
bibir yang akan menjadi saksi secara benar bagi orang-orang yang 
pernah menyentuhnya.” 2 


527 Sanadnya shahih —Nashir.) Ahmad 1:266 dari jalur periwayatan Al Hasan bin 
Musa. 


544 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


641. Bab: Dalil Yang Menunjukan bahwa Hajar Aswad akan 
Menjadi Saksi bagi Orang Yang Pernah Mengusapnya dengan 
Niat Mengerjakannya sebagai Wujud Keta'atan kepada Allah 
SWT dan Dengan Niat Mendekatkan Diri kepada Allah SWT. 
sebab Sebagaimana Dinyatakan oleh Nabi SAW bahwa Setiap 

Orang akan Mendapatkan sesuai Dengan Apa Yang Ia Niatkan. 


4 


GAS -YYYY‏ الْحَسَنُ الرعفراني» ge‏ س بن لان 


76 y A or PAN 


Da‏ عبد الله ن Aan JAWA‏ عَطَاء Ang‏ عَنْ KE‏ الله بن عمروء 
TU 8 ya‏ تي الركن يوم BA MA‏ مِن ابي فيس له 
an, OK‏ ر KK‏ عن من اكلم بات ha‏ ين الله الي nika‏ 
بها iis‏ 


2737. Al Hasan Az-Za'farani telah menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, aku pernah mendengar Atha 
menceritakan dari Abdullah bin Umar RA, bahwasannya Rasulullah 
SAW bersabda, “Di hari kiamat nanti, Hajar Aswad akan datang 
dengan wujud lebih besar dari gunung Abu Oubais. Ia memiliki lidah 
dan bibir dan ia akan berbicara tentang orang-orang yang pernah 
mengusapnya. Ia adalah yaminullah (Perwakilan Allah SWT) yang 
menyalami hamba-hamba-Nya.” 8 


528 Sanadnya dha'if, sebab Abdullah bin Al Mu'ammal adalah sosok yang dha'if. Al 
Mustadrak 1:457 dari jalur periwayatan Sa'id. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


642. Bab: Anjuran Mengingat Allah SWT saat Melakukan 
Thawaf. Sebab Thawaf Di Ka'bah Diperintahkan sebagai Wasilah 
untuk Mengingat Allah SWT, bukan Melakukan Thawaf sambil 
Berbicara dengan Orang Lain atau Sibuk dengan Urusan Yang 
Lain yang Tidak Memiliki Manfa'at Apapun Di Akhirat bagi 
Orang Yang Thawaf, meskipun Berbicara tentang Hal-Hal Yang 
Baik dalam Kondisi Yang Demikian Hukumnya Mubah meskipun 
Perkataan Tersebut bukan Berisi Dzikir kepada Allah SWT. 


2 30 NG A Pet r 


WA -‏ محمد بن بشارء Hi Ba‏ يعني ابن chg‏ 


3» 3 03 


لله بْنْ ابي Ci DU‏ علي بن سيد 
r KARA 8. 20 Par‏ 2 مع £ r PANA WANA‏ هم r Jo‏ 
المسروقي» a AA‏ بن أبي زائدة (ح) PP AN‏ حکیم» 
r PA -‏ 2 30 وم - AP Z273 ° t PAN‏ 
a‏ مکي Ae P‏ بن حُتَادَةَ حَدَنَنَا وَكِيمٌ عَنْ 
م6 م -o 5 z a 7 da‏ 2 
سفيان» كلهم عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي زياد عن القاس عن عائشة عن 
BI‏ قال: G$‏ حول رمي الجمّار» Ser atiy O‏ 
Bea‏ حَديث A‏ وراد DIAN‏ الْحَدِيث: AG‏ 
ن الصا BAN‏ 
Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami,‏ .2738 
Yahya, maksudnya adalah Ibnu Sa'id menceritakan kepada kami,‏ 
Ubaidullah bin Abu Zaid Al Oaddah(272), ha Ali bin Sa'id Al‏ 
Masrugi menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Za'idah‏ 
menceritakan kepada kami, ha Yahya bin Hakim menceritakan kepada‏ 
kami, Maki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ha Salam bin‏ 
Junadah menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami‏ 
dari Sufyan, semuanya mendapatkan dari Abdullah bin Ziyad, dari Al‏ 


Oasim, dari Sayyidah “Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya ramal dan jumrah serta thawaf di Ka'bah dilakukan 


r 
00 r 


Ws 


546 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


hanya untuk mengingat Allah SWT, bukan untuk yang lain.” Sampai 
disini redaksi Hadits yang diriwayatkan oleh Bundar. Perawi yang lain 
menambahkan dengan kalimat, “Dan sa'i antara shafa dan 


Marwah? 


643. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Berbicara 
Hal-Hal Yang Baik Pada Saat Melaksanakan Thawaf dan 
Larangan Membicarakan Hal-Hal Yang Buruk. 


PJ PA 


SAS -9 |‏ يوسف بر و Bas‏ حَرِيرٌ» عن عَطَاء 
السّايب» عَنْ طاوْس» عَنٍ ابن عباس رَقَعهُ إلى BA‏ قال: إن 
IL Oa‏ مثل الصّلاق إلا Asin wae‏ فلا KE‏ إلا 
بتر ah AG‏ مَرَ ابي 8 قائ ana JI‏ قد AAS)‏ به أن يَقودَهُ 
sb Lab Ga sah‏ مِنْ باب الْكلام الْحَسَّنِ في AAN‏ رجه 
AA‏ 


2739. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Thawus, dari Ibnu 
Abbas RA, Beliau memarfu'kannya kepada Nabi SAW, ia berkata, 
“Sesungguhnya thawaf di Ka'bah seperti shalat, namun dalam thawaf 
kalian boleh berbicara. Jika seseorang berbicara pada saat 
melaksanakan thawaf, hendaknya ia berbicara hal-hal yang baik.” 


Abu Bakar berkata: Perintah Rasulullah SAW pada saat beliau 
melakukan thawaf —kepada seorang laki-laki agar ia menuntun orang . 
lain yang thawaf dengan tangannya tersebut— termasuk dalam jenis 


ANG 


52 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1888 dari jalur periwayatan Ubaidullah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 547 


perkataan yang baik dalam thawaf. Aku pun telah mengeluarkan 
Hadits yang demikian dalam bab yang lain.” 


644. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Thawaf 
di Belakang Hijir. 


Jo r Ab r‏ سه 


WA -‏ سعيد بن عبد WA LAI‏ دا سفيان» 
عَنْ JAS Gi pba‏ عن طَاوْس» OP‏ ابن GEN De Fasa IG E‏ 
Bn‏ وراب وقال الله: sadu Wed‏ 
ndi‏ في عير مضع من NI SEE‏ باسم ANU RA‏ راللام قد 
AB DAR Si‏ عَائشة أن Ia‏ في pi‏ 
وقال: SI ep ari‏ بض الجر لا كله وان عباس kar)‏ 
لله لم برذ بقوله: A‏ حَمِيع Pal‏ نما أرَادَ بَعْضَهُ عَلَى 
ما حبرت عائشة» عَن BI‏ أن sad iya Jadi (jaki‏ ا 
Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi telah‏ .2740 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari‏ 


Hisyam bin Hajir, dari Thawus, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Hijir 
(Hijir Ismail) termasuk bagian Ka'bah. Sebab Rasulullah SAW 


530 Sanadnya shahih. Seluruh rijalnya tsigah. Sosok Ibnu Sa'ib meski ada sedikit 
masalah dengan hafalannya, namun Sufyan Ats-Tsauri pernah meriwayatkan Hadits 
darinya sebagaimana tertera dalam kitab Imam Hakim. Ia termasuk sosok yang 
diperhitungkan riwayatnya sebelum sering mengalami kekeliruan. Ada dua orang 
tsigah yang mengikutkannya sebagaimana tertera dalam kitab Al Irwa'. Oleh karena 
itu, Hadits ini masuk dalam kategori shahih —Nashir.) Lihat Al Baihagi 5 : 85 dari 
jalur periwayatan Atha'. 


548 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah dengan posisi berada di 
belakang hijir Ismail. Allah SWT befirman, “Dan hendaknya mereka 
melakukan thawaf di Ka'bah.” (Os. Al Hajj (221: 29) 


Abu Bakar berkata: Kalimat dalam hadits ini, “Al Hijir 
merupakan bagian dari Ka'bah.“ termasuk dalam jenis pernyataan 
yang telah aku jelaskan dalam bab lain dalam kitab-kitab kami, 
Sesungguhnya sebuah nama yang diungkap dengan kata ma 'rifah (alif 
dan lam) terkadang diperuntukkan sebagian dari sesuatu. Rasulullah 
SAW pernah memerintahkan Sayyidah “Aisyah RA melaksanakan 
shalat di Hijir. Beliau berkata, “Sesungguhnya hijir termasuk bagian 
dari Ka'bah," maksudnya adalah sebagian hijir Ismail termasuk 
bagian dari Ka'bah, bukan semua bagian hijir. Ketika Ibnu Abbas RA 
menyatakan hijir, ia tidak bermaksud semua bagian hijir, namun 
hanya sebagiannya saja sebagaimana riwayat yang dikemukakan oleh 
Sayyidah “Aisyah RA dari Nabi SAW bahwa sebagian dari hijir Ismail 
merupakan bagian dari Ka'bah.” 


645. Bab: Dalil tentang Sahnya Mentakwil Pernyataan Ibnu 
Abbas RA dan Penjelasan bahwa Yang Dimaksud dengan 
Pernyataan, “Hijir Termasuk bagian Dari Ka'bah,” adalah 
Sebagian Hijir, bukan Seluruhnya. 


2 3 ga ا‎ 2e- و‎ a PAN 
الجَرّري» ارتا ابن بک‎ gini الفضل بن‎ CAS -0 
عبد الرراق»‎ EL DN مُحَمّدُ‎ Gang (ح)‎ SA vi 
الول ن‎ AP SG قال: سَمِعْتْ عَبْدَ الله‎ tg ابن‎ Ngan 
03 A. y, ده ل‎ 


celah‏ عن ME WI‏ بن أبي رَبيعَة» قال: قال عبد الله بن عبَيْدِ: 


531 Sanadnya shahih. Al Baihagi As-Sunan Al Kubra 5 90. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 549 


م مم 


وَقَدَ الْحَارث بن عَبْدِ الله علَى عَبْدِ MIN‏ بن مَرَوَانَ في JG ae‏ 
DIA‏ تا اظن ايا ڪيب oa A A‏ ِن LE‏ كان 
يزعم أنه سَمِعَهُ Aga‏ قال الْحَارث: لی Aa Ul‏ سخا 
تقول BU‏ ؟ قالت: قال رَسُول KBM‏ إن man ab‏ 
YP Ao i‏ حدائة عَهْدِهِمْ Sa SA‏ تركو op ái‏ بَا 
عاك ia‏ شوه يلريك SAH ag‏ 


صو م 


X5 a Lia Pa‏ الله ن ca‏ وراد عَلَيْه ASI‏ بن cela‏ قال 


Jas GES ka AN E EP oa له‎ j لجعلت‎ 3 Pa) 


درن لِم كان MA‏ رَفَعُوا بها ؟ قَلْت: لا قال: Wr‏ ألا Alang‏ إلا 
مَنْ أَرَادُواء فان AS Bl JEN‏ ان SA La UN‏ 


hi igih BI‏ ال عبد متك Yan < ci ah‏ مول 


هَذَا ؟ JG‏ عَم CSS‏ سا cola‏ تم قال: وڏت أنّي تر كه وما 
ككل كينا ES‏ واحذا أذ Maan‏ قال iji AJI‏ عَطَاء بن 
a‏ وَقَالَ: Aga Eat Ul sa JB‏ قال: فكان الحَارث Gan‏ 
Wah JG LN‏ تقول BL‏ ال Gate‏ تقول : قال شرل اله 
B3‏ وقال: yadi ad‏ وقال: FE‏ 


2741. Al Fadhal bin Ya'gub Al Jazri telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Bakar memberitakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, ha Muhammad bin Yahya menceritakan 
kepada kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Abdullah bin Ubaid bin Amir dan Al Walid bin Atha menceritakan 


550 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dari Al Harits bin Abdullah bin Abu Rabi'ah, ia berkata: Abdullah bin 
Ubaid pernah berkata: 


Al Harits bin Abdullah pernah datang menemui Abdul Malik 
bin Marwan di masa kekhilafahannya. Saat itu, Abdul Malik berkata: 
Aku tidak yakin bahwa Abu Khabib, maksudnya adalah Ibnu Zubair 
pernah mendengar dari Sayyidah “Aisyah apa yang telah ia klaim 
bahwa ia pernah mendengarnya dari Sayyidah Aisyah RA. Saat itu, Al 
Harits berkata, “Benar, aku juga pernah mendengarnya dari Sayyidah 
“Aisyah RA." Abdul Malik bertanya, “Apa yang pernah kamu dengar 
dari Sayyidah “Aisyah RA?” Ia menjawab: Ia (Sayyidah “Aisyah RA) 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya kaummu pernah 
memendekkan (mengurangi) bangunan Ka'bah. Sesungguhnya jika 
tidak karena barunya kaummu beranjak dari kemusyirikan, aku akan 
merubahnya keposisinya semula. Jika saja nanti kaummu akan 
memperbaikinya, maka kemarilah, akan aku perlihatkan bagian yang 
mereka tinggalkan.” Kemudian Nabi SAW memperlihatkan kepada 
Sayyidah “Aisyah bagian yang ditinggalkan sekitar tujuh dzira'. 


Ini adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ubaid. 
Al Walid juga menambahkan: Rasulullah SAW bersabda, “Maka aku 
akan menjadikannya menjadi dua pintu di bagian bawah di sebelah 
barat dan timur. Tahukah kamu, kenapa kaummu meninggikan 
pintunya?” Aku menjawab, “Tidak.” Rasulullah SAW menjawab, 
“Mereka berusaha mempertahankan kebesaran mereka dan tidak 
ingin ada yang memasuki Ka'bah kecuali orang-orang yang mereka 
izinkan. Dahulu, jika mereka tidak senang dengan seorang laki-laki 
yang ingin memasuki pintu tersebut, mereka memanggilnya dan 
memberinya tangga. Jika posisi laki-laki tersebut hampir masuk, 
mereka mengambil tangganya hingga laki-laki tersebut terjatuh.” 

Abdul Malik berkata kepada Al Harits, “Apakah kamu pernah 
mendengar Sayyidah “Aisyah RA mengatakan hal yang demikian?” Ia 
menjawab, "Ya, benar. Aku pernah mendengarnya.” Kemudian Abdul 
Malik berfikir sambil menghentak-hentakkan tongkatnya ke lantai. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 551 


Kemudian ia berkata, “Aku berfikir sebaiknya aku biarkan saja apa 
adanya.” 


Seluruh riwayat menggunakan redaksi, "Semua," namun 
Muhammad berkata: Al Walid bin Atha bin Janab berkata: Al Harits 
berkata, “Aku pernah mendengar darinya (Sayyidah “Aisyah RA). Ia 
(Al Walid) berkata: Al Harits adalah sosok yang dapat dipercaya dan 
tidak berbohong. Ia berkata: Apa yang telah kamu dengar dari 
Sayyidah “Aisyah RA? Ia menjawab: Aku pernah mendengar 
Sayyidah “Aisyah RA berkata: Rasulullah SAW (272/B) bersabda: 
..dan Beliau berkata, “Aku akan menjadikannya menjadi dua pintu, 
dan Beliau berkata, 'Mereka memanggilnya agar laki-laki tersebut 


naik melalui tangga',”** 


646. Bab: Penjelasan tentang Illat Yang Menyebabkan Nabi SAW 
Melakukan Thawaf di Bagian Belakang Hijr. Sebab Orang Yang 
Melakukan Thawaf dengan Posisi Berada Di Belakang Hijr 
berarti Ia Thawaf Mengelilingi Semua Bagian Ka'bah 
sebagaimana Dijelaskan oleh Nabi SAW dan Allah SWT 
Memerintahkan untuk Thawaf Mengelilingi Ka'bah, bukan 
Mengelilingi Sebagian Ka'bah. 


PAM En) en jae بن‎ sah ا بن‎ Bas - ۲ 

عَنْ هِشَامء عَنْ بيب عَنْ TIME‏ فَالَتْ: قال لي IL‏ الله : ولا 
حَدَانَة op a al SEE Ka JANMO WAR‏ 
فرشا Hak‏ في ala Ha AG‏ قال ابو بَكْر: يعني T GU‏ 


r 


في > حلفي AE‏ ل بن cå gka P tara Pa ren‏ عن celaan‏ بهذا مثلة» 


“2 Muslim, Haji 403 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Bakar. 


552 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SE 

2742. Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan 

kepada kami, Abu Usmah menceritakan kepada kami dari Hisyam, 

dari ayahnya, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
pernah berkata kepadaku: 


Jika saja kaummu tidak baru beranjak dari kekufuran, maka 
akan aku robohkan bangunan Ka'bah dan membetulkannya ke posisi 
semula sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS. 
Sesungguhnya masyarakat Ouraisy telah menguranginya dan ada 
bagian dari pondasi yang tidak mereka jadikan sebagai dasar 
bangunan dan mereka membuat pintu di belakangnya. 


Abu Bakar berkata: Yaitu pintu lain dibelakangnya. 


Salam bin Junadah telah menceritakan kepada kami, Abu 
Muawiyyah menceritakan kepada kami dari Hasyim dengan Hadits 
yang sama, namun dalam redaksinya tidak ada kalimat: Beliau 
berbicara kepadaku.” 


647. Bab: Penjelasan tentang Thawafnya Orang Yang 
Melaksanakan Haji Oiran ketika Memasuki Kota Makkah dan 
Penjelasan bahwa Mereka hanya Wajib Melakukan Satu Kali 
Thawaf (Tujuh Putaran) di Awal, Berbeda dengan Pendapat 
Orang Yang Menyangka bahwa Seorang Yang Mengerjakan Haji 
Oiran Diawal harus Melaksanakan Dua Kali Thawaf dan 
Dua Kali Sa'i. 


bai سفيان» عَنْ‎ D اللاي‎ a Ci -yver 


333 Muslim, Haji 398 dari jalur periwayatan Abu Mu'awiyyah dari Hisyam. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 553 


ن مُوسى» عن اې قال: أَرَادَ SA‏ عُمَرَ op GAB Gi JGS adi‏ 
اا صُدِذت bio‏ كما Se‏ رَسُول الله َك éb‏ أشْرّف d‏ يدای 
قال: مَا أرَى Gh‏ إلا وَاحِدَاء KA KAA A SAN‏ 
Sa‏ فدیدا ea‏ هديا GEG‏ مه ى AN‏ مَك فطاف 
Gia A a da‏ الصا IIA‏ يعني OÉ‏ 
An‏ رَسُولَ الله ف Jas‏ 


2743. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ayub bin Musa, dari 
Nafi’, ia berkata: Ibnu Umar pernah ingin melaksanakan haji dan ia 
berkata: Aku menjadikanya sebagai umrah. Jika aku terhalang, maka 
aku akan melakukannya sebagaimana Rasulullah SAW melakukan. 
Ketika berada di Al Baida, ia berkata: Aku tidak memiliki pilihan lain 
kecuali menggabungkan keduanya. Aku juga bersaksi kepada kalian 
semua bahwa aku telah menyatukan haji bersama umrahku. Ketika 
tiba di daerah Oadid, ia membeli hewan untuk disembelih dan 
menuntunnya hingga tiba di kota Makkah. Kemudian ia melakukan 
thawaf di ka'bah dan melakukan shalat di belakang Magam (Magam 
ibrahim) sebanyak dua raka'at dan melakukan thawaf (sa'i) antara 
shafa dan marwah. Kemudian ia berkata: Demikianlah aku melihat 
Rasulullah SAW melakukannya.” 


NG العظيم؛ وَيَحَيَى حَكيم»‎ AS العباس بن‎ SAS - ٤ 
0 Ao شوم‎ 


PAN بن اس عَنِ‎ BIL Sa Via 


334 Al Bukhair, Haji 77 dari jalur periwayatan Laits dari Nafi”. Muslim Haji 180 dari 
jalur periwayatan Ubaidullah dari Nafi’. 


554 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


| 
1 
١ 
i 


GG‏ عر عَائْشَة أن أُصْحَاب الت 4# Tadi‏ قروا طافوا GGD‏ وَاحدًا 
عرو عن كدر 2 ين فرنوا J PP‏ 


2744. Al Abas bin Abdul Azhim dan Yahya bin Hakim telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdurrahman bin Al 
Mahdi menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan 
kepada kami dari Zuhri, dari Urwah, dari Sayyidah “Aisyah RA, 
bahwasannya sahabat-sahabat Nabi SAW yang melakukan haji giran 
melakukan satu kali thawaf.” 


AS - 2 AN A kt K6 - 


3. A | 


الدُرَاوَرْدِي» عر عبيد cai‏ عن کن $ Jé Du‏ سيعت > 
الله 58 Oh “3 nya f aa) ah Tata Ja‏ واد كم لم 
- بام م شم شهدم 

2745. Hisyam bin Yunus bin Wa'il bin Wadhah telah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Ad-Darawardi menceritakan kepada 
kami dari Ubaidullah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Aku 
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
melakukan ihram untuk haji dan umrah, maka cukup baginya 
melakukan satu kali thawaf dan jangan melakukan tahallul hingga ia 
menyelesaikan hajinya. Setelah itu, barulah ia melakukan tahallul 


untuk haji dan umrahnya.”** 


335 54, Haji 77 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Malik. 

6 Aku katakan: Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Ibnu Al 
Jarudi telah menshahihkannya (460) dan juga Ibnu Hibban (993) At-Tirmidzi (948) 
Dalam kitab Muslim tertera berdasarkan jalur periwayatan yang lain dari 
Ubaidullah, namun riwayatnya bersifat mauquf. —Nashir.) Muslim, Haji 81 dari 

jalur periwayatan Ubaidullah dengan status mauguf. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 555 


3 o 30. - So 26. J 


OK 1 عمرو‎ La 6 محمد بن يحم‎ eR =NNGN 

o 2 و‎ ° - 3 0 Pa هم‎ ő وعم له‎ 332 K2 3 0 

dasi, Gb Ud ob ain AL عَنِ ابن ع انه لى‎ al 
se 8 رَسُولَ الله‎ ail رقال: هَكَذَا‎ 


2746. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Umar bin Utsman Al Kilabi menceritakan kepada kami, Daud bin 
Abdurrahman Al Athar menceritakan kepada kami dari Musa bin 
Agabah, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Sesungguhnya ia telah 
melakukan talbiyyah untuk haji dan umrah, kemudian melaksanakan 
thawaf sebanyak satu kali dan ia berkata: Demikianlah aku melihat 
Rasulullah SAW melakukannya.” 


648. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Thawaf dan 

Shalat Di Makkah setelah Fajar dan Ashar. Dan Dalil Yang 

Menunjukkan Sahnya Madzhab Mathlabi yang Menyatakan 

bahwa Maksud Nabi SAW Melarang Shalat setelah Shubuh 
hingga Terbitnya Matahari dan Setelah Ashar Hingga 

Terbenamnya Matahari adalah Sebagian Shalat Saja, bukan 
Berarti Semua Shalat Terlarang Dilakukan Pada Dua 

Waktu Tersebut. 


Ao bo 20- 308 272 -È 30 P z0 Pa 
الجبار بن العلا وعبلي بن خشرم» واحمد‎ IS SA - 7 


4 07 2. A9 


337 Hadits shahih dan seluruh rijalnya shahih kecuali seorang yang bernama Al 
Kilabi yang dianggap memiliki kelemahan dalam periwayatan Hadits. Meskipun 
demikian, Ibnu Hibban telah meriwayatkannya (994) dari jalur periwayatan yang 
lain dari Nafi. Riwayat ini ada dalam shahihain dengan redaksi yang panjang — 
Nashir.) 


556 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


um‏ قال: سَمِعْت عَبْدَ الله بن AU‏ يحبر عَنْ جبير بن مُطَعِمء يقول: 
قال رَسُول الله IE ATIN SS HUB‏ طاف بهذا SI‏ 
6 1 م 4 4 مه s‏ . و 
وَصلى أي ba ERREF‏ الْحَدِيث لفظ di‏ 
حشرم وقال علي» AE II‏ الله بن SL‏ 
Abdul Jabbar bin Al “Ala, Ali bin Khasyram dan Ahmad‏ .2747 
bin Nafi telah menceritakan kepada kami, semaunya berkata: Sufyan‏ 
menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar berkata: Aku pernah‏ 
mendengarnya dari Abu Zubair, ia berkata: Aku pernah mendengar‏ 
Abdullah bin Babah memberitakan dari Jabir bin Math'am, ia berkata:‏ 
Rasulullah SAW bersabda, “Wahai bani Abdi manaf, janganlah kalian‏ 
mencegah seseorang melaksanakan thawaf di Ka'ah ini dan‏ 
melaksanakan shalat setiap saat, baik siang hari ataupun di malam‏ 
hari.”‏ 
Lafazh matan Hadits ini adalah lafazh riwayat Ali bin‏ 


Khasyram. Ali dan Ahmad berkata: Dari Abu Zubair, dari Abdullah 
bin Babah.” 


3. A r Sor 


GIS -YVEA‏ عبد الله بن عِمْرَانَ الْعَابدِي» D‏ سَعِيدٌ بْنُ 
- ال سا 3 0 e. > o-‏ وده ده 40.1 ó‏ م ه < re.‏ 
سالِم القداح» عن عبد الله بن مؤمل يعني المخزومي» عن حي SP‏ 
Ta‏ عن A‏ عَنْ ابي د قال: قال رسول الله : لا Me‏ بعد 
NG gesah‏ بَعْدَ JAR‏ إلا ALa Y, aas‏ إلا AA‏ قال ابو بکر: انا 
galan ua‏ مِنْ ابي 55 


538 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1894. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


2748. Abdullah bin Umran Al Abidi telah menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Salim Al Gadah menceritakan kepada kami 
dari Abdullah bin Mu ammil, maksudnya adalah Haid Maula Ghafrah, 
dari Mujahid, dari Abu Dzar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak ada shalat setelah shubuh dan tidak ada shalat setelah ashar 
kecuali di Makkah, kecuali di Makkah, kecuali di Makkah.” 


Abu bakar berkata: Aku ragu apakah Mujahid pernah 
mendengarnya dari Abu Dzar.” 


r‏ و وي مه 


Gia au ~۹‏ حفص 


3o مه هد‎ rd 20 


AS PERRE : عَبْدُ الحبار‎ Cs CAN بن عُمَرَ يعني‎ 
لكل نع‎ dia daa AB TA TAS الور‎ Ob قال:‎ 


a azi, إن‎ PAS قال رَسُول الله : يا بني‎ ME SI 
Gasa da La 4 ا حَدَا مِنَ الاس‎ Cd 


2749. Sa'id bin Abdullah bin Abdul Hakim telah SA 
kepada kami, Hafash bin Umar Al “Adani menceritakan kepada kami, 
Abdul Jabbar bin Al Wirid menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi 
Malikah, ia berkata: (273/A) As-Suwar bin Makhramah pernah 
melakukan thawaf sebanyak delapan belas kali, setiap thawaf 
sebanyak tujuh putaran. Setiap selesai tujuh putaran, ia melaksanakan 
shalat dua raka'at. Dan ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda, 
“Wahai Bani Abdu manaf jika kalian memegang kendali atas Ka'bah 
ini setelahku, maka janganlah kalian mencegah seorangpun 


539 Sanadnya dha'if. 


558 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


melaksanakan thawaf di Ka'bah, kapan saja, baik di malam atau 


siang hari.” 


649. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Minum 
pada Saat Melaksanakan Thawaf, jika Riwayatnya Benar. Sebab 
Ada Masalah di Tengah Sanad Ini, Aku Khawatir Abdul Salam 
atau Yang Di Bawahnya Tidak Memiliki Dasar Yang Kuat dalam 
Mengeluarkan Lafazh Tersebut, Maksudnya adalah Kalimat, 
“Di Dalam Thawaf.” 


r, 
LG rd 


Des KA da العباس بن محمد‎ Ela - 
AR عر‎ naa ii عبد السّلام‎ UE بن دِرْهَمء‎ JAM بن‎ UI 
EE aa 3 EE e PELAN Seni 
أن الي ف شرب مَاء في‎ ki PAN عن عَاصِمٍء عن‎ 
Aas 
2750. Al Abbas bin Muhammad Ad-Dauri telah menceritakan 
kepada kami, Abu Ghassan Malik bin Ismail bin Dirham menceritakan 
kepada kami, Abdul Salam bin Harb memberitakan kepada kami, dari 
Syu'bah, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas RA: 


Bahwasanya Nabi SAW pernah minum pada saat beliau melaksanakan 
thawaf.! 


540 Lihat kitab Al Mushannaf karya Abdurrazzag 5 : 64. 
“41 Sanadnya shahih. Mawarid Azh-Zham'an 102 dari jalur periwayatan Al “Abbas 
bin Muhammad. Lihat Al Mushannaf karya Abdurrazzag. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 559 


650. Bab: Larangan Menuntun Orang Yang Thawaf dengan Tali 
atau Dengan Benang seperti Menuntun Hewan. 


pem a —YVON‏ بن حكيم» si) kaga‏ عاصم» عن ابن 
Oz‏ .. و 9 3 e‏ 0 مع £ ©" 6 b‏ 9 5 
جريج» di Ok SA‏ أن طاوساء gan‏ أن رسول الله 8 A‏ 
PE Kh a‏ رك of RES soas‏ 7 رو رام ا 
وهو يطوف بالكعبة برحل يقود رجلا بخزامة في cail‏ فقطعه رسول الله 

37 2 2 5 A 7 as م م‎ ya Tn 6 D a 7 5 

ف ثم oal‏ أن eaaa agan‏ قال: ومر رَسُول الله وك Ag‏ يَطوف 
بالكعبة برَحْلٍ قد زق Ja aa‏ أو بخَيطر أو بشيء عير ذلك ib‏ 
eA 5 7 s‏ - .و : 8 0 - 2 pa s‏ 
النبي > وقال: قده Bag‏ 

p I E Laaa 2 وور‎ 2... TA A 5 9 

add nb أن‎ JG NI or Cat هَذَا‎ eta قال:‎ 
ENG عبّاسء قال ذلك عن التي ف قال أبو بكر: في الخَبر‎ il 
o2 | pr 2 wi 1 2ے‎ © 3 
War Au الرحصة في الكلام في الطواف‎ 
2751. Yahya bin Hakim telah menceritakan kepada kami, Abu 
Ashim menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Sulaiman Al 
Ahwal memberitakan kepadaku, bahwasannya Thawus telah 
memberitakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah 
melaksanakan thawaf dan saat itu beliau melihat seorang laki-laki 
sedang menuntun seseorang dengan cara memegang lengkungan besi 
yang dipasang dihidungnya. Kemudian Nabi SAW memutuskannya 
dan memerintahkan agar ia menuntunnya dengan tangan. Ia berkata: 
Suatu hari Rasulullah SAW melaksanakan thawaf dan saat itu Beliau 


melihat seorang laki-laki sedang menuntun orang lain dengan tali atau 
dengan benang atau dengan sesuatu selain itu. Kemudian Rasulullah 


560 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


| 
| 


SAW memutuskannya. Kemudian Beliau bersabda, “Tuntunlah 
dengan tanganmu.” 


-YVOY‏ قال: ea Karl lia SA‏ طاوماء 
ن Gil‏ عباس قال ذلك عَنِ الي و قال sil‏ بكر: Ag‏ 
NG‏ عَلَى ab‏ في اكلام في AA AN Hah‏ 
Sulaiman Al Ahwal telah memberitakan ini semua‏ .2752 
kepada kami, bahwasannya Thawus memberitakan kepadanya bahwa‏ 


Ibnu Abbas RA pernah mengatakan hal yang demikian dari Nabi 
SAW. 


Abu Bakar berkata: Riwayat ini menunjukkan kebolehan 
berbicara saat melakukan thawaf, baik perkataan yang diucapkan 
tersebut bersifat perintah atau larangan.” 


651. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Thawaf Di Ka'bah, 
Dituliskannya Perilaku Yang Demikian sebagai Kebaikan, 
diangkatnya Derajat Orang Yang Thawaf dan Dihapuskan 

Kesalahannya di Setiap Ayunan Langkah Kaki Yang Diangkat 
atau Setiap Pijakan Kaki. Dan Setiap Tujuh Putaran Yang 
Dilakukan oleh Orang Yang Thawaf Diberikan Ganjaran seperti 
Ganjaran Yang Diberikan kepada Orang Yang Memerdekakan 
Budak. Sebab Nabi SAW Menjadikan Setiap Tujuh Putaran 
Thawaf seperti Memerdekakkan Budak. 


“2 Al Bukhari, Haji 66 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Abu ‘Ashim. 
Ahmad 1:364 dari jalur periwayatan Ibnu Juraij. 
543 Lihat Al Bukhari, Haji 65. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 561 


K672‏ ع 3,3 ومو 


gi جَرِيرٌ عَنْ عَطَاء‎ GAS D —YVor 
tilah عَلِي بن‎ En عَنْ أبيو (ح)‎ jab oi aa عن ابن ء‎ ai 
o> KE i السائب» عن عبد الله‎ iji A أخبرنا ابن فُصيْلِء‎ 
لرام على هذبن‎ | aS لله بن‎ KUA قال‎ Hi 50026 عَم‎ 
Be يرل‎ Uh اله‎ Pa Jat قال: إن‎ KA 
RAN PN HN aa 
Pen E A 
AJ 22 2 PEE ap PP 2 2 407 8 بير‎ se به مو ور‎ 2 
إلا كتب الله له حسنة» ويحط عنه خطيئة» وكتب له درجة» وسمعته‎ 


bab في‎ Klg an کان کين‎ Kent Gan یقول: مَنْ‎ 
2133 بها‎ aj aga 
2753. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Ibnu Ubaid bin 
Umair, dari ayahnya, ha Ali bin Al Mundzir menceritakan kepada 
kami, Ibnu Fudhail memberitakan kepada kami, Atha bin Sa'ib 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari 
ayahnya: Ia pernah berkata kepada Abdullah bin Umar: Kamu telah 
merepotkan diri dengan dua rukun ini. Ia menjawab: Sungguh aku 
tetap akan melakukannya. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Mengusapnya akan menghapus kesalahan.” Aku 
juga pernah mendengar Beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
melakukan thawaf di Ka'bah, maka setiap langkah kaki, baik yang 
diangkat ataupun yang diletakkan akan ditulis oleh Allah SWT 
sebagai kebaikan, dijadikan sebagai penghapus kesalahan dan 
dianugerahkan kepadanya keutamaan.” Aku juga pernah mendengar 
Beliau bersabda, “Barangsiapa yang menyelesaikan tujuh kali putaran 
(Dalam thawaf) pahalanya bagaikan memerdekakan seorang budak. 


562 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Yusuf berkata dalam Hadits yang diriwayatkannya, “Dengan 
sebab hal tersebut ia diangkat satu derajat.” 


652. Bab: Penjelasan tentang Shalat Di Magam (Magam Ibrahim) 
setelah Selesai Melaksanakan Thawaf. Dalil Yang Menunjukkan 
Perintah Allah SWT Terkadang Bersifat Anjuran dan Petunjuk. 

Dengan Demikian, Tidak Selamanya Sebuah Perintah 
Menunjukkan Makna Wajib. Allah SWT telah Memerintahkan 
untuk Menjadikan Magam Ibrahim sebagai Tempat Shalat dan 
Nabi SAW Melantunkan Ayat Tersebut Pada Saat Beliau selesai 

Melaksanakan Thawaf, kemudian Beliau Melaksanakan Shalat Di 
Belakang Magam Ibrahim sebanyak Dua Raka'at. Perilaku Yang 

Demikian (Melakukan Shalat Di Belakang Magam Ibrahim) tidak 

Wajib, baik Bagi Orang Yang Telah Selesai Melaksanakan 
Thawaf atau Tidak Melakukan Thawaf. Sebab Melaksanakan 
Shalat setelah Selesai Thawaf boleh Dilakukan Di Belakang 
Magam Ibrahim dan Boleh Juga Di Tempat Lain, asalkan Masih 
Berada di Bagian Masjid dengan Menghadap ke Arah Ka'bah. 


Menurutku, redaksi kata Magam ibrahim sepengetahuanku 
sejenis dengan pernyatan orang arab yang menggunakan kata “Min” 
(dengan arti: sebagian), namun makna dari "min" tersebut tidak 
dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Nuh: “Allah 
SWT akan mengampuni dosa-dosa kalian.” (Os. Nuh [71]: 4). Sudah 
jelas bahwa Nabi Nuh AS berdakwah kepada kaumnya bukan agar 
sebagian dosa mereka diampuni oleh Allah SWT, namun agar semua 
dosa mereka diampuni oleh Allah SWT. 


Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya, “Katakanlah kepada 
orang-orang yang kafir itu: Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), 


*“ Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat Hadits No. 2727, At-Tirmidzi Haji 111 
Hadits yang sama dari jalur periwayatan Jarir. 


| Shahih Ibnu Khuzaimah || 563 


niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah 
lalu...” (Qs. Al Anfal [8]: 38) Allah SWT memberitahukan kepada 
kita semua (273/B) bahwasannya orang yang kafir, jika kemudian ia 
beriman, maka Allah SWT akan mengampuni dosanya, bukan hanya 
sebagian dosa mereka, namun seluruh dosanya yang telah lalu. 


-30 IG. و‎ Ia 


UI - 265‏ محمد بن 


218 r so A r aa - CA 
o م‎ © 


هه Pa” =4 Era £ KA‏ با IK BG 0. al‏ 
جعفر» حدثني أبي» JU‏ نينا حابر بن عبد الله» فساألتاه عن حجة النبي 


ف فذَكرَ الْحَدِيثَ بطولهء وقالَ: FBS‏ بريد AA Gp‏ عَمَدَ إلى 
مُقام إبراهيم» فصلى Mike‏ ركعتين» وئلا: وائخذوا مِنْ مقام HA‏ 
P pita n27‏ ,2 0 ررر 1.779 7 gi‏ 

مُصَلىء قال: أي يقرأ فيها بالتَوْحِيدِء و قل Keh‏ الْكَافِرُونَ 

2754. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 

Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan 

kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, “Aku pernah 

datang mengunjungi Jabir bin Abdullah dan kami bertanya kepadanya 

tentang hajinya Rasulullah SAW. Kemudian ia menceritakan Hadits 
dengan redaksi yang panjang. Ia berkata, 

'Jika telah selesai melaksanakan thawaf, maka Rasulullah 

SAW segera menghampiri magam ibrahim. Kemudian Beliau 

melaksanakan shalat di belakangnya dengan membaca ayat, 'Dan 

jadikanlah sebahagian magam Ibrahim sebagai tempat shalat.' (Os. Al 


Baqarah (2): 125) Ia berkata: Maksudnya adalah beliau membaca 
dalam shalatnya surah Al Ikhlas dan surah Al Kafirun."” 


34 Muslim, Haj 147 dengan redaksi yang panjang. 


564 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


653. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Melaksanakan Shalat di Belakang Magam Ibrahim. Beliau 
Menjadikan Magam Ibrahim berada Diantara Dirinya dan Pintu 
Ka'bah. Beliau Tidak Berdiri di depan Magam, 

di Sebelah Kanan atau di sebelah Kirinya. 


AG r‏ 3 .346 وو 


HER Ci SA العَلاءِ بن‎ USA CAS -vvo 
ان‎ PAKA ن‎ ji عَنْ‎ SA Oa Ie la 
P MS aaa 


a2 


a مِنْ مام‎ lain Ki aah NE , AB rn A AS 
Ang Cadi ip eh di si an “an Ja مل‎ 
الْحَدٍ‎ IG BS 


2755. Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan 
kepada kami, Muawiyyah bin Hisyam menceritakan kepada kami, 
Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ja'far bin 
Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, kemudian ia 
menceritakan Hadits yang panjang tentang hajinya Rasulullah SAW. 
Ia berkata: Rasulullah SAW melakukan ramal di tiga putaran pertama 
dalam thawaf dan berjalan biasa di sisa putaran yang empat. Setelah 
itu Beliau mendatangi magam ibrahim dan membaca, “Dan 
jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim sebagai tempat shalat." (Qs. 
Al Bagarah [2]: 125) dan menjadikan magam tersebut berada diantara 
dirinya dengan pintu Ka'bah. Setelah selesai, beliau mendatangi 
Ka'bah dan mengusap rukun (Hajar Aswad). Kemudian ia 
menceritakan sisa Haditsnya.””* 


“46 Muslim, Haji 147 dengan redaksi yang panjang. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 565 


654. Bab: Penjelasan tentang Kembali Mendatangi Hajar Aswad 
dan Mengusapnya setelah Selesai Melaksanakan Shalat Sunah 
Thawaf sebanyak Dua Raka'at. 


Jor Pt r 


pal Bas بن العلا‎ Jd عَبْدُ‎ Bit - —YVo1 
عاد إلى‎ ES عَنْ أبيو» عَنْ جَابرء أن اللي 4 حن صَلَى‎ USA yi 
TA BA Page 


2756. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, 
dari ayahnya, dari Jabir: Setelah selesai melaksanakan shalat sebanyak 


dua raka'at, Rasulullah SAW kembali mendatangi Hajar Aswad dan 


mengusapnya.”” 


655. Bab: Penjelasan tentang Keluar Menuju Bukit Shafa setelah 
Selesai Mengusap Hajar Aswad. Kemudian Menaiki Bukit Shafa 
dan Marwah Hingga Melihat Bagian Atas Ka'bah dari Atas 
Kedua Bukit Tersebut. Dan Penjelasan bahwa Ritual Yang 
Demikian Dimulai dari Bukit Shafa. Sebab Allah SWT 
Menyebutkan Kata Shafa lebih Dahulu dan Rasulullah SAW 
Menjelaskan agar Memulai sebagaimana Allah SWT Memulai 
Urutan Penyebutannya. 


PANA PK b z eo م‎ PANA 
Was سعی‎ ga a S بن‎ kama Gila —YVOV 


cf 0 2 1 AZ‏ حابر بن عبد An Ga ca‏ عن حَجَة ابي 


547 Muslim, Haji 147 dengan redaksi yang panjang. 


566 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


IG Aa‏ أَمَرَ الله بده 133 إن الصا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائر لله 
فرق َلَى Aki la‏ كر لان خي I‏ لا إِلَهَ إلا 
لله وَحْدَهُ لا شرِيك لَهُ ا له la‏ وله yag da‏ عَلَى كل شيء Sp‏ 


3-0. م‎ Ie 900 sr 


sg وحده»‎ can Ce, عبده»‎ ras ا وعدم‎ à cad إلا‎ AR 
قَدَمَاهُ في الْوَادِي‎ LAN تم رل ى‎ DD هَذَا‎ 
e 7 Ge 2 ا ر‎ O TAA á Ge ZA. 2e r LA be .. 
سعى ) حتى إذا صعِد مشی» حتى أثى المروة فرقي عليهاء حتى إذا نظر‎ 

WAN كما قال عَلَى‎ ee JI 


2757. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan 
kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Kami 
pernah datang mengunjungi Jabir bin Abdullah dan bertanya 
kepadanya tentang hajinya Nabi SAW. Kemudian ia menyebutkan 
sebagian Hadits, kemudian Rasulullah SAW kembali mendatangi 
Hajar Aswad dan mengusapnya dan Beliau keluar menuju bukit shafa. 
Beliau bersabda, “Mulailah sebagaimana Allah SWT memulai 
(penyebutannya -penerj.) dan beliau membacakan ayat, 'Sesungguhnya 
Shafaa dan Marwah adalah sebahagian dari syi'ar Allah..',” (Os. Al 
Baqarah (2): 158). Setelah itu, Rasulullah SAW menaiki bukit shafa 
hingga beliau melihat Ka'bah dan melakukan takbir sebanyak tiga kali 
dan berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah, Yang Esa dan tidak ada 
serikat bagi-Nya. Seluruh kerajaan adalah milik-Nya dan bagi-Nya 
seluruh pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada 
Tuhan kecuali Allah, yang telah memenuhi janji-Nya dan menolong 
hamba-Nya serta mengalahkan pihak-pihak yang bersekutu tanpa 
bantuan siapapun.” Beliau mengulangi kalimat-kalimat tersebut 
sebanyak tiga kali. Setelah itu Beliau turun. Ketika menapakkan 
kakinya di lembah (bagian terendah antara bukit shafa dan Marwah) 
Beliau melakukan sa'i (lari-lari kecil). Ketika melewati pelataran yang 


ShahihIbnu Khuzaimah || 567 


agak sediki menanjak, beliau berjalan seperti biasa hingga tiba di 
bukit Marwah dan menaikinya hingga melihat Ka'bah. Kemudian 
beliaupun mengucapkan kalimat-kalimat yang beliau baca pada saat 
berada di atas bukit Shafa. 


656. Bab: Penjelasan tentang Mengangkat Tangan ketika Berdoa 
di Atas Bukit Shafa. 


< - 
-E 20 or 307 mb 7 Jor 


GAS -NVOA‏ عبد الله بن هاشم حَدَتَنَا jar‏ يعني ابن اسب 
CE ii ka‏ بن ا عن ابت قال: gde‏ عبد الله بن Tu‏ قال: 
وَقَدَتْ وفو HETS as‏ فيهم وَأَبُو GIA‏ وذاكَ في رَمَضان» S3‏ 
حَدِيًا طَويلا مِنْ 3 مَك وقال: فقال أبو هريرة: ألا el‏ بحَدِيث 
bag 5 56‏ له دده ركو سم م فاع فاع La‏ عر > ام ا 
مِن ANI Yaa USUS‏ فذكر al ged‏ قال: Jah,‏ رول اله 
کو کی Pet AR LE‏ - و TG? Zer Hs‏ ر و 5 ra‏ 
AG au‏ فذ كر الحَدِيث بطولهء وقال: فأقبل رَسُول الله ف إلى 
الْحَجَرِ Sa Kala‏ فِي 24 قوس TA‏ بسيّةٍ القوْسء S‏ في 
r 02 0 205 5‏ ل A A‏ 
طَوَافهِ صما في HI DL‏ فَحعَل يَطْعَنْ بها في Dyan MAS‏ 
وعم قا -l 75 1 2 Der‏ و PG ° aa‏ 
BP 3 Sei Ka‏ 
ديه AS Jika‏ بمَا شاء أن KANG gêng agi‏ تحتة a‏ 
e‏ إن r r - r o‏ و 2 
Gb‏ باقي الحَدِيثء تاه الربيع بن سَليْمَانَء ES‏ سليمَان بن Ga‏ 


r 


- 
Or 2 Lr 


عن ابت البتاني» عن عَبدِ الله بن ربا بتځوي FI‏ 


A Ta r 3 40 sr 3‏ 
يحمد الله» ويدعوه بما شاء الله 


54 Muslim, Haji 147 dengan redaksi yang panjang. 


568 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2758. Abdullah bin Hasyim telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Bahaz, maksudnya 
adalah Ibnu Asad menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al 
Mughirah menceritakan kepada kami dari Tsabit, ia berkata: Abdullah 
bin Rabah menceritakan kepada kami, ia berkata: Satu rombongan 
pernah datang mengunjungi Muawiyyah dan aku serta Abu Hurairah 
berada dalam rombongan tersebut. Peristiwa tersebut terjadi di bulan 
Ramadhan. Kemudian ia menceritakan Hadits yang panjang tentang 
pembebasan kota Makkah. Ia berkata: Abu Hurairah RA berkata: 
Maukah kalian aku beritahu tentang satu Hadits wahai masyarakat 
Anshar. Kemudian ia menceritakan Hadits yang panjang. Ia berkata: 


Rasulullah SAW memasuki kota suci Makkah. Kemudian ia 
menceritakan Hadits yang panjang dan berkata: Rasulullah SAW 
menghadap ke arah Hajar Aswad dan mengusapnya. Kemudian beliau 
melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah sambil memegang busur. 
Dalam thawafnya beliau mendatangi berhala yang disembah yang ada 
di sisi Ka'bah. Kemudian Beliau mengambil anak panah dan 
menancapkannya diantara dua mata berhala tersebut sambil berkata, 
“Telah datang kebenaran dan runtuhlah kebatilan," kemudian Beliau 
mendatangi bukit shafa dan naik ke atasnya hingga melihat Ka'bah 
dan mengangkat kedua tangannya. Saat itu beliau melantunkan dzikir 
dan berdoa kepada Allah SWT sementara masyarakat Anshar berada 
di bawah bukit. Kemudian ia (Abu Hurairah RA) menceritakan sisa 
Haditsnya. 


Ar-Rabi' bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, Asad 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan 
kepada kami dari Tsabit Al Banani, dari Abdullah bin Rabah dengan 
Hadits yang sama dan berkata: Kemudian beliau mengangkat kedua 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 569 


tanganya dan mengucapkan tahmid serta berdoa kepada Allah SWT 
dengan doa yang beliau kehendaki.” 


657. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Perjalanan antara Bukit 
Shafa dan Marwah dengan Cara Berjalan seperti Biasa kecuali 
Pada Bagian Lembah (274/A) Yang Dilakukan dengan 
Cara Sa'i (Lari-Lari Kecil) 


8- قال gi‏ بكر: في حبر حابر حٌى AI‏ قَدَمَاهُ في 
الوّادي A‏ إذا صعَد مش 
Abu Bakar berkata tentang riwayat dari Jabir: Ketika‏ .2759 
kakinya berada di lembah, Beliau melakukan sa'i (Berlari-lari kecil)‏ 


dan ketika kondisi jalan mulai naik Beliau melakukannya sambil 
berjalan seperti biasa.” 


658. Bab: Penjelasan tentang Riwayat yang Menerangkan tentang 
Cara Melakukan Sa'i (Berlari Kecil) Antara Bukit Shafa dan 
Marwah dengan Lafazh yang Bersifat Umum, namun Makna 

yang Dikehendakinya adalah Khusus. Aku Khawatir Terlintas 
Dipikiran Sebagian Kalangan yang tidak Dapat Membedakan 
antara Riwayat yang Bersifat Mujmal dengan Lafazh yang 

Bersifat Mufassar Gambaran bahwa Rasulullah SAW Melakukan 

Sa'i (Lari-Lari Kecil) di Seluruh Bagian antara Bukit Shafa dan 
Marwah dan antara Marwah dan Shafa. 


' Muslim, Jihad 58 dari jalur periwayatan Abdullah bin Hasyim, Ahmad 53802 
dari jalur periwayatan Bahaz dengan redaksi yang panjang. 
550 Lihat Hadits sebelumnya No. 2757. 


570 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


?, 
Be هد‎ 


AG SAS -‏ الجبّار بن العلا BAK‏ سفيّان» عَنْ عَمْرو 
وَهُوَ GI‏ دیتار» قال: EL‏ ابْنَ GAS‏ فقال: إن رَسُولَ الله ويك Olah pas‏ 
بالبيت lawa‏ وَصَلى حَلف المُقام ركعَتيّن» وَسَعَى بين الصفا وَالمَرْوَةٍ 
T‏ ل وك E‏ 32 ` 2 7 
ea‏ كان ركم في رَسُول الله gal‏ حَسَنَة 


2760. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Umar, yaitu Ibnu Dinar, 
ia berkata: Kami pernah bertanya kepada Ibnu Umar RA, dan ia 
menjawab: Ketika datang ke kota Makkah, Rasulullah SAW 
melakukan thawaf sebanyak tujuh kali putaran dan melakukan shalat 
di belakang Magam Ibrahim sebanyak dua raka'at. Setelah itu beliau 
melakukan sa'i (berlari-lari kecil) antara shafa dan Marwah. "Dan””' 
di dalam diri Rasululllah SAW terdapat teladan yang baik.” (Os. Al 
Ahzab (33): 217? 


659. Bab: Penjelasan tentang Riwayat yang Bersifat Mufassir 
(Menjelaskan) Lafazh Riwayat yang Bersifat Mujmal yang Telah 
Aku Sebutkan bahwa Meski Lafazhnya Bersifat Umum, namun 
Maknanya adalah Khusus. Dalil Yang Menunjukkan bahwa 
Rasulullah SAW Melakukan Sa'i (Berlari-Lari Kecil) antara 
Shafa dan Marwah di Daerah Lembah Bagian Tengah, bukan 
Berlari-Lari Kecil di Semua Bagian antara 
Shafa dan Marwah. 


r a r A يم‎ D r 
حي ذا‎ PUN قال ابو بکر: في حبر حابر الذي‎ -0١ 


55! Dalam naskah aslinya tertulis kalimat, “Wagad kaana lakum fi rasulillaahi,” ini 
jelas salah. 
52 Al Bukhari, Haji 72 dari jalur periwayatan Umar. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 571 


انْصِبّت قَدَمَاهُ في بَطْن BIP‏ سَعَّى AA NS‏ 


2761. Abu Bakar berkata: Di dalam riwayat Jabir yang telah 
aku sebutkan sebelum ini: Ketika menapakkan kakinya di lembah, 
Beliau melakukan sa'i (berlari-lari kecil) dan ketika menapaki jalan 
yang naik, beliau melakukannya dengan cara berjalan seperti biasa.” 


20011100 قال: کان BMI‏ 
ohg‏ الْمَسيل بين الصا SAS‏ 


2762. Dan Basyar bin Mu'adz telah menceritakan kepada 
kami, Ayub, maksudnya adalah Ibnu Wafid menceritakan kepada 
kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar Ra, ia berkata: Rasulullah SAW melakukan sa'i (berlari-lari 
kecil) di lembah yang ada diantara bukit Shafa dan bukit Marwah.” 


-yyy‏ قرات ت على do LAA‏ سرج الرّازِي» أن عمرو بن 
ا موسی ب بن Ki‏ عن ken‏ عن WA‏ عم قال: كان 
سول الله 6 إذا DAA‏ به زاليا Ap‏ مد ؤي BTA‏ حر a‏ أو 
عُمْرَةٍ al‏ فد كر الْحَدِيث A‏ الصّفاء GI KA‏ الصا PAN‏ 
dan‏ 134 مر ر الس سعى 
Aku telah membaca sebuah Hadits di hadapan Ahmad‏ .2763 
bin Abu Suraij Ar-Razi, bahwasannya Umar bin Mujma telah‏ 


553 Lihat Hadits sebelumnya No. 2757. 
58 Al Bukhari, Haji 80 dari jalur periwayatan Ubaidullah dengan redaksi yang 
panjang. 


572 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


memberitakan kepada mereka dari Musa bin Agabah, dari Nafi”, dari 
Ibnu Umar RA, ia berkata: Jika telah berada di atas untanya dengan 
posisi sempurna di masjid Dzul Hulaifah dalam perjalanan untuk haji 
atau umrah, Rasulullah SAW melakukan ihram. Kemudian ia 
menyebutkan Hadits. Ia lalu berkata: Kemudian Beliau mendatangi 
bukit Shafa dan melakukan sa'i (berlari-lari kecil) antara Shafa dan 
Marwah sebanyak tujuh kali. Jika telah berada di tempat sa'i, maka 
Beliau melakukan sa'i (berlari-lari kecil ).”” 


660. Bab: Penjelasan bahwa Melakukan Sa'i antara Bukit Shafa 
dan Marwah Hukumnya Wajib, bukan Sekedar Mubah.”"' Hal 
Yang Demikian Didasari oleh Firman Allah SWT, “Sesungguhnya 
Shafa dan Marwah adalah Sebagian dari Syi'ar Allah. Maka 
Barangsiapa Yang Beribadah Haji Ke Baitullah atau Ber- Umrah, 
maka Tidak Ada Dosa Baginya Mengerjakan Sa'i antara 
Keduanya.” (Os. Al Bagarah [2]: 158) Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Firman Allah SWT, “Maka Tidak Ada Dosa Baginya 
Mengerjakan Sa'i antara Keduanya.” Tidak Seperti Kalimat 
dalam Firman-Nya, “Tidak Mengapa bagi Kalian untuk 
Melakukan Shalat dengan Cara Oashar.” 


awa D -4‏ بن PP‏ بن علي بن عَطَاء بن مقدم 
F ` ga utan 2 EOS 32 20 02 -°‏ 0 3 
Wa a‏ الحليل بْنْ OG‏ قال: سيعت عبد الله بن بي عر“ 


o2 292 La MIA KNA‏ کے eW afro z mi‏ 2 5 ر 
da‏ صفية al i G AA‏ جرا قالت: کائت لا 


SA dn الفا‎ IS من‎ bi sel adat في‎ Hala 


555 Derajatnya dha'if dengan sanad ini. Lihat Muslim, Haji 27. 
556 Dalam naskah asli tertera kalimat, “Illaa 'annahu mubaahun,” redaksi yang 
demikian jelas salah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


3 PRL و 9 - وم ه‎ Pan Tg ر بصا ص وس‎ Ja 2 á T 
فإن الله‎ E قول‎ AA P عَلَى‎ 
4 : g á NG andok ه‎ TT 1 A pa 
daki حول‎ YI السّغي يدور‎ sa السَّعْي» فلقد راه مِنْ‎ Kale كب‎ 


2764. Muhammad bin Umar bin Ali bin Atha bin Mugaddam 
Al Gaddami telah menceritakan kepada kami, Al Khalil bin Utsman 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Abdullah bin Banih menceritakan dari neneknya, Shafiyah binti 
Syaibah, dari neneknya binti Abu Tajzah, ia berkata: Di zaman 
jahiliyyah, kami pernah berada di belakang Nabi SAW. ia berkata: 
Aku melihat Nabi SAW dari arah yang lebih tinggi dan ternyata 
Beliau sedang melakukan sa'i. Saat itu Beliau berkata kepada para 
sahabatnya, “Bersa'ilah, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan 
sa'i atas kalian.” Aku melihat Beliau sangat bersemangat melakukan 
sa'i hingga kainnya turun ke arah perutnya hingga aku melihat 
putihnya pangkal lengan dan bagian paha Beliau.” 


PAS £ Ki 07 PANA A z ° úz PANA 
محمد بن يحيى » حدنا عبد الرزاق» احبر نا‎ Ga -٥ 


Bo. 


a‏ عن واصِل dp‏ أبي kab anik E‏ عَنْ iio‏ بت 
شي أن aga iba‏ سَمِعَت ا 4# agi‏ الصا Sol‏ يقول: 


357 Haditsnya shahih, seluruh rijal Haditsnya isigah kecuali seorang yang bernama 
Al Khalil bin Utsman. Aku tidak menemukan penjelasan tentang sosoknya. Imam Al 
Muzi menyebutkan namanya dalam kitabnya At-Tahdzib sebagai salah seorang 
syaikh dari Al Mugaddami dan ia menjelaskannya. Namun menurut dugaanku ia 
adalah Makhram bin Khutsaim, yaitu Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, seorang 
yang tsigah dalam periwayatan Hadits dan dikenal pernah meriwayatkan Hadits dari 
Shafiyyah. Hadits ini memiliki jalur periwayatan yang Jain dan sebagiannya bagus 
sebagaimana telah aku jelaskan dalam kitab Al Irwa' (1072) —Nashir.) Al Baihagi 
dalam kitab As-Sunan Al Kubra 5 : 98 dari jalur periwayatan Shafiyyah. 


574 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


r s3 . ام ل‎ r o P A ل‎ ag 4 
تسم في‎ BA ada فاسعواء قال أبو بكر:‎ a كيب عليكم‎ 
5 z 4 0. 

alad abah هَذا الحبّر:‎ 

2765. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 

Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan 

kepada kami dari Washil Maula Abu Uyainah, dari Musa bin 

Ubaid, dari Shafiyyah binti Syaibah, bahwasanya seorang wanita 
telah memberitakan kepadanya, 


“Bahwasannya ia pernah mendengar Rasulullah SAW yang 
sedang berada diantara shafa dan Marwah berkata, 'Telah diwajibkan 
atas kalian melakukan sa'i. Maka bersa'i-lah',” 


Abu Bakar berkata: Wanita yang namanya tidak disebutkan 
dalam riwayat ini bernama Habibah binti Abu Tajrah.””” 


661. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Allah SWT 
Memberitahukan kepada Para Sahabat Nabi bahwa Tidak 
Mengapa Melakukan Thawaf antara Shafa dan Marwah, karena 
Mereka Merasa Risih untuk Melakukannya. Sebab Di Zaman 
Jahiliyyah, Orang-Orang Musyrik dan Penyembah Berhala Di 
Kalangan Bangsa Arab sering Melakukan Perilaku Yang 
Demikian untuk Berhala Mereka. Oleh Karena Itu, Mereka (Para 
Sahabat) Merasa Risih Melakukannya. Kemudian Allah SWT 
Melalui Rasul-Nya Memberitahukan kepada Mereka bahwa 
Tidak Ada Larangan bagi Mereka Melakukan Thawaf diantara 
Keduanya. 


158 Ibnu Abi Ubaid. Koreksi ini didasari oleh dua kitab yang disebutkan sebelumnya 
—Nashir.) 

559 Hadits shahih dan seluruh rijal Hadits ini tsiqah kecuali Musa bin Ubaid. Imam 
Bukhari menyebutkannya dalam kitab At- Tarikh dan Ibnu Hatim juga 
menyebutkannya dalam kitab Al Jarh Wa Ta'dil dan ia tidak menjelaskan tentang 
sosoknya: Apakah dapat dipercaya atau tidak. Lihat takhrij sebelumnya —Nashir.) 
Lihat, Ahmad 6 : 421 — 422. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 575 


Wi la 
a r 3 2 07 Ai م‎ 


Gas —YVU‏ عبد pa‏ بن e Ka ji‏ عن 
SE SAN‏ قال: SF‏ علد عائشة إن AG AT‏ من شعائر 
الله قلت: Bs ú‏ لم LE Laki‏ طبه قن" : يكس ما an‏ 
Ka 9‏ نما كان مَنْ Je Km al‏ يَطوفون مِن AI‏ 
الصّفا ÉÉ 6; NAN‏ كان TE T‏ ارول ال إن طوافتا Gg‏ 
JA id‏ ف Alat A‏ قالت: SS‏ إن Wali‏ وَالْمَرُوَةَ مِنْ 
di m‏ قالت: Js Gh‏ الله i IG, AB‏ قال 
52 فمن تطوّع عير PE‏ لله kai g‏ قال EAN‏ 
ل ل ل ل 
رجالا ِن أل Oji pii‏ ال الاس الذيرة كانوا oa‏ الصفا 
TPA‏ و لبي ف UNJ‏ رَسُولَ الله إا Aa Bs of,‏ 
ap‏ أن 2 بيْنَ PA PA‏ 36 الله ع Tae‏ إن Ga‏ 
Hj Wb cai ja SE‏ في Nya‏ رفي AS CNP‏ 
AS ea‏ اا ری عن HA‏ بتحوو PEZET‏ 
SE KEN‏ 


2766. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Zuhri, dari Urwah, ia 
berkata: Aku pernah membaca ayat di hadapan Sayyidah “Aisyah RA 
ayat, “Sesungguhnya shafa dan Marwah merupakan salah satu tanda 
syiar Allah SWT.” Kemudian aku berkata, “Menurutku, tidak ada 
konsekwensi apa-apa bagi (274/B) orang yang tidak melakukan 
thawaf diantara keduanya.” Kemudian ia (Sayyidah “Aisyah RA) 
berkata, “Buruk sekali apa yang telah kamu katakan wahai 


576 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kemenakanku. Sesungguhnya dahulu orang-orang yang 
mengagungkan Lata melakukan thawaf diantara shafa dan Marwah. 
Ketika datang Islam, para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, 
'Wahai Rasulullah, sesungguhnya thawaf kita diantara dua tempat ini 
adalah perilaku yang pernah dikerjakan di zaman jahiliyyah'," 
Sayyidah “Aisyah RA kembali berkata, "Kemudian turunlah ayat, 
'Sesungguhnya shafa dan Marwah adalah salah satu syiar agama 
Allah SWT.' Kemudian Rasulullah SAW melakukan thawaf. Dan sejak 
itu perilaku yang demikian menjadi sunnah.” Ia juga membacakan 
ayat yang lain, "Barangsiapa yang ingin melakukannya dengan 
sukarela, maka hal yang demikian baik." Kemudian Rasulullah SAW 
melakukan thawaf. 


Zuhri berkata: Aku pernah menceritakannya kepada Abu 
Bakar bin Abdurrahman, dan ia berkata: Ini adalah pengetahuan yang 
sangat penting. Aku telah mendengar beberapa orang ulama berkata: 
Para sahabat yang melakukan thawaf diantara shafa dan Marwah 
berkata kepada Nabi SAW: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami 
telah diperintah untuk melakukan thawaf”** di Ka'bah, namun kami 
tidak diperintahkan melakukannya diantara shafa dan Marwah. 
Kemudian Allah SWT menurunkan ayat, “Sesungguhnya shafa dan 
Marwah meerupakan baian dari syiar Allah SWT.” (Os. Al Bagarah 
(21: 158) Menurutku, ayat ini turun menjelaskan tentang orang-orang 
ini dan orang-orang yang disebutkan sebelumnya. 


Al Makhzumi telah menceritakannya kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Zuhri, dari Urwah dengan Hadits yang 
mirip, namun bukan kisah yang diceritakan oleh Abu Bakar bin 
Abdurrahman.”! 


560 Dalam naskah aslinya tertulis kalimat, “Nathifa." Koreksi ini berdasarkan kitab 
shahih Muslim. 
3! Muslim, Haji 261 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Sufyan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 577 


GA -۷‏ عِيسى بن KA‏ وَطبء عن يونس 
عَنِ AN GP Ab gil‏ > أن عَايْشَة ah‏ أن RI AA‏ 
قبل أن يُسْلِمُوا هب ata osle SE)‏ جرا أن PAN Tn‏ 
GAN,‏ وكان ذَلِكَ E‏ في KA ak Jan Ja waah‏ 
A A‏ حون YA‏ سلوا رَسُول الله ا PAN OFE‏ وَحَل: 
إن الضها والمروة مِنْ شار لله إلى قول شَاكرٌ عَلِيمٌ قال عَرْوَةٌ: IG‏ 
K f J6 TE) Sa‏ ال ما رر 
وئس عن GAN‏ من کان مُهل Ga DP A‏ 
aa oa‏ ر ai‏ كدر TAN Ab ga‏ 
على ip Sp‏ يوس AN YA gi plia ME‏ عَلَى هَذَا AI‏ 
mata‏ حبر شتام BENE‏ لباب Ii‏ هَڌا Li‏ إن A‏ 
َبرُ عاص عَنْ A‏ دال Cast‏ أن الأنْصارَ Ah AS‏ الْذِينَ DR‏ 
CAT IN a‏ قبل رول هو BN‏ 


2767. Isa bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari 
Urwah bin zubair, bahwasanya Sayyidah “Aisyah RA memberitakan 
kepadanya: Sebelum masuk Islam, masyarakat Anshar dan Ghassan 
melakukan pengagungan ihram untuk Manaat. Kemudian mereka 
merasa risih melakukan thawaf diantara shafa dan marwah. Diantara 
kebiasaan mereka adalah barangsiapa yang melakukan ihram untuk 
Manaat, maka ia tidak melakukan thawaf diantara shafa dan Marwah. 
Ketika masuk islam, mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian 
Allah SWT menurunkan ayat, “Sesungguhnya shafa dan Marwah 
adalah bagian dari syiar Allah SWT.” Urwah berkata: Sayyidah 


578 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Aisyah RA berkata: Hal yang demikian adalah satu aturan yang 
diberlakukan oleh Rasulullah SAW. 


Abu Bakar berkata: Yang benar adalah apa yang diriwayatkan 
oleh Yunus dari Zuhri bahwa orang yang pernah melakukan ihram 
untuk Manaat merasa risih untuk melakukan thawaf diantara shafa dan 
Marwah, bukan berarti dahulu mereka melakukan thawaf diantara 
keduanya sebagaimana riwayat Uyainah. Dan dalil yang menunjukkan 
sahnya riwayat Yunus dan kesesuaiannya dengan riwayat Hisyam bin 
Urwah, akan aku keluarkan riwayat Hisyam dari Urwah dalam bab 
yang akan datang insya Allah. Dan riwayat Ashim dari Anas juga 
menunjukkan bahwa masyarakat Ansharlah yang merasa risih untuk 
melakukan thawaf diantara keduanya sebelum turun ayat ini. sa 


BAK -4‏ بر عَاصِې عن أئس مالك CAS JG‏ 


الأنصار يَكْرَهُونَ أن يطوفوا بَيْنَ A Ga‏ حى SAR SS‏ 


Laa 531 33 مِنْ شَعَائِرِ الله رَادَ سَلْمْ‎ BAN, 

2768 .....“telah bercerita kepada kami tentang riwayat dari 

Ashim dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Dahulu masyarakat 

Anshar tidak suka melakukan thawaf diantara shafa dan Marwah 

hingga turunnya ayat, “Sesungguhnya shafa dan Marwah adalah 

sebagian dari syiar Allah SWT.” Muslim bin Jinadah menambahkan, 
“Setelah turun ayat ini mereka tidak risih melakukannya.” 


562 Muslim, Haji 263 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 

563 Dalam naskah aslinya ada satu perawi yang tidak tertera di sini sebagaimana hal 
yang demikian tergambar dalam pernyataannya di akhir, Salim bin Jinadah 
menambahkan. 

564 Muslim, Haji 264 dari jalur periwayatan Ashim. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 579 


662. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sayyidah “Aisyah RA 
Tidak Bermaksud dengan Perkataannya, “Suatu Sunnah Yang 
Diberlakukan oleh Rasulullah SAW," Dalam Pengertian Sunnah 
dimana Orang Yang Melaksanakan Haji boleh untuk Tidak 
Melakukan Sa'i. 


kasa CS -8‏ بْنْ العَلاءِ بْنِ كرَيْب» PS Ci‏ 
يعني ابن سلَيْمَان» عَنْ هِشَام بن عُرْوَة عَنْ GP‏ قال: قلت لِعَائْشَة: ما 
£- 22 3 3- £ گے 2022.4 0 ا امن Oh aa‏ ام 
ارى علي من ai‏ أن لا ska)‏ > بين الصفا والمروة» قالت: ولم ؟ 
or NA 7 EP‏ هع ده Pn ae an NN Coca EL‏ 
قلت: إن الله يقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يطوف 
بهمّاء فقالّت: لَوْ كان كما تقول لكانء فلا ale PA‏ أن لا ki‏ 
T Pe E S O AN‏ ل ل ل Me ata‏ 
بهمّاء IBI Uas‏ الله هَذا في أتاس Ga‏ الأنصار كاثوا إذا أهَلواء أهَلوا لِمنَاة 
TE Mr dana RE sa‏ ل Teen a‏ قر وه 
شي الجاهلية» فلا Je‏ لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروةء فلما قدموا مع 
2 1 ا A eof IT nat WA “1 “ya‏ ”. چ o2‏ 3 
رَسُول الله ييه في الحَجّ ذكروا ذلك له JPG‏ الله ANI ga‏ فلعمّري ما 
گے ت el x E a 3g NN NA ca - 07 o Ani ya A‏ 
نَم الله حَج مَنْ لم يَطف بين الصفا SR‏ لأن الله عز وَجَل يُقول: إن 
الصّفا وَالْمَرُوَةَ مِنْ شعَائر الله فهُمًا مِنْ شَعَائر الله» قال أبو بكر: G‏ 
aa‏ ا نا 7 j Te‏ 
فلا يل لهم ثري عِنْدَ أنفسهم في دينهم 
Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan‏ .2769 
kepada kami, Abdurrahim, maksudnya adalah Ibnu Sulaiman‏ 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah, ia‏ 
berkata: Aku pernah berkata kepada Sayyidah “Aisyah RA, menurutku‏ 
tidak mengapa aku tidak melakukan thawaf diantara shafa dan‏ 
marwah.' Kemudian Sayyidah “Aisyah bertanya, “Mengapa‏ 
demikian?” Lalu aku menjawab, “Bahwasannya Allah SWT‏ 
berfirman, 'Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari‏ 


580 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


syi ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau 
berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara 
keduanya',” (Os. Al Bagarah (2): 158) Setelah itu, Sayyidah “Aisyah 
RA menjawab, “Jika betul demikian, berarti tidak mengapa tidak 
melakukan thawaf diantara keduanya. Sesungguhnya Allah SWT 
menurunkan ayat ini berkenaan dengan masyarakat Anshar yang 
dahulu jika mereka melakukan ihram untuk Manaat di jaman 
jahiliyyah, mereka tidak boleh melakukan thawaf diantara shafa dan 
Marwah. Ketika mereka datang bersama Rasulullah SAW untuk 
melaksanakan ibadah haji, mereka menceritakan hal yang demikian. 
Kemudian turunlah ayat ini. Sesungguhnya pelaksanaan haji 
seseorang tidak akan sempurna jika ia tidak melakukan thawaf (Sa'i) 
diantara shafa dan Marwah. Sesungguhnya Allah SWT berfirman, 
'Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan bagian dari syiar 
agama Allah',”” Dan keduanya adalah bagian dari syiar agama Allah 
SWT. 


Abu Bakar berkata: Pernyataan Sayyidah “Asiyah RA, 
“Mereka tidak boleh melakukan thawaf,” maksudnya adalah menurut 
kepercayaan lama mereka.” 5 


663. Bab: Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Sa'i Yang Telah Aku 
Sebutkan Hukumnya Wajib, Baik Dilakukan Dengan Cara 
Berlari Kecil atau Berjalan Seperti Biasa. Dalil Yang 
Menunjukkan Bahwa Sa'i Dalam Pengertian Melakukan Lari- 
Lari Kecil Di Lembah Yang Ada Diantara Bukit Shafa Dan Bukit 
Marwah (275/ A) Tidak Wajib Dan Boleh Dilakukan Dengan 
Cara Berjalan Seperti Biasa. Hal Yang Demikian Didasari Oleh 
Pengetahuanku Bahwa Kata Sa'i Terkadang Digunakan Untuk 
Makna Berlari-Lari Kecil Dan Terkadang Digunakan Untuk 
Makna Berjalan Seperti Biasa. Pendapatku Dalam Permasalahan 


365 Muslim, Haji 260 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Hisyam. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 581 


Ini Didasari Oleh Ayat, “Hai Orang-Orang Yang Beriman, Apabila 
Diseru Untuk Menunaikan Sembahyang Pada Hari Jum At, Maka 
Bersegeralah Kamu Kepada Mengingat Allah dan Tinggalkanlah 
Jual Beli. Yang Demikian Itu Lebih Baik Bagimu Jika Kamu 
Mengetahui.” (Os. Al Jumw'ah (62): 9 ) Rasulullah SAW 
Menjelaskan Bahwa Perintah Sa'yu Dalam Ayat Ini Mengandung 
Arti Berjalan Mendatangi Jum'at dengan Tenang dengan 
Pernyataan Beliau, “Jika Kalian Hendak Mendatangi Shalat, Maka 
Datanglah Dengan Tenang.” Jika Allah SWT Menghendaki 
Perintah Mendatangi Shalat Jum'at Dengan Cara Berjalan 
Cepat, Maka Tidak Mungkin Nabi SAW Menjelaskan Dengan 
Kalimat, “Jika Kalian Hendak Mendatangi Shalat, Maka 
Datangilah Dengan Tenang Dan Jangan Kalian Mendatanginya 
Sambil Berlari.” 


Dari sini aku berkesimpulan bahwa satu kata terkadang dapat 
digunakan untuk menunjukkan dua makna pekerjaan yang saling 
bertentangan: Yang satu bersifat memerintahkan dan yang satunya 
lagi bersifat melarang. Kata sa'yu terkadang digunakan untuk makna 
berjalan dengan tenang dan terkadang digunakan untuk kata berlari- 
lari kecil. Allah SWT memerintahkan untuk melakukan sa yu menuju 
shalat jum'at dan Rasulullah SAW melarang melakukan sa yu menuju 
shalat jum'at. Dari sini dapat difahami bahwa sa yu yang 
diperintahkan Allah SWT mengandung arti berjalan biasa dan sa yu 
yang dilarang oleh Nabi SAW ketika mendatangi shalat adalah sa 'yu 
dalam pengertian berlari. 


Ci - -۰‏ علي بن مڌر GA BAL‏ فضَيْلِء WNA‏ عَطاء بن 
الاب عن کیم بن Kebab‏ رايت اين jab‏ يشي في 
ل » فقت لَهُ: تَمْشِى ف sean LAPA Bk auaji à‏ ف 


582 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


BB رَسُولَ الله‎ ih a eiea ay gana 8 رايت اسي‎ de 
يَمْشِي ) وأنا شيخ كبير‎ 
2770. Ali bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Atha bin Sa'ib menceritakan 
kepada kami dari Katsir bin Jumhan As-Silmi, ia berkata: Aku pernah 
melihat Ibnu Umar melakukan sa'i dipelataran tempat Sa'i dengan 
cara berjalan seperti biasa. Kemudian aku bertanya kepadanya, “Anda 
melakukan sa'i dengan cara berjalan?” Kemudian ia menjawab, “Jika 
aku melakukannya dengan cara berlari-lari kecil, aku pernah melihat 
hal yang demikian dilakukan oleh Rasulullah SAW dan jika aku 
melakukannya dengan cara berjalan seperti biasa, akupun pernah 
melihat Rasulullah SAW melakukannya dengan cara yang demikian, 
sementara aku adalah seorang yang sudah berumur lanjut.” 


gh GAS -0١‏ مُوسّىء DEL CAS‏ بن aba‏ عَنْ 
سفيان» عن عَطاء بن AE‏ عن كثير بن حُمهان» قال: gae KO‏ 
يَمْشِي بين الصّفا GAS‏ فقلت لَهُ: فقال: إن jl‏ فقذ ريت رَسُول 

ا E? 2 Peg‏ 20 م گە بر ےم م لا ول 2 20 

الله ا ol, a‏ أسع» فقد رایت رَسُول الله 8# يَسْعَى 
Abu Musa telah bercerita kepada kami, Dhahak bin‏ .2771 
Makhlad telah menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Atha bin‏ 
Sa'ib, dari Katsir bin Jumhan, ia berkata: Aku pernah melihat Ibnu‏ 
Umar RA melakukan sa'i diantara bukit shafa dan Marwah dengan‏ 
cara berjalan biasa. Kemudian aku bertanya kepadanya dan ia‏ 


566 Hadits shahih dan seluruh rijal Hadits ini tsiqah kecuali seorang yang bernama 
Katsir bin Jamhan dimana tidak ada seorangpun yang menganggapnya tsigah kecuali 
Ibnu Hibban. Namun Said bin Jabir telah meriwayatkan Hadits yang mirip 
sebagaimana terlihat dalam Hadits setelah ini. —Nashir.) At-Tirmidzi, Haji 39 dari 
jalur periwayatan Ibnu Fadhil. Abu Daud Hadits 904, Ibnu Majah Manasik 43. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 583 


menjawab, "Jika aku melakukannya dengan cara berjalan, aku pernah 
melihat Rasulullah SAW melakukannya dengan cara demikian. Jika 
aku melakukannya dengan cara berlari-lari kecil, akupun pernah 
melihat Rasulullah SAW melakukannya dengan cara demikian.” 


Dn Gas في عقب‎ WAS وحدثنا ابو مُوسّىء‎ -YYYY 


PE عَنْ م سياد بن جبير» عن ابن‎ AI EÍ P 

تحوه 

2772. Abu Musa telah bercerita kepada kami, Dhahak 

menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abdul Karim Al Jazri, 
dari Sa'id bin Khabir, dari Ibnu Umar dengan Hadits yang sama.” 


5 2 2 < 507 r 0 r erse 
عن‎ da Se عن‎ WAH بن بشير حدثني‎ Kanan وروی‎ =NNNY 
- s 
PE أن ابي 4# سی عاماء ومَشی‎ Ha gi 
ا ڪي بن شير‎ Dn AK aa 


2773. Sa'id bin Banda. telah meriwayatkan, Qatadah 
menceritakan kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, 
bahwasannya Nabi SAW selama satu tahun melakukan sa'i dengan 
cara berlari-lari kecil dan melakukannya dengan cara berjalan seperti 
biasa selama satu tahun. 


567 Hadits shahih, seluruh rijal Hadits ini tsigah sebagaimana dalam Hadits 
sebelumnya. Lihat Hadits setelahnya —Nashir.) An-Nasaa'i 5 : 193 dari jalur 
periwayatan Sufyan. 

“ Hadits shahih. Oleh karena itu, aku meriwayatkannya dalam Shahih Abu Daud 
(1662) —Nashir.) Imam At-Tirmidzi telah memberikan isyarat kepada riwayat Sa'id 
bin Jabir. Lihat At-Tirmidzi 3 : 218. 


584 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Al 
Mughirah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Basyir menceritakan 


kepada kami.” 


664. Bab: Penjelasan bahwa Tidak Mengapa Seseorang 
Melakukan Sa'i sebelum Thawaf karena Tidak Tahu bahwa 
Thawaf Dilaksanakan sebelum Sa'i. 


WA ra‏ و و 


far | #0... قو‎ r PAN 2 3 fo A 

Wd —YVV‏ يوسف بن موسى» Wd‏ جرير» عن أبي إسحاق 

og, LAr‏ م Ta ”, 2 Ho a ° AE a‏ 22 0 2 سمس 

وهو الشيباني» عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شَرِيك قال: حرحت مَع 
و له E ka WAN Ma.‏ قاذ 2 i‏ ل اوم اذ 

رسول الله حاجاء و ن الناس apk‏ فين قائل يقول: يا رسول الله 
ho... s r s 4 0 PANG‏ 00 

nal يقول‎ NG ata قَدَمْتْ‎ ta SAN أن أطوف»‎ j3 سَعَيْتْ‎ 


# o . 

EY TANI‏ إلا رَحل اقترض يِن عرض رل ala‏ وَهُوَ ظالِم 
فذاك sa‏ حرج Ula,‏ 

2774. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, yaitu Asy- Syaibani, dari 
Ziyad bin Alaqah, dari Usamah bin Syarik, ia berkata, “Aku pernah 
melakukan perjalanan bersama Nabi SAW untuk melakukan haji. Saat 
itu banyak sahabat yang datang mengunjungi Nabi SAW. Diantara 
mereka ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan sa'i 
sebelum melakukan thawaf," atau ia berkata, "Aku mengakhirkan 
sesuatu dan mendahulukan sesuatu.” Saat itu, Rasulullah SAW 
berkata kepada mereka, “Tidak menjadi masalah, tidak menjadi 
masalah, yang menjadi masalah adalah jika seorang berbuat ghibah 


569 Sanadnya dha'if. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


kepada saudara muslimnya dan ia berbuat zhalim, hal yang 
demikianlah yang menjadi masalah dan berakibat kerusakan.” 


665. Bab: Penjelasan tentang Berdoa di Atas Shafa dan Marwah 
agar Penyembah Berhala Mengalami Kegoncangan dalam 
Diri Mereka. 


Te pe انها َال‎ AS عَبْدُ الله‎ 3 ade نا إسمَاعيل بن عُلية‎ sara 
Wani GG Wal iyi بال تم حرج يُطوف‎ Bs اله يك‎ 
يدعو‎ Bali بشي ی‎ Kaya هنهم أو د‎ D ag سره و أن‎ 
CAN اهزرم‎ Mad pagan AS JA يقول: الله‎ PA على‎ 
oat. ووه‎ o Ga 
اللهم اهزمهم وزلزلهم‎ 
2775. Yahya bin Hakim telah menceritakan kepada kami, 
Yahya maksudnya adalah Ibnu Sa'id menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Aliyyah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu 
Aufa menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasulullah SAW pernah 
melakukan umrah. Beliau melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah. 
Setelah itu, Beliau keluar menuju bukit tempat sa'i dan melakukan 
sa'i antara shafa dan marwah. Kami menutupinya dari pandangan 
penduduk Makkah khawatir mereka akan menyakitinya. Saat itu aku 
mendengar Beliau mendoakan kelompok-kelompok yang bersatu 


menentang agama Allah SWT. Dalam doanya Beliau berkata, "Ya 
Allah, Zat yang menurunkan kitab, Yang sangat cepat perhitungan- 


570 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 2015 dari jalur periwayatan Jarir. 


586 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


nya, usirlah kelompok-kelompok yang bersekutu menentang agama- 


Mu dan buatlah mereka goncang.” 3 


666. Bab: Penjelasan bahwa Mereka Yang Terkena Udzur boleh 
Melakukan Thawaf Mengelilingi Ka'bah dan Boleh Melakukan 
Sa'i antara Shafa dan Marwah dengan Menggunakan Kendaraan. 


ii A GL بن‎ ngina Cia -1YY1 

Ta a Bis P بن‎ PA EN (ح)‎ WA SAP بن‎ 
3o se Ta - 3.0 gg Kr s7 * د‎ JN or 30 
اکا الك من کن و عد لخت و وی عن زه مز‎ Pn 


af h c 33‏ اا عن أ Gl PA‏ ; قدمت وهي مريضة» فذ کرت 
ذلك لبي عليه JG aan‏ طوفي م ور Ad‏ رات KST‏ هذا 


3 or 


~20 


Hu RA 


2776. Ya'gub (275/B) bin Ibrahim Ad-Dauruqi telah 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan 
kepada kami dari Malik, ha Yahya bin Hakim menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Malik, 
ha Yahya bin Hakim juga telah menceritakan kepada kami, Basyar bin 
Umar menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari Urwah, dari 
Zainab binti Ummu Salmah, dari Ummu Salmah, bahwasannya 
Ummu Salmah pernah datang mengunjungi Makkah dalam kondisi 


571 Sanadnya shahih. Ahmad 355 dari jalur periwayatan Ismail. Aku katakan: 
Demikian pula Imam Bukhari memuatnya dalam kitab Al Hajj dan Al Maghazi 
(3/467,486.7/326 Al Fath) Imam Muslim dalam kitab Al Jihad 5/143-144) Ad-Du'a 
'alal ahzab —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 587 


sakit. Kemudian ia menceritakan kondisinya kepada Nabi SAW. Saat 
itu, Beliau menjawab, “Lakukanlah thawaf di belakang kerumunan 
manusia dengan menggunakan kendaraan.” 


Ini adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Dauragi. 7” 


667. Bab: Penjelasan tentang Sebagian Illat (Alasan) Nabi SAW 
Melakukan Sa'i dengan Cara Tertentu antara Shafa dan 
Marwah. Hal Ini Termasuk dalam Kategori Yang Aku Ketahui, 
sebelum Dijadikan Sebagai Sunnah, sebuah Perilaku Dilakukan 
karena Alasan Tertentu, kemudian Jilat Tersebut telah Tiada. 
Meski Demikian, Perilaku Yang Demikian Tetap Menjadi Sunnah 
Selamanya. Sebab Nabi SAW Melakukan Sa'i Mengelilingi 
Ka'bah dan Diantara Shafa dan Marwah untuk Memperlihatkan 
Kekuatan Kaum Muslimin di Hadapan Kaum Musyrikin. Setelah 
Itu, Perilaku Yang Demikian tetap Menjadi Sunnah yang 
Berlaku Selamanya. 


Si D Éj X2 Ci -۷ 

PIPA‏ قالوا: Eea‏ ان عن عمرو بن دينار» عَنْ ss‏ عن ابن 

WAN jg eses Weweh, 4# قال: نما سى رَسُولَ الله‎ en 
TPP SA Rea PA وقال‎ Hp OR SAYANG 


2777. Abdul Jabbar bin Al “Ala, Ahmad bin Muni' dan Al 
Makhzumi telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Umar bin Dinar, dari Atha, dari Ibnu 
Abbas RA, ia berkata: Bahwasannya Rasulullah SAW dan para 
sahabat melakukan thawaf di Ka'bah dan melakukan sa'i diantara 


572 Al Buhari, Shalat 78, Ath-Thabrani Haji 123. 


588 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


shafa dan Marwah untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin di 
hadapan masyarakat musyrikin. 


Al Makhzumi berkata: Untuk memperlihatkan kekuatan kaum 
muslimin kepada kaum Quraisy.” 


668. Bab: Anjuran untuk Menggunakan Kendaraan bagi 
Seseorang Yang Keberadaanya Dibutuhkan oleh Orang Lain, 
seperti Seorang Ulama Yang Dijadikan Sebagai Tempat 
Bertanya. Jika Sang Ulama Berada Dalam Kondisi Berdesakan, 
maka Tidak Mungkin Bertanya kepada Sang Ulama jika Ia 
Melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwah dengan Cara 
Berjalan Kaki. 


074 0 P ... 29,7 Din PAN 
عيسى ) عَنْ أبي جرج‎ SN un —YVYA 


r, 
A or Ai م‎ 


á -‏ 0- مع o,‏ ل هود م o‏ - ° 073 
(ح) وحدثتا عبد الرحمن بن بشرء حدثنا يحبى» عن ابن حريج (D)‏ 


07 20 7 


ابو TP‏ سَمِعَ جَابرَ e‏ الله» يقول: طاف A‏ 
اوداع eiie‏ عَلَى sad)‏ وبالصفا وَالْمَرْوَةٍ TP‏ اقاس ui op‏ 
sajah‏ راد عبد gagi‏ واب i‏ وان الاس Sa‏ قال 
عَبْدُ SN‏ إن الاس غشيوه 


2778. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
memberitakan kepadaku dari Abu Juraih, dan Abdurrahman bin 


573 Al Bukhari, Haji Hadits yang sama 80. Muslim, Haji 241 dari jalur periwayatan 
Sufyan dan di dalam riwayat tersebut tertera kalimat, “Sesungguhnya Rasulullah 
SAW melakukan sa'i dan ramal di Ka'bah agar orang-orang musyrik melihat 
kekuatan kaum muslimin." 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 589 


Basyara menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami 
dari Ibnu Juraij, ha Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, Abu Zubair memberitakan kepada kami, 
bahwasannya ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Saat 
melakukan haji wada’, Rasulullah SAW melakukan thawaf 
mengelilingi Ka'bah dengan berada di atas kendaraan. Demikian juga 
saat Beliau melakukan sa'i diantara bukit shafa dan Marwah. Hal yang 
demikian dilakukan agar keberadaannya dilihat oleh para sahabat dan 
mereka dapat dengan mudah datang menemuinya. 


Abdurrahman dan Ibnu Ma:mar menambahkan: Agar mereka 
dapat bertanya kepada Beliau, sebab para sahabat banyak datang 
menemuinya. 


Abdurrahman berkata: Sesungguhnya manusia banyak yang 
mendatanginya. 7 


669. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Menggunakan Kendaraan saat Melakukan Sa'i antara Shafa dan 
Marwah jika Orang Yang Melakukannya Merasa Tersiksa 
dengan Kondisi Tempat Sa'i Yang Sesak. Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Melakukannya dengan Cara Demikian 
Hukumnya Mubah, bukan Wajib atau Sunnah. 


GRASI عن‎ NG EN ابو بشر الْوَاسِطِي»‎ GAS -yya 

أ 79 r 5 3 4 5 1 os z‏ 
عَنْ أبي الطفيّلء قال: قلت لابن عبّاس: ali‏ الركوب Wal ia‏ 
E A S‏ 301 2 سمه 5 a Lana Tar p‏ ر كو 3 
SAN‏ ؟ قال: BA‏ يزعمون G‏ سئةء قال: صدقوا وكذبواء el‏ 


574 Muslim, 255 dari jalur periwayatan Ali bin Khasyram. 


590 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


za 2 < PPP Z ال 35 07 م‎ ar Tai < D sar 3 3 
مكة‎ Ma SG الصفا‎ iya مكة فجَعل يطوف‎ BA 

pe 2 z 5 ra 
alay G EP NG عِنْدَهُ‎ WE حتّی حرج السا وكان لا يَضْربُ‎ 


i Are o 9‏ لامي ام E od‏ رص bs aa‏ 
LS‏ ولو BR‏ لكان المَشي NG‏ قال أبو بكر: قول ابن عبّاس: 
(TN RAN 2 rt 4 é g Ta Ime Ia‏ 0 
صدقوا وکذبوا يُريدٌ صدقوا أن الب 8 قد ركب CA‏ وکذبوا Ji‏ 

إِنَّهُ ليس Ala‏ واحبّة NG‏ فطِيلَة» US‏ هي NA‏ حنم ولا فيلة 


2779. Abu Basyar Al Wasithi telah menceritakan kepada kami, 
Khalid menceritakan kepada kami dari Al Jariri, dari Abu Thufail, ia 
berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas RA, “Bagaimana 
menurut pendapatmu tentang melakukan sa'i diantara shafa dan 
Marwah dengan menggunakan kendaraan?" Ia berkata,” "Kaummu 
menganggapnya sebagai sunah." Ja (Ibnu Abbas RA) menjawab, 
"Mereka benar, namun sekaligus bohong. Rasulullah SAW datang 
mengunjungi kota Makkah, kemudian Beliau melakukan sa'i diantara 
shafa dan marwah. Kemudian masyarakat Makkah keluar, bahkan 
kaum wanitanyapun ikut keluar. Saat itu, tidak ada seorangpun yang 
disakiti dan tidak ada seorangpun yang digugat. Kemudian Beliau 
mengambil kendaraannya dan menaikinya. Jika dibiarkan, tentu 
melakukannya dengan cara berjalan lebih Beliau sukai.” 


Abu Bakar berkata: Maksud pernyataan Ibnu Abbas RA, 
“Mereka benar dan juga bohong.” Maksudnya adalah mereka benar 
tentang keyakinnan bahwa Rasulullah SAW melakukan sa'i diantara 
shafa dan marwah dengan menggunakan kendaraan dan mereka 
berbohong dengan mengatakan bahwa hal yang demikian bukan wajib 
dan bukan fadhilah.”'? Sesungguhnya cara yang demikian bersifat 
mubah, tidak wajib dan tidak juga sunnah”. 


* Demikian yang tertera dalam naskah aslinya. Nampaknya yang benar adalah 
kalimat, "Fa 'inna." 

576 Demikian yang tertera dalam naskah aslinya. 

*” Muslim, Haji Hadits yang sama dari jalur periwayatan Al Jariri. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


670. Bab: Penjelasan tentang Menyentuh Hajar Aswad dengan 
Tongkat Yang Ujungnya Bengkok bagi Mereka Yang Melakukan 
Thawaf dengan Menggunakan Kendaraan. 


.. f اه‎ Ho KN To E o fo ل هيد ۶ م‎ 

e WJ - ۰‏ بن عبد (NI‏ أخبرنا ابن وهب احبرني 

وي عن Ay‏ عَنْ بيد اله إن عبد اله AR o‏ عن ابن عباس 

kun SI HE ani أن رَسُولَ الله هيه طَافَ في حَجَة الودَاع عَلَى‎ 
2780. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 

Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Yunus memberitakan 

kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Atabah, 

dari Ibnu Abbas RA, Ketika melaksanakan haji wada’, Rasulullah 

SAW melakukan thawaf dengan menggunakan kendaraan dan saat itu 

Beliau menyentuh rukun (Hajar Aswad) dengan tongkatnya.””? 


- ey o 30o AG. 3 PANA 


AA EA YM‏ بن عبد اله بن يزيد TA‏ ادا عبد 
y‏ 39 -2 .0 3 2 اه o As NE kani MAN‏ وعم 
الله بن teler)‏ عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر› 
قال: طاف yang‏ الله ف على a‏ القصوّى يوم الفح يسيم ال ركن 


دمحجه 
r a‏ 
Lah r‏ 


2781. Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri telah 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Raja’ menceritakan kepada 
kami dari Musa bin Aqabah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar 
RA, ia berkata: Di hari pembebasan kota Mekah, Rasulullah SAW 


“8 Muslim Al Hajj 253 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


592 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


melakukan thawaf dengan berada di atas kendaraan untuk menyentuh 
rukun dengan tongkatnya.”” 


671. Bab: Penjelasan tentang Mencium Tongkat Yang telah 
Digunakan untuk Menyentuh Rukun, jika Riwayatnya Shahih. 
Sebab Riwayat Ini Memiliki Sedikit Masalah di Tengah 
Sanadnya. 


PAN 7 r 5 or 0 ` 07 . r PATA‏ ر 
Cile NYAN‏ سيد بن AS‏ الله بن EI SAI IS‏ حفص 


78 4 H la هود 2 برد وير‎ Bo 2283 20 [WA 
و الطفيل»‎ Wa يزيد بن ملك العدني»‎ Wd يعني ابن عمر العدني»‎ 
jin r Wi r ° e naat nn is MAK A 2 
ado على‎ asu على‎ adi طوف‎ HB الله‎ Jaa th قال:‎ 

-9 ا‎ PN 7 ل . رو و‎ Io AI. 

وهو ليستلم بمحجنه؛ ويقبل طرف المحجن 

2782. Sa'id bin Abdullah bin Abdul Hakam telah 

menceritakan kepada kami, Hafash, maksudnya adalah Ibnu Umar Al 

Adani menceritakan kepada kami, Yazid bin Malik Al Adani 

menceritakan kepada kami, Abu Thufail menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan thawaf 

mengelilingi Ka'bah di atas untanya dan Beliau menyentuhnya dengan 
tongkatnya. Kemudian Beliau mencium ujung tongkat tersebut.” 


5° Sanadnya shahih. Al Haitsami mengatakan dalam kitab Majma Az-Zawa'id 
3:243 diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan diantara salah seorang sanadnya ada seorang 
yang bernama Musa bin Ubaidah yang dinyatakan sebagai sosok yang dha'if. Dan 
dinyatakan tsigah dalam Hadits yang diriwayatkan oleh selain Abdullah bin Dinar 
dan Hadits ini termasuk darinya. Meski demikian, dalam manuskrip kami, sosok 
Musa bin Agabah bukanlah Musa bin Ubaidah. Dan aku tidak tahu jika kesalahan 
ada pada orang yang menjadi juru tulisnya. Aku katakan bahwa menurutku ia benar, 
sebab Abdullah bin Raja' termasuk salah seorang yang meriwayatkan Hadits dari 
Ibnu Agabah, bukan Ibnu Ubaidah sebagaimana penjelasan dalam kitab Tahdzib Al 
Hafizh karya Imam Al Muzi —Nashir.) 

550 Lihat Hadits setelahnya, no. 2783. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 593 


MN EA = NYAN‏ بن سَعِيدٍ الدَارمِي» gl ES‏ عَاصِمء عَنْ 
5 > لاض aa Pa Ne AO pi mana‏ 

A KA SN‏ رايت رَسُولَ الله 4# aj‏ على 
sg ERA zo 2 NY aa ot 3 i‏ و 7 PEPA‏ 
راحلته بالبيت» EG‏ الأزكان caman‏ قال: Ja ag‏ طرف 
المِحْجن» ثم حَرَّجَ إلى الصّفا فطاف على "a‏ 
Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi telah menceritakan‏ .2783 
kepada kami, Abu Ashim (276/A) menceritakan kepada kami‏ 
dari Ibnu Kharbudz. Abu Thafil menceritakan kepadaku, ia berkata,‏ 
“Aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan thawaf‏ 
mengelilingi Ka'bah dengan berada di atas kendaraannya dan‏ 
Beliau menyentuh beberapa tiang Ka'bah dengan tongkatnya.” Ia‏ 
(perawi) berkata: Aku juga melihat Beliau mencium ujung‏ 
tongkatnya. Setelah itu Beliau keluar menuju tempat sa'i dan‏ 


melakukan sa'i antara shafa dan Marwah dengan tetap berada di atas 
kendaraan. 


672. Bab: Penjelasan tentang Tahallulnya Orang Yang 
Melakukan Ibadah Umrah setelah Selesai Melaksanakan Sa'i 
antara Shafa dan Marwah. 


Pg o7 20 gr e To E o 30 قي ع‎ eh 


To. o z an r Tis 0 A 4 P4 r 7. 2 r 
محمد بن جحعفر»‎ Wd الفضل بن يُعقوب»‎ CAS), (D) ge (SL 
is o 


حد نا مالك عن ابن sa‏ عن ابن شهاب» عن عر وة عن عَائْشَّة Gi‏ 
Ø r o Tai e. 5 3 578 00 dan o 77‏ 2 
قالت: Ra Eng‏ رَسُول الله Sa WAL BB‏ قطاف الذِينَ أُمَلوا 


81 Muslim, Haji 257 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Sulaiman bin 
Kharbudz. Abu Daud Hadits 1879 dari jalur periwayatan Abu ‘Ashim. 


594 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


du KAA,‏ ۽ وبين TA , Fa‏ خلا 


2784. Yunus bin Abdul Ala telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, bahwasannya Malik 
memberitakan kepadanya, ha Al Fadhal bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Malik, maksudnya adalah Ibnu Anas, menceritakan kepada kami dari 
Syihab, dari Urwah, dari Sayyidah “Aisyah RA, bahwasannya 
Sayyidah “Aisyah RA berkata, “Kami pernah melakukan perjalanan 
bersama Rasulullah SAW dan kami melakukan ihram untuk umrah. 
Mereka yang melakukan ihram untuk umrah melakukan thawaf di 
Ka'bah dan melakukan sa'i antara shafa dan Marwah. Setelah itu 
mereka melakukan tahallul. "%2 


A r 


LG عبد‎ da بن الوليد‎ AA ik -YVA 


يني التق لگا بيب ga‏ الم قال قال عَطَاء: lb‏ حابر بن 
A r do. 0‏ وومةه z IP Z‏ 7 ?6 
ca) aa‏ الس صحَابَهُ أن يَجْعَلوهًا BAE‏ يطوفون» 


2785. Muhammad bin Al Walid Al i telah menceritakan 
kepada kami, Abdul Wahab, maksudnya adalah Ats-Tsaqafi 
menceritakan kepada kami, Habib yaitu Al Muallim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Atha berkata: Jabir bin Abdullah 
menceritakan kepadaku, 


“Bahwasannya Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada 
para sahabat untuk melakukan ihram umrah. Kemudian mereka 
melakukan thawaf, bercukur memendekkan rambutnya atau mencukur 


582 Al Bukhari, Haji 31 dari jalur periwayatan Malik dengan redaksi yang detail. 
Ath-Thabrani, Haji 223. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 595 


habis rambutnya, kecuali mereka yang datang dengan membawa 


hadyu.”? 


673. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Hubungan 
Seksual dengan Istri setelah Selesai Melakukan Tahallul Umrah 
hingga Datang Waktu untuk Ihram Haji, meski Jarak Waktu 
Yang Ada antara Waktu Tahallul Umrah dengan Waktu 
Melakukan Ihram Haji hanya Sebentar. 


هي 3603 


BIS -5‏ محمد Sia Elo SAH‏ ّنا 


ابن رټ قال shs‏ قال PAS‏ بن عَبْدِ الله: PA‏ 
oz mai‏ 


مركا أن Ma wo‏ 
GUI Ngge)‏ قال عَطَاء: MAS JG‏ ولم يعرم عَلَيْهِمْ أن يُصِيبُوا SAN‏ 
pap‏ 


2 اماه 0 . e -Í ١‏ 2 
ر من دي الحجة» فلما Kes‏ 


2786. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, Atha berkata, Jabir bin Abdullah berkata: 
Rasulullah SAW datang di waktu shubuh hari ke empat bulan Dzul 
hijjah. Ketika kami datang, Beliau memerintahkan kami untuk 
melakukan tahallul. Beliau berkata, “Bertahallul-lah dan kalian boleh 
berhubungan dengan istri-istri kalian.” 


Atha berkata: Jabir berkata: Rasulullah SAW tidak 
memerintahkan mereka melakukan hubungan suami istri, namun 
Beliau hanya membolehkan mereka melakukannya.” 58 


583 Al Bukhari “Umrah 6 dari jalur periwayatan Abdul Wahab dengan redaksi yang 
panjang. Abu Daud Hadits 1789. 
84 Muslim, Haji 141 


596 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


674. Bab: Penjelasan bahwa Orang Yang Melaksanakan Umrah 
Boleh Melakukan Penyembelihan Hadyu-Nya di Mana Saja 
asalkan Tetap Berada di Wilayah Makkah. 


r, 
i r 


Ea D iji Rai GAS = NYAN‏ ابن وَهْبء قال: 

AS GA EN بن عبد الأعلّى»‎ Ah A aa 

an TI Kan ai‏ حَابرَ بْنّ عبد الله 
يقول: قال BN IA‏ وکل Padan bij KA as‏ 


2787. Ar-Rabi' bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Usamah 
menceritakan kepadaku, ha Yunus bin Abdul A'la menceritakan 
kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Usamah 
memberitakan kepadaku, bahwasannya Atha bin Rabah menceritakan 
kepadanya, bahwasannya ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Setiap celah diantara dua 
gunung di Makkah adalah jalan dan tempat melakukan 


penyembelihan.” 


675. Bab: Penjelasan tentang Wanita Yang Melakukan Ihram 
untuk Umrah dan Memasuki Kota Makkah dalam 
Keadaan Haidh. 


SS SAYA‏ يونس بن عبد الأعلى» ابرا ابن وَهْبء أن 


0 


r or N ت‎ ag r 0 7 lo 0 7 r 8 r Ka 7 r 
عن عائشة رضي الله عَنهاء‎ gg عن ابن شهاب» عن‎ SAH NU 
s r r 


585 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits dari jalur periwayatan Abu Usamah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 597 


ا 


KSB dpn Cia gg رَسُول الله يخ في‎ 0 gi TONE 
ai WAN Gi ولا‎ aih ND hy قدت مَکة‎ 
a ذلك إلى رَسُول الله قف فقال: القضي‎ UK 
E a Gb aas a ودعي‎ gil Jah) 
IÉ فَاعتَمَرت»‎ AI بن أبي بكر إلى‎ ge Nga رَسُول الله يتك‎ 

; عُمْرتِكٍ‎ NG sdh 


2788. Yunus bin Abdul Ala telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab membeitakan kepada kami, bahwasannya Malik telah 
menceritakan kepadanya dari Ibnu syihab, dari Urwah, dari Sayyidah 
“Aisyah RA, ia berkata: 


Kami pernah melakukan perjalanan bersama Nabi SAW untuk 
melaksanakan haji wada'. Kemudian kami melakukan ihram untuk 
umrah. Ia (Sayyidah “Aisyah RA) kembali berkata: Saat datang ke 
kota Makkah, aku dalam kondisi haidh dan aku tidak melakukan 
thawaf di Ka'bah serta tidak melakukan sa'i antara shafa dan Marwah. 
Kemudian aku mengadukan kondisiku kepada Rasulullah SAW. Saat 
itu, Beliau berkata, "Urai dan sisirlah rambutmu, kemudian 
berihramlah untuk haji serta tinggalkanlah umrah.” Sayyidah “Aisyah 
RA berkata: Kemudian aku melaksanakannya. Setelah selesai 
melaksanakan ritual ibadah haji, Rasulullah SAW mengutus 
Abdurrahman bin Abu Bakar RA bersamaku pergi ke Tan'im untuk 
melakukan umrah. Ia berkata, "Inilah tempat kamu memulai 
umrahmu.” 


Abu Bakar berkata: Telah lama aku merenungi dan bimbang 
dalam memahami lafazh Hadits yang ada dalam riwayat Sayyidah 
“Aisyah RA dan pernyataan Nabi SAW kepadanya, “Urai dan sisirlah 
rambutmu....” aku pernah beranggapan bahwa perintah Nabi SAW 
kepadanya menunjukkan kebenaran madzhab yang berbeda dengan 


598 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


NAK. EAN ER A 


kami dalam masalah ini bahwa Nabi SAW memerintahkan Sayyidah 
“Aisyah RA untuk meninggalkan umrahnya. Kemudian aku 
menemukan dalil yang menunjukkan kebenaran madzhab kami bahwa 
Sayyidah “Aisyah RA menganggap bahwa jika seorang yang 
melakukan umrah telah masuk ke wilayah haram, maka halal baginya 
melakukan semua yang halal dilakukan oleh orang yang sedang 
melakukan ibadah haji jika telah melakukan jumrah Agabah. Oleh 
karena itu, setelah memasuki tanah haram, Sayyidah “Aisyah RA 
boleh mengurai dan menyisir rambutnya. Hal yang demikian 
tercermin dalam riwayat yang telah aku sebutkan. 


Abdul Jabbar, Sufyan telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraj menceritakan kepadanya dari Yusuf bin Mahil memberitakan 
kepadanya dari “Aisyah binti Thalhah, bahwasannya Sayyidah 
“Aisyah RA pernah memerintahkannya mengurai dan mencuci 
rambutnya dan ia berkata, “Jika seorang yang berumrah telah 
memasuki tanah haram, maka kondisinya sama dengan orang yang 
melaksanakan ibadah haji setelah melakukan jumrah Agabah.” 


Abu Bakar berkata: Imam Syafi'i berkata: Bahwasannya 
Rasulullah SAW hanya memerintahkannya meninggalkan pekerjaan- 
pekerjaan dalam umrah, seperti thawaf dan sa'i (276/B) bukan 
memerintahkannya meninggalkan umrahnya, kemudian Nabi SAW 
memerintahkannya melakukan ihram haji. Dengan demikian, ihramya 
menjadi haji giran. Inilah pendapat yang dianut oleh Imam Syafi'i 
sebagaimana yang dikerjakan oleh Ibnu Umar ketika ia melakukan 
ihram untuk umrah, kemudian ia berkata: Aku tidak melihat cara 
keduanya kecuali satu. Aku bersaksi kepada kalian bahwasannya aku 
telah mewajibkan haji bersama umrahku. Kemudian ia melakukan 
keduanya secara bersamaan sebelum melakukan thawaf dan sa'i untuk 
umrah. Dengan demikian, hajinya menjadi haji qiran. Makna 
pernyataan Nabi SAW kepada Sayyidah “Aisyah RA adalah, “Inilah 
tempat memulai umrahmu yang tidak dapat kamu laksanakan.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 599 


Abu Bakar berkata: Aku telah menjelaskan tentang riwayat ini 
dalam masalah yang panjang dalam karangan yang berkenaan dengan 
riwayat-riwayat sahabat Nabi SAW dan perbedaan lafazh-lafazh 
mereka berkenaan dengan haji wada'.”** 


676. Bab: Penjelasan tentang Posisi Orang Yang Melaksanakan 
Haji Oiran dan Ifrad hingga Tiba Hari Penyembelihan. 


l0 o 30 3 23 PAN 


o 3038. و‎ 


Gas, (D) ge AL‏ الفضل بن ad gina‏ محمد بن 


6 


# 
ve Pt r 


edu Gi ae مالك بن أئس» عن ابن شهاب عر عْرُوَة عَنْ‎ WA 
ثم لا‎ SARI pa gedi فليهل‎ (sun aaa مَنْ كان‎ BB قال رَسُول الله‎ 
1 0 2 2 

# r -3230 r br 2 

2789. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 

Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, bahwasannya Malik telah 
memberitakan kepadanya, ha Al Fadhal bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Malik 
bin Anas menceritakan kepada kami dari Syihab, dari Urwah, dari 


sayyidah “Aisyah RA, bahwasannya ia pernah berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, 


“Barangsiapa yang memiliki hadyu, hendaknya ia melakukan 
ihram untuk haji dan umrah secara bersamaan dan ia terlarang 
melakukan sesuatu dalam kondisi ihram kecuali setelah selesai 
melaksanakan haji dan umrahnya.”"! 


586 Muslim, Haji 112, 113, 114 dari jalur periwayatan Zuhri, Al Bukhari haidh 18 
dari jalur periwayatan Zuhri. 
557 Al Bukhari, Haji dari jalur periwayatan Malik. 


600 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SEA بن عبد الله الْحرَاعِيَ»‎ bag Et va. 

عَنْ عَائْشَة» قالّت: TA‏ رَسُول الله B‏ في الْحَح على أنواع BN‏ 
قينا kab Kata KANG‏ مء ويا ta JA ija‏ مُقرداء ويا مَنْ 
هل Kota‏ مهردق فمَنْ کان Fika Ja‏ وَحَحق فلا يل ين ega‏ ما 
Sa‏ مَنَاسِكَ الح وَمَنْ Olah Gan Honda P‏ 
A‏ والْمَرْوَق هقد قضى ME EA‏ 


2790. Abdah bin Abdullah Al Khuza'i telah menceritakan 
kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Basyar Al Abdi 
memberitakan kepada kami dari Muhammad, yaitu Ibnu Umar, dari 
Yahya bin Abdurrahman, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata, 
“Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW untuk 
melakukan ibadah haji. Ada tiga cara yang kami lakukan: Diantara 
kami ada yang melakukan ihram untuk haji dan umrah secara 
bersamaan (Oiran), ada yang melakukan ihram hanya untuk haji 
(Ifrad) dan ada yang melakukan ihram untuk umrah saja. Jika 
seseorang melakukan ihram untuk haji dan umrah, maka ia tidak boleh 
melakukan hal yang terlarang dalam kondisi ihram kecuali setelah 
selesai melaksanakan ibadah hajinya. Dan barangsiapa yang 
melakukan ihram untuk umrah saja, kemudian setelah selesai thawaf 
dan sa'i, berarti ibadah umrahnya telah selesai hingga datang waktu 
pelaksanaan ibadah haji.” 


555 Al Bukhari, Haji 34 dari jalur periwayatan Urwah, Muslim, Haji 117, 118. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 601 


677. Bab: Keutamaan Melaksanakan Ibadah Haji dengan Cara 
Berjalan Kaki dari Makkah, jika Riwayat Yang Menjelaskan 
Tentang Masalah Ini Shahih. Sebab Di Tengah Sanad Riwayat Ini 
ada Seseorang Yang Bernama Isa Bin Saudah. 


Ci -۱‏ عَلِي ji anta ii‏ مَسْرُوق الکنڍي» ai‏ 
بن سوادة» عَنْ إِسْمَاعِيل 5 أبي خالل عن 0137 قال: sẹ 2g Lap‏ 
س مص تر . ar aka‏ م .3.3.8 5 ` 2 2 
» فقال: سمعت رسول الله و يقول: 
NAN P ..‏ و Hi ” 4 7 re r‏ 
مَنْ e‏ مِن مَكة مَاشِيًا KN a‏ کب الله لَه solas JS‏ 
s s . . 8 wi‏ 
ea ia‏ کل تو Ja ag kn ja‏ کد تا ڪا 
s e .‏ ور ۰ 
AI‏ قال: بكل حَستَة aa‏ ألف aa ya‏ 


2791. Ali bin Sa'id bin Masrug Al Kindi telah menceritakan 
kepada kami, Isa bin Saudah menceritakan kepada kami dari Ismail 
bin Abu Khalid, dari Zadan, ia berkata: Suatu hari, Ibnu Abbas RA 
mengalami sakit keras. Kemudian ia memangil putranya dan 


i tai, É مضا لويذ‎ 


` mengumpulkannya. Saat itu, ia berkata, "Aku pernah mendengar 


Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang melaksanakan haji dari 
Makkah dengan cara berjalan kaki dan kembali ke Makkah juga 
dengan cara berjalan kaki, maka Allah SWT akan menuliskan 
untuknya setiap langkah tersebut sebagai tujuh ratus kebaikan dan 
setiap satu kebaikan sama dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan 
di tanah haram.' Saat itu ada yang bertanya kepadanya, “Apa yang 
dimaksud dengan kebaikan-kebaikan tanah haram?” Ia menjawab, 


602 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Satu kebaikan di tanah haram sama nilainya dengan seratus juta?” 


kebaikan.” 


678. Bab: Penjelasan tentang Haji Yang Penah Dilakukan oleh 
Nabi Adam AS dan Sifat Hajinya, jika Riwayat yang Menjelaskan 
tentang Masalah Ini Shahih. Sebab Diantara Perawi Hadits Ini 
ada Seorang Yang Bernama Al Oasim Bin Abdurrahman. 


PAN arok وعم‎ nb 3 Pa 


Kala - NYA Y‏ محمد بن أحمد بن يزيد NGA cola‏ محمد 


Ao‏ سه 40 مه 


عب الله الأنصّاري» WAH Exe‏ بن عبد | n MA ya‏ 
وخر ك Ja‏ ان لي عن نن ملي عن اي لق ال إن Si‏ 
As ag 4‏ مِنَ الْهِنْدِ Je‏ ريه 


2792. Muhammad bin Ahmad bin Yazid di *Abbadan telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Anshari 
menceritakan kepada kami, Al Qasim bin Abdurrahman menceritakan 
kepadaku, Abu Hazim, yaitu Nabtak””! Maula Ibnu Abbas RA 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Nabi Adam AS telah 


589 Demikian yang tertera dalam naskah aslinya, yaitu kalimat, "Mi'atu alfi alfi 
hasanatin." 

5% Sanadnya munkar. Al Haitsami berkata: Al Bazzar dan Ath-Thabrani 

meriwayatkan dalam Al Ausath dan Al Kabir. Lihat Al Mustadrak 1 : 461. 

` 5%! Dalam naskah aslinya tulisannya tidak terbaca dengan jelas. Aku katakan bahwa 
nampaknya tertera kalimat Nabtak (Dengan huruf Kaf) dan yang benar adalah 
kalimat Banik dengan lam. Demikian yang tertera dalam penjelasan kitab Kunya 
Ad-Daulabi (1/141) Ibnu Abi Hatim (4/1/508) dan dalam kitab Tsigat Ibnu Hibban 
(3/273) —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


mendatangi Ka'bah ini sebanyak seribu kali dan kedatangannya dari 
tanah India tidak menggunakan kendaraan.” 


679. Bab: Penjelasan tentang Khutbahnya Imam di Hari Ke 
Tujuh Bulan Dzul Hijjah untuk Menjelaskan kepada Mereka 
Yang Hendak Melaksanakan Ibadah Haji tentang Tata-Cara 

Pelaksanaan Ibadah Haji. 


-yvar‏ 3 عَلَى > بْن أبي ap‏ الرازي» أن عمرو ب 
و ر A07 ossa f‏ 2 ° و z g02‏ ° اا Ca‏ 3 
a‏ أخبرهم عن موسى بن عقبة» عن افِع» عن ابن عمرء قال: كان 
رَسُول الله فتك إذا كان قبل MA‏ بِيَوْم طب Ara GAN‏ 


r‏ م 
r r‏ 


2793. Aku pernah membaca riwayat di hadapan Ahmad bin 
Abu Suraij Ar-Razi, bahwasannya Umar bin Majma’ telah 
memberitakan kepada mereka dari Musa bin Aqabah, dari Nafi’, dari 
Ibnu Umar, ia berkata: Dahulu, sehari sebelum hari Tarwiyyah (Hari 
tarwiyyah adalah hari kedelapan bulan Dzulhijjah) Rasulullah SAW 
melakukan khutbah di hadapan masyarakat dan dalam khutbahnya 
Beliau menjelaskan tentang tata-cara pelaksanaan ibadah haji 


mereka.” 


592 Aku katakan: Sanadnya sangat dha'if, karena ada seorang perawi yang bernama 
Al Qasim dan ia adalah Al Anshari sebagaimana telah aku jelaskan dalam kitab 
Adh-Dhai'fah (5092) —Nashir.) 

53 Sanadnya dha'if. Al Baihaqi As-Sunan Al Kubra 5 : 111 dari jalur periwayatan 
Abu Ourrah dari Musa bin Agabah. 


604 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


680. Bab: Penjelasan tentang Ihramnya Orang Yang 
Melaksanakan Haji Tamattu? pada Hari Tarwiyyah di Makkah. 


r, 
Lo. 30 IG. و‎ ah r 


ee اه ھە‎ “5. PANA 
بن محم حَدَننَا محمد يعني ابن بكر‎ en AN 
or 20 2 7 ra - ېر‎ oi عَو‎ ef 07 3 Ao zao f á aer 
انه سجع جابر بن عبد‎ aj أخبرني ابو‎ BP ا ابن‎ a | البرساني»‎ 
A e 4 A ca rror PA 7 s ye á „Í r 0 7 9 y 
قال‎ ej طفتا أن‎ Wani الله يبر عن حَجةٍ کب قال: فأمرتًا‎ 
5 BEK > 2 g 7 4 Ee E EE 
(ya أن تنطلقوا إلى مِنَىء فأهلواء قال فأهللتا‎ BI فإذا‎ RB التي‎ 
البطحاء‎ 
2794. Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Bakar Al Barsani menceritakan kepada 
kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, Abu Zubair memberitakan 
kepadaku, bahwasannya ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah 
memberitakan tentang hajinya Rasulullah SAW. ia berkata: Rasulullah SAW 
memerintahkan kami melakukan tahallul setelah kami melakukan thawaf. 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Jika kalian hendak berangkat 


menuju Mina, maka mulailah melakukan ihram.” Kemudian kami 
melakukan ihram dari daerah Al Bathha.” 


2 ?. 
کے‎ r ros r 


Gi a ابن أب‎ KAL » بندار‎ GAS —YVAO 
Kas » ASI عَبْدْ‎ CAS » Agil بن إِيْرَاهِيمَ بن حَبيب بن‎ BI 
داد » عَنْ ابي ضر » عَنْ ابي سَعِيدٍ » قال : حَرَجتا مَعَ رَسُول الله دا‎ 
EA ن کان من‎ NY + Hb قال + اوها‎ + aa, il خش إذا‎ 


BABA بالْحَجّ‎ a KAI كان يَوْمٌ‎ UB » agan Gi: قال‎ 


Ea 


5% Muslim, Haji 139 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Juraij. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 605 


EA 
2795. Bundar telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi 
menceritakan kepada kami dari Daud, ha Ishaq bin Ibrahim bin Habib bin 
Syahid menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, 
Daud menceritakan kepada kami dari Abu Nadhar, dari Abu Sa'id, ia 
berkata: 
Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW. 
Ketika kami hendak melakukan thawaf di Ka'bah, Beliau berkata, 
“Jadikanlah sebagai umrah, kecuali bagi orang yang membawa hadyu.” Ia 
berkata, “Kamudian kami menjadikannya sebagai umrah. Ketika tiba hari 
Tarwiyyah, kami segera melakukan ihram untuk haji dan berangkat menuju 


Mina 55595 


681. Bab: Penjelasan tentang Waktu Keluar Menuju Mina dari Makkah 
di Hari Tarwiyyah. 
ai. | PA Gal D - - عو‎ A 
Ginah BL GA أبو موسى محمد بن‎ GAS = NYAN 
r r 31 M o? 0 PH سه‎ © 7 å ° 2 A PAN WANG 
Sai قال: ا‎ g) سفيّان الثوري» عن عبد العزيز بن‎ SAS الأزرق»‎ 
Mas ca Ja > 6 pan PANG o oof 3 522 2 290 
Le a بن مالك فقلت: أخبرني بشيء عټلته عن رسول الله‎ 
TE “a, 101 وس‎ Pa a َه م‎ 24 # 5 A g og ر‎ UU 
؟ قال:‎ Aii الظهر يوم التروية ؟ قال: بمئى» قلت: فأين صَلى العَصر يوم‎ 
nat ا ر ا‎ Za? l of 
بالابطح» ثم قال: افعل كما فعل أمراؤك‎ 
2796. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsna (277/A) telah 
menceritakan kepada kami, Ishag Al Azrag menceritakan kepada kami, 
Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Rafi”, ia 
berkata: Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, "Beritahukan kepada 
kami dengan pengetahuanmu tentang Rasulullah SAW, di mana beliau 
melaksanakan shalat zhuhur pada hari Tarwiyyah?” Ia menjawab, "Di 


595 Aku katakan: Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim —Nashir.) 


606 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Mina." Kemudian aku bertanya lagi, “Di mana Beliau melaksanakan shalat 
ashar di hari nafar?” 12 menjawab, "Di Al Abthah.” Kemudian ia (Anas bin 


Malik) berkata, “Laksanakanlah sebagaimana pemimpin-pemimpin kalian 
55596 


melaksanakannya. 
So JL 22 2 مي‎ Ara b م‎ co, ر ع مير‎ PA 
يعقوب بن إبراهيم» واحمد بن منيع» ومحمد بن‎ Cod —YVAV 


ana 3 2 50 r br 0 2 r £ A r A 4 2‏ 
هشام» قالوا: WAS‏ أبو بكر بن عياش» EA‏ عبد العزير بن رفع قال: 
Pa 1‏ 7 129 سس ر و z 522 2 5 A‏ 
لقِيت أنس SW‏ مار مُتَوَجَهَا إلى BS‏ فقلت A‏ 
E‏ 2 او ban‏ 2 رو 0 gk‏ ره 6 .و 3 » 
D‏ رَسُول الله B3‏ هذا AI‏ الظهرَ ؟ قال: صلى as Sa‏ 
o Pi or 0 - 7 so,” aa r DA sat‏ وه 
أمراؤك» وقال ابن هشام: عن عبد العزيز بن رفيع 

2797. Ya'gub bin Ibrahim, Ahmad bin Muni' dan Muhammad bin 
Hisyam telah menceritakan kepada kami, mereka semua berkata: Abu Bakar 
bin Iyasy menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Rafi” menceritakan 
kepada kami, ia berkata: 

Aku pernah bertemu dengan Anas bin Malik di hari Tarwiyyah, saat 
itu ia sedang di atas keledai dan sedang mengarah menuju Mina. Aku 
bertanya kepadanya: Dimanakah Rasulullah SAW melaksanakan shalat 
Zhuhur hari ini (hari tarwiyyah)? Ia menjawab: Beliau melaksanakannya 
sebagaimana para pemimpin kalian melaksanakannya. 

Ibnu Hisyam berkata: Dari Abdul Aziz bin Rafi’. 


682. Bab: Penjelasan tentang Jumlah Shalat Yang Dilakukan Imam 
sebelum Melakukan Perjalanan menuju Arafah. 


BAL NYAN‏ غد الكار بن العلا حدما سفيان عن يحي قال 
a‏ 3 


سمغت القاسِم AG baa JA‏ يقول: من A‏ مره من 
و 7 £ هو ارب ra 3 ss. Per a‏ 
aé‏ الإمَام أن kas‏ الظهرَ وَالْعَصْرَ LAYANG‏ وَالْعِشَاء at BAN‏ 


5% Muslim, Haji 83 dari jalur periwayatan Ishaq Al Azrag. 
597 Al Bukhari, Haji 83 dari jalur periwayatan Abu Bakar. - 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 607 


2798. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Yahya, ia berkata: Aku 
pernah mendengar Al Qasim berkata: Aku pernah mendengar Ibnu 
Zubair berkata, “Diantara sunnah dalam pelaksanaan haji adalah — 
dalam kesempatan yang lain ia berkata: Diantara sunnah para 
pemimpin adalah— melaksanakan shalat zhuhur, ashar, maghrib, Isya 
dan Shubuh di Mina.” 


Ao ag o 30 4-0 £ Pt 


KA GAS -68‏ بن sa Las BA a‏ د بن 
Si‏ » عن مقس e Ja E‏ 


2799. Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi telah menceritakan 
kepada kami, Al Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu 
Karib Yahya bin Al Mahlab Al Bajli menceritakan kepada kami, dari 
Al A'masy, dari Al Hakam, dari Mugsim, dari Ibnu Abbas RA: 
Bahwasannya Nabi SAW melaksanakan shalat yang lima waktu di 
Mina.” 


683. Bab: Penjelasan tentang Waktu Berangkat menuju Arafah. 


3 وو‎ A 30I هو‎ 


۰ - حدنا يوسف بن م 


A - 0. 2o 


lih a BP Was Lani‏ عن 
o br 6‏ عل 4 

595 Sanadnya shahih. Al Hafizh memberikan isyarat dalam kitab Al Fath 3 : 508 

kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. Al Mustadrak 1 : 461. 


5? Sanadnya shahih lighairihi. At-Tirmidzi Haji 5 dari jalur periwayatan Al 
A'masy. Al Mustadrak 1 : 461. 


608 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


29. s1 - - oå ee ع‎ KTA 122 ع مه‎ 20 1 Pd Ie 
الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخجرة والصبح بمنى لم يعدو‎ 
الع حتطب اقاس ب‎ SERA 
0208 ور‎ 05 - oz be We RE o ا ر و ا اخ و‎ T 
الشمس ثم‎ D صلى الظهر والعصر جييعا ثم وقف بعرفاتٍ‎ 
7 A 2. . LC... co? Se AG ii ES 
PA) Sa حَيْث قضى‎ AN يفيض فيُصلي‎ 
UH o he KIH Lot Zro 3 2 er 4 4 LA / Tari To من‎ 
دفع قبل طلوّع الشمس فإذا رَمى الجمرة الکبرَی حَل له کل شيء حرم‎ 

١ ا ا ا و “تر اراي‎ E 

عليه إلا النساء والطيب حى يزور الي 

2800. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Yahya, dari Al Qasim bin 

Muhammad, dari Abdullah bin Zubair, ia berkata: Diantara sunnah 
dalam pelaksanaan haji adalah imam melaksanakan shalat zhuhur, 
ashar, maghrib, isya dan shubuh di Mina. Kemudian setelah itu, 
berangkat menuju Arafah. Setelah beristirahat sebentar dan ketika 
matahari telah tergelincir, sang imam melakukan khutbah di hadapan 
jama’ah. Kemudian imam melaksanakan shalat zhuhur dan ashar 
dengan cara di jamak. Setelah itu, melakukan wukuf di Arafah hingga 
terbenamnya matahari. Kemudian berangkat menuju Muzdalifah dan 
melaksanakan shalat di sana atau di manapun bertemu waktu shalat. 
Setelah itu berdiam di satu tempat yang bernama Jama’ hingga 
muncul sinar matahari dan melanjutkan perjalanan sebelum matahari 
muncul. Jika telah selesai melaksanakan jumrah Al Kubra, maka 
halal-lah baginya melakukan segala sesuatu yang semula haram 
dilakukan dalam kondisi ihram kecuali berhubungan seksual dengan 
istri dan mengenakan wewangian hingga ia selesai melaksanakan 
thawaf ifadhah di Ka'bah.” 


500 Sanadnya shahih. Al Mustadrak 1 : 461 dari jalur periwayatan Sa'id bin Al 
Qasim. Aku katakan bahwa Pernyataaan dalam riwayat tersebut, “Haitsu 
gadhallaahu," secara zhahir bertentangan dengan perkataan Nabi SAW dalam 
Hadits setelah ini yang diriwayatkan oleh Urwah bin Madhras (No.2820,2881) yang 
didalamnya terdapat kalimat, "Barangsiapa diantara kami yang melaksanakan shalat 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 609 


ji Mama Ci -١‏ الوَلِيْدٍ GI Ng El‏ هَارُوْنَ 
Gp Ale AA‏ القاميم بن KA‏ قال سوِعْت FN Gi‏ يقول: 
SAI San‏ والس وكَالَ حل 4 
ما حرم ih Uji SAB KE‏ قال KA‏ وَهَذَا هو 
masal‏ إذ oN EPER Kia ws‏ عَائشة vs‏ 

sa Jag BD نا طت‎ 


2801. Muhammad bin Al Walid telah menceritakan kepada 
kami, Yazid, maksudnya adalah Ibnu Harun menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Al Oasim bin 
Muhammad, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Zubair berkata, 
“Diantara sunnah pelaksanaan ibadah haji adalah: Kemudian ia 
menceritakan Hadits ini. Nampaknya ada perbedaan dalam redaksi 
lafazh Hadits. Dan ia berkata: Telah halal baginya melakukan apa 
yang semula terlarang kecuali menggauli istri hingga ia selesai 
melaksanakan thawaf di Ka'bah. 


Abu Bakar berkata: Inilah yang shahih, jika telah selesai 
melaksanakan jumrah, maka halal baginya melakukan segala sesuatu 
yang semula terlarang pada saat berada dalam kondisi ihram kecuali 
berhubungan seksual dengan istri. Sebab Sayyidah “Aisyah RA 
memberitakan bahwa ia membasuh Nabi SAW sebelum Beliau 
mendatangi Ka'bah.” 


ini.” Maksudnya adalah shalat shubuh di Muzdalifah. Pernyataan dalam Hadits 
pada bab ini diperkirakan menjadi kesalahan perawi atau ditujukan kepada kaum 
wanita nampaknya lebih memungkinkan. Di sisi lain, ada permasalahan lain, yaitu 
pernyataan, “Dan mengenakan wewangian,” Pernyataan seperti ini bertentangan 
dengan Hadits Sayyidah “Aisyah setelah ini No. 2935. 

601 Lihat Hadits sebelumnya 2800. 


610 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


684. Bab: Penjelasan tentang Sunnahnya Berangkat dari Mina 
Menuju Arafah setelah Terbitnya Matahari. 


s 3 20 4 07 و .36 380 م‎ AS 


Pa‏ حدنا محمد بن WAS eN‏ عبد الله بن محمد 
الثفيلي» AE:‏ حاتم 92 PA EEA Jar)‏ عن a‏ قال: دلا 
على حابر بن عبد sabak ORA Sis‏ وَقال: AN‏ کان يوم 
gi, 3 33‏ و2 5 م 6 4 4 0 ° 
dya) LS Ya‏ الله 3“ فصلى بنا DAG jak, pali‏ 


aa Pa Aa TANG MERY 


Ar رس‎ 4 ve 


Dai pe‏ له بورق da Ika‏ آله ا كن أت ع وود ا 
قد ip‏ لَه بتَمِرَةٍ JP‏ 


2802. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad An-Nafili menceritakan kepada kami, 
Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Kami pernah datang 
mengunjungi Jabir bin Abdullah, kemudian ia menceritakan Hadits ini 
dengan penjang. Ia berkata: Ketika datang hari Tarwiyyah, Rasulullah 
SAW menaiki kendaraannya. Kemudian Beliau melaksanakan shalat 
zhuhur, ashar, maghrib, isya dan shubuh bersama kami. Setelah itu 
beliau menetap sebentar hingga terbitnya matahari. Beliau 
memerintahkan untuk mendirikan kemah di Namirah. Kemudian 
Rasulullah SAW berangkat dan ketika melihat kemahnya telah 
dipasang, Beliau turun untuk beristirahat.” 


602 Muslim, Haji 147 dengan redaksi yang panjang. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 611 


685. Bab: Penjelasan bahwa Rasulullah SAW Mengikuti 
Perjalanan Nabi Ibrahim AS dengan Berangkat dari Mina ketika 
Terbitnya Matahari, sebab Beliau Memang Diperintahkan untuk 

Mengikuti Nabi Ibrahim AS. Allah SWT Berfirman, “Mereka 
Itulah Orang-Orang Yang Telah Diberi Petunjuk Oleh Allah, maka 
Ikutilah Petunjuk Mereka.” (Os. Al An'am [6]: 90 ( Ibnu Malikah 

juga Telah Mendengar dari Abdullah Bin Umar RA. 


or z -97 39 3209 PAN 


a ak kah ai Y 
بن‎ JP Ta بن يوب ابو‎ SS DA Kian يوب © رحا‎ 
مک أن چا‎ Ag A Jan KA JB A 
Wi SAN, JAS ¿ Da Kikan Gl بن عمرو‎ Sx قال‎ HP 
aji KA) úf فقال‎ Jik pan مِنْ‎ raub ALA هلو الحم‎ AAS 
DN pan La din lb da 
ka RISA تم رَاحَ قوقف‎ si وال مول‎ Gh مزه‎ 
فال زا‎ KL الس أفاض فا‎ s وقالُوا حَتَّى غابت‎ Gh FP وقال‎ 
i ! مِنْهَا وقالوا نم م بات به حَنّى إذا كانت‎ Jit وقال‎ 4i Aj J 
D أفاض‎ A الصبْح‎ PU إِذَا كان‎ ip EA البح‎ 
غا‎ a أن به هذا ديف‎ ® Sea, SA Sal 
2803. Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami, 
Hamad, maksudnya adalah Ibnu Zaid menceritakan kepada kami, dari 
Ayub, ha Ya'gub Ad-Daurugi, Ziyad bin Ayub Abu Hasyim dan 
Mu 'ammal bin Hisyam menceritakan kepada kami, mereka berkata: 


Ismail menceritakan kepada kami dari Ayub, dari Ibnu Abi Malikah, 
bahwasannya ada seorang laki-laki dari kalangan Ouraisy berkata 


NG > 


612 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kepada Abdullah bin Umar RA, "Aku disibukkan dengan mengurus 
keluarga dan binatang kendaraan. Bolehkah aku memulai perjalanan 
dari Jam'un di malam hari?" 

Ia menjawab, “Sesungguhnya Nabi Ibrahim AS bermalam di 
Mina (277/B) hingga tiba waktu shubuh. Ketika terbit matahari, 
Beliau berjalan menuju Arafah hingga tiba di tempat tersebut.” 
Mu ammal berkata, "Tempat wukuf di Arafah.” Mereka pun berkata, 
“Kemudian Beliau bergerak dan berhenti di tempatnya. (redaksinya 
menggunakan kata 'Minhu)” Mu'ammal berkata: Dengan kata 
“Minha”. Mereka berkata: Ketika matahari terbenam, Beliau 
berangkat menuju Jam'an. Ziyad berkata: Kemudian Beliau berdiam 
di tempatnya (Redaksinya menggunakan kata "minhu") Mu'ammal 
berkata: Dengan redaksi "minha," mereka berkata: Kemudian Beliau 
bermalam di tempat tersebut. Ketika selesai melaksanakan shalat 
shubuh, Beliau berdiam di tempat tersebut dan saat waktu shubuh 
mulai menguning, Beliau berangkat. Itulah perjalanan dalam agama 
Ibrahim AS. Nabi kalian SAW pun telah memerintahkan untuk 
mengikutinya. Hadits ini adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Aliyyah.9 


686. Bab: Penjelasan tentang Jilat (Alasan) Tempat Tersebut 
Dinamakan “Arafah dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jibril 
AS Memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang 
Tata-Cara Melaksanakan Ritual Haji sebagaimana Ia Pernah 
Memperlihatkannya kepada Nabi Ibrahim AS. 


lg 
10 Ai 


AS AAN a AL Gis - -YA £‏ سفيّان Cas‏ ن ابي 


63 Aku katakan: Isnadnya shahih mauguf dan Hadits yang demikian anggap marfu. 
Hadits yang ada setelahnya seakan menjelaskan hal ini —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 613 


3... 


LA Saja ANG api عن ان أي مَك عند اله ن‎ A 
فقال‎ SAI .رمن‎ Sh بطؤله وقال م فع‎ AI SS Ui 
BB ذلك بابي‎ Ja Gs aed an الآن‎ Ga لَه‎ 


2804. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Laila menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Abi Malikah, dari Abdullah bin Umar RA, ia 
berkata: Jibril telah datang mengunjungi Nabi Ibrahim AS untuk 
memperlihatkan kepadanya tentang tata-cara melakukan manasik haji. 
Kemudian ia menceritakan Hadits yang panjang dan berkata: 
Kemudian ia melakukannya hingga ritual melempar jumrah. 
Kemudian ia berkata, “Sekarang akan aku beritahukan." Lalu iapun 
memperlihatkan seluruh perjalanan ritual manasik haji. Jibril pun 
melakukan hal yang sama kepada Nabi SAW.“ 


687. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Memilih antara 
Mengucapkan Talbiyyah atau Bertakbir ketika Berangkat 
Meninggalkan Mina Menuju Arafah. 


I o ` A 07 PAN Ab r 


EA‏ عمار الحسن ين ega‏ حَدَتَنَا عبد الله بن 
ُمَيْره عَنْ يى بن سڪيل E‏ الله بْن أبي tik‏ عَنْ عبد الله بن 
Gb E‏ عَنْ aa‏ قال: SE‏ رَسُول الله فيك مِن مِنّى إلى 
عَرفاتي ما اللي وما AA KI KS‏ مِمّنْ رَوَى 


o 2. y 0.3... 


هَذَا A AN‏ تَابَعَ ابْنَ ai‏ في إِدْحَالِهِ عَبْدَ الله بْنَ KP‏ 


504 Aku katakan: Sanadnya hasan dengan adanya Hadits sebelumnya —Nashir.) 


614 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


o 3 > 9 
NG AI وقد حرجت طرق هَذا‎ AY Ika BA الله بن‎ 


2805. Abu Ammar Al Hasan bin Harits telah menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami dari 
Yahya bin Sa’id, dari Abdullah bin Abu Salmah, dari Abdullah bin 
Abdullah bin Umar RA, dari ayahnya, ia berkata: Kami pernah 
berangkat bersama Rasulullah SAW dari Mina menuju Arafah. 
Diantara kami ada yang melantunkan Talbiyyah dan ada juga yang 
` melantunkan takbir. 

Abu Bakar berkata: Aku tidak tahu ada orang yang 
meriwayatkan Hadits ini dari Yahya bin Sa'id yang mengikuti Ibnu 
Numair dengan memasukkan Abdullah bin Abdullah bin Umar dalam 
sanadnya. Aku telah mencantumkan jalan periwayatan Hadits ini 
dalam kitab Al kabir. 


683. Bab: Penjelasan tentang Takbir dan Tahlil serta Talbiyyah 
ketika Berangkat dari Mina menuju Arafah. 


yas Gb NAN‏ بن علي الْجَهْضَمِي» أخبرئا صفوان بن 
a‏ ن EN KE‏ بْنِ أبي باب AP BAP‏ 
Sa‏ قال: عَدَوْت مَعَ عبد الله مِنْ م AG a‏ الله ME)‏ 
آڌ لَه ضفراني عليه مَسْحَة ai Jal‏ وکان Si ajh‏ 
عَوْغَاء من غوغاء الاس: يا أعرابي» إن PS aa‏ 
ag‏ قال: Kab‏ ذلك CARAT EEN J6 A SA‏ 


“5 Muslim, Haji 273 dari jalur periwayatan Abdullah bin Namir. | 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 615 


BPI لَقَدْ حَرَحْتْ مع رَسُول الله يك مِنْ مى‎ Hal Gea يكت‎ 
P lalin إلا أن‎ AR KAA a 
2806. Nashar bin Ali Al Jahdhami telah menceritakan kepada 
kami, Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami dari Al Harits bin 
Abdurrahman bin Abu Dzubab, dari Mujahid, dari Ibnu Sakhbarah, ia 
berkata: Aku pernah berangkat dari Mina menuju Arafah bersama 
Abdullah bin Umar RA dan Beliau adalah seorang yang berkulit 
sawo matang dan mengepang rambutnya menjadi dua, ia memiliki 
tanda sebagai orang arab pedalaman. Saat itu, ia melantunkan 
talbiyyah. Kemudian ada seseorang yang tidak memiliki pengetahuan 
berkumpul dengannya dan berkata, "Wahai orang arab, sesungguhnya 
saat ini bukanlah hari untuk melantunkan talbiyyah, hari ini adalah 
hari melantunkan takbir.” Ia (Perawi) berkata: Ketika itu, ia (Abdullah 
bin Umar RA) menoleh kepadaku dan berkata, “Apakah mereka 
memang bodoh atau lupa. Demi Zat yang telah mengutus Muhammad 
SAW dengan kebenaran, Sesungguhnya aku pernah melakukan 
perjalanan bersama Nabi SAW dari Mina menuju Arafah dan 
Beliau tidak berhenti melantunkan talbiyyah hingga melakukan 
jumrah agabah kecuali hanya menyelinginya dengan tahlil dan 
takbir."06 


689. Bab: Penjelasan tentang Khutbah Seorang Imam 
di Arafah dan Penjelasan tentang Waktu 
Pelaksanaan Khutbah. 


هه 


Pa i6 o حَتَّى‎ AP في حبر‎ S A قال‎ -۷ 


6% Sanadnya hasan, Ahmad 1 : 417 dari jalur periwayatan Shafwan. Al Mustadrak 1 
: 461-462 dari jalur periwayatan Shafwan. 


616 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2 3 sda Pp 
laa ro لہ الاس ثم صلى الظهر وال‎ 0 
2807. Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Ibnu Zubair 
disebutkan: Ketika matahari telah tergelincir, Beliau melakukan 
khutbah. Setelah itu, Beliau melaksanakan shalat zhuhur dan ashar 
dengan cara dijamak.” 


690. Bab: Penjelasan tentang Sifat Khutbah di Hari Arafah. 


- حلا َل iji‏ حر ed‏ ويُوسُف إن موس 

قالا: SAI IA‏ عَنْ مُوسَى بن زياد بْن زيم AN‏ 
j. 0 6‏ 1 > © امه ah KAN; TA eai aa‏ 
في as‏ يوم عرفة في a‏ الْوَدَاع: Nyali‏ أن دمَاء كي Syah)‏ 
لع 20 ص اس نو o ...3 T . Lor:‏ ر ع رس Ca. ag DIA a03‏ 
Kara‏ حرام S‏ كحرمة Say‏ هذاء وكحرمة شه ركم هذل 

r PJ P r 
هدا‎ Sak RAS, 
2808. Ali bin Hujr As-Sa'di dan Yusuf bin Musa telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan 
kepada kami dari Al Mughirah, dari Musa bin Ziyad bin Hisyam As- 
Sa'di, dari ayahnya, dari kakeknya Hizyam, dari Umar, ia berkata: 
Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di hari arafah 
saat melaksanakan haji wada’. Dalam khutbahnya Beliau berkata, 
“Ketahuilah, sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian dan 
kehormatan kalian diharamkan atas kalian sebagaimana keharaman 
di hari ini, sebagaimana keharaman di bulan ini dan sebagaimana 


keharaman negeri kalian ini.” 


607 Lihat Hadits No. 2800. 
® Sanadnya hasan lighairihi. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 617 


691. Bab: Penjelasan bahwa Ketika Berkhutbah di Arafah, 
Rasulullah SAW Melakukannya sambil Berada di Atas 
Kendaraan. 


Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Zaid bin Harun dari Yahya 
bin Sa'id, dari Al Qasim, aku pernah mendengar Ibnu Zubair berkata: 
Rasulullah SAW melakukan khutbah di hari Arafah. Kemudian Beliau 
turun dan melaksanakan shalat zhuhur dan ashar dengan cara dijamak. 


N 


E 


WAH -8‏ محمد بن CI ASI‏ يزيد (D)‏ وح 


Sor PAN - 30 346. و‎ 


CL Hi‏ عَبْدُ الله بن محمد الثفيلي» EA‏ حاتم بن 
da JA‏ ا اف بن مید ي عن dal‏ قال: بعلي حار 
عبد NONA Si ca‏ وقال: par‏ ول الله ويك > A‏ عَرَقَة 
حَنَّى إذا راغت AN Gani‏ بالقصواء np‏ ف ریب ikai SL‏ 
TA‏ فخَطب النَاسَء فقال: إن Sh AA‏ ليك حرام 
din Kis BAG‏ في Gb‏ هذه في Op din (Sak‏ كل AP‏ 
مِنْ G poya lalli Jal‏ تحت weka Sa‏ وَدِمَاءِ a alaki‏ 


otr dhal dd 


#0... 


KIRA ME دم ابن رَبِيعَة بن‎ UU taat دم‎ sn 
1 lur aa Jah وربا لحا موسو‎ opia Icak 
S ES a 7 كله‎ yaya UG Aa بن عَبْدِ‎ AKI 
eb (SI إن‎ P cai در‎ 
P Da فإن‎ AKI احا‎ SAN أن لا يُوطِينَ‎ 


Sà SS ا‎ 5 NA وکسوتهن‎ 2 Kar ء‎ be) pr 


618 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ngak BU‏ بَعْدَهُ إن اع ai‏ به کاب الله Sea‏ ما اش 
Olih‏ ؟ فقالوا: تشهد UN‏ قد بَلْمْتَ رسّالات ربك BEN ndah‏ 
ag 456 ( 7 0200 Ra - 00, 2-‏ ا 4 A‏ ور aa‏ 
Saad‏ الذي عليك» فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء» ويتكسها 
إلى الئّاس: NG ab ASN AN‏ 

2809. Muhammad bin Al Walid telah menceritakan kepada 

kami, Yazid menceritakan kepada kami, ha Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad An-Nafili 
menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada 
kami, Jafar bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari ayahnya, 
ia berkata: Kami pernah datang mengunjungi Jabir bin Abdullah, 
kemudian ia menceritakan Hadits dengan panjang dan ia berkata: 
Kemudian Nabi SAW melakukan perjalanan hingga tiba di Arafah. 
Ketika matahari telah tergelincir, Beliau menaiki kendaraannya hingga 
tiba di tengah lembah dan melakukan khutbah. Dalam khutbahnya 
Beliau berkata, “Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian dan 
kehormatan kalian di haramkan atas kalian (278/ A) sebagaimana 
keharaman di hari ini, sebagaimana keharaman di bulan ini dan 
sebagaimana keharaman negeri kalian ini. Hati-hatilah sesungguhnya 
segala sesuatu yang menjadi perilaku jahiliyyah diletakan di bawah 
kedua kaki. Takutlah kalian kepada Allah SWT dalam memperlakukan 
wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka sebagai amanah 
dari Allah SWT dan kalian menjadi halal atas kemaluan-kemaluan 
mereka dengan kalimat Allah SWT. Mereka (Para istri) tidak boleh 
memasukkan ke rumah kalian seseorang yang tidak kalian sukai. Jika 
mereka melakukannya, maka pukulah dengan pukulan yang tidak 
menyakitkan. Dan mereka (para istri) berhak mendapatkan nafkah 
yang menjadi kewajiban atas kalian. Sesungguhnya aku telah 
tinggalkan untuk kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh 
kepadanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat: Yaitu kitabullah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 619 


Dan kalian semua bertanggung jawab atas apa yang kalian katakan 
tentangku.” 


Mereka menjawab, “Kami bersaksi sesungguhnya engkau 
telah menyampaikan risalah Tuhanmu, memberikan nasehat kepada 
umatmu, dan tuan telah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban 
tuan.” Kemudian Nabi SAW berkata sambil mengangkat jari 
telunjuknya ke langit, kemudian mengarahkannya kepada yang hadir 
pada saat itu, ” Ya Allah, aku bersaksi, ya Allah, aku bersaksi.” 


Abu Bakar berkata: Aku telah menjelaskan dalam kitab nikah 
bahwa maksud perkataan Nabi SAW, "Laa yuuthina farsyakum 
ahadan tukrihunahu," adalah menginjakkan kaki di kamar, 
sebagaimana perkataan Nabi SAW, "Jangan kalian duduk di kasurnya 
kecuali dengan izinnnya" Firasyur rajul disebut juga 
menghormatinya. Dengan demikian, maknanya tidak sebagaimana 
yang difahami oleh sebagian kalangan orang bodoh yang mengatakan 
bahwa yang dimaksud dalam Hadits tersebut melakukan hubungan 
seksual. 


692. Bab: Penjelasan tentang Memendekkan Khutbah 
di Hari “Arafah. 


BAS ۰‏ يُوْنْس بن عبد الأعلى أخبركا بن وَهَب SA‏ 


eS 


a) ANA HP 05, م مومه‎ 203 


509 Muslim, Haji 147 dari jalur periwayatan Hatim bin Ismail. 


620 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Aal A re و‎ 30o X 3 or 


عبد الله لله بن عمر صدق 


2810. Yunus bin Abdul Ala telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Malik memberitakan 
kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah: bahwasannya 
Abdullah bin Umar RA pernah datang menemui Hujjaj bin Yusuf di 
hari “Arafah ketika matahari telah tergelincir dan saat itu aku 
bersamanya. Kemudian ia berkata, “Berangkatlah jika kamu hendak 
mengikuti sunnah.” Kemudian ia berkata, “Pada saat ini?” Ia 
menjawab, “Ya.” Salim berkata: Maka aku katakan kepada Al Hujjaj: 
Jika hari ini kamu hendak berpegang kepada sunnah, maka 
persingkatlah khutbah dan lakukanlah shalat dengan cara dijamak. 
Abdullah bin Umar berkata, “Benar.” 


693. Bab: Penjelasan tentang Menjamak Shalat Zhuhur dan 
Ashar di “Arafah serta Melakukan Adzan dan Igamat untuk Dua 
Shalat Tersebut. 


PAN 3 e - e z 2 LD r 
WJ? SESI Syy علي بن سعد بن‎ Tea -YAN \ 


BD محمد ڪن أب عن اي‎ An عن‎ HGU حفص‎ 
LA RUN pt عرفا‎ par AB ين الصلائينٍ‎ or ng 
SAI $ Tn بجمع ل‎ $ Éa 


2811. Ali bin Sa'id bin Masruq Al Kindi telah menceritakan 
kepada kami, Hafash bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari 
Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, ia berkata: 
Bahwasannya Nabi SAW telah menjamak shalat zhuhur dan ashar di 
“Arafah dengan satu kali adzan dan dua kali igamat. Kemudian 


610 Al Bukhari, Haji 87 dari jalur periwayatan Malik. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 621 


menjamak shalat maghrib dan isya dengan mengumandangkan satu 
kali adzan dan dua iqamat."" 


694. Bab: Penjelasan tentang Meninggalkan Shalat Sunnah 
antara Zhuhur dan Ashar, jika Kedua Shalat Tersebut 
dilakukann Dengan Cara Dijamak pada Arafah dan Penjelasan 
tentang Waktu Berangkat menuju Tempat Wukuf. 


BG. 3 30 . 3 ما‎ PAN 


anna CPI حدنا محمد بن‎ —YANY 


cis آي قال:‎ E رك‎ Cia aral إسْمَاعِيل»‎ ii si تم‎ SA حَدَ‎ ra 
بلال» ثم‎ O 3 الْحَدِيثء وقال: قختطب»‎ Pa على حابر بْن عَبْدٍ ال‎ 


در 


e Geh kad م اقام‎ adan Just al 
aal A E القصواء‎ 


2812. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad An-Nafili menceritakan kepada kami, 
Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Kami pernah datang 
mengunjungi Jabir bin Abdullah, kemudian ia menceritakan Hadits ini 
dan berkata: Kemudian Beliau melakukan khutbah. Setelah Bilal 
melakukan adzan dan igamat, Beliau melaksanakan shalat zhuhur. 
Setelah itu bilal melakukan igamat lagi dan Beliau melakukan shalat 
ashar. Diantara dua shalat tersebut, Rasulullah SAW tidak melakukan 
shalat lain. Setelah itu Beliau menaiki kendaraannya hingga tiba di 
tempat wukuf.” 


611! Lihat Muslim, Haji 147. 
612 Lihat Muslim, Haji 147. 


622 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


695. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Shalat dengan Cara 
Dijamak di Hari “Arafah dan Tidak Menundanya. 


Jo 3-3 


يولس عن ابن شهاب» nara MAA of‏ قال: کان عم عمر بن 
a S 7 0‏ ر f‏ 2 0 سي مه l‏ 
D yas Yana ag Pena bi‏ 


Bee IA AU مم‎ r BA Pagi و‎ NG og. 
ر الحجاج لخم‎ pegi! ol ds e صلائهم؛ وإن سَالِماء قال‎ 


عد اله ن at‏ أن ريه كيف يصع في j3 He EA‏ 2 


و 


A عرف قال‎ an aa ِلْحَجّاجٍ:‎ 


Kg SN الظهر والْعَصر في‎ isi كَانُوا يَحْمَعُونَ‎ pal Kp sa 
سه‎ Ona UI JG ذَلِكَ رَسُولَ الله يي ؟‎ Jadi : َكل سال‎ 


2813. Isa bin Ibrahim Al Hafigi telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu 
Syihab: Bahwasannya Salim pernah memberitakan kepadanya, dari 
ayahnya, ia berkata: Umar bin Khathab RA pernah melakukan shalat 
bersama penduduk Makkah sebanyak dua raka'at. Setelah Umar RA 
melakukan salam, mereka (penduduk Makkah) berdiri dan 
menyempurnakan shalat mereka. Bahwasannya Salim berkata kepada 
Hujaj di tahun ia menurunkan tahta Ibnu Zubair. Kemudian ia berkata 
kepada Abdullah bin Umar agar memperlihatkan tentang cara 
melakukan wukuf. Salim berkata, “Aku katakan kepada Hujjaj, jika 
kamu hendak mengamalkan sunnah, maka lakukanlah shalat di hari ini 
dengan cara dijamak.” Abdullah berkata, “Benar, sesungguhnya 
mereka menganggap pelaksanaan shalat zhuhur dan ashar dengan cara 
dijamak sebagai sunnah.” Saat itu, aku katakan kepada Salim: Apakah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 623 


Rasulullah SAW melaksanakan hal yang demikian? Kemudian ia 
menjawab, “Sesungguhnya mereka mengikuti sunnahnya.” ®” 


696. Bab: Penjelasan tentang Menyegerakan Wukuf di Arafah. 


p3 PANG‏ 3 30 سه 


NG عَنْ‎ Cah Weh يونس بن عبد الأغلى‎ Gb YAN 
حه عن سَالِمٍ بن عبد الله ال كب عَبْدُ الْمَلِك بُ‎ og أذ بْنَ‎ 
AA في‎ t 2 شالف إن‎ NA Gg روان إل احاح‎ 
Dad iaa وأا‎ PAN Ih ajan pb جَاءَهُ‎ Tp tp فلا کان‎ 
يا أب‎ na TI ade وَحَلَيْهِ‎ HA ah هَذَا فَخَرَج‎ Gil lyan عند‎ 
induk كنت مر يد السئة فقال افيض‎ UN IG 


کت 
لى بن 


DK AA‏ ڪی رج سار ټی رتت اي ل ته 
Sb a‏ 
YANA‏ ذلك مه فلمًا رأى ذلك بن ab‏ قال Gae‏ 


NG 


2814. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Asyhab memberitakan kepada kami dari Malik, bahwasannya Ibnu 
Syihab menceritakan kepadanya dari Salim bin Abdullah, ia berkata: 
Abdul Malik bin Marwah telah menulis surat kepada Hujjaj bin 
Yusuf, memerintahkan kepadanya agar tidak bertentangan dengan 
Ibnu Umar dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketika tiba hari Arafah, 
saat matahari tergelincir, Ibnu Umar datang kepadanya dan saat itu 
aku bersamanya. Kemudian ia berteriak (278/B): Di mana orang ini? 
Kemudian Hujjaj keluar mendatanginya dengan membawa sebatang 
tongkat. Kemudian Hujjaj bin Yusuf berkata: Ada apa wahai Abu 


<13 AJ Bukhari, Haji 89 dari jalur periwayatan Agil dari Ibnu Syihab. 


624 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abdurrahman? Ia menjawab: Berangkatlah jika kamu ingin mengikuti 
sunnah. Ia menjawab: Ya. Aku akan mempersiapkan air dan setelah 
itu aku akan datang kepadamu. Kemudian ia menunggunya hingga 
keluar. Kemudian ia berjalan diantara aku dan ayahku. Kemudian aku 
katakan kepada Hujjaj: Jika kamu ingin mengikuti sunnah, maka 
pendekanlah khutbah dan percepatiah wukuf. Kemudian ia melihat ke 
arah Ibnu Umar seakan menegaskan bahwa hal yang demikian ia 
dengar darinya. Ketika Ibnu Umar RA melihatnya, ia berkata: Ya 
benar. 


697. Bab: Penjelasan tentang Wukuf di “Arafah dan Penjelasan 
tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Orang Yang Melaksanakan 
Haji Melakukan Wukuf Dibagian Mana Saja, sebab Seluruh 
Bagian “Arafah Adalah tempat Untuk Wukuf. 


ANA JP الْحَسَّنِ‎ gih AAN a Ugal 6 
Kay SESI l قال‎ KN an ja حلا عَبْدُ‎ 
É الصّابوني راء عليه ابرا ابو‎ GAN KE Hi Kea Oa 


r 26 5‏ را PEN‏ 3 35 رص ...2 Je o‏ 
النبي ف فقال: وقف رَسُول الله 8 بعرفة» فقال: وقفت ههتاء وَعرَفة 
:2 


bp gg 


614 Al Bukhari Haji 87 dari jalur periwayatan Malik. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 625 


:2815. Syaikh Al Faqih Abu Al Hasan Ali bin Al Muslim As- 
Sulami telah memberitakan kepada kami, Abdul Aziz bin Ahmad bin 
Muhammad memberitakan kepada kami, ia berkata: Al Ustadz Al 
Imam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman Ash-Shabuni 
memberitakan kepada kami dengan cara membacakannya, Abu Thahir 
Muhammad bin Al Fadhal bin Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah 
memberitakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishag bin 
Khuzaimah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, Ja'far telah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Kami pernah datang mengunjungi Jabir bin 
Abdullah dan bertanya kepadanya tentang haji Rasulullah SAW, 
kemudian ia menjawab: Rasulullah SAW melakukan wukuf di 
“Arafah, kemudian Beliau berkata, “Aku melakukan wukuf di sini dan 
semua bagian “Arafah adalah tempat wukuf” 


698. Bab: Penjelasan tentang Larangan Melakukan Wukuf di 
Aranah. 


KENAN محمد بن كيز‎ GI محمد بن بجی‎ 05-5 
KARAK اين‎ AG عن زيا‎ AE obi Cia 
IERIE عَنِ ابن عباس قال: قال رَسُولَ الله‎ A 
PA ين‎ A 
2816. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Katsir Al Abdi memberitakan kepada kami, Sufyan 


bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ziyad, yaitu Ibnu Sa'ad, 
dari Abu Zubair, dari Abu Ma”bid, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: 


615 Muslim, Haji 149 dari jalur periwayatan Ja'far. 


626 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Rasulullah SAW bersabda, “Menjauhlah dari lembah Aranah dan 
menjauhlah dari lembah Mahsar "916 


2 or 


—YANV‏ فحلا عبد اله ن ما k‏ سعيلو» عن 


PER JÉ عن ابن عَباس» قال: کان‎ PANA SA قال:‎ MP ابن‎ 
USA فار قرف‎ AN A3 عن غرنات: آنا‎ AN OLS غ‎ 
او ے لياس‎ IBI اي وور‎ GE ا‎ D 
Kana Ap y بحَمْع أي‎ JIG jawan يقِفوا بعرنة» واما قوله: عَنْ‎ 
2817. Abdullah bin Hasyim telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia 
berkata: Atha telah memberitakan kepadaku, dari Ibnu Abbas RA, ia 
berkata: Disebutkan, “Menyingkrilah dari Mahsar dan menyingkrilah 
dari Aranah.” Maksud perkataan Nabi tersebut adalah janganlah 
kalian wukuf di Aranah, sedangkan pernyataan, “Dari mahsar, 
maksudnya adalah berhentilah di Jam'un dan jangan berhenti di 
Mahsar.”617 


699. Bab: Penjelasan bahwa Wukuf Di Arafah Merupakan 
Bagian dari Sunnah Nabi Ibrahim AS, Rasulullah SAW 
Mewariskannya dari Beliau dan Ummat Nabi SAW 
Mewariskannya dari Sang Nabi SAW. 


. لل 2 .3 م ت 
AS SIS = YANA‏ الجبار بن Was MAN‏ سفيّان» قال: 


616 Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim. Al Mustadrak 1:462 dari jalur 
pan Muhammad bin Katsir. As-Sunan Al Kubra karya Imam baihagi 5 : 
115. 


67 Sanadnya shahih. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihaqi. 5:115 dari jalur 
periwayatan Ibnu Juraij. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 627 


3 0 


a “gra, < P o y 07 o or 90. or مھ‎ ag, Wa 
ابرا يزيد بن‎ Oke عَنْ عرو عَنْ عَمْرِو بن عبد الله بن‎ Bas 
ا‎ 3 2 © se 3 . 9 P o r, 0 SG r r Koo. 
بعرفة‎ SFT قال: ااا ابن مربع الأنصّاري» وحن‎ alo] Ff شيبان‎ 


Jr عَنِ الْمَوْقِفء فقال: إِنّي رَسُول‎ KAP BNI مَوْضِع‎ Ea la 


2818. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku telah 
menghafalnya dari Umar, dari Umar bin Abdullah bin Shafwan, Yazid 
bin Syaiban, yaitu paman-pamannya, ia berkata: Ibnu Murabba' 
datang mengunjungi kami yang saat itu sedang melaksanakan wukuf 
di “Arafah di belakang tempat wukuf, tempat yang dijauhi Umar, 
kemudian ia berkata, “Bahwasannya aku (“adalah utusan) dari 
Rasulullah SAW kepada kalian.”'? 


Jah fj Was, -YANA‏ الح لحسين Taa ui‏ وَسَعِيدٌ بن عبد 

r -‏ ° و 
PI‏ قالا: GIS‏ سفيان» عَنْ عَمُرو GA‏ ابن ديتار» عن rE‏ بن 
a an‏ خاد بْنِ يَزِيدَ AA i‏ وقال ابو UAS‏ قال: 


2 Tedha 


7 إن TiL P‏ ”6 و | صم :عه fas‏ ررد E‏ 
وَأخبرا يزيد بن شيبّان» قال: كنا وقوفا مِنْ وَرَاء المَوْقِف موقفا يتباعده 


40 1 ت < ag . . A 3 0 r,‏ بي ار ` 
PAS‏ مِنَّ WL Uyi‏ ن مرم dea‏ فقال: إِنّي رَسُول رَسُول الله 

24 4 4 و‎ z s? e 2 م‎ 35, PA 
Da عَلى‎ SP یقول لکم: کوئوا على مَشاع ركم هَذِو‎ > 3 


2 و22 ا و‎ fe - 9 - 04, r -o D 
al Mani عر أن ابا عَمَّار قال: كنا وقوفا وَمَكَانًا‎ HA SN 


r 


515 Kalimat yang tertera didalam kurung tidak ada dalam naskah asli. Koreksi ini 
berdasarkan kitab Sunan Abu Daud dan Hadits setelahnya. 

6? Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1919 dari jalur periwayatan Sufyan. At- 
Tirmidzi, Haji 53 dari jalur periwayatan Sufyan. Aku katakan bahwa Hadits ini ada 
dalam shahih Abu Daud no. 1676 —Nashir.) 


628 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Sr ابْنُ‎ Wb PPA! 


»819. Abu Ammar Al Husein bin Harits dan Sa'id bin 
Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Umar, yaitu Ibnu Dinar, 
dari Umar bin Abdullah bin Shafwan, dari Khalid bin Yazid bin 
Syihab, Abu Ammar berkata: Ia berkata: Yazid bin Syaiban 
memberitakan kepada kami, ia berkata: Kami pernah melakukan 
wukuf di belakang tempat wukuf yang dijauhi oleh Umar. Kemudian, 
Ibnu Murabba Al Anshari datang mengunjungi kami dan berkata: 
Sesungguhya aku adalah (utusan) Rasulullah SAW kepada kalian 
yang berkata kepada kalian, "Hendaknya kalian semua berada di 
Masy'ar kalian. Sesungguhnya kalian berada di tempat di mana 
dahulu Ibrahim melakukannya.” Namun Abu Amar berkata, “Kami 
pernah wukuf dan tempat kami berada jauh di belakang tempat wukuf, 
kemudian Ibnu Murabba' datang mengunjungi kami.”2 


700. Bab: Penjelasan tentang Waktu Pelaksanaan Wukuf di 
«Arafah dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Orang Yang 
Meninggalkan Arafah setelah Tergelincirnya Matahari dan 
Sebelum Terbenamnya Matahari dari Malam Nahar 
(Meninggalkan Arafah antara Zhuhur dan Maghrib) berarti Ia 
Mendapatkan Haji, berbeda Dengan Pendapat sebagian 
Kalangan Yang Menyangka bahwa Orang Yang Meninggalkan 
Arafah dan Keluar dari Batas Arafah sebelum Terbenamnya 
Matahari Tidak Mendapatkan Haji jika Ia Tidak Kembali dan 
Masuk Batas Arafah sebelum Terbitnya Fajar Hari Nahar. 


lg 
2ے‎ e کے‎ r 


CA هشيم‎ CA agan علي بن حجر‎ BIS - 


620 Lihat Hadits 2818. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 629 


إِسْمَاعِيل RU A3 ES Ml A oi‏ رح Wang‏ علي Gi f‏ 
خد علي ip‏ مسهر» وا يعني ابن KH‏ عن 6 إِسْمَاعِيل» و 


or 209 AG. A 


محمد ا الصنعَاني» adah D‏ قال: Sa‏ إِسْمَاعِيل 


. 380 31G- 3 PANG 


رح Kab,‏ محمد بن PT pen kat ÊS‏ بن co La‏ قال 


Ae علي بن‎ ES, رح‎ Jen Cat Day du; NAH : : یحیی‎ 


r 


dayi, عبد الله بن سويد‎ gti ©) Jen Wa Jadi ابن‎ gi 


EY e کک ل ا أبي‎ ata NG Pr 


و 


Bo بن‎ papan غروة بن‎ SA عن الشعبي» » قال:‎ NGA YONG 
0 راطو ل د‎ 


N 


2; Lk o Hi MI 


r 


En D gg aan Ae 
AÍ SEA مِنْ‎ Wb JB الصّلاة» ووقف معنا هَذَا المَوْقف» فأفاض‎ asih 


aa فق نَم تة وقضى‎ dg 

2820. Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan kepada kami, 
Hasyim memberitakan kepada kami, Ismail bin Abu Khalid dan 
Zakaria bin Abu Za'idah memberitakan kepada kami, ha Ali bin 
Mashar dan Sa'ad, maksudnya adalah Ibnu Yahya menceritakan 
kepada kami dari Ismail, Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani 
menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Aku pernah mendengar Ismail, ha Muhammad bin Basyar 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Yazid dan Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, Yahya berkata: Zaid menceritakan kepada 
kami, Ismail memberitakan kepada kami, ha Ali bin Al Mundzir, Ibnu 
Fudhail, Ismail menceritakan kepada kami, ha Abdullah bin Sa'id Al 


630 |! Shahih Ibnu Khuzaimah 


0 
4 
| 
; 
| 
1 
k 


Asyaj dan Salim bin Junadah menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Waki’ menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, 
dan ini adalah Hadits riwayat Hasyim, dari Sya'bi (279/A) ia berkata: 
Urwah bin Madhras bin Aus bin Haritsah bin Lam Ath-Tha'i telah 
memberitakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah datang mengunjungi 
Nabi SAW yang saat itu sedang berada di Jam'un. Saat itu, aku 
berkata kepadanya: Wahai Rasulullah SAW, aku datang menemui 
tuan dari Gunung Thai, Kendaraanku payah dan aku sangat lelah, 
namun tidak ada satupun bagian dari gunung tersebut kecuali aku 
melakukan wukuf di atasnya: Apakah aku dianggap melaksanakan 
ibadah haji? Rasulullah SAW menjawab: Barangsiapa yang 
melaksanakan shalat bersama kami dan melakukan wukuf bersama 
kami di tempat ini, kemudian ia meninggalkan Arafah, baik siang 
ataupun malam hari berarti ia telah melaksanakan haji dengan 


sempurna. 2 


701. Bab: Penjelasan bahwa Shalat Yang Dinyatakan oleh Nabi 
SAW dalam Haditsnya, "Barangsiapa Yang Melaksanakan Shalat 
Bersama Kami," adalah Shalat Shubuh. 


PANA 


US نيان عَنْ‎ aa CN حَدَنْنَا عَبْدُ الجبّارِ بن‎ - -YAY\ 
0 قال: سَمِعْت الشعبي» يُقول: سَمِعْت عرو بن مُضَرس» یقول: كنت‎ 
حين برق‎ DÚ ا‎ Cas LEAN A, 8 اي‎ cy zéi 
طَبَى» وقد أكللت‎ Jr مِنْ‎ a فقلت: يا رَسُولَ‎ ii 
فقال: مَنْ‎ ba إلا وقفت‎ Jr بت تفسي» فما ركت مِنْ‎ rat del 


2l Sanadnya shahih. Abu Daud, Hadits 1950 dari jalur periwayatan Yahya. An- 
Nasaa'i 5:213-214. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 631 


0... 


E O ARA 


A d 


out‏ ليلا أو aab‏ ب وتم Lo Ia PN‏ عند عَبْدُ الْحبارٍ في 

عقبه: Eta aa Ea:‏ 335 عن الشعبي» “ع عرو بن مضرسن» اله 
r -39 |‏ ° 8 

gh a‏ بكر: AS‏ هَذَا هُوَ SI‏ يزيد الأؤدي 


2821. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Zakaria, ia berkata: Aku 
pernah mendengar Asy-Sya'bi berkata: Aku pernah mendengar Urwah 
bin Madhras berkata, “Ketika aku melaksanakan haji yang pertama, 
aku datang menemui Rasulullah SAW yang saat itu sedang berada di 
Muzdalifah. Kemudian Beliau keluar untuk melaksanakan shalat 
shubuh ketika fajar sudah mulai nampak. Saat itu aku bertanya kepada 
Beliau: Wahai Rasulullah, sesungguhya aku datang menemuimu dari 
Jabal Thai. Kendaraanku sudah letih dan akupun sudah lelah, namun 
tidak ada satupun bagian dari gunung tersebut kecuali aku wukuf di 
atasnya. Kemudian Nabi SAW menjawab, “Barangsiapa yang 
menyaksikan shalat bersama kami dan melakukan wukuf bersama 
kami, kemudian berangkat bersama kami, dan ia telah melakukan 
wukuf sebelumnya di arafah, baik siang ataupun malam, berarti ia 
telah melaksanakan haji dengan sempurna.” 


Abdul Jabbar telah menceritakan kepada kami di Agabah, 
Sufyan menceritakan kepada kami, Daud menceritakan kepada kami 
dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Madhras, bahwasannya ia keluar 
ketika fajar telah muncul. 

Abu Bakar berkata: Daud yang disebutkan di sini adalah Ibnu 
Yazid Al Audi.” 


522 Sanadnya shahih. At-Tirmidzi, Haji 57 dari jalur periwayatan Sufyan. 


632 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


702. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Orang Yang Haji, jika 
Ia Tidak Melakukan Wakuf di Arafah sebelum Terbitnya Fajar 
Hari Nahar, berarti Ia Tidak Dianggap Melaksanakan 
Ibadah Haji. 


307 309 NG و‎ 


sa فيان‎ Gas KA محمد بن ميمون‎ Was -7 
41 or PA 2 04 PA 
عبد‎ Was مُوسَى»‎ Pi Bis, ©) NAN Bas AS WAH) (z) 
(A S1 rara ca 13 An Kis, D Oa EAA NG ya) 


عن JA agi 2 oan‏ عَنْ بُكَبْرِ بن ki‏ عن عب JAN‏ 


Apa كأ من أل تخا وَهُمْ‎ Ha BD قال: أت‎ AK 
Lab قبل‎ Ta جَاءَ ليل‎ iya عَرفة‎ di si 5 Pr 
m فلا‎ tasi في‎ Jah ayas Ll aa ENE الفجر‎ 
an بكر:‎ sil فلا ثم عل وَأرْدَف رَحُلا ياي قال‎ AU ومن‎ aie 
الاسم‎ 8 NYI في كاب‎ Al عرقة مِنَ الجنس الذي‎ mad اللفظّة‎ 
قد‎ SI a S3 saN a قذ يَقَع عَلَى‎ Da mal 
بها‎ Ga اراد‎ a على‎ Ba Ka اسم الْحَجّ‎ Sa 
لا كل وقد‎ IPA Laki PL AI بعرقة حَمِيعَ‎ UPI ليس‎ 
لِمَنْ وق‎ SI agih ما فيه‎ OGY ينت ين هَذا الجنس في كاب‎ 
NAN MEN اله‎ 


2822. Muhammad bin Maimun Al Makki telah menceritakan 
kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, ha 
Bundar menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, 
ha Abu Musa menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, 
ha Salim bin Junadah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan 
kepada kami dari Sufyan, —ini adalah Hadits riwayat Bundar— dari 
Bakir bin Atha, dari Abdurrahman bin Ya'mar, ia berkata: 


Aku pernah datang menemui Nabi SAW yang saat itu sedang 
berada di Arafah dan saat itu ada beberapa orang dari Nejed yang juga 
datang mengunjungi Beliau. Mereka yang datang bertanya kepada 
Nabi SAW. Kemudian Beliau memerintahkan kepada seseorang untuk 
memberikan pengumuman dan Beliau berkata, “Haji adalah arafah, 
barangsiapa yang datang di malam hari sebelum datangnya fajar, 
berarti ia telah melaksanakan haji dengan sempurna. Hari-hari mina 
adalah tiga hari. Barangsiapa yang bersegera untuk dua hari, tidak 
menjadi masalah dan barangsiapa yang mengakhirkannya juga tidak 
masalah.” Kemudian ada seseorang yang mengumandangkan kembali 
apa yang telah diucakan oleh Nabi SAW. 


Abu Bakar berkata: Lafazh Hadits, “Haji adalah arafah,” 
termasuk gaya bahasa yang telah aku jelaskan dalam kitab Al Iman 
bahwa satu nama yang menggunakan redaksi isim ma 'rifah terkadang 
diperuntukkan bagi sebagian dari keseluruhan. Di sini Rasulullah 
SAW mengungkapkan bahwa haji adalah arafah, maksudnya adalah 
wukuf di arafah dan Beliau tidak bermaksud bahwa ritual haji hanya 
wukuf di Arafah saja. Wukuf hanya sebagian dari ritual yang ada 
dalam pelaksanaan ibadah haji. Gaya bahasa seperti ini telah aku 
terangkan dalam kitab Al Iman, dan aku fikir penjelasan yang 
demikian sudah cukup memadai.” 


62 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1949, At-Tirmidzi 57 dari jalur periwayatan 
Sufyan. 


634 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


703. Bab: Penjelasan tentang Wukuf di Arafah dengan Tetap 
Berada di Atas Kendaraan. 


- Dao 30 z aa 


a Pa da بن‎ ai EA —YANY 

HE الله ن بي پک‎ ia Be AA a 
مي قال:‎ gi gr اي يتاه ڪن عو اي ٿن ڪي عن ايو‎ 
z فلا‎ aa E PD aan NAN ذه م‎ A AS 
على عَرَقَةَ قَال: أن وول اذ هه‎ PIN وَقَدْ‎ GA ir 


sy HA لَه‎ Ya على‎ up AN HE MA في‎ 
135 يدف إذا‎ 4 AN RAYA 


2823. Nashir bin Ali telah menceritakan kepada kami, Ahab 
bin Jarir memberitakan kepada kami, Ayahku telah menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, Abdullah bin Abu Bakar 
menceritakan kepadaku dari Utsman bin Abu Sulaiman, dari 
pamannya, Nafi” bin Jabir, dari ayahnya, Jabir bin Math'am, ia 
berkata: Dahulu masyarakat Ouraiys bertolak dari Muzdalifah dan 
mereka berkata, “Kami adalah Al Humsu dan kami tidak akan keluar 
dari tanah haram," dan mereka tidak melakukan wukuf di “Arafah. Ia 
berkata: Di zaman Jahiliyyah, aku pernah melihat Rasulullah SAW 
melakukan wukuf bersama para sahabat di Arafah sambil tetap berada 
di atas kendaraan. Kemudian Beliau berada di Muzdalifah bersama 
para sahabat di waktu shubuh dan berdiam di sana. Setelah itu Beliau 
berangkat bersama yang lain. 24 


6% Sanadnya hasan. Al Hafizh memberikan isyarat dalam kitab Al Fath 3:516 ke 
riwayat Ibnu Khuzaimah. Ibnu Rawahaih juga meriwayatkan dalam musnadnya 
sebagaimana dalam Al Fath. Imam Bukhari mengeluarkan Hadits yang sama dalam 
kitab Haji 91. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 635 


704. Bab: Penjelasan tentang Mengangkat Kedua Tangan ketika 
Berdoa saat Wukuf di “Arafah dan Kebolehan Mengangkat Satu 
Tangan jika Tangannya Yang Lain Digunakann untuk 
Memegang Tali Kekang Kendali Kendaraan. 


UU هشيم‎ Gis WAN ب 1 راهيم‎ Manja ea ا‎ ANA 


Be بن رَيّد: کک رد‎ uef عطاء قال: قال‎ Up salad Aa 
asi JI pakar D BU به‎ IS LA BP UR 
NANA PR d or r o / 
SAN وهو رافع يده‎ Maba بإحدى‎ 
2824. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami, Abdul Malik 
memberitakan kepada kami, Atha memberitakan kepada kami, ia 
berkata: Usamah bin Zaid berkata: Aku pernah mengikuti Nabi SAW 
di arafah. Ketika mengangkat kedua tangannya, unta yang Beliau 
naiki menengok dan tali kekangnya jatuh. Kemudian Beliau 
mengambilnya dengan salah satu tangannya, sementara tangannya 
yang lain tetap dalam kondisi terangkat.” 
BIN ae حَرِيرٌ عَنْ‎ BI jaga حدثناة يوسف بن‎ — YAYO 
Sua Ja -úf قال:‎ r عَنِ ابن‎ shs عَنْ‎ Oa ن ابي‎ 


ل ارس e‏ 7 مه ú‏ 


uil i 823 NONA‏ بن زيل قال: JS‏ به 201 وهو افع يديه ما 
جاورا au‏ إلى á 53) gate langi‏ الفضل بن 


LA s. 


AA ija حى رمَى‎ Sa 


625 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5:205 dari jalur periwayatan Ya'qub. 


636 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2825. )279/8( Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada 
kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Abu 
Sulaiman, dari Atha, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
berangkat meninggalkan Arafah dan saat itu Usamah bin Zaid 
mengikutinya. Ia (Usamah) berkata: Ketika unta Rasulullah SAW 
menoleh saat itu Beliau sedang mengangkat kedua tangannya dengan 
tidak melewati kepala Beliau hingga tiba di Jam'un. Kemudian 
Rasulullah SAW meninggalkan Jam'un dan Al Fadhal bin Abbas RA 
mengikutinya. Al Fadhal berkata: Rasulullah SAW terus menerus 
melakukan talbiyyah hingga melempar jumrah م‎ 26 


705. Bab: Penjelasan tentang Menghadap ke Arah Kiblat ketika 
Melakukan Wukuf di Arafah. 


Bad 20 » Sor 2 30 NG) یہ‎ 


PAN -‏ 
SANI‏ حدتا محمد بن يحبى» WA‏ عبد الله بن محمد 
ERA 4 IS‏ حاتم kaé‏ ا عن أبيه» قال: دحلا على جابر» 


> 
r 
03. 


فقلت: أخبرني عن حَحة رَسُول الله ف SB‏ بَعْض الْحَدِيشٍ وَقَال: 
رکب القصواء > a A‏ بَطْنَ Ajakan Ji ai‏ 
Ia‏ حَبل BAN‏ بين يديه واستقبل akah‏ فلم يرل si SU‏ 
AA Aa‏ الصفرة قليلا جين عاب AAN‏ 


2826. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad An-Nafili menceritakan kepada kami, 
Hatim menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan kepada kami 
dari ayahnya, ia berkata: Kami pernah datang menemui Jabir, 
kemudian aku berkata: Tolong beritahu kami tentang haji Rasulullah 


66 Sanadnya hasan, An-Nasaa'i 5:206-207 dari jalur periwayatan Ya'qub. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 637 


SAW! Kemudian ia menceritakan sebagian Hadits dan berkata, 
"Beliau naik kendaraan hingga tiba di tempat wukuf. Perut 
kendaraannya Beliau arahkan ke padang pasir, tali kendaraanya 
berada di kedua tangannya dan menghadap ke kiblat. Beliau terus 
melakukan wukuf hingga tiba waktu terbenamnya bulatan matahari 
secara sempurna dan yang tersisa hanya sedikit warna kuning." 2 


706. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Hari “Arafah dan 
Ampunan Yang Diberikan Allah SWT di Hari Tersebut. 


-YAYY‏ دا غیسی ان CE MA‏ دا اب وقي 


r 
7... @ م‎ 


ga r 0 £‏ م aa‏ 9- و 30 3“ سول ,30 ماه 

أخبر ني مخرمة ح حدثنا إبراهيم بن منقد» حدنا ابن وهب» عن مخرمة 
ERA fo” ora o‏ م o Za 3 2 2,323 32072 2323 a‏ 
بن بكيرء عن caah‏ قال: سيعت يونس بن يوسف» عن ابن المسيب» عن 
r‏ ره م »دو r S or r T, 3 07 o r 2 j Na‏ 
ate‏ أن رسول الله P‏ قال: G‏ مِنْ يوم T‏ أن Gani‏ الله فيه عَبْدَا مِنَ 
IL o2 0 á‏ کیو K‏ صر K ss?‏ 1 2 

f ويقول: ما‎ KOS باهي‎ LI A مِنْ يوم‎ Ó 
هَؤُلاء؟‎ 

2827. Isa bin Ibrahim Al Ghafigi telah menceritakan kepada 

kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Makhramah 
memberitakan kepadaku, ha Ibrahim bin Mungid menceritakan 
kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari 
Makhramah bin Bakir, dari ayahnya, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Yunus bin Yusuf menceritakan kepada kami dari Ibnu Al 
Musayyib, dari Sayyidah “Aisyah RA, bahwasannya Rasulullah SAW 


bersabda, "Tidak ada satupun hari dimana Allah SWT 
memeredekakan hamba-Nya dari neraka lebih banyak dari hari 


627 Muslim, Haji 147. 


638 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


9 


Arafah. Sesungguhnya Dia mendekat, kemudian dengan keagungan- 
Nya berkata kepada para Malaikat, 'Apa yang mereka inginkan?” 


707. Bab: Anjuran untuk Tidak Berpuasa di Hari Arafah agar 
Kuat Melakukan Ritual Doa. 


SA حا ابن وَهْبء‎ Oa الربيع بن‎ ES -YAYA 
JA ابن عباس عن ام‎ Sp ab عن‎ gih مالك بن أنس» عَنْ أبي‎ 
Jr eye SEP Hi JB ماروا عند أ‎ Utah mi بت‎ 
AG یس بِصَائِم‎ ian Ob) بَمْضْهُمْ: هو صَائِم‎ JGS له ق‎ 


ام gin faih‏ وهو UG‏ على تعره كرب هو IE‏ بر 
WAE ii Ri SA Hi Ka Cia‏ 
عَنْ أبي اض عن eb‏ عَن أ Fama‏ تلك 


2828. Ar-Rabi' bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu wahab menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan 
kepada kami dari Abu Nadhar, dari Umair Maula Ibnu Abbas RA, dari 
Ummul Fadhli binti Harits, “Sesungguhnya banyak orang yang 
berbeda pendapat di hadapan Ummu Fadhli tentang puasanya 
Rasulullah SAW. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa 
Rasulullah SAW melakukan puasa dan sebagian yang lain 
mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan puasa. 
Kemudian Ummul Fadhli mengirimkan segelas susu untuk Nabi SAW 
yang saat itu sedang berada di atas kendaraanya dan Beliaupun 
meminumnya. Peristiwa tersebut terjadi di Arafah.” 


S2 Muslim, Haji 436 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 639 


Ar-Rabi” bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, Umar bin Harits memberitakan 
kepadaku, dari Abu Nadhar, dari Umair, dari Ummul Fadhil tentang 
kisah tersebut. “2? 


SAS -YAYA‏ الربيغ» DAS‏ ابن ab de ra‏ عَنْ 
TAN PA Sp AS PR‏ عَنْ رَسُول الله بذك 
Ar-Rabi telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab‏ .2829 
menceritakan kepada kami, Umar memberitakan kepadaku, dari Bakir,‏ 


dari Karib, Maula Ibnu Abbas RA, dari Maimunah, dari Rasulullah 
SAW tentang kisah tersebut. 


708. Bab: Penjelasan tentang Anjuran Melakukan Talbiyyah 
di Arafah, Di Tempat Wukuf sebagai Wujud Menghidupkan 
Sunnah, sebab Ada Sebagian Orang yang Meninggalkan 
Perilaku Yang Demikian. 


ee ere و‎ 
0... És 


Ng s A 3 2 302 © g (me a77 


a a قل‎ Kya ين‎ ajeng ل‎ 


629 Al Bukhari, Haji 85: Ash-Shaum Hadits yang sama dari jalur periwayatan Malik. 
630 Al Bukhari, puasa 65 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


640 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Bi تركوا السنّة من بض علي قال ا بک‎ ip ليك‎ ali 
x 


أنه ل برل يل ی ری Mag SA‏ کان PPE‏ 


2830. Ali bin Muslim telah menceritakan kepada kami, Khalid 
bin Mukhlad menceritakan kepada kami, Ali bin Shalih menceritakan 
kepada kami dari Maisarah bin Habib, dari Al Minhal bin Umar, dari 
Sa'id bin Jabir, ia berkata: Kami pernah bersama Ibnu Abbas RA di 
Arafah. Kemudian ia berkata kepadaku: Wahai Sa'id, mengapa aku 
tidak mendengar orang-orang melantunkan Talbiyyah? Kemudian aku 
menjawab: Mereka takut kepada Muawiyyah. Ia berkata: Kemudian 
Ibnu Abbas RA keluar dari kemahnya dan berkata: 
Labaikallaahumma — labbaik. Sesungguhnya mereka telah 
meninggalkan sunnah hanya karena tidak suka kepada Ali RA. 


Abu Bakar berkata: Riwayat-riwayat tentang Rasulullah SAW 
yang menunjukkan bahwa Beliau tidak berhenti melantunkan 
talbiyyah hingga melaksanakan melempar jumrah Aqabah 
menunjukkan bahwa Beliau tetap melantunkan Talbiyyah ketika 
berada di “Arafah. 


709. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Menambah Kalimat- 
Kalimat dalam Talbiyyah di Arafah dengan Kalimat: Bi Annal 
Khair Khairul Akhirah (Sesungguhnya Kebaikan adalah 
Kebaikan di Akhirat.) 


B papa LA ên LS BS -۱‏ موب بر 
an‏ عَنْ عِكْرِمَة عن ابن عباس ان رَسُولَ الله 8 


61 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 : 203-204 dari jalur periwayatan Khalid. Al 
Mustadrak 1 : 464—465. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 641 


320 


paijan patuk MAH saa G3,‏ قال: us‏ احير حير الآخيرَةٍ 


2831. Jamil bin Al Hasan Al Jahdhami telah menceritakan 
kepada kami, Mahbub bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Daud 
menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA: 
Bahwasannya Rasulullah SAW melakukan wukuf di “Arafah. Ketika 
Rasulullah SAW melantunkan talbiyyah: Labbaikallahumma labbaika 
ia berkata: Innamal khairu khaitul akhirah (Sesungguhnya kebaikan 
adalah kebaikan akhirat). 822 


710. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Menahan Pandangan 
Mata, Telinga dan Lisan di Hari “Arafah. 


KG r o م 30 وير - بير‎ 2007 


Bas بن مُوسی»‎ al Wat dp بن‎ pas DAH -YAY Y 

PE IG TP 3 PA Eh (ح)‎ H 
عَنْ ابي إِسْحَاقَ» عن سَعِيدٍ بن ج عن ابن عباس» عن‎ Ja 
5) Cis قال:‎ Jai SA بن عباس قال ابْنُ رانو قال:‎ Jaa) 
lEs ابتة له‎ 55) Oam AAN KAYA ا‎ Bi 
Aa رَسُول الله 5 رجهي‎ Saé 4 T قال القضل: فَحَعَلت‎ 
Yak KA ابن‎ 38, ea Za PA يرل ّي‎ “gia 
oa bsa الْبَصري» وأا‎ AN ابو بکر: وَرَوَى سكين بْنْ عبد‎ Aan 
Jai ابن عباس» عن‎ Aa: Jia سيعته‎ al قال‎ cal ESG TA 
يُلاحِظ‎ Jai) Jari au الله‎ Iya) an) کان‎ ah بن عباس‎ 


532 Sanadnya hasan. Al Mustadrak 1 : 465 dari jalur periwayatan Jamil bin Al 
Hasan. 


642 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


se‏ وينظر aya‏ وَجَعَل رَسُول الله وك Dyan‏ وَحْهَهُ san‏ ِن حلفي 
A‏ فقال SGB MI‏ ا a Ol‏ 


ye.‏ له د سدع ل ber‏ ان دمو و 
يوم مَنْ مَلَكَّ فيه سمعه» وبصره» ولساته غفر له 
Nadhar bin Marzug telah menceritakan kepada kami,‏ .2833 
Asad bin Musa menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan‏ 
kepada kami, ha Muhammad bin Rafi” menceritakan kepada kami dari‏ 
Yahya bin Adam, Isra'il menceritakan kepada kami dari Ishag, dari‏ 
Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas RA, dari Al Fadhal bin Abbas RA,‏ 
Ibnu Rifai” berkata: Ia berkata: Al Fadhal telah memberitakan‏ 
kepadaku, ia berkata: Aku pernah menemani Nabi SAW ketika‏ 
berangkat dari Muzdalifah. Saat itu ada seorang arab ikut lewat‏ 
bersama anak gadisnya yang cantik. Kemudian Al Fadhal berkata:‏ 
Ketika aku melihat ke arah wanita cantik tersebut, Rasulullah SAW‏ 
memalingkan wajahku hingga tidak lagi melihatnya. Saat itu,‏ 
Rasulullah SAW terus membaca Talbiyyah hingga melakukan jumrah‏ 
Agabah.‏ 


Ibnu Rafi' berkata: Ia lewat atau bertanya kepadanya. 


Abu Bakar berkata: Sikkin bin Abdul Aziz Al Bashri 
meriwayatkan —Dan aku berlepas diri dari perjanjiannya dan 
perjanjian ayahnya— ayahku berkata: Aku pernah mendengarnya 
berkata: Ibnu Abbas RA bercerita kepadaku, dari Al Fadhal bin Abbas 
RA: 

“Sesungguhnya ia menemani Rasulullah SAW di hari “Arafah. 
Saat itu, Al Fadhal sedang memperhatikan para wanita dan 
mencermatinya. Kemudian Rasulullah SAW memalingkan wajah 
Fadhal dari arah belakang. Saat itu, Rasulullah SAW berkata, 'Wahai 
anak saudaraku, sesungguhnya hari ini adalah hari dimana jika 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 643 


seseorang menjaga telinganya, matanya dan lisannya, maka dosanya 
akan diampuni,” 


ير ب 30 30 302 7 


oud —YAYY‏ نصر بن مرزوق» ara‏ أ د سكين بن 
Pen‏ 
Nashar bin Marzuq telah menceritakan kepada kami,‏ .2833 


Asad menceritakan kepada kami, Sikkin menceritakan kepada 
kami 24 


Io Bus? © م‎ 


ا Tang‏ ا ور اع ان ل 

٤‏ - وحد ) ف بن منصور» اخبر بال بن 2 ابر 

حبيب» Ea‏ سكين Ll Pa a cold‏ عبّاس» قال: کان 

MA E د و‎ Bas an E R 
يقل: يا ابن أي‎ ua أله قال:‎ GB ia UI 


2834. Ishag bin Manshur telah menceritakan kepada kami, 
Habban bin Hilal Abu Habib memberitakan kepada kami, Sikkin Al 
Oaththan menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
Ibnu Abbas RA menceritakan kepada kami, ia berkata: Di hari 
“Arafah, Al Fadhal bin Abbas RA pernah menemani Rasulullah SAW. 
Saat itu, Fadhal yang usianya masih remaja sedang memperhatikan 
wanita. Namun dalam riwayat ini ia berkata, “Rasulullah SAW 


63 Lihat Al Bukhari, Haji 1, aku katakan: Namun didalamnya tidak terdapat 
penyebutan tentang seorang arab dan talbiyyah. Dalam riwayat Bukhari Hadits 
tersebut diriwayatkan bukan oleh Abu Ishag. Nama aslinya adalah Umar bin 
Abdullah As-Sabi'i dan ia termasuk sosok yang dianggap mudallis dan sering 
melakukan kesalahan dalam periwayatan, dan menurutku ini juga termasuk salah 
satu kesalahannya. 

64 Sanadnya dha'if, bahkan munkar. Ahmad 329 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Sikkin bin Abdul Aziz dan didalam riwayat tersebut terdapat kalimat, 
“Pada waktu itu si fulan menemani Rasulullah SAW." 


644 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


memalingkan wajahnya,” dan tidak berkata, “Wahai anak 
saudaraku.” 


711. Bab: Anjuran Mengikutsertakan Unta pada Tempat 
Wukuf di Arafah. 


ós 30303 همد‎ 2 30o 32 A 


dc 63 محمد بن عيسى» حدنا نعيم بن‎ Wa~ -YAYO 
مير 3 4 3 .35 هو‎ P 


عيسى بن بوس بن PRA Sa‏ 


a‏ ور A‏ مضعم 30 os o2‏ وهام KA ia‏ ا 
1 ر وَهُوَ مُحَمَدُ بْنْ عَلِي بن E‏ قال: AA‏ رَسُول الله 


َه في حجته مُتَادِيّك SB‏ عِنْدَ II‏ أن اغتسلواء TA‏ الْحَدِيث 
lS 277 ERD 4‏ مهء | 2 wé PA‏ و 4 8 2 3 4 
بطولهء وقال: فلمًا كان يَوْمٌ ME AN YAN‏ 35 أن أهِلوا godl‏ 

if wa Pg ee - رق هو‎ 33 5 

GÍS وَفِي الْمَنَاسِكِ‎ ada أن تُوقف‎ a SA 

2835. Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami, 
Na'im bin Hamad menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus bin Abu 
Ishag menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami dari Ja'far, yaitu Muhammad bin Ali bin Al Husein, dari 
Jabir, ia berkata: 

Ketika melaksanakan ibadah haji, Rasulullah SAW 
memerintahkan kepada seseorang untuk  mengumandangkan 
pengumuman. Ketika tiba waktu tergelincir matahari, sang pesuruh 
tersebut memerintahkan agar mereka mandi, kemudian ia 
menceritakan Hadits yang panjang dan berkata, “Ketika tiba hari 
tarwiyyah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada seseorang untuk 
mengumandangkan pengumuman agar mereka melakukan ihram 


95 Sgnadnya dha'if. Ahmad 1 : 356 dari jalur periwayatan Waki’ dari Sikkin. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


untuk haji. Kemudian memerintahkan untuk membawa unta ke tempat 
wukuf di Arafah dan ke seluruh tempat pelaksanaan manasik.” 


712. Bab: Penjelasan tentang Memohon Perlindungan kepada 
Allah SWT dari Sifat Riya dan Ingin Dipuji di Tempat-Tempat 
Pelaksanaan Ritual Haji, jika Riwayatnya Shahih. 


007 br 20 Lo AG > z وو‎ 362 AG 
بن د حدنا‎ Pari Wus محمد بن عيسى»‎ Kao =YAYA 


r‏ مم 3 $ as o-‏ و .385 هعم 


a BA a NA . .. oo. oS دما‎ 30 8G. 3 سو‎ Lo 
رَسُول الله‎ GA حفر وهو مُحَمّدُ بن عَلِي بن الْحُسَيْنء عَنْ جَابرٍ قال:‎ 


ف في SB HL D‏ عند INI‏ أن اغتسلواء SI‏ الْحَدِيث 
ee 7 4‏ ع pa 1 è‏ 73 ° 8 3 

cd Ialah مُنَادِيَاء فتادى أن‎ AAN كان يوم‎ UB بطولهء وقال:‎ 
1 wa Pa ee r ° ET AN 3 

pi GA,‏ أن وقف LI ira‏ كلها 

2836. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam telah 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Basyir Al Ourasyi menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Hakim Al Kanani —yang berasal dari 
Yaman— menceritakan kepadaku dari Basyar bin Ouddamah Adh- 
Dhababi, ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW sedang 
melaksanakan wukuf di “Arafah. Saat itu Beliau berada di atas unta 
merah dan Beliau berkata dalam doanya, “Ya Allah, jadikanlah haji 


ini yang tidak terkotori oleh riya dan ingin terlihat bagus dan 
kemasyhuran.” 7 


536 Aku katakan: Didalamnya ada 'an'anah Ibnu Ishaq dan ia termasuk sosok yang 
mudallis —Nashir.) 

67 Sanadnya munkar. Al Hafizh memberikan isyarat di dalam kitab Al Ishabah 1 : 
154 ke riwayat Ibnu Khuzaimah. Ibnu Majah meriwayatkan Hadits yang sama dalam 
kitab Al Manasik 4 dari jalur periwayatan Anas. 


646 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


713. Bab: Penjelasan tentang Waktu Berangkat dari “Arafah. 
Perilaku Yang Demikian berbeda Dengan Kebiasaan Masyarakat 
Jahiliiyah yang Menyembah Berhala. 


PAN 
4 


Kasan GAS —YAYV‏ بن عَبْدِ الله بْن Wa SAI KE‏ سيد 
8 ر a e Ni 5 .. X I or pa-‏ . 
م 0 D) . e‏ 2 غ2 ا | صم © if A r Ar‏ 
مواليهم» عن بشر بن قدامة الضبابي» قال: ta‏ عيناي pa‏ رسول 
الله BB‏ واقفا بعرفات على USU‏ حمراء قصواء IS‏ قطيفة TAN‏ 
i PJ r r r r P r 0 2 2 r 1‏ 
وهو يقول: اللهم عله حا غير رياب ولا cela‏ ولا سمعة 
Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami,‏ .2837 
Abu Ahmad Zubair menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan‏ 
kepada kami dari Abdurrahman bin Al Harits bin ‘Iyasy bin Abu‏ 
rabi’ah, dari Zaid bin Ali, dari ayahnya, dari Ubaidullah bin Abu‏ 
Rabi’, dari Ali, ia berkata: Rasulullah SAW melakukan wukuf di‏ 
“Arafah. Ketika matahari terbenam, Beliau meninggalkan “Arafah.‏ 
Dan saat itu Usamah bin Zaid mengiringinya.‏ 
Muhammad bin Ishag berkata: Riwayat Ja'ar bin Muhammad,‏ 
dari ayahnya, dari Jabir juga termasuk dalam bab ini.‏ 


So 3G. 3 PA 


Wg KA gih a محمد بن بشار»‎ GIS = NAYA 

NK Cia‏ عَنْ عبد EN gi ga‏ بْن عياش إن أب رييت عَن 
ريد بن عَلِي» عن ابي عن عي الله بن ابي ah‏ عن عَلِي» قال: وقف 
USE 3 6 a E 2: f: A 8 ` 2 5.‏ 
رسول الله WB‏ بعرفة» ثم فاض حين غابت الشمس» وأاردف مة بن 


88 Sanadnya shahih. At-Tirmidzi, Haji 54 dari jalur periwayatan Muhammad bin 
Basyar dengan redaksi yang panjang. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 647 


30 15. 


A‏ قال Kama‏ بْنُ YA Blah‏ حَعْفرِ ن ga‏ عن tah‏ عَنْ حابر 
a‏ هذا Wait AI‏ 


2838. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abu Amir menceritakan kepada kami, Zam'ah menceritakan kepada 
kami, dari Salmah, yaitu Ibnu Wahram, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas 
RA: Dahulu masyarakat Jahiliyyah melakukan wukuf di “Arafah dan 
ketika matahari telah berada di atas gunung seperti sorban yang ada di 
atas kepala seorang laki-laki, mereka berangkat dan melakukan wukuf 
di Muzdalifah. Ketika matahari mulai terbit dan telah berada di atas 
gunung seperti sorban yang berada di atas kepala seorang laki-laki, 
mereka mulai berangkat. Maka Rasulullah SAW mengakhirkan waktu 
berangkat dari Arafah hingga matahari terbenam, kemudian Beliau 
shalat shubuh di Muzdalifah ketika terbit fajar. Setelah itu, Beliau 
berangkat pada saat sinar kuning dari matahari mulai merambah, 
sebelum matahari terbit.” 


Abu Bakar berkata: Aku berlepas diri dari pengakuan Zam'ah 
bin Shalih. 


714. Bab: Penjelasan bahwa Allah SWT Membanggakan Orang- 
Orang yang Melakukan Wukuf Di Arafah di Hadapan 
Penduduk Langit. 


° Sanadnya hasan lighairihi —Nashir.). Ahmad 1 : 327 dari jalur periwayatan 
Ikrimah dengan redaksi yang ringkas. Juz khusus tentang keluar dari Muzdalifah. 
Lihat Majma' Az- Zawa'id 3 : 255. Al Hafizh memberikan isyarat dalam kitab Al 
Fath 5 : 532 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. 


648 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SAE SEN فيقول لَهُمٌ:‎ A عَرَفاتٍ أهل‎ Jab لله باهي‎ 
p Lai ني‎ pe 

2839. Ziyad bin Ayub telah menceritakan kepada kami, Abu 

Na’im menceritakan kepada kami, Yunus bin Abu Ishaq menceritakan 
kepada kami dari Mujahid, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT 
membanggakan orang-orang yang sedang melakukan wukuf di 
‘Arafah kepada penduduk langit, Allah SWT berkata kepada mereka, 


'Lihatlah hamba-hamba-Ku, mereka mendatangi-Ku dalam kondisi 
lusuh dan berdebu',” 8 


- قال ايو يكر: وَرَوَى SPK ap‏ 
Pm‏ حَابر» قال: TEA‏ : محرإ ال مقرل 
AL eaaa) a‏ بهم AKG‏ فيقول: E‏ إلى SA ske‏ شحنا 
را ضَاجين يِن کل فح عَمِيق Jaa NA‏ 
Ki‏ اي mad el‏ لان CA‏ ولان )008 قَال: يقول 381 35 
عقت لهم قال رَسُول الله G A KB‏ مِنَ JON‏ ِن : 5 


r‏ ام 
an‏ 3 .3465 30 


w‏ فة حدنناه محمد بن یحیی› ana He a gi‏ مَرَزُوق» قال ابو 
Gill: Xi‏ ِن aya e‏ 


2840. Abu Bakar berkata: Marzug, yaitu Abu Bakar telah 
meriwayatkan dari Abu Zubair, dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Jika datang hari "Arafah, Allah SWT turun ke langit dunia 


%4 Sanadnya shahih —Nashir:) Ahmad 2:395 dari jalur periwayatan Yunus. Al 
` Mustadrak 1:465 dari jalur periwayatan Abu Na'im Al Fadhlu bin Dakin. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 649 


dan membanggakan mereka (yang melakukan wukuf) di hadapan para 
malaikat. Allah SWT berkata, 'Lihatlah hamba-hamba-Ku, mereka 
mendatangi-Ku dalam kondisi lusuh dan berdebu. Mereka melakukan 
ibadah penyembelihan dari segenap penjuru. Aku bersaksi di hadapan 
kalian, sesungguhnya Aku telah mengampuni dosa mereka.' Kemudian 
Malaikat berkata, 'Ya Allah, bukankah diantara mereka ada yang 
sombong, ada fulan dan si fulan'," Rasulullah SAW kembali berkata, 
"Allah SWT berfirman, 'Aku telah (280/B) mengampuni mereka'," 
Rasulullah SAW melanjutkan, “Tidak ada satu haripun dimana Allah 
mengadakan pembebasan dari neraka lebih banyak dari hari 
“Arafah.” 


Muhammad bin Yahya telah menceritakannya, Abu Na'im 
menceritakan kepada kami, Masrug menceritakan kepada kami. 

Abu Bakar berkata: Aku berlepas diri dari pengakuan 
Marzug. 


715. Bab: Penjelasan tentang Doa Ketika Berada di 'Arafah, jika 
Riwayatnya Shahih. Aku Sebutkan Riwayat Ini, Meskipun Tidak 
Falid Dilihat Dari Sisi Periwayatan. Sebab Berdoa Boleh Saja 
Dilakukan, baik Oleh Orang Yang Sedang dalam Kondisi Wukuf 
atau Tidak Sedang dalam Kondisi Wukuf. 


TYAS‏ رَوَي قيس بن EN PHI‏ عَنْ Bil‏ 2 بن حصين 
عط AE‏ شا a an A Ka ng‏ 


GANG‏ فول pe‏ ًا قول اللهم لَك Dr‏ ونُسكِي وَمَحَيَّاي 


“1 Sanadnya dha'if karena Abu Zubair yang suka meng 'an'anah sebagaimana telah 
aku jelaskan dalam kitab Adh-Dha'ifah (678) Jilid 2 yang insya Allah sebentar lagi 


650 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


وَمَمَاتِي اليك مآبي Sih DI‏ بكَ مِنْ عَدَابِ AN‏ 
Kayang‏ الصذر WNA Aa PA ah‏ من حير ما تحيء به 
Bogo Ba o 2, Toge so‏ | ع لهاع عه قرع وو نوم 
الريح eh‏ بيك من شر ما تجيء به الريح» olud‏ يوسف بن موسى 

aii 
2841. Qais bin Rabi' Al A'azzu meriwayatkan dari Khalifah 
bin Hashin, dari Ali, ia berkata: Doa yang paling banyak dibaca oleh 
Rasulullah SAW ketika berada di Arafah adalah: Ya Allah, bagi-Mu 
seluruh pujian sebagaimana yang Engkau katakan dan pujian yang 
lebih baik dari yang kami lantunkan. Ya Allah, bagi-Mu seluruh 
shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Kepada-Mu-lah aku kembali. 
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, dari kepenatan 
hati dan dari cerai berainya permasalahan. Ya Allah, aku memohon 
kepada-Mu kebaikan yang dibawa oleh angin dan aku berlindung 
kepada-Mu dari keburukan yang dibawa oleh angin. 


Yusuf bin Musa menceritakannya kepada kami, Abdullah bin 
Musa merceritakannya kepada kami dari Rabi’. 


716. Bab: Penjelasan tentang Alasan Tempat Wukuf 
dinamakan “Arafah. 


AE GAS -YALY‏ الجبّار بن العلاء AS‏ سيان Wa‏ بن أبي 


2 KA ` له‎ o2 [Zo . 2 Tor 
eng عَنْ عبد اله بن عرو قال ئى‎ KI 
3 - ° ° ° 2 8 2 0 
بوتى ثم‎ AG وَالْعِشَاء‎ LA Tan به الظهر‎ Kab DA 
: PAR ا ا‎ AN E TT 
AAS ووقفة في‎ Wa والعصر‎ Sell إلى عرفة فصلى به‎ aa ذهب‎ 


“2 Sanadnya dha'if. At-Tirmidzi, Da'awat 93 Hadits yang sama. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 651 


- of ” ar Ong r Wan a P o P br 
maa واليشاء‎ LA بو فصلى به‎ B3 ثم‎ A حتى‎ 
r s s 7 5 

r 5.‏ م 


usa‏ لَه م دع بو حى رَمَى SIB LAI‏ الآن 
Sanusi‏ 


2842. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Laila 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Nalikah, dari Abdullah bin 
Umar, ia berkata: Jibri pernah datang mengunjungi Ibrahim AS dan 
memperlihatkan kepadanya tentang tatacara melaksanakan ritual 
ibadah haji. Kemudian ia melakukan shalat bersamanya: Shalat 
zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya serta Shubuh di Mina. Setelah itu, ia 
pergi bersamanya ke Arafah dan melaksanakan shalat zhuhur dan 
Ashar di Arafah kemudian melakukan wukuf di tempat wukuf hingga 
terbenamnya matahari. Setelah itu bertolak meninggalkan arafah dan 
melakukan shalat maghrib dan isya serta shubuh di Muzdalifah. 
Kemudian melakukan mabit pada malamnya. Setelah itu, ia melempar 
jumrah. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi SAW: Kenalilah 
sekarang, aku akan memperlihatkan kepadamu seluruh rangkaian 
pelaksanaan ritual ibadah haji. Kemudian ia melaksanakannya 
bersama Nabi SAW.” 


717. Bab: Penjelasan tentang Cara Melakukan Perjalanan dari 
“Arafah serta Perintah untuk Melakukannya secara Tenang 
dengan Menyebutkan Riwayat yang Lafazhnya Bersifat Umum, 
namun Yang Dikehendaki adalah Makna Khusus. 


4 


.. A r 2 r 3 ومني‎ r 70 ° 3 07 21 r 
يحبى يعني‎ Wa يعقوب بن إبراهيم الدورقِي»‎ Bab —YALY 


643 Penjelasan tentang sanad dan matannya telah dikemukan sebelumnya. Lihat 
Hadits no. 2804 —Nashir.) 


652 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SE (Da‏ بن حشرم ui‏ عيسى يعني ابن يوئس» 
حَمِيعًا عَنِ ابن ia‏ قال: AAN GAN‏ معا عَنِ ابن 
ia gi‏ قال: قال رَسُولَ الله 88 Tab‏ عرف وَغَداةَ حنم 
co‏ 133 الناس: SE‏ السّكِيئة» SS A‏ 


2843. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Yahya, maksudnya adalah Sa'id menceritakan kepada 
kami, ha Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, Isa, 
maksudnya adalah Ibnu Yunus memberitakan kepada kami, semuanya 
dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Zubair“ telah memberitakan 
kepadaku, Abu Mu'id memberitakan kepadaku, dari Ibnu Abbas RA, 
dari Al Fadhal, ia berkata: 


Ketika hendak meninggalkan Arafah menuju Jama', Rasulullah 
SAW bersabda, “Lakukanlah dengan cara yang tenang, dan saat itu 
Beliau sedang menghela untanya.” 


718. Bab: Penjelasan bahwa Menghela Kuda atau Unta agar 
Berjalan dengan Cepat saat Bertolak dari Arafah tidak Termasuk 
Perbuatan Yang Baik dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Cara 
Yang Baik adalah Bertolak dengan Tenang dengan Menyebutkan 
Riwayat Yang telah Disebutkan bahwa Lafazhnya Bersifat 
Umum, namun Makna Yang Dikehendakinya adalah Khusus. 


Gas ن الْحُسَيْنِ‎ jm بن الْحَسَنِ إن‎ Kar Ula - -YAtt 


Pa‏ بن Di Bas qia‏ عن A‏ > عن Si‏ > عن مقس 


$4 Dalam naskah asli tertulis, Abu Az-Zaidi. Dan koreksi dilakukan berdasarkan 
kitab shahih Muslim. 
645 Muslim, Haji 268 dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 653 


Aa جين أفاض مر‎ BN BA عن ابن عباس» عن أَسَامَة أن‎ 
AG ad GI بالسّكيئة فن‎ a LAN GA وقال:‎ EK, “puti 
dR Kua وَالإبل» قال: فما رایت اق‎ JAN 
OI وَقَالَ:‎ AJ ANG YE الفضلء‎ BSI 
می‎ A رافعة دعا سی‎ Be فما رایت‎ YANG JAS Ateh لبر‎ 
2844. Muhammad bin Al Hasan bin Ibrahim bin Al Hasan 
telah menceritakan kepada kami, Muawiyyah bin Hisyam 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al 
A'masy, dari Al Hakam, dari Al Mugsim, dari Ibnu Abbas RA, dari 
Usamah: Ketika meninggalkan Arafah, Nabi SAW ditemani oleh 
Usamah dan Beliau melakukannya dengan tenang. Beliau berkata, 
"Wahai manusia, hendaknya kalian melakukanya dengan tenang. 
Sesungguhnya menghentakkan kuda atau unta agar berlari cepat 
termasuk perilaku yang tidak terpuji." Ia (Usamah) berkata: Aku tidak 
melihat unta Nabi SAW meninggikan langkahnya hingga tiba di 
daerah Jam'un. Setelah itu, Al Fadhal menemani Nabi SAW. Saat itu 
Beliau memerintahkan kepada manusia agar bersikap tenang dan 
meninggalkan daerah tersebut dengan tenang. Beliau bersabda, 
“Menghela unta atau kuda tidak termasuk perilaku yang baik.” Aku 
tidak melihat unta Nabi SAW meninggikan langkahnya hingga tiba di 
Mina.“ 


646 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1920 dari jalur periwayatan Sufyan. 


654 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


719. Bab: Penjelasan tentang Riwayat Yang Menunjukkan bahwa 
Lafazh Yang Telah Aku Sebutkan tentang Perintah 
Melakukannya dengan Tenang pada Saat Meninggalkan Arafah 
adalah Lafazh Yang Bersifat Umum, namun Makna Yang 
Dikehendakinya adalah Khusus. Penjelasan bahwa Nabi SAW 
Melakukannya dengan Tenang ketika Kondisinya Tidak 
Lengang. Sebab Ada Penjelasan Lain Yang Menyebutkan: Jika 
Kondisinya Lengang saat Meninggalkan Arafah. Di Dalam 
Riwayat Tersebut terdapat Petunjuk perihal Usamah 
Mengatakan bahwa Dirinya Tidak Melihat Unta Beliau 
Meningggikan Langkahnya hingga Tiba Di Mina, Maksudnya 
adalah Beliau Bersikap Demikian (Berjalan Dengan Tenang) 
hingga Tiba Di Jam'un, atau Maksudnya Adalah Beliau 
Melakukan dengan Cara Yang Demikian ketika Dalam Kondisi 
Berdesakan, bukan Dalam Kondisi Lengang. Sebab Usamah 
sebagai Perawi Hadits Menyebutkan demikian Disaat 
Kondisinya Lengang. 


3 07 Pt r 


Kas oki Wa AN عَبْدُ الجبّار بن‎ ei -YAto 


A r Pt 2 مهم وو‎ 3 


هِشَامٌ (ح) و محمد بن Ês‏ حدثنا يحيى » ا هِشام (D)‏ 


3036. و‎ PANA 


3 شظشظظ2ظ ا عَبْدُ الرّحِيمِ يَعْني ابْنَ oG.‏ 


a حم بن‎ Bag (D) EE kake Aa aa ا شل بن‎ ©) 


PAR 1. 2 


Geh‏ محمد بن JA‏ حَمِيعًا عن هِشَام بن GP‏ وَهَذَا agi‏ عَبْدٍ 
A D r ° ۶ 4x 9 E‏ و 

bia سَمِعْتْ أبي» يقول:‎ IG ِلْحَدِيش‎ Uap وَهُوَ‎ JSI 

An ah‏ د إلى a‏ ,0 رديف e‏ 6 عق باز كين أذ 


Men ل‎ a 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 655 


وَجَدَ فجْوة نص قال سفيان: Gad‏ فوق AN‏ وقال بو بكر: في 
sa‏ مُذرجاء LA KAA‏ مُدْرَحًا في 


2845. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan 
kepada kami, ha Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, 
Yahya menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada 
kami, ha Muhammad bin Al “Ala bin Karib menceritakan kepada 
kami, Abdurrahim, maksudnya adalah Ibnu Sulaiman menceritakan 
kepada kami, ha Salim bin Junadah menceritakan kepada kami, Waki’ 
menceritakan kepada kami, ha Ahmad bin Abdah menceritakan 
kepada kami, Muhammad (181/A) Ibnu Dinar memberitakan kepada 
kami, semuanya dari Hisyam Ibnu Irwah, dan ini adalah Hadits 
riwayat Abdul Jabbar, dan Hadits ini termasuk yang paling bagus 
ungkapannya, ia berkata: Aku pernah mendengar ayahku berkata: Aku 
pernah mendengar Usamah ditanya dan pada saat ia berada di 
sampingku —dan Usamah dahulu pernah menemani Rasulullah SAW 
di “Arafah— tentang bagaimana cara Rasulullah SAW bertolak 
meninggalkan “Arafah? Ia menjawab: 

Beliau berjalan (dengan untanya) seperti berjalannya hewan 
ternak dan ketika kondisinya lengang, Beliau memacu untanya. 

Sufyan berkata: Kata An-Nashu mengandung arti lebih 
kencang dari Al Unug. 

Abu Bakar berkata: Dalam Haditsnya ada kata yang bersifat 
bertahap, Kata An-Nashu (langkah kakinya) lebih tinggi dari kata Al 
Unug. Dalam Hadits Waki' terdapat kata yang mengandung arti secara 
bertahap, maksudnya adalah lebih cepat." 


547 Al Bukhari, Haji 92 dari jalur periwayatan Malik dari Hisyam. 


656 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


720. Bab: Penjelasan tentang Doa, Dzikir dan Tahlil ketika 
Berangkat dari “Arafah Menuju Muzdalifah. 


5- قرات عَلَى u‏ بن ابي Naa SI gae‏ 
محم TA‏ سرهم موس ن عت عن اني ع عن ابن Ga‏ 
قال: كان I‏ الله 28 إذا الكو Mana‏ للدي الحليفة 


fa A يعني‎ aaa الْحَدِيث» وَكَالَ:‎ 3 a في‎ 
حتى ينتهي‎ Ie TA da aan Aan يذ كر الله‎ ja الس‎ E 
PA) 


2846. Aku pernah membaca riwayat di hadapan Ahmad bin 
Abu Suraij Ar-Razi, bahwasannya Umar bin Majma' Al Kindi telah 
menceritakan kepada mereka, dari Musa bin Aqabah, dari Nafi”, dari 
Ibnu Umar RA, ia berkata: Ketika Rasulullah SAW telah berada 
sempurna di atas untanya saat di masjid Dzul Hulaifah untuk 
melaksanakan haji atau umrah, Beliau mulai melakukan ihram. 
Kemudian ia menceritakan Hadits dan berkata: Beliau melakukan 
wukuf —yaitu di Arafah— hingga saat terbenamnya matahari Beliau 
berangkat sambil berdzikir kepada Allah SWT dan mengagungkan- 
Nya lalu mengucapkan tahlil serta memuji-Nya hingga Beliau tiba di 
Muzdalifah ”*** 


“48 Hadits ini dha'if dengan sanad seperti ini. Al Hafizh memberikan isyarat dalam 
kitab Al-Lisan 375 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 657 


721. Bab: Penjelasan tentang Dibolehkannya Beristirahat di 
Antara Arafah dan Jam'un karena Ada Kebutuhan. 


x: 0 و‎ PANA za 4 0 2 07 PA 2 
WAH سفيانء‎ Was ANA ip عبد الجبّار‎ SAS —YALV 


رامع و 


إبراهيم ASP Ab)‏ عن ابن AS‏ قال: أحتبرني cah‏ أن 
ua‏ دفع مِن عرفة أَرْدَفَهُ يلك Ki‏ الشّغب IS‏ 
O ore e- 7 Pi #17 0 Md ana 0‏ ا EE‏ و A‏ 9 4 

úi وضوءا‎ Co مِنْ إداوة‎ ali awad الْمَاء‎ BIAN ولم يقل:‎ JG 


ok صلى‎ h AU auei فقال: الصّلاة‎ GA aja 
st a Sanan au 2 05 si o or 3%2b or 2 s2 
عَليْهِمْ ثم صلى العشاءء قال أَبو بکر: لا أعلم‎ EA ثم حَلوا رحالهم‎ 
إلا ابن‎ SY في هَذَا‎ ah AS ASI jas ng 
2 و کر‎ ° r o2 سم‎ 8; r ° A rder - ورور‎ 
بن عقبة» عن کریب»‎ KAN الأنصّارِي»‎ Jaran عيينة» رواه يحيى بن‎ 
في كاب الْكبير‎ PI طرق هَذَا‎ ia, أُسَامَة»‎ gai 


2847. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Agabah 
menceritakan kepada kami dari Karib, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: 
Usamah memberitakan kepadaku, “Ketika Rasulullah SAW 
meninggalkan Arafah, ia menemaninya. Ketika tiba di sebuah jalan 
Beliau beristirahat —ia tidak menyebutkan bahwa Rasulullah SAW 
memerintahkan untuk menuangkan air— dan akupun menuangkan air 
untuk Beliau dari sebuah wadah dan Beliaupun melakukan wudhu 
dengan ringan. Kemudian kami bertanya kepada Beliau, “Apakah kita 
akan melaksanakan shalat?” Beliau menjawab, “Kita akan 
melakukannya di tempat yang akan datang.” Ketika kami tiba di 
Muzdalifah, Beliau melaksanakan shalat maghrib dan merekapun 
mengistirahatkan unta-unta mereka dan akupun membantu mereka. 
Kemudian setelah itu Beliau melaksanakan shalat Isya. 


658 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Aku tidak mengetahui seorangpun yang 
memasukkan Ibnu Abbas sebagai perawi diantara Karib dan Usamah 
dalam sanad Hadits ini kecuali Ibnu Uyainah. Yahya bin Sa'id Al 
Anshari telah meriwayatkannya dari Musa bin Agabah, dari karib, 
Usamah memberitakan kepadaku. Akupun telah meriwayatkan Hadits 
ini dalam kitab Al Kabir.” 


722. Bab: Penjelasan tentang Menjamak Shalat Maghrib 
dan Isya di Muzdalifah. 


G -TAEA‏ يونس بن عَبْدٍ الأغلى» أحبرئا D)‏ وَهْبء أن 
مَالکاء ابره عن ابْن شِهّابء عَنْ سَالِم بن عَبْدٍ الله عن ابن AE‏ أن 
رَسُول الله يي صَلى الْمَغْرب» والعِشَاء بالمُردلفة حَمِيعًا 
Yunus bin Abdul A'la telah menceritakannya kepada‏ .2848 
kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, bahwasannya Malik‏ 
telah memberitakan kepadanya, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin‏ 
Abdullah, dari Ibnu Umar: Bahwasannya Rasulullah SAW‏ 


melaksanakan shalat maghrib dan Isya di Muzdalifah dengan cara 
dijamak.” 


69 Al Bukhari, Haji 266 dari jalur periwayatan Karib. Al Bukhari, Haji 93 tanpa 
menyebut nama Ibnu Abbas dari sanadnya. 
$0 Al Bukari, Haji 86 dari jalur periwayatan Malik. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 659 


723. Bab: Penjelasan tentang Meninggalkan Shalat Sunnah 
diantara Dua Shalat (Maghrib Dan Isya) yang Dilakukan dengan 
Cara Dijamak. Penjelasan bahwa Nabi SAW Melaksanakan 
Shalat Di Muzdalifah seperti Shalatnya Musafir (Orang Yang 
Sedang Berada dalam Kondisi Bepergian) bukan Dengan Cara 
Shalatnya Orang Yang Mukim. 


an‏ بن إبراهيم hara CAN‏ ابن x‏ عن 


- 2.90 3 


ُو عن ان sa‏ حه اله إن عد له أن حمر اعجرم col NN‏ 
قال: ca‏ ول الله ا ب ن gg aa jah‏ يس CI‏ 


TA BAN E‏ ثلاث Vr) ‘Úa Ie ES‏ وکان 
عبد الله Ka‏ بجي Ga) & wis‏ بالله 
Isa bin Ibrahim Al Ghafiqi telah menceritakan kepada‏ .2849 
kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu‏ 
Syihab, bahwasannya Ubaidullah bin Abdullah bin Umar RA‏ 
memberitakan kepadanya bahwa ayahnya pernah berkata: Rasulullah‏ 
SAW pernah melaksanakan shalat maghrib dan isya dengan cara‏ 
dijamak dan antara dua shalat tersebut tidak diselingi oleh shalat yang‏ 
lain. Beliau melaksanakan shalat maghrib sebanyak tiga raka’at dan‏ 
shalat isya sebanyak dua raka’at. Demikian pula dengan Abdullah, ia‏ 
melakukannya dengan cara dijamak hingga wafatnya. 551‏ 


IS aea —YALA 


651 Al Bukhari, Haji 87 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


660 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


724. Bab: Penjelasan tentang Adzan untuk Shalat Maghrib dan 
Melakukan Igamat untuk Shalat Isya tanpa Adzan, jika Kedua 
Shalat Tersebut Dilakukan dengan Cara Dijamak di Muzdalifah, 
berbeda Dengan Pendapat Kalangan Yang Mengatakan bahwa 
Jika Dua Shalat Tersebut Dilakukan dengan Cara Jamak 
Ta'khir, maka Dilakukan dengan Cara Dua Kali Igamat 
tanpa Adzan. 


r 
PA z 


MW CAA 6 SN بن‎ Aa Kay Pi GA - 0٩۰ 


$ 


sili لشعب‎ ACA Ar AH a ya pe فضت مع سول الله‎ A قال:‎ AG 
يا رَمسُولَ اللهء اللا قَالَ: الصّلامٌ‎ edi بال» وتوضاء‎ ANN يَنْزل عِنْدَهُ‎ 
e PTE e 0 e? گے‎ Za و‎ e a az 5 
ثم صلی المعرب» ثم لم يڃل‎ gih ost فلما انتهى إلى‎ aa 
حَغْفَر بن‎ BAB حفص بن‎ A a pil الاس‎ el 


Pe LA 
من هذا الباب‎ Kaban 


` 


2850. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna telah 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Aqabah, dari 
Karib, dari Usamah bin Zaid, ia berkata: 


Aku meninggalkan Arafah bersama Rasulullah SAW. Ketika 
tiba di sebuah lapangan yang dijadikan tempat peristirahatan para 
pemimpin, Beliau melakukan wudhu. Saat itu aku bertanya kepada 
Beliau, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan melaksanakan shalat?” 
Rasulullah SAW menjawab, "Kita akan melaksanakannya di depan." 
Ketika tiba di daerah Jam’un, dikumandangkanlah adzan dan iqamat. 
Kemudian Beliau melaksanakan shalat maghrib. Setelah itu tidak ada 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 661 


satupun yang melepaskan kendaraannya hingga dikumandangkan 
igamat dan Beliau melaksanakan shalat Isya. 


Riwayat Hafash bin Ghiyats dari Ja'far bin Muhammad 
termasuk dalam bab ini. 


725. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Memisahkan antara 
Shalat Maghrib dan Isya dengan Aktifitas selain Shalat. 


Dalam riwayat Ibnu Uyainah, dari Ibrahim bin Agabah 
disebutkan: Kemudian mereka melepaskan tambatan kendaraan 
mereka dan akupun membantu Beliau. 


SIB عَنِ ابن عباس‎ Na a بي‎ 
H JG Jy Tama لا ب‎ ati Boh Rp رَسُول الله يفك ين‎ 
Ba By عن‎ ae ena matot العا فال‎ rak يكل‎ 
Kia a حَنِيفاء قلت: الصّلاةَ يا رَسُولَ الله قال:‎ 
قال سفيّان:‎ AKA JAYA EN YAKE Jah فض‎ AI 
مِنْ حَديث ابن‎ EG NAN GAN dn التَهَّى‎ 
ala أبي‎ 

2851. Dan Ahmad bin Muni' telah menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abu 
Harmalah dan Ibrahim bin Agabah, dari Karib, dari Ibnu Abbas RA, ia 


652 Muslim, Haji 279 dari jalur periwayatan Ibrahim bin “Aqabah. 


662 |! Shahih Ibnu Khuzaimah 


berkata: Rasulullah SAW (281/B) berangkat dari “Arafah dan Usamah 
menemani Beliau. Ketika tiba di Asy-Sya'ab Beliau beristirahat dan 
membasahi dengan air —ia tidak berkata: Mengucurkan air.— Ia 
(Usamah) berkata: Kemudian aku mengucurkan air untuk Beliau dari 
sebuah wadah dan Beliaupun berwudhu dengan ringan. Saat itu aku 
bertanya: Wahai Rasulullah, apakah kita akan melaksanakan shalat? 
Beliau menjawab: Kita akan melaksanakan shalat di tempat yang akan 
datang. Kemudian Beliau berangkat ke Muzdalifah. Ketika tiba di 
tempat tersebut, Beliau melaksanakan shalat maghrib. Setelah 
mengistirahatkan untanya Beliau melaksanakan shalat isya. 


Sufyan berkata: Hadit riwayat Ibrahim redaksinya hanya 
sampai kalimat: Kita akan melaksanakan shalat di tempat yang akan 
datang. Dan penambahan yang ada berasal dari riwayat Abu 
Harmalah. >? 


726. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Makan diantara Shalat 
Maghrib dan Isya Yang Dilakukan dengan Cara Jamak di 
Muzdalifah, jika Haditsnya Shahih. Aku Tidak Yakin Abu Ishag 
Mendengar Berita Ini dari Abdurrahman bin Yazid. 


r Pt r 


Wus - ۲‏ قوب BA‏ الدورقي» Ii Es‏ بن ابي 
cal Ea SA‏ عَنْ أبي إسحاق» عن عبد > PP‏ بن يزيد قال: 


r 


قاض عب الل ن موو ِن PN KE, Ji ep‏ 
د 2ع DA at ex‏ 


cet, نم تعشى» ثم قام فأذن‎ ja) Ie ثم‎ ; gú jah. Já جمعاء‎ 
s وأقام‎ O6 pt Padi طَلعَ‎ NG) ّى‎ ata DU وَصَلَى الْعِشَاءء‎ 


653 Lihat Muslim, Haji 277. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 


SISA YP Pa | 


صلى goall‏ ثم قال: إن NE gal Wai,‏ عن ويها ركان 
لله Giy‏ في هذا pi‏ إلا في هَذا DKI‏ نَم Ti‏ 
KA‏ م ان i a clp ci pas ap‏ 
BNP a ala)‏ 


2852. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Abu Za'idah menceritakan kepada kami, 
Ayahku menceritakan kepadaku dari Abu Ishag, dari Abdurrahman 
bin Yazid, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud meninggalkan “Arafah 
dengan tenang dan ia tidak menghela untanya agar berjalan cepat 
hingga tiba di daerah Jam'un. Kemudian ia melaksanakan shalat 
maghrib. Setelah selesai makan, ia berdiri dan mengumandangkan 
adzan serta igamat, kemudian melaksanakan shalat Isya. Setelah itu ia 
bermalam di Jam'un. Ketika datang terbit fajar, ia bangun dan 
melakukan adzan dan igamat serta melaksanakan shalat shubuh. 
Kemudian ia berkata: Sesungguhnya dua shalat ini pengerjaannya 
diakhirkan. Sebab Rasulullah SAW tidak mengerjakan kedua shalat 
tersebut kecuali di tempat ini dan setelah itu Beliau melakukan wukuf. 


Abu bakar berkata: Ibnu Mas'ud tidak memarfu kan kisah 
makannya diantara shalat maghrib dan Isya kepada Nabi SAW. 
Dengan demikian perilaku tersebut adalah perbuatannya dan bukan 
bersumber dari Nabi SAW.” 


$4 Sanadnya shahih. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihaqi 5: 121 Hadits yang 
sama. Aku katakan bahwa Abu Ishag secara jelas menyatakan dirinya mendengarnya 
sebagaimana tertera dalam kitab Bukhari. Al Hajj 98 —Nashir.) Ini adalah riwayat 
yang ada dalam karya Imam Baihagi. Meski demikian, Abu Ishag termasuk sosok 
yang sering salah dalam meriwayatkan. Dalam Hadits yang diriwayatkannya ini ada 
sesuatu yang terlewat sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam kitab Adh- 
Dha'ifah. 


664 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


727. Bab: Penjelasan tentang Bermalam di Muzdalifah 
pada Hari Nahar. 


br 3 30 Sor 


2 30 3G. و‎ Pe 


j عبد لله‎ DA ru حدتا محمد بن‎ —YAOY 
gies قال:‎ ah S Chan Merta ٿا حاتم بن إِسْمَاعِيلء‎ ER a oki) 
E adaa A عَبْدٍ الله» فقلت‎ He على‎ 

ARE PEN ig plih وَالْعِشَاء‎ o Aali a KAYA 


Aa ab Suan 


2853. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad An-Nafili menceritakan 
kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, 
Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata: 
Kami pernah datang mengunjungi Jabir bin Abdullah. Saat 

itu aku berkata kepadanya: Tolong ceritakan kepadaku 
tentang hajinya Rasulullah SAW. Ia menjawab: Rasulullah 
SAW mendatangi Muzdalifah dan melakukan shalat maghrib 
serta Isya dengan cara dijamak dengan melakukan satu kali 
adzan dan dua igamat. Setelah itu, Beliau berbaring hingga 
datang waktu fajar." 


PPNI جریر» ره عن‎ ci ge يوسف بن‎ Ds —YAe£ 
الله: ما‎ a بن يزيت قال: قال‎ EN E عَنْ‎ ey عَنْ عُمَارَة‎ 


655 Muslim, Haji 47 dengan redaksi yang panjang. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


3 Jef oz 07, > ع‎ r r 2و4‎ y Y par که عع‎ 
Tag رأيت رسول الله وي صلى صلاة إلا لوقتهاء إلا هائين الصلاتين‎ 
قبل وها بلس‎ du Co AI يُصَلي اليشاء‎ 
2854. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Imarah bin Umair, 
dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: Abdullah berkata: 


Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan shalat 
kecuali tepat pada waktunya kecuali dua shalat ini. Aku melihat 
Beliau melaksanakan shalat Isya dan maghrib dengan cara dijamak 
pada Muzdalifah. Beliau melaksanakan shalat fajar sebelum waktunya 
di akhir malam. %56 


729. Bab: Penjelasan tentang Adzan dan Igamat untuk Shalat 
Fajar di Muzdalifah. 


6.3 230 a- وم‎ 38. 3 PA 


Jama حَدَثنَا عبد الله بن‎ SN Masa GK -٥ 
عن ابيب عَنْ‎ jawan بن‎ jin A A JAN 


EN E A JEN 
في حبر‎ TI, ot PI Ika في‎ AA Tn بشر» عَنْ حَاتِمٍ في‎ 
JÍ dB ih صلى‎ G Pa) حابر دلالة وَاضِحَة عَلَى أن‎ 
رفي هَذَا ما دل عَلَى‎ PA NE 
Gis JÉ iel li GS JÉ اراد بقولو: وَصلّى الفح‎ aaa ان ان‎ 


6% Al Bukhari Haji 99 dari jalur periwayatan Al A'masy. 


666 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Sera pad, sb BS ja alat أذي كان‎ 
Hi لذي على‎ jah an 
بيت‎ IS حبر أبن‎ SUN علو حير حاير‎ uya َل على‎ 


mah Jai نم‎ peras SBS 
2855. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad An-Nafili menceritakan kepada kami, 
Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Ja'far bin 
Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, kemudian ia menceritakan 
Hadits dan berkata: Ketika berada di Muzdalifah, Rasulullah SAW 
melaksanakan shalat fajar saat waktu shubuh mulai nampak. 


Abu Bakar berkata: Muhammad bin Yahya pernah berkata 
kepada kami: Al Hasan bin Basyar pernah berkata kepada kami, dari 
Hatim dengan riwayat ini, di tempat ini, dengan satu adzan dan satu 
igamat. 


Dalam riwayat Jabir terdapat petunjuk bahwa Nabi SAW 
melaksanakan shalat fajar di Muzdalifah pada awal waktu setelah 
nampak waktu shubuh, bukan sebelum nampak waktu shubuh. 
Riwayat ini juga menunjukkan bahwa Maksud Ibnu Mas'ud RA 
dengan perkataannya: Dan beliau melaksanakan shalat fajar sebelum 
waktunya di akhir malam adalah sebelum waktu dimana Beliau 
melakukannya diselain Muzdalifah (Lebih awal dari pelaksanaan yang 
biasanya —penerj.) saat berada di Muzdalifah, Beliau benar-benar 
mengerjakannya di awal waktu. Dan riwayat Ibnu Umar yang ada 
setelah bab ini menunjukkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh 
riwayat Jabir. Sebab dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan: Beliau 
bermalam di Muzdalifah hingga tiba waktu shubuh. Kemudian beliau 
melaksanakan shalat shubuh.” 


65? Muslim, Haji 147. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 667 


730. Bab: Penjelasan tentang Wukuf di Masy'arul Haram (282/A) 
dan Melantunkan Doa, Dzikir, Tahlil serta Pujian Mengagungkan 
Allah SWT di Masy'arul Haram Tersebut. 


=YAON‏ 213 عَلَى oi KA‏ ابي gan‏ الرَازِي» أن عرو بْنَ 
Ia‏ 01.0 207 2- ° و ا ا TN Het‏ 
مجمع اخبرهم عن موسى بن AA‏ عن AL‏ عن ابن عمر) قال: كان 
رَسُول الله 8# إذا اتوت Au‏ مسجد ؤي الحليفة اَهَل وذكَرَ 
E z%‏ ا و SN EE‏ > 
الحديث» وقال: يبيت يعني بالمزدلفة & aa‏ ثم يصلي صلاة 
SA KE aie Ua aa‏ وَيَقِفْ الاس مَعَهُ يَدْعُونَ الله 
و ہو وور يم رور وو رو ا 4 له "oo.‏ 2 
ويذ کروته ويهللوته ویمجدوته OM aa‏ 
Aku pernah membaca riwayat di hadapan Ibnu Abu‏ .2856 
Suraij Ar-Razi: Bahwasannya Amr bin Majma’ memberitakan kepada‏ 
mereka, dari Musa bin Aqabah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar RA, ia‏ 
berkata: Di sisi Masjid Dzul Hulaifah, ketika telah berada sempurna‏ 
berada di atas kendaraannya, Rasulullah SAW melakukan ihram. Ia‏ 
menceritakan Hadits dan berkata: Beliau bermalam di Muzdalifah‏ 
hingga tiba waktu shubuh. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan‏ 
shalat shubuh. Setelah itu Beliau berdiam di Masy'arul Haram dan‏ 
para sahabat yang lain juga mengikutinya sambil berdoa, melantukan‏ 
dzikir, tahlil, pujian dan mengagungkan Allah SWT hingga bertolak‏ 

ke Mina.” 


68 Haditsnya Dha'if dengan sanad ini. Al Hafizh memberikan isyarat dalam Al- 
Lisan 375 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. 


668 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ira 


731. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Wukuf di 
Mana Saja dalam Daerah Muzdalifah. Sebab, Semua Bagian 
Yang Disebut Muzdalifah adalah Tempat Wukuf. 


1 238 362 9 ós 


Enea Chania يَحْبَى بن‎ Ba E محمد بن‎ Wd - ۷ 

a‏ ا cal‏ قال: EA‏ حَابرَ بن عد الله Ml‏ عَنْ Tami‏ رُسُول 
D `‏ ا 7 ,2 E D‏ ر mM‏ ° م da‏ 1 
الله 3 فقال: وقف بالمزدَلفة» وقال: وقفت ها هتاء والمُزدَلفة كلها 


PN Id 


La 


r 


2857. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan 
kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Kami 
pernah datang menemui Jabir dan bertanya kepadanya tentang haji 
Rasulullah SAW. Ia menjawab: Rasulullah SAW melakukan wukuf di 
Muzdalifah. Dan ia berkata: Aku melakukan wukuf di sini dan seluruh 
bagian muzdalifah adalah tempat untuk melaksanakan wukuf.? 


مهي .20 إلا 30 2 م PAN‏ م ora‏ 0- 

SAS --‏ عبد الله Oji‏ سَعِيدٍ الأشج» D‏ حفص يعني ابْنَ 
WA‏ عَنْ جغفر» عن caah‏ عر حابر قال: وقف رَسُول الله 8# بي 
or E 2s sor 5 Tj‏ 9 
وقال: جمع كلها موقف 
Abdullah bin Sa'id Al Asy'aj telah menceritakan kepada‏ .2858 
kami, Hafash, maksudnya adalah Ibnu Ghiyats menceritakan kepada‏ 
kami dari Ja'far, dari ayahnya, dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah SAW‏ 


melakukan wukuf di Jam'un dan berkata, "Seluruh Jam 'un merupakan 
tempat untuk melakukan wukup,” 0 


659 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 214-215 dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id. 
660 Muslim, Haji 149 dari jalur periwayatan Hafash bin Giyats. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 669 


732. Bab: Penjelasan tentang Meninggalkan Al Masy'arul Haram 
dengan Cara Yang Berbeda dengan Cara Yang Biasa Dilakukan 
oleh Kaum Musyrikin. 


PANG 407 PAN - 39 Suka PANA 


Cod -8‏ محمد بن Wa oÓs‏ عبد ya!‏ حدثنا 


o 223 


Abs بن‎ ps عن‎ CO yana عن بي إسحاق» عن عمرو بن‎ NGA 
BN Bg a Nga a قال:‎ 
SAS allah فأفاض قبل أن‎ HB ابي‎ AA تبير»‎ 

2859. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishag, dari Umar bin Maimun, dari Umar bin 
Khathab RA, ia berkata, “Dahulu kaum musyrikin meninggalkan 
Jam'un ketika terbit matahari, kemudian Rasulullah SAW melakukan 


hal yang berbeda dengan mereka. Beliau meninggalkan daerah 
tersebut sebelum matahari terbit.” 


733. Bab: Penjelasan tentang Tata-Cara Meninggalkan Jamun 
Menuju Mina dengan Mengetengahkan Riwayat Yang Lafazhnya 
Bersifat Umum, namun Makna Yang Dimaksud adalah Khusus. 


ao” 30o 367 4 PANA 


! رَمَارُون بن‎ HS بن‎ NI بن‎ Kawa Gi - 


حَدَتنَا ابو خالل cê YAN Jó, a Was‏ ابن EA‏ عن أبي 


r 


%1 Al Bukhari, Haji 100 dari jalur periwayatan Abu Ishaq. 


670 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1 7 Ir r 2 as @ Pd & o r ra Kd 0 os 
رسول الله‎ ua قال:‎ ehaill الزبير» عَنْ ابي معبلر» عن ابن عباس» عن‎ 
s 2 br a. á ore or o م‎ Too o 0 
Kia su 


2760. Muhammad bin Al “Ala bin Karib dan Harun bin Ishaq 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Khalid 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dan 
Harun berkata dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Abu Mu'bid, dari 
Ibnu Abbas RA, dari Al Fadhal, ia berkata: Rasulullah SAW 
meninggalkan “Arafah dan juga Mina dengan cara yang tenang dan 
tidak tergesa-gesa hingga tiba di Mina.” 


734. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW 
Melakukan Thawaf Ifadhah, Keluar dari Jam'un Menuju Mina 
dengan Tenang dan Tidak Tergesa-Gesa kecuali Saat Berada di 
Tengah Lembah Muhassar. Di Tempat Tersebut Beliau Berjalan 

dengan Cepat. Hal Yang Demikian Menunjukkan bahwa Maksud 
Al Fadhal dengan Pernyataannya, “Dengan Tenang dan Tidak 

Tergesa-Gesa hingga Tiba Di Mina,” adalah Kecuali Ketika 
Berada di Tengah Lembah Muhassar. Sebagaimana Disebutkan 

Di Awal Bab bahwa Riwayat Tersebut Menggunakan Lafazh 

Yang Bersifat Umum, namun Makna Yang Dikehendakinya 

adalah Khusus. 


Dalam riwayat Ali bin Abu Thalib RA dari Nabi SAW: Ketika 
tiba di Wadi Muhassar, Beliau menghentakkan untanya dan unta 
tersebut berlari hingga melewati lembah. “8 


6 Lihat Hadits 2843. 
Sanadnya shahih lighairihi sebagaimana telah aku jelaskan dalam shahih Abu 
Daud (No.1669) —Nashir.) As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi 5 : 125 — 126. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 671 


(2) عن سفيّان‎ Tn Ka بن اد‎ ala ea =NANY 
وو‎ 35. A PAN 


وحدثنا محمد بن فان بن ابي ya yl a a “AN A‏ 
سان Bas, (a)‏ وسار بن ka Ban D‏ عن ان » عَنْ ابي 
ga)‏ عَنْ جَابر» أن رَسُول الله Sa‏ واڍي محسر 


2862. Salim bin Junadah telah menceritakan kepada kami, 
Waki’ menceritakan kepada kami dari Sufyan, ha Muhammad bin 
Sufyan Ibnu Abi Az-Zarad Al Ibli telah menceritakan kepada kami, 
Abu Amir menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami, ha Muhammad bin Al “Ala menceritakan kepada kami, 
Oabishah menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Zubair, 
dari Jabir, bahwasannya Rasulullah SAW mempercepat tempo 
perjalanannya ketika berada di lembah Muhassar. 


735. Bab: Penjelasan tentang Mempercepat Tempo Perjalanan di 
Dimulai pada Lembah Muhassar. 


Bas we KT محمد بن يى‎ D =NANY 
EA قال:‎ aka P gi عَنْ كثير‎ NG بْنُ‎ SS 
Lús äle E A a Jak البادِية كان‎ Jai J من ۾‎ 
ne D da بالنَّاسِء‎ DA الصا فإذا ذا أفاضوا تَمعْمَعُوا‎ Par 
WI وهو يقول: با‎ aan GN II ae wi oh po الله‎ 
كان‎ UN) JK SE النّاسء‎ gu TSAN SÉ » 


% Sanadnya shahih, An-Nasaa'i 217. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihaqi 5 : 
125 dari jalur periwayatan Sufyan. 


672 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
1 


PE 

2863. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 

Abu Nu'man menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid 
menceritakan kepada kami dari Katsir bin Syinzhir, dari Atha, 
bahwasannya ia pernah berkata: Sesungguhnya yang pertama kali 
melakukan perjalanan dengan tempo yang cepat adalah masyarakat 
arab pegunungan. Mereka melakukan wukuf, Rasulullah SAW 
berkata, “Wahai manusia, hendaknya kalian melakukan perjalanan 
dengan tenang, wahai manusia, hendaknya kalian melakukan 


perjalanan dengan tenang.” 8 


736. Bab: Penjelasan tentang Jalan Yang Dilalui saat Melakukan 
Perjalanan dari Al Masy'arul Haram menuju Tempat 
Melempar Jumrah. 


r و‎ ő 5 A A : 


E E E em l 2A > ا‎ E gk nag 
SKS SU IA التي‎ a ika) 
حف‎ ae حا‎ JAN حا‎ Ks A 

2 الو 
Dalam riwayat Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari‏ .2864 
Jabir disebutkan, kemudian Rasulullah SAW dalam perjalanannya‏ 


$5 Sanadnya hasan lighairihi, sebab Abu Nu'man termasuk sosok yang pikun. 
Meski demikian, Yunus menyertakannya dalam riwayatnya. Hamad bin Zaid telah 
menceritakan kepada kami tentangnya. Dikeluarkan oleh Ahmad (1/244) dan Yunus 
ini adalah Ibnu Muhammad Al Mu'addib Al Baghdadi adalah seorang yang tsigah 
dan memiliki hafalan yang kuat. Dan Hadits ini shahih insya Allah, Wal hamdu 
lillah —Nashir.) As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihaqi 5 : 126 dari jalur 
periwayatan Abu Nu' man Muhammad bin Al Fadhlu dengan status Hadits muttashil 
dari jalur periwayatan Ibnu Abbas RA. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 673 


melalui jalan tengah yang (282/B) akan mengantarkanmu menuju 
tempat jumrah kubra hingga akhirnya Beliau tiba di tempat jumrah 
yang berada di sisi pohon. 


737. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Melakukan Pekerjaan 
di Hari ke Sepuluh Dzulhijjah. 


AS 


Ni Was -YATO‏ مُوسَى» وش بن اة WAH NG‏ ابو 
معَاوية Es‏ الأَعْمَشُ (ح) Wang‏ محمد بن AE o‏ 
deh‏ عن aah‏ عن Sa KA OR‏ 
r tar Dn 0 r or. o r‏ 3 2 3 5 
سیا بن جبیر» عن ابن عباس» قال: قال رَسُول الله R‏ ما مِن Ml‏ 
CA ala JSI‏ الله مِنْ ei oi‏ يعني ايام الْعَشْرء قالوا: NG‏ 
Mel‏ حير NY SO‏ سير CA Sa AN‏ 
a o‏ 14 - و r‏ 
بتفسه AGG‏ ثم لم يرْحع مِنْ ذلك بشيء a‏ حَدِيث أبي مُعَاويَة 
Abu Musa dan Salim bin Junadah telah menceritakan‏ .2865 
kepada kami, keduanya berkata: Abu Muawiyyah menceritakan‏ 
kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, ha Muhammad‏ 
bin Basyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi telah‏ 
menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Sulaiman, yaitu Al‏ 
A'masy, dari Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Ababs‏ 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada satupun hari‏ 
dimana amal shalih lebih dicintai Allah SWT melebihi hari ini, yaitu‏ 
hari ke sepuluh.” Mereka (para sahabat) bertanya, “Tidak juga jihad?”‏ 
Rasulullah SAW menjawab, “Tidak juga jihad dijalan Allah SWT,‏ 


% Muslim, Haji 147. 


674 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kecuali seorang laki-laki yang keluar untuk berperang dengan jiwa 
dan hartanya dan terbunuh dalam peperangan tersebut.” 


Hadits ini adalah hadits Abu Muawiyyah.”' 


738. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Hari Nahar (Hari 
Penyembelihan Hewan Ourban). 


2 م‎ PAN MER دمب وب‎ B PANG 


Kas سیا‎ ên SI Ci É مُحَمدُ‎ AS NAN 

B3 عن عبد الله بن‎ AREE REFRE عَنْ رَاشِدٍ‎ Op 

قال: قال رَسُول الله : َعْظَمْ الأيام عند الله يوم Tiras PI‏ 
قال SU RA GA‏ مِن يوم AI‏ 


2866. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Nur menceritakan kepada 
kami dari Rasyid bin Sa'ad, dari Abdullah bin Naji, dari Abdullah bin 
Oarath, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hari yang paling agung 
di sisi Allah SWT adalah hari nahar, kemudian hari Al Our. 


Abu bakar berkata: Hari A! Our adalah hari kedua Nahar. ® 


739. Bab: Penjelasan tentang Mencari Batu di Muzdalifah untuk 
Melempar Jumrah dan Penjelasan bahwa Memecahkan Batu 
Yang Digunakan untuk Melempar Jumrah Merupakan Perilaku 
Bid'ah. Sebab dalam Perilaku Yang Demikian Terdapat Unsur 
Menyakiti Orang Lain dan Membuat Lelah Orang Yang 


667 Al Bukhari, Al Idain 11 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Syu'bah. Abu 
Daud Hadits 2438 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Al A'masy. 

see Sanadnya sang Ahmad 4 : 350 dari jalur periwayatan Yahya, Abu Daud Hadits 
1765. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


Melakukannya dan Mengangap bahwa Perilaku Yang Demikian 
Termasuk Sunnah. 


Na عن‎ gi Ea J محمد بن‎ BESAT 

RT AA Jai KR بن حَصينء‎ NG 
Sp وَهَكَذَا قال‎ usah قال ابن أبي عَدِيّ في‎ GA الله ويك غداة‎ 
JB وْضِعْنَ في يي‎ AB SS Jan حَصِيَاتٍ هي‎ Ii هات‎ 


na la WI في الدين‎ IG SU Nya SEL هَؤُلاءء‎ Jk 
کان 5 العو في الدّين‎ 
2867. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abu Adi, Muhammad bin Ja'far dan Abdul Wahab bin Abdul 
Majid menceritakan kepada kami dari “Auf bin Abu Jamilah, dari 
Ziyad bin Hashin, Abu Al Aliyyah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibnu Abbas RA pernah berkata kepadaku: Di pagi hari 
Agabah, Rasulullah SAW bersabda, —Ibnu Abu Adi berkata dalam 
Hadits yang diriwayatkannya, demikian pula Auf— “Berikanlah 
kepadaku beberapa batu sebesar batu yang digunakan untuk ketapel.” 
Ketika batu tersebut diletakkan ditangan Nabi SAW, Beliau berkata, 
“Dengan batu yang seperti ini, dengan batu seperti ini. Janganlah 
kalian bersikap berlebih-lebihan dalam beragama. Sesungguhnya 
rusaknya orang-orang sebelum kalian dikarenakan mereka bersikap 
terlalu berlebihan dalam beragama.”? 


6&6 Sanadnya shahih.An-Nasaa'i 5:218 dari jalur periwayatan Yahya bin “Auf. 


676 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


s - A Pt 


-YATA‏ حدتتا به بندار مره Ji~ sl‏ هَذا hilh‏ غير أنه 
قال: Pb‏ زياد ن حَصينء KR IE EA)‏ بن سويب 
Ip Es‏ حا زياد ن حَصينء HA‏ أَبُو الالء قَال: JG‏ لي ابن 
LA‏ قال ai Sl U‏ عَبْدَ الله بن عباس قال: قال 
AP‏ الله 3 غداة da‏ قط لي Ga‏ بوثله Aa‏ 


2868. Bundar telah menceritakan kepada kami dengan Hadits 
ini dan dengan lafazh yang sama, namun ia berkata: Ziyad bin Hashin 
menceritakan kepadaku, dan Bundar menceritakan kepada kami, “Auf 
menceritakan kepada kami, Ziyad bin Hashin menceritakan kepada 
kami, Abu Al “Aliyyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Abbas RA pernah berkata kepadaku: — Auf berkata: Aku tidak tahu 
apakah Ibnu Abbas RA ataukah Al Fadhal yang berkata: Di pagi hari 
melempar jumrah “Agabah, Rasulullah SAW berkata, “Berikan 
kepadaku beberapa buah batu, dengan Hadits yang sama." 


740. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Mendahulukan Kaum Wanita Berangkat Lebih Dahulu dari 
Jam'un menuju Mina di Malam Hari. 


PAN‏ و JG.‏ 30 سم 


Ga MEA عبد‎ kera É محمد بن‎ Was -8 

B a MA Ta ه‎ a 0 r 3 هَ همه‎ o 0 3 
عن القاسِمء عن عائشة» قالت:‎ li بن‎ SE عن عبد‎ Da 
° - 5 9 Nani ae - o Zlo Z Pa Line 2 ر وا‎ B ra 
رَسُول الله #8 أن تُفِيض مِنْ‎ EG abs kasap تت سَودة امرأة‎ 

ه o‏ ا Pa‏ 7 َه 3 و 27 A 3 LA‏ 5 ` 
JL‏ فاون ad‏ قات عائشة: فليتني كنت IE‏ رَسُول الله 


570 Sanadnya shahih. Ahmad 1 : 347 dari jalur periwayatan Yahya dan Ismail dan 
didalamnya disebutkan: “Auf tidak tahu apakah Abdullah ataukah Al Fadhl. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 677 


Pay لا تُفيض» إلا مع‎ Naura AK (05 gar ei uS 3 


2869. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Ayub menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, 
dari Al Qasim, dari Sayyidah ‘Aisyah RA, ia berkata: 

Dahulu ketika Saudah memiliki postur tubuh yang sangat 
gemuk, ia meminta izin kepada Nabi SAW untuk berangkat dari 
jamun di malam hari dan Rasulullah SAW mengizinkannya. 
Sayyidah ‘Aisyah RA berkata, “Saat itu aku juga berharap meminta 
izin kepada Nabi SAW sebagaimana Saudah." Namun akhirnya, 
Sayyidah “Aisyah RA tidak berangkat kecuali bersama pemimpin." 


741. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Mendahulukan Kaum Yang Lemah, baik Laki-Laki atau Anak 
Kecil Berangkat dari Jam'un menuju Mina pada Malam Hari. 


Kang AP ِن العلاء وَالْحْسَيْنِ‎ a Cia - —YAV 
Aa ya aa PA تع الو ريات‎ UB سيق‎ Sao 
si ATASAN HI 4 LAN pa AAN بن عاس يفول‎ kai sa فال‎ 
وَعَلِي عن اين عباس‎ PAN عمار‎ MAA 


2870. Abdul Jabbar bin Al “Ala, Al Husein bin Harits, Sa'id 
bin Abdurrahman dan Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Umar, 
dari Atha, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas RA berkata, 


671 Muslim, Haji 294 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Abdul Wahab. Al 
Bukhari, Haji 98 dengan Hadits yang sama. 


678 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Aku termasuk orang yang diberangkatkan terlebih dahulu oleh Nabi 
SAW dalam barisan keluarga Beliau yang kondisinya lemah.” 72 


Abu Ammar, Al makhzumi dan Ali berkata dari Ibnu Abbas 
RA.” 


3 or . وو‎ 36-39 A 


Kat عبد الرٌازق»‎ P بن راف‎ kara GE — YAVA 
alaf كان يقد ضعَفة‎ AN عن الڙهري» عن سَالِم عن ابن عم‎ yae 
كم دقعو‎ Gad يذكُرُونَ الله ما بدا‎ jih KA RA يفون عند‎ 


ra 
واس‎ 030 , 


ER Bo 4 °‏ 2 7 مده ده IX‏ سه r Z‏ لع و r‏ 
فمنهم من A‏ منى Dr)‏ الصبح» ومنهم من يأتي خد ذلك وأوليك 
Tea,‏ ع E‏ و PRERA 5 y‏ 


2871. Muhammad bin Rafi’ telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan 
kepada kami, dari Zuhri, dari Salim, dari Abu Umar, bahwasannya ia 
termasuk yang didahulukan oleh Nabi SAW bersama keluarganya. 
Kemudian mereka melakukan wukuf di masy 'aril haram di malam 
hari dan melakukan dzikir. Setelah itu mereka berangkat dan diantara 
mereka ada yang tiba di Mina sebelum masuk waktu shubuh dan ada 
juga yang tiba setelah masuk waktu shubuh. Mereka adalah anggota 
keluarga yang lemah. Ia berkata: Rasulullah SAW mengizinkan hal 
yang demikian. (283/A)%* 


672 Dalam naskah aslinya tertera, "Lailatal muzdalifah wa dha 'fati ahlihi." Koreksi 
ini berdasarkan kitab shahih Bukhari. 

673 Al Bukhari, Haji 97 Hadits yang sama. Muslim, Haji, 302 dari jalur periwayatan 
Sufyan. 

674 A1 Bukhari, Haji 98 dari jalur periwayatan Az-Zuhri. Muslim, Haji 304. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 679 


742. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Mendahulukan Barang 
Bawaan dari Jam'un menuju Mina di Malam Hari. 


or o - o PANG روم‎ o 84? P4 ra 

DAN علي بن حشرم حَدَننَا سی‎ BIS = YANI 

Mn na neZ br f 2 Ai م ماه‎ ea Ae 

خبرني عبيد الله بن ابي يزيا أنه سمع بن عباس يقول كنت فِيمن قم 
o‏ 


بن حرج بوثله سواء قال KO‏ ار بن عباس كنت فِيْمَنْ قم اسي 
búi SA an Isi‏ 
A‏ غَدَاةَ الْمُرْدَلِمَةٍ هُوَ القضل بن عباس لا عَبْدُ الله Jah Eh‏ أنه 
ت 5 7 z9 Pasi r 2 8 á‏ 2 إن 1 
Jala aa‏ دالة عَلَى أن حبر sa‏ 
ن عَطَاء gé‏ ابن عاس عَنِ Jani‏ كلت pad BAN‏ الي" BB‏ وَهُمْ لأن 
کے 22 MATA‏ همه 1 - 3- .30 الا Ao‏ لت “re. uC‏ 
المقدم مع الضعفةٍ مِن pai‏ إلى ja‏ هو عبد الله بن عباس لا الفضل 

2872. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Ubaidullah bin Abu Yazid 
memberitakan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas RA 


berkata: Aku termasuk orang yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW 
berangkat lebih dahulu bersama barang bawaan. 


Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami dengan Hadits yang sama. 


Abu bakar berkata: Riwayat Ibnu Abbas RA, "Aku termasuk 
orang yang diperintah untuk berangkat lebih dahulu di malam 
Muzdalifah dari Jam'un menuju Mina," menunjukkan bahwa yang 
diperintahkan untuk mencari batu kerikil pada waktu shubuh di hari 
Muzdalifah adalah Al Fadhlu bin Abbas RA, bukan Abdullah, dan 


680 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


riwayat dari Al Fadhal yang mengatakan bahwa ia menemani 
Rasulullah SAW di Jam'un menuju Mina pada malam hari 
menunjukkan bahwa berita dari Musyasy, dari 'Atha', dari Ibnu Abbas 
RA, dari Al Fadhal, “Aku termasuk orang yang diperintah oleh Nabi 
SAW untuk berangkat lebih dahulu,” tidak memiliki bukti yang 
kuat.’ Karena yang diperintahkan untuk berangkat lebih dahulu dari 
Jamun menuju Mina adalah Abdullah bin Abbas RA, bukan Al 
Fadhal.' 


743. Bab: Penjelasan tentang Ukuran Batu Yang Digunakan 
untuk Melampar Jumrah, dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa 
Melakukannya dengan Menggunakan Batu Yang Besar termasuk 
Perilaku Berlebihan dalam Menjalankan Ajaran Agama serta 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sikap Yang Demikian akan 
Merusak. 


Dalam riwayat Ibnu Abbas: Dengan ukuran seperti ini, dan 
hendaknya kalian menjauhi sikap berlebihan dalam beragama. 


46 e130 EL Ab 2 


r A 
Was YG بن إسحاق‎ BYAT محمد بن بار‎ Ga - ۳ 


کر o A r‏ ہہ r ar o‏ . مه 
ابو نال Ke‏ ن حرَيْجَ عن أبي É E A É APN‏ 
الفضل قال أقاض Gas kan Da PA‏ مح 


3 مله 


3 2 3 Bra as r o 5 shale 2. . 2 ri r م‎ 
بدو حَذف الرّحُل وَقا‎ Jata بحَصى الخذف‎ SEE الاس‎ Kiu 


# 


C` 


675 Imam An-Nasaa'i meriwayatakan 5: 211 Hadits ini dari jalur periwayatan 
Musyasy dan didalam riwayat tersebut disebutkan, “Dan Nabi SAW memerintahkan 
kepada anggota keluarganya yang lemah untuk berangkat lebih dahulu dari Jam'un 
di malam hari." 

676 Muslim, Haji 300 dari jalur periwayatan Ubaidullah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 681 


ا عو انو رج 
Muhammad bin Basyar dan Harun bin Ishag telah‏ .2873 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Khalid‏ 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari‏ 
Abu Zubair, dari Abu Mu'bid, dari Ibnu Abbas RA, dari Al Fadhal, ia‏ 
berkata: Rasulullah SAW berangkat dan ketika turun di tengah lembah‏ 
Muhassir, Beliau berkata, “Wahai sekalian manusia, hendaknya‏ 
kalian mengambil batu sebesar batu yang digunakan untuk melempar‏ 
dengan ketapel," Beliau memberikan isyarat dengan tangannya.‏ 


Harun berkata: Dari Ibnu Juraij.7 


r, 
i r 


Sa زياد بن يَحبَى» وبشر بن‎ SL P Was —YAV£ 

قالا: Jua KAS‏ وهو ابن JLN a Ka Aa‏ وشو ال sala‏ 
عَنْ يَحْبَى بن ia‏ عَنْ RA‏ بن عرو الأسلمي» ال ت ا 
رَسُول الله RB‏ هلما وقفتا بعرقات رايت رَسُولَ الله و وَاضِعًا Ga‏ 
SR‏ الأخترى: UB‏ يا عم ما SERA‏ يقول: LAM‏ 


م 9 2 ie Ma‏ ,20 6ع ا ia-‏ م همس 3o‏ >- 
الجمار Jim‏ حصى SI‏ وقال بشر بن معاؤ: Pa ai‏ بن هند 


EAE‏ م an o‏ ہے 12072[ o ٠‏ و 
عن حرملة) قال: حجحجت ) قال أبو بكر: عَم حَرْملة بن عَمْرو ستان بن 
Abul Khithab Ziyad bin Yahya dan Basyar bin Mu'adz‏ .2874 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Basyar, yaitu Ibnu‏ 
Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Abdurrahman, yaitu Ibnu‏ 
Harmalah menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Hindun, dari‏ 
Harmalah bin Umar Al Aslami, ia berkata: Aku pernah melakukan‏ 


577 Muslim, Haji 268 dari jalur periwayatan Ibnu Juraij. 


682 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Ketika kami wukuf di “Arafah, 
aku melihat Beliau meletakkan salah satu jarinya ke jari yang lain.” 
Saat itu, aku katakan kepada Umar RA: Wahai paman, apa yang 
Beliau katakan? Ia menjawab: Rasulullah SAW berkata, “Hendaknya 
kalian melempar jumrah dengan menggunakan batu sebesar batu 
yang digunakan untuk ketapel.” 


Basyar bin Mu'adz berkata: Yahya bin Hindun menceritakan 
kepadaku dari Harmalah, ia berkata: Aku pernah melakukan ibadah 
haji. 

Abu bakar berkata: Paman Harmalah bin Umar yaitu Sanan 
bin Sunnah disebutkan oleh Wahib.”” 


KS -‏ 3 دهم وو م AG‏ 


WAH بر غريب»‎ AS محمد بن العلاء بن‎ Ci -YAYO 
عن جابر» قال:‎ Tag الله عَنْ ابي‎ de عبد ال حم بن لبان عن‎ 
SIS حصى‎ Jin رَمَى رسول لله يه الحمرة‎ 
2875. Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan 
kepada kami tentang riwayat yang gharib, Abdurrahman bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami dari Ubaidullah , dari Abu Zubair, dari 
Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW melempar jumrah dengan batu yang 

besarnya seperti batu yang digunakan untuk peluru ketapel.”8 


or A . r r Aa TOR, 3. åo AB - 
gi عَنِ‎ emg gen (jas A - 
له‎ 4G. 3 107 30 


4. ca, re... 28 - 38. 3 6 - 
ابن‎ gen | محمد يعني ابن‎ Van ANN وحدنا معد‎ œ) 


675 Dalam naskah aslinya terdapat kalimat yang terputus dan penambahan ini 
berdasarkan Musnad Imam Ahmad. 

6 Sanadnya dha'if. Ahmad 4 : 343. 

80 Muslim, Haji 313 dari jalur periwayatan Ibnu Juraij. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 683 


PO الي أله سه حاير بن يد اء يقول:‎ AJA gih 
(adal وَاحِدًا يعني جمرة‎ ana pay Lp AN يوم‎ PI & 
الس‎ a a y6, 


2876. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
memberitakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ha Muhammad bin 
Ma’mar menceritakan kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah 
Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan 
kepada kami, Abu Zubair memberitakan kepadaku bahwa ia pernah 
mendengar Jabir bin Abdullah berkata: 


Rasulullah SAW melempar jumrah di hari nahar pada pagi 
hari. Dan Ma'mar memberitakan: Satu kali, maksudnya adalah satu 
jumrah. Lalu keduanya berkata: Setelah itu, Beliau melakukannya 
setelah tergelincirnya matahari. “8! 


744. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melempar Jumrah di 
Hari Nahar sambil Tetap berada Di Atas Kendaraan. 


LAN الْحُسَيْن على بن‎ Aa AN أخبرا‎ -vaw 

KEH | التي‎ | AF jasa HK a حَدَنَنَا‎ al 
ual cai Sera g OR DESA بْنِ‎ JA Okan م بو‎ (yi 
Pee tp yan! a Jadi GOL بو طهر‎ A 
ap WO gan علي بن‎ Cia TP ٿن إسْحَاق إن‎ Aa Ki 


or -07 Je‏ کے 


عَنِ ابن جُرَيْجٍ (ح) AE‏ بن مَعْمَرٍ مغ حلا مُحَمتَ أليأنا ابن 


“I Muslim, Haji 314 dari jalur periwayatan Ali bin Khasyram. Abu Daud Hadits 
1971 dari jalur periwayatan Ibnu Juraij. 


684 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


bh يقول:‎ MAS on ئه‎ SN أخبرتي‎ aa 
AE خذوا‎ 1S الح وقال‎ Tp dh رَسُول الله هك يَرْمِي على‎ 
ادع لعل ناح يدحت رم‎ y Ab 
2877. Syaikh Al Fagih Abu Al Husein Ali bin Al Muslim As- 
Sulami memberitakan kepada kami, Abdul Aziz bin Ahmad bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Syaikh Al Ustadz Al Imam 
Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman Ash-Shabuni memberitakan 
kepada kami dengan cara membacakannya: Abu Thahir Muhammad 
bin Al Fadhal bin Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah 
memberitakan kepada kami, Abu bakar Muhammad bin Ishag bin 
Khuzaimah menceritakan kepada kami, Ali bin Khasyram 
menceritakan kepada kami, Isa memberitakan kepada kami, dari Ibnu 
Juraij, ha Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, 
Muhammad menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan 
kepada kami, Abu Zubair memberitakan kepadaku, bahwasannya ia 
pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata: 


Di hari nahar, aku melihat Rasulullah SAW melempar jumrah 
dari atas kendaraannya. Beliau berkata kepada kami, “Perhatikanlah 
cara melakukan manasik kalian. Sebab aku tidak tahu, apakah setelah 


ini aku akan melaksanakannya lagi atau tidak. sisi 


745. Bab: Penjelasan tentang Larangan Memukul Manusia dan 
Mendesak Mereka ketika Melempar Jumrah. 


È KA JK Kara a ال نعَاني»‎ JANI ae بن‎ Kas 3 (aa -YAYA 


682 Muslim, Haji 31 dari jalur periwayatan Ali bin Khasyram. An-Nasaa'i 5 : 219 
dari jalur periwayatan Ibnu Jurajj. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


o 2 2‏ 1.0.3 د KANA‏ قل لاع PPE a‏ يا 2372 o‏ 
OS‏ يُقول: SG‏ رَسُول الله ويك PI‏ على BU‏ صَهبّاء DN‏ 
SPV,‏ ولا إليك 


2878. Muhammad bin Abdul A’la Ash-Shan’ani telah 
menceritakan kepada kami, Al Mu’tamir menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Aku pernah mendengar Aiman bin Nabil berkata: Aku 
pernah mendengar Quddamah bin Abdullah, yaitu Ibnu Ammar 
berkata, “Di hari nahar, aku melihat Rasulullah SAW berada di atas 
untanya. Beliau melempar jumrah dengan tenang, tidak memukul dan 
tidak mendesak orang lain.(283/B)58 


746. Bab: Penjelasan tentang Posisi pada Saat Melakukan 


Lemparan Jumrah. 
r r r 4 02 
Was BAG ابن أبي‎ ES LI يعقوب‎ Kas - 


0- ل Abr‏ اسه è?‏ عت 3 aa . 2 Pn‏ 
An N‏ عَيْدُ ed‏ اللاي Oli D‏ عن CARE‏ 
dn 2‏ ل E E E‏ 
قال: Sanan‏ الحجاج» يقول: لا تقولوا سورة SAN‏ قولوا: السورة التي 
Ao no 2 o ia- 7 Ha r -o0 - Ta o A w Zn,‏ 
Ba SL‏ فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: حَدَئني عبد الرحمن بن 
dos ng‏ عَبْدٍ الله حِينَ رَمَى جَمْرَةَ ATA‏ فاستبطن الوادِي» ثم 
en, co‏ مه TAS sea A0 pagar” Lesu”‏ الى ات (EN‏ اط دي 
استعرضها يعني الجمرة» AL‏ سبع ska‏ وكبر مع كل as‏ 
AND esa‏ رد و 1 ”220 of‏ 
فقلت: إن LL‏ يَصِعَدُون الجبّلء فقال: ها da‏ وَالذِي لا HP‏ 


TD PA E 13 ore A of 2‏ ص A‏ - ...0 2 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة A)‏ هذا لفظ حديث الدورقي 


“83 Sanadnya hasan. An-Nasaa'i 5:219 dari jalur periwayatan Aiman. 


686 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2879. Ya'gub Ad-Daurugi telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abu Za'idah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, Abdul Jabar bin Al “Ala menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, ia 
berkata, “Janganlah kalian menyebutnya surah Al Bagarah, namun 
sebutlah: Surah yang didalamnya terdapat penjelasan tentang Al 
Bagarah (Sapi betina)." Kemudian aku ceritakan hal yang demikian 
kepada Ibrahim. Saat itu ia menjawab: Abdurrahman bin Yazid telah 
menceritakan kepadaku, bahwasannya ia pernah melempar jumrah 
Agabah bersama Abdullah. Ia mencari bagian tengah lembah dan 
mulai mendekati tempat dan melakukannya dengan tujuh buah batu. 
Setiap kali melakukan lemparan ia bertakbir. Aku katakan bahwa 
banyak orang yang naik ke atas gunung. Kemudian ia berkata: Di sini, 
demi Zat yang tidak ada Tuhan selain-Nya, aku telah melihat sosok 
yang diturunkan kepadanya surah Al Bagarah melempar jumrah. 984 


Hadits ini adalah Hadits Ad-Dauragi. 


747. Bab: Penjelasan tentang Menghadap ke Arah Tempat 
Jumrah saat Melakukan Lemparan dan Berdiam di Sebelah 


Kiri Arah Kiblat. 
Ka محمد بن حفر‎ ce يَشّار‎ Naba ك‎ yS YAA 


38. م‎ Pa 


da‏ عن SI‏ ودا الرعفراني» GS‏ محمد AG‏ عڍي» عن 
سبق عن SI‏ وَمَنْصُورء عن إِْرَاهِيم عن عَبْدٍ PPN‏ بن Tan‏ 
حح مَعَّ عَبْدِ pin PA ag ANG cai‏ حصياتي وحعل الت عر 


654 Muslim, Haji 305 , 306 dari jalur periwayatan Ad- Dauragi. An-Nasaa'i 5 : 222 
Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ad-Dauragi. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 687 


SA سورة‎ e AN عَنْ يَِينِه وقال: هَدَا مام الذي‎ An يسارو‎ 
SAM عَبْدٍ الله» وقال: وَرَمَى عَبْدُ الله‎ pn لم يقل الرعفرانئ أله حح‎ 
2880. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dan Az-Za'farani 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Adi menceritakan 
kepada kami dari Syu'bah, dari Al Hakam dan Manshur, dari Ibrahim, 
dari Abdurrahman bin Zaid, bahwasannya ia pernah melaksanakan 
ibadah haji bersama Abdullah. Ia melempar jumrah dengan tujuh buah 
batu dengan menjadikan posisi Ka'bah berada di sebelah kirinya dan 
Mina berada di posisi kanannya. Ia lalu berkata, “Inilah tempat 
diturunkannya surah Al Baqarah. Az-Za'farani tidak mengatakan 
bahwa Abdurrahman bin Yazid melaksanakan haji bersama Abdullah. 
Dan ia berkata: Abdullah melempar jumrah. ® 


748. Bab: Penjelasan tentang Bertakbir setiap Kali Melempar 
Batu saat Melempar Jumrah. 


ESL -YM‏ هَارُون بن إِسْحَاقَ الهَمْداني» a‏ حفص بن 
عباس عَنْ أخيه oi Jaa)‏ عَبّاسِء BA B3, Lis Uh‏ فلم يرل 
SS‏ اعقب Wa‏ سبع Sem‏ 


65 Muslim, Haji 307 dari jalur periwayatan Syu'bah, aku katakan: Bukhari juga 
meriwayatkannya, (Haji 136, 137) —Nashir.) 


688 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


غات باب غير هَذَا 

2881. Harun bin Ishag Al Hamdani telah menceritakan kepada 

kami, Hafash bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Ja'far bin 

Muhammad, dari ayahnya, dari Ali bin Husein, dari Ibnu Abbas RA, 

dari saudaranya, Al Fadhal bin Abbas, ia berkata: Aku pernah 

menemani Rasulullah SAW dan Beliau terus melantunkan talbiyyah 

hingga saat melempar jumrah Agabah. Beliau melempar dengan 

menggunakan tujuh buah batu. Setiap kali melempar, Beliau 
mengucapkan takbir. 


Abu Bakar berkata: Dari Umar bin Hafash Asy-Syaibani, dari 


Hafash bin Ghiyats terdapat riwayat lain selain dalam permasalahan 
1 686 
ini. 


749. Bab: Penjelasan tentang Dzikir (Mengingat Allah SWT) 
ketika Melempar Jumrah. 


Tara —YAAY‏ علي بن Hoa Ta‏ عِيسى بن يونس عن 


a s 0-4‏ وم 


عبيد الله وهو ابن al‏ زياد ti Gas‏ عَنْ عائشة» قالت: قال رَسُول 
الله : us)‏ جيل tiy BAN‏ وبين الصفا BAN‏ ورمي | Ka‏ 
uy‏ ذكر الله 


2882. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
bin Yunus menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, yaitu Ibnu Abu 
Ziyad, Al Qasim menceritakan kepada kami, dari Sayyidah “Aisyah 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 


686 Sanadnya shahih. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihaqi. 5:137. An-Nasaa'i 5 
: 224. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 689 


Bahwasannya Thawaf di Ka'bah, Sa'i antara Shafa dan 
Marwah serta melempar jumlah sebelum terbitnya matahari dilakukan 
untuk mengingat Allah SWT." 


Kór‏ ورم و وهو 


BI وَعِيسَى‎ SI بن عَبْدِ‎ LE GS -YAAY 
ان سَالِمَ‎ ga عن ابن‎ Udi JA وَهْبء‎ Ni 
GAS NAS II بعد ذَلِكَ»‎ PAI ى لِصَلاةٍ الق وَمِنْهُم مَنْ‎ PA ِمّنْ‎ 
رَسُول الله فيك قال‎ DIN في‎ EN يقُول:‎ CA IA DS) KASI 
AD الكبير أن‎ IS Se ab يت‎ Na : بو بكر‎ 
SBL LG SAN allah SAS AAN ف قال: أبني»‎ 
Gi وا‎ SE Op JAN Ten ِن‎ GE SEL يلك الأَخْبارٍ‎ 
الله عن رمي‎ a AL رَجَرَ المَذكورَ‎ BD da 
Ji حَبْرَ ابن‎ FER] HÉ agan) طلوع‎ Ji الْجمّار‎ 
pab قبل‎ mii رمي‎ da km ق أذن‎ BAU عَلَى‎ 
الذي يلي‎ AN ga الذي‎ i a Pri a 


A jai r, 2 Pia 
هذا إن شاء الله‎ 


557 Sanadnya shahih. Al Mustadrak, 1:459 dari jalur periwayatan Ubaidullah bin 
Abu Ziyad. 


690 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2883. Yunus bin Abul A'la dan Isa bin Ibrahim Al Ghafigi 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Wahab 
menceritakan kepada kami, Yunus memberitakan kepadaku, dari Ibnu 
Syihab, bahwasannya Salim bin Abdullah telah memberitakan 
kepadanya: Bahwasannya Abdullah bin Umar RA telah 
mendahulukan keluarganya yang lemah. Diantara mereka ada yang 
datang ke Mina sebelum tiba waktu shalat shubuh dan diantara mereka 
ada yang tiba setelah itu. Kemudian mereka melempar jumrah. Ibnu 
Umar pernah berkata: Rasulullah SAW telah mengizinkan mereka 
melakukan hal yang demikian. 


Abu Bakar berkata: Aku telah meriwaayatkan jalur-jalur 
periwayatan Hadits Ibnu Abbas RA dalam kitabku Al Kabir: 
Bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Janganlah kalian melempar 
jumrah hingga matahari terbit.” Aku tidak yakin mengenai sanad- 
sanad yang ada dalam riwayat tersebut dari segi ilmu riwayat. Jika 
salah satu sanad tersebut bagus, maknanya adalah: Nabi SAW 
melarang mereka yang datang terlebih dahulu melakukan jumrah 
sebelum terbitnya matahari. Sebab berita dari Ibnu Umar RA 
menunjukkan bahwa Nabi SAW telah mengizinkan kaum wanita yang 
lemah untuk melempar jumrah sebelum terbitnya matahari. Dengan 
demikian, berita dari Ibnu Umar tidak bertentangan dengan berita dari 
Ibnu Abbas RA, jika riwayat dari Ibnu Abbas bersifat falid dilihat dari 
sisi periwayatan. Melempar jumrah bagi kaum wanita yang lemah di 
malam hari sebelum terbitnya matahari menurutku boleh. Hal yang 
demikian didasari oleh riwayat yang akan aku sebutkan dalam bab 
setelah ini, Insya Allah.*** 


888 Muslim, Haji 304 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 691 


751. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Kaum 
Wanita yang Diizinkan Meninggalkan Jam'un di Malam Hari 
untuk Melempar Jumrah sebelum Matahari Terbit. 


€ 2 30 NGA ههه‎ 


BA يَحْبَىء عن‎ Kis JÓ; محمد بن‎ Was -٤ 
pe igir an Gis jaka iji مُحَمّدُ‎ y (ح)‎ 
LAB ad دار‎ SA Sp أن اسما‎ PA A MAN AA Ar 
و‎ o م‎ s ?? رو‎ AO na 4 Pa Ed و رك‎ 
فصلت» ثم‎ Y تصلي» فقالت: يا بني» قم انظر هل غاب القمر ؟ قلت:‎ 
. z 3 .. - o 4 Ga 97 g 2r 
؟ قلت: َعَم قالتي: ارئجل؛‎ aa هَل غاب‎ a قالت: يا بتي‎ 
r 047 و . 14 م ام‎ a م‎ ° r 0 r 
منزلهاء قال: فقلت لها: يا‎ SIA sake الجَمْرَة» ثم‎ Cap فارتَحَلنًا‎ 
R الله‎ dawa) & lia pai 7 & JG Jl PS > ji رمیا‎ na) MAA 
عَنْ‎ salah ya عَبْدُ الله‎ SA قال ابن‎ ay gg هَذَا‎ 
ا‎ NA 9 16 aa SA r رر‎ o وس‎ 
PIN بكر رضي الله عَنهاء انها قالت: أي بئي» هَل غاب‎ dal 
aa عم قالت: فارتجلواء قال: ثم مضينا بها & رمت‎ dä ؟‎ 
TEJA فقلت لَها: يا هتاه لقذ‎ A PN seka نم رَحَعَتْ‎ 
Kan bae a as GANG KAN $ Pa O JAYA 
قال ابو بکر: فهذا الخبر‎ BARAN قالت: كلا يا بتي إن تبي الله‎ 
لاء دون‎ ma الرّمي قبل طلوع‎ dot دال عَلَى أن الي يت‎ 
86م‎ PA ر 2 وو‎ Ha ا ا ل‎ BARI 05 NENG 22 
Cal الذكورء وَعَبْدُ الله مَوْلَى أسْمّاء هَذَا قَدْ رَوَى عَنْهُ عَطَاء بن أبي ربا‎ 
قد ارتفع عَنْهُ اسم الجَهالةٍ‎ 
2884. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ha dan Muhammad 


692 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


bin Ma'mar telah menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij (284/A) menceritakan kepada 
kami, Abdullah, Maula Asma' menceritakan kepada kami: 
Bahwasannya Asma’ di malam Jam'un beristirahat di Muzdalifah. 
Kemudian ia melaksanakan shalat. Ia (Asma') berkata, “Wahai 
anakku, lihatlah: Apakah bulan telah terbenam?" Aku menjawab, 
“Belum.” Kemudian ia melaksanakan shalat dan berkata lagi, “Wahai 
anakku, lihatlah apakah bulan telah terbenam?” Aku menjawab, “Ya, 
sudah.” Asma' berkata, “Ayo berangkat.” Maka kamipun berangkat. 
Kemudian kami melempar jumrah. Setelah itu, ia melaksanakan shalat 
shubuh di rumahnya. Ia berkata, “Aku berkata kepadanya, 'Kita telah 
melempar jumrah di malam hari'," Ia (Asma') menjawab, “Kami 
melakukan dengan cara yang demikian bersama Nabi SAW.” 


Hadits ini adalah Hadits riwayat Bundar. 


Ibnu Mu'ammar berkata: Abdullah, Maula Asma telah 
memberitakan kepadaku, dari Asma' binti Abu Bakar RA, 
bahwasannya ia pernah berkata, "Wahai anakku, apakah bulan telah 
terbenam?” Aku menjawab, “Ya, sudah.” Kemudian ia berkata, 
“Hendaknya kalian berangkat.” Ia (Maula Asma) berkata: Kemudian 
kami-pun berangkat bersamanya hingga melakukan jumrah. 
Kemudian ia kembali dan melakukan shalat shubuh di rumahnya. Aku 
katakan kepadanya: Kita telah melakukannya di akhir malam. Ia 
berkata: Tidak wahai anakku. Sesungguhnya Nabi SAW telah 
mengizikan untuk pergi. 


Abu Bakar berkata: Berita ini menunjukkan bahwa Nabi SAW 
mengizinkan kaum wanita melempar jumrah sebelum matahari terbit 
dan tidak mengizinkan kaum laki-laki melakukan dengan cara yang 
demikian. Atha bin Abu Rabah juga telah meriwayatkan dari Abdullah 
Maula Asma’ ini. Dengan demikian sosoknya menjadi tidak samar." 


68? Muslim, Haji 297 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Yahya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 693 


752. Bab: Penjelasan tentang Memutuskan Bacaan Talbiyyah jika 
Seseorang Melempar Jumrah Agabah di Hari Nahar. 


< Z 4 3. r PA z 

ejin إسْمَاعِيل يَعْني ابْنَ‎ D علي بن حج‎ Ga =NANG 
قال‎ té gl Sp AS ابن ابي حَرَمَلة عَنْ‎ Ag محمد‎ Ela 
لم‎ PEARFA RE E ab ng 
Y A zaas ° . 2 r كو‎ A هم‎ 0 re La * رس‎ 
BN الجَمرة» قال أبو , : حرجت طرق حبار‎ AH يرل يُلبّي‎ 
اللفظة دالة‎ jag كَِابِي الكبيرء‎ GI رَمَى‎ SL bugi 
3. و . . هه‎ AL 4 
اللفظة: حَتّى‎ sja إذ‎ Aa عَلى أله لم يرل يبي رمي الحَمْرَةٍ بِسَبْع‎ 
SR رَمَى‎ Sa 
VETE إذا‎ AAN مِنْ جنس‎ Ae إذ غير‎ lelah 
2 . س ت ° م و‎ 
Abate pang AGG يُقال: رَمَى الجَمْرَة إذا‎ UG SAS يقال: رَمَى‎ 
2885. Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Ismail, 
makasudnya adalah Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, 
Muhammad, yaitu Ibnu Harmalah menceritakan kepada kami, dari 
Karib, Maula Ibnu Abbas RA, Karib berkata: Maka Abdullah bin 
Abbas RA telah memberitakan kepadaku, bahwasannya Al Fadhal 
telah memberitakan kepadanya: Bahwasannya Nabi SAW terus 

melantunkan talbiyyah hingga melempar jumrah. 


Abu Bakar berkata: Aku telah meriwayatkan jalur-jalur 
periwayatan yang mengungkapkan bahwa Nabi SAW terus melakukan 
Talbiyyah hingga melempar jumrah dalam kitabku yang berjudul Al 
Kabir. 

Ladazh ini menunjukkan bahwa Beliau terus melantunkan 
Talbiyyah hingga selesai melempar jumrah. Sebab redaksinya 


694 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


berbunyi, “Hatta rama Al Jumrata,” Kalimat “Hatta rama Al 
Jumrata,” secara zhahir menunjukkan “Hingga Beliau selesai secara 
sempurna melakukan jumrah.” Sebab dalam tata-bahasa arab, 
seseorang yang baru sekali melakukan lemparan satu batu tidak 
disebut dengan kalimat, “Dia telah melempar jumrah”. Ungkapan 
“Dia telah melempar jumrah,” hanya dapat dipergunakan jika orang 
tersebut selesai melakukan tujuh kali lemparan.” 


Saka kakak فلم‎ ak kake ahan 
عَنْ عَامِرِ عَنْ ابي‎ Baja حُجْرِء ارا‎ ip علي‎ E gla بول‎ Ka) 
رَمَى جمرة‎ Si BB: الله» قال:‎ AS وائل» عَنْ‎ 
ن في‎ AA عض‎ JG يَحْطْرُ‎ Ah قال أبُو بكر:‎ ika Jk ai 
WA Jl ند‎ di دلالة علَى أن اق 89 كان‎ ai Iis 
7 في غير‎ ii sa الجنْس‎ y عندي‎ ny GA يرميها من حمر‎ 
رال‎ AI موقت في‎ 5 d po KB أن‎ US ia pp 
JENG ولا کون فى وخر لوقت‎ Gs SP کون إلى‎ 
kaja أن الأَمْرَ بَعْدَ ذَلِكَ ارقت ساقط وَلا أن الرَّجْرَ يَعْدَ ذَلِكَ القت‎ 
يكن في‎ b UAN حى تطلعَ‎ aa na 
إذ‎ Aa جَائْرَةَ عند‎ INA طَلَعَتْ‎ Ba أن‎ bas ap 
KR A بالصّلاةٍ طُلوعٌ‎ dir 
عند‎ kal عن‎ Se بَيْنَ قرت‎ AA Sa 


6° Muslim, Haji 266 dari jalur periwayatan Ali bin Hujr. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 695 


2 r o 8 م‎ èe z r 4 م‎ a 39 

طلوع الكّمْسء وَقَالَ: وَإِذَا ارتفعت فارقهاء aig A‏ الْمُحَاطْبَةِ أن 
NG‏ و f 1 < 2 NG‏ 

AA LS BRA,‏ وقد CEI‏ مِنْ هذا 

0 á Pa r Ta IH PI NA r e r 

Ji عَلَى صِحَةٍ هَذا‎ JAM dian A JA الجئس‎ 

A 0‏ . و 

PEA الذي‎ a الحَدِيث‎ 

2886. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, Rasulullah SAW 

terus melantunkan talbiyyah hingga Beliau melempar jumrah Agabah 

dengan batu pertama. 

Ali bin Hujr telah menceritakannya kepada kami, Syarik 

menceritakan kepada kami dari Amir, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, 

ia berkata: Aku pernah memperhatikan Nabi SAW dan Beliau terus 


melantunkan talbiyyah hingga Beliau melempar jumrah Aqabah 
dengan batu pertama. 


Abu Bakar berkata: Riwayat yang demikian difahami oleh 
sebagian ulama bahwa Nabi SAW memutuskan bacaan talbiyyah 
ketika melempar jumrah Agabah dengan batu pertama. Menurutku, 
redaksi yang digunakan dalam riwayat ini sejenis perkataan yang telah 
aku jelaskan dalam kitab kami bahwa sebuah perintah terkadang 
terbatas hingga waktu yang disebutkan dalam berita dan sebuah 
larangan terkadang terbatas hingga waktu yang disebutkan dalam 
berita. Disebutkannya batas waktu tidak menunjukkan bahwa perintah 
tersebut tidak berlaku setelah melewati batas waktu, demikian juga 
dengan sebuah larangan, seperti larangan Nabi SAW melakukan 
shalat setelah selesai melakukan satu shalat hinga terbitnya matahari. 
Pernyataan Nabi SAW yang demikian tidak menunjukkan bahwa 
ketika matahari terbit shalat boleh dilakukan. Sebab Nabi SAW 
memerintahkan untuk menghindari shalat ketika matahari terbit dan 
terbenam. Nabi SAW menjelaskan bahwa matahari terbit diantara dua 
tanduk Syetan. Maka Nabi SAW melarang shalat ketika matahari 
terbit. Beliau berkata, “Jika telah meninggi, maka ia 


696 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


meninggalkannya.” Pernyataan Nabi SAW yang demikian 
memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tidak boleh 
melakukan shalat ketika matahari terbit hingga matahari tersebut telah 
meninggi. Dan telah aku jelaskan seluk-beluk redaksi yang demikian 
dalam banyak permasalahan dalam kitab-kitabku dan dalil yang 
menunjukkan sahnya pentakwilan Hadits yang redaksinya demikian 
sebagaimana yang telah kami ceritakan.” 


دهع 3o‏ ر ° 3 30 


Kara —YAAV‏ محمد بن حفص الشيباني» tara‏ حفص بن 
NA‏ م Ge 3 Do sor Hn‏ هع م هاس 08 3 o‏ 2 ° 
kh‏ حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي بن حسين» عن ابن 
عباس» عن أخيه Al‏ لفضل» قال: 1 فضت & Pe) AD‏ في عرفات» فلم يرل 
وک a‏ .. اھ ر و او راو ا کے IE LED ALA‏ ا ل عن اند 
لبي حَتى رَمَى جَمرَة العقبةٍ يكبر مع كل akas‏ ثم قطع التلبيّة ga‏ آخر 
حصاة 
Muhammad bin Hafash Asy-Syaibani telah‏ .2887 
menceritakan kepada kami, Hafash bin Ghiyats menceritakan kepada‏ 
kami, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari ayahnya,‏ 


dari Ali bin Husein, dari Ibnu Abbas RA, dari saudaranya Al Fadhal 
(284/B), ia berkata: 


Aku pernah meninggalkan Arafah bersama Nabi SAW dan 
Beliau terus melantunkan talbiyyah hingga tiba pelaksanaan jumrah 
Agabah. Setiap kali melempar dengan satu batu, Beliau mengucapkan 
takbir. Kemudian Beliau memutuskan bacaan talbiyyahnya bersamaan 
dengan lemparan yang terakhir. 


Abu Bakar berkata: Berita dalam riwayat ini secara jelas 
menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menghentikan bacaan 


%1 Sanadnya shahih lighairihi. An-Nasaa'i, As-Sunan Al Kubra karya Imam 
Baihagi 5 : 137 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu KHuzaimah. Lihat 
juga Al Bukhari Haji 138. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 697 


ftalbiyyahnya bersamaan dengan lemparan batu yang terakhir, bukan di 
awal lemparan. Jika para pelajar tidak memahami jenis gaya bahasa 
yang telah kami jelaskan dalam permasalahan waktu, maka untuk 
menunjukkan makna yang mendasar tersebut digunakan kalimat: Nabi 
tidak melakukan tabiyyah setelah lemparan batu yang pertama. 


Al Fadhal berkata: Setelah itu, Rasulullah SAW melantunkan 
falbiyyah hingga Beliau melakukan lemparan yang ke tujuh. Setiap 
orang yang mengerti dan memiliki dasar ilmu yang mumpuni serta 
tidak keras kepala akan memahami bahwa berita adalah apa yang 
disampaikan oleh yang mengabarkan atau mendengarnya, bukan dari 
orang yang menolak sesuatu dan mengingkarinya. Telah aku jelaskan 
permasalahan ini dalam beberapa tempat dalam kitabku.” 


753. Bab: Penjelasan tentang Langsung Meninggalkan Tempat 
Jumrah setelah Selesai Melakukan Lemparan Jumrah 
di Hari Nahar. 


ga ب م‎ mb ol gar قرات على أَحْمَدَ بن أبي‎ -YAM 
o KA 


Pasa‏ عن ابن Ga‏ قال: NS‏ ل 


ro 3 


AR BEF)‏ مسرو R‏ اد 
d‏ مر مه . r © 7 r | r 3 r‏ 

nm فيرميها‎ KE الْحَدِيث بطولهء وقال: تي حَمْرَةَ‎ SI JAN 

O paii GK ولا‎ Hah کل‎ SK Ga 


82 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 224 dari jalur periwayatan Ibnu Abbas, namun 
didalamnya tidak terdapat kalimat: Kemudian Beliau memutuskan bacaan talbiyyah 
bersamaan dengan lemparan yang terakhir. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi 
5:137 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Khuzaimah. Imam Baihagi 
berkata: Kemudian Beliau memutuskan bacaan talbiyyahnya bersamaan dengan 
lemparan batu terakhir. Tambahan ini bersifat gharib. Lihat kitab Al Fath 3:533. 


698 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2888. Aku telah membaca riwayat di hadapan Ahmad bin Abu 
Suraij, bahwasannya Umar bin Majma' memberitakan kepada mereka, 
dari Musa bin Agabah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: 
Ketika berada di masjid Dzul Hulaifah dan saat telah berada dalam 
posisi sempurna di atas kendaraan, Rasulullah SAW melakukan ihram 
untuk haji atau umrah. Kemudian ia menceritakan Hadits yang 
panjang, dan berkata: Kemudian Rasulullah SAW mendatangi tempat 
jumrah Agabah dan melempar jumrah dengan tujuh buah batu. Setiap 
kali melempar, Beliau melakukan takbir. Setelah itu, Beliau tidak 
berhenti namun langsung bergerak dari tempatnya. 933 


754. Bab: Penjelasan tentang Kembali ke Mina setelah 
Melakukan Jumrah untuk Melakukan Penyemebelihan. 


- وبر‎ 22 | PANA 


Was ai ابو‎ El SA AAS ENG -۹ 
na إن عياش بن ابي‎ SI بن‎ PEP ERT 
أن أبي راع عن علي أن أ بي طالب‎ yy 
Áa Jú Gah Ki الي 6 الْجَمْرَةَ‎ AS 
IE A 


2889. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami dari Abdurrahman bin Al Harits bin Iyasy bin Abu Rabi'ah, dari 
Zaid bin Ali, dari ayahnya, dari Adullah bin Abu Rafi’, dari Ali bin 
Abu Thalib RA, ia berkata: Kemudian Nabi SAW mendatangi tempat 
jumrah dan melempar jumrah. Setelah itu Beliau mendatangi tempat 


63 Sanadnya dha'if. Asalnya dalam kitab shahih Al Bukhari, Haji 142 dari jalur 
periwayatan Zuhri dari Salim. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 699 


penyembelihan dan berkata, “Ini adalah tempat melakukan 
penyembelihan dan seluruh bagian Mina merupakan tempat untuk 
melakukan penyembelihan.” 


755. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Melakukan 
Penyembelihan di Mana Saja, asal Masih Berada dalam Batas 
Daerah Mina. 


3. A aa 4 or PEN 


EL -‏ عَبْدُ الله ep‏ سَعِيدٍ BNN‏ حفص بن 
hks‏ عن Na‏ عر أببه» عن جابر» قال: af‏ رسؤل الله & بمئى» 
A‏ ام م 5 > ” عو E P Pai pa Tete a,‏ 
قال: ومِنى كلها CAR‏ قال أبو بكر: oih‏ اللفظة Sah‏ كلها PER‏ من 
AA ga Haa‏ في غير ap‏ من بي أن Sad‏ بالئظر وَالشّبيه 
SY ka 2‏ . قله : d‏ 7 مه دم م 5 re‏ 414 - 2 
واجب» ل في فول : منی كلها منحر دلا على أنه أباح الذبح 
F3 d A NE‏ كان على جلاف مَذَهَبتا في Ka‏ 
Se, pah‏ وکان عَلَى ما زَحَمَ iyan SR Laki‏ حالف A)‏ مطلبي 
في هذه Ae‏ وَرَعَمَ أن n‏ الذي لا يحمل غيره ائه إذا حص في 
A E‏ کان التليل الذي لا êpe JAS‏ مَنْ 3 ان ما کان 
Ted å 9 7 a Ta r or co r 5 o.‏ َا ۶ Ma‏ سه سماو AK‏ 
غير ذلك الشيء بعَينه مَحْظورٌ كان في قوله #: مى كلها ING Ima‏ 
p 5 MA A PN Ta Ma 2 Pa‏ ور 2 eg‏ 2 و 
مدب US‏ الى GI B‏ مَنْحَرٌ دال على Lap‏ مَذهبتاء Pa‏ 


594 Aku katakan bahwa sanadnya hasan —Nashir. 


700 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


مَذْهَّب KANGA‏ إذ مُحَال أن Kenali GÉ‏ مِنَ JAN‏ عَلَى لاف J‏ 
قول التب NG‏ يجوز غير 

2890. Abdullah bin 52:10 Al Asyaj telah menceritakan kepada 

kami, Hafash bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Ja'far, dari 
ayahnya, dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW melakukan 


penyembelihan di Mina. Beliau bersabda, “Dan seluruh bagian Mina 
adalah tempat untuk melakukan penyembelihan.” 


Abu Bakar berkata: Lafazh, “Dan seluruh bagian Mina adalah 
tempat untuk melakukan penyembelihan,” termasuk dalam gaya 
bahasa yang telah aku jelaskan dalam kesempatan lain di kitabku 
bahwa menghukumi sesuatu berdasarkan adanya persamaan adalah 
wajib. Sebab pernyataan Nabi SAW, “Dan seluruh bagian Mina 
adalah tempat untuk melakukan penyembelihan,” menunjukkan 
bahwa Beliau membolehkan melakukan penyembelihan di sebagian 
daerah Mina. Jika berdasarkan pendapat yang berbeda dengan 
madzhab kami (yang mengusung kaidah menghukumi sesuatu 
berdasarkan adanya persamaan) yang diklaim oleh sebagian sahabat 
kami yang juga berbeda dengan Al Mathlabi dalam masalah ini, yang 
berpendapat bahwa sebuah dalil yang tidak memiliki kemungkinan 
lain, jika mengkhususkan kebolehan sesuatu, maka selainnya 
termasuk hal yang terlarang. Jika ini yang dijadikan dasar, maka 
pernyataan Nabi SAW, “Mina seluruhnya adalah tempat 
dilakukannya penyembelihan,” menunjukkan bahwa seluruh Mina 
bukan tempat dilakukannya penyembelihan, padahal, seluruh ulama 
sepakat menyatakan bahwa seluruh daerah Mina boleh dijadikan 
sebagai tempat melakukan penyemblihan. Dan penjelasan Nabi SAW 
dalam Haditsnya bahwa seluruh bagian Mina boleh dijadikan sebagai 
tempat penyembelihan menjadi penguat pendapat madzhab kami dan 
batalnya pendapat yang berbeda dengan kami. Sebab, tidak mungkin 


ShahihIbnuKhuzaimah || 701 


seluruh ulama sepakat mengeluarkan fatwa hukum yang bertentangan 
dengan perkataan Nabi SAW.” 


756. Bab: Penjelasan tentang Larangan Membuat Tempat 
Peristirahatan Khusus Di Mina, jika Haditsnya Shahih. Sebab 
Aku Tidak Mengetahui Jati Diri Musikah, apakah Ia Termasuk 
Sosok Yang Tsigah atau Tidak dalam Hal Periwayatan dan Aku 
Tidak Menghafal Riwayat-Riwayat darinya Kecuali Putrinya. 


ip A = YASI‏ ْنَا AS‏ وَكِيمٌ» عَنْ ٳسرائيل» عَنْ 
AI‏ ها عر وسقت AI‏ تيك عر Aa‏ 
se Na 2 7 s o E b 2 ga a ag Ea‏ 
قالت: قال تَعْني رحلا يا تبي الله» ألا تبني Jt‏ بتاء ANON‏ 


2891. Salim bin Junadah telah menceritakan kepada kami, 
Waki' menceritakan kepada kami dari Israil, dari Ibrahim bin Muhajir, 
dari Yusuf bin Mahik, dari ibunya, Musikah, dari Sayyidah “Aisyah 
RA, ia berkata: Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi, 
"Wahai Nabi Allah, bolehkah kami membangun tempat peristirahat di 
Mina untuk menaungi tuan?” Rasulullah SAW menjawab, “Jangan, 
Mina adalah tempat berhenti bagi siapa saja yang datang lebih 
dahulu.” 


۶ 
0 
d 


%5 Haji 149 dari jalur periwayatan Ja'far dengan redaksi yang panjang. 
6% Sanadnya dha'if, Musikah adalah sosok yang tidak dikenal. Abu Daud Hadits 
2019 dari jalur periwayatan Israil. Al Mustadrak 1:466—467. 


702 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


757. Bab: Penjelasan tentang Anjuran Melakukan Penyembelihan 
dengan Tangan Sendiri dan Boleh Juga jika Penyembelihan 
Tersebut Dilakukan oleh Orang Lain. 


Era ia An حَدَنَنَا‎ jab بن‎ Ii —YAAY 
o o £ o8 s o o 3 لاه‎ z . Go 3 o so 
سيد‎ PE A حابر ن عند الله‎ 
7 A dn P مه‎ A a Sg a ws 
رَسُول‎ AS حابر بن عَبْدٍ الله» قال:‎ EA أبي» قال:‎ as دتتا حفر‎ 
ما عبر وقال‎ AS WE SA وسين يعني‎ D6 الله ف بيده‎ 
سر تك مع 02 ع ع‎ 
علي بن حجر: ونحر علي ما بقِي‎ 
2892. Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Ali bin 
Husein bin Ali bin Abu Thalib RA, dari ayahnya, dari Jabir bin 
Abdullah (285/A), ha Muhammad bin Basyar telah menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ja'far 
menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku, Ia 
berkata: Kami pernah datang menemui Jabir bin Abdullah, ia berkata: 
Rasulullah SAW melakukan penyembelihan sebanyak enam puluh 
tiga ekor unta dengan tangannya sendiri dan Beliau memerintahkan 

Imam Ali RA untuk menyembelih unta yang berwarna abu-abu. 


Ali bin Hujr berkata: Imam Ali RA menyembelih sisanya.” 


S9! Muslim, Haji 147. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


758. Bab: Penjelasan tentang Menyembelih Unta sambil Berdiri, 
berbeda Dengan Pendapat Sebagian Kalangan Yang Menganggap 
Cara Yang Demikian Hukumnya Makruh. Mereka Adalah 
Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Pengetahuan hingga Sesuatu 
Yang Bersifat Sunah Dikatakan Bid'ah dan Sesuatu Yang 
Bersifat Bid'ah Dianggap sebagai Sunnah. 


. 80 362 و‎ PANG 


۳ - حَدَننَا مُحَمّدُ بن Gis É‏ عَبْدُ الأغلى» Was‏ 
دع و - 18 8-05 کی Aa A A‏ 2 
يونس (ح) وحدثنا الصنعاني» حدثنا E daya‏ زرفي Wa‏ يوس T)‏ 


30 3 23 PAN 


ES,‏ زياد بن أيوب» BS‏ إسمَاعيل يعني ان Wasa‏ يونس إن 


عبيد : EA bra (D)‏ ومحمد بن di NG plia‏ هشیم 


KS قال:‎ PN Hi ya ابرا‎ 
Bah AE كذ‎ AG GAN JS كما‎ Ja Ea قذ أنَاحَ‎ 
زيَادِ بن ايوب‎ sana هَذَا‎ 


2893. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdul A'la menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada 
kami, ha Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, Yazid bin Zari' 
menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, ha 
Ziyad bin Ayub telah menceritakan kepada kami, Ismail, maksudnya 
adalah Ibnu “Aliyyah menceritakan kepada kami, Yunus bin Abid 
menceritakan kepada kami, ha Ad-Dauragi dan Muhammad bin 
Hisyam menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hasyim 
menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, Ziyad 
bin Jabir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah melihat 
Ibnu Umar mendatangi seorang laki-laki yang telah mengistirahatkan 
untanya di Mina untuk disembelih. Kemudian ia (Ibnu Umar RA) 


704 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


berkata: Lakukanlah dengan cara berdiri sesuai dengan sunnah 
Rasulullah SAW. 


Hadits ini adalah hadits riwayat Ziyad bin Ayub.” 


r 
PAN Pa 


Ws إمْحَاقَ»‎ YA Ga حَدَننَا علي بن‎ -4 
` 2 As 2e ge 01 ا‎ o s PANG # مه‎ A 
رسول الله‎ pu) وهيب» حدنا ادم عن أبي قلابة ع الس قال:‎ 
قال أبُو بكر: حبر أئس مِنَ الجنس الذي‎ UG MU يا بدو سَبْعَ‎ 
وہ 5 بره قر 3 7 7 رمم‎ D e 07 3 pe 
KANE OK Y Gi في ذكْر‎ ES في غير مَوْضِع مِنْ‎ ali 
ولس في قول أئس: حر رَسُول الله فلك يدو سبع‎ UI راد على‎ 
Ng PAT مِنْ سَبْع بدئاتي لأن جَابرًا قد‎ ET san Pi ائه لَمْ‎ uni 
1 9406 ni e re g 
بيو ثلاثة وستين من بدن‎ pd 
2894. Ali bin Syua'ib telah menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Ishag menceritakan kepada kami, Wahib menceritakan kepada 
kami, Ayub menceritakan kepada kami, dari Abu Oalabah, dari Anas, 
ia berkata: Rasululllah SAW melakukan penyembelihan tujuh ekor 

unta dengan tangannya sendiri dengan cara berdiri. 


Abu Bakar berkata: Berita dari Anas termasuk dalam gaya 
bahasa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitabku dalam 
kesempatan yang lain tentang penyebutan jumlah tertentu yang tidak 
menafikan jumlah yang lebih besar. Pernyataan Anas bahwa 
Rasulullah SAW menyembelih dengan tangannya sendiri sebanyak 
tujuh ekor unta tidak berarti bahwa Beliau tidak menyembelih dengan 
tangannya sendiri lebih dari tujuh ekor unta. Karena riwayat Jabir 


68 Al Bukhari Haji 118 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Zaid. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 705 


menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah menyembelih dengan 
tangannya sendiri sebanyak enam puluh tiga ekor unta.” 


759. Bab: Penjelasan tentang Menyebut Nama Allah dan 
Melakukan Takbir saat Melakukan Penyembelihan. 


PAN و داشت واه‎ PA BG. و مدهب وه و‎ PAN 


Wd -YAO‏ محمد محمد بن يشا حدننا bi Kai‏ حفر حدننا 
r 4‏ ت Pa r‏ 
da‏ قال سيقت NG‏ ت Lan E‏ ان رَسُول الله وك 
DA [YA eÍ rA ta‏ رو اك ركمو 2 mad‏ 
ضحي بكبشين SA gedh‏ ويسمي A Tap‏ ,2 


بيده وَاضِعًا قَدَمَهُ klip Ji‏ 


2895. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far -menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Qatadah menceritakan dari Anas bin Malik RA, bahwasannya 
Rasulullah SAW pernah melakukan penyembelihan hewan kurban: 
Dua ekor kambing domba yang bertanduk dan sangat bagus. 


Beliau melakukannya dengan menyebut nama Allah SWT dan 
bertakbir. Aku melihat Beliau melakukannya dengan tangannya 
sendiri dan meletakkan kakinya di rusuk hewan yang akan 
disembelih.” 


699 Al Bukhari, Haji 119 dari jalur periwayatan Ayub. 
700 Lihat Al Bukhari, Haji 119. Ayub meriwayatkannya dari Abu Oalabah, dari 
Anas. 


706 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


PP bai matan 


Serena AA, y Desi 


Pt z 


g Ga —YAA1‏ بن Vai Ta‏ عِيسى بن A‏ عن 
AK‏ عر 33 قال: توش الب ب مالك يقول: تملظ اله لهُ: أنت 


Pa‏ قال: َعَم کان PB IA‏ بمثله 


eer 


2896. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
bin Yunus memberitakan kepada kami, dari Syu’bah, dari Qatadah, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Anas bin Malik bercerita. Kemudian 
aku bertanya kepadanya: Apakah anda mendengarnya? Ia menjawab: 
Ya aku mendengarnya, Rasulullah SAW pernah melakukan 
penyembelihan hewan qurban. Dengan Hadits yang sama. 9 


760. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Menjadikan Hewan 
Laki-Laki atau Perempuan sebagai Hewan Qurban. 


P WAH -YAAV‏ بن Sa gini‏ عَبْدُ الأغلى 

Lae br ° r . 3 مه‎ . 7z Peria 
مم راس‎ e 
Ja اللفظة‎ aka بكر‎ A يوم بذر قال‎ Al Jal کان اپو‎ a iya بره‎ 
SA في كياب ايع في‎ AS ِن الجنس الذي‎ Je ابي‎ 
JAN في‎ SL Sa UJI SI قد يضاف‎ JG of A 
بِضَاعَتَهُمْ في رحَالهم)‎ I lah JIE AS مِلكه عَنْهُ‎ JS الأؤقات بَعْدَ‎ 
a كنت‎ UN بها طَعَامًّا‎ A ة يهم بعد‎ ta) Uta 


701 Lihat Al Bukhari, Haji 117, Ayub meriwayatkannya dari Abu Galabah, dari 
Anas. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 707 


a ah MAA 5 8 رَعَمَ أن قول‎ a Gak بها لن‎ 

an A‏ بعينو فهو احق بو مِنْ Ab‏ العرفاء Hp‏ أن هذا المال هر 

ja LI وقذ‎ SS Ul وما لَمْ يرل‎ a ai Je 

PPa 

PI في ذلك‎ GG CG di 

2897. Al Fadhal bin Ya'gub Al Jaziri telah menceritakan 

kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Muhammad, 

dari Abdullah bin Abu Junaih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia 

berkata: Rasulullah SAW telah berkurban dengan unta Abu Jahal di 

tahun Hudaibiyyah. Di kepala hewan tersebut terdapat tanda dari 
perak. Abu Jahal menyerahkannya di perang Badar. 


Abu Bakar berkata: Lafazh, “Unta Abu Jahal,” termasuk dalam 
gaya bahasa yang pernah aku jelaskan dalam kitab Al Buyu' dalam 
bab Al Ifras, bahwa sebuah benda atau harta terkadang disandarkan 
kepada pemilik sebelumnya, seperti dinyatakan dalam firman Allah 
SWT, “Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya, 'Masukkanlah 
barang-barang (penukar kepunyaan mereka) ke dalam karung-karung 
mereka, supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali 
kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi',” (Os. 
Yusuf (12): 62) Barang-barang tersebut dinisbahkan kepada mereka 
setelah barang-barang tersebut mereka gunakan untuk membeli 
makanan. Aku jadikan ayat ini sebagai dalil, karena sebagian kalangan 
yang berbeda pendapat dengan kami mengklaim bahwa perkatan 
Nabi, “Jika seseorang mengalami kefakiran, kemudian ia menemukan 
hartanya, maka ia lebih berhak dibandingkan dengan yang lain," 
kemudian diklaim bahwa harta tersebut termasuk harta wadi'ah dan 
harta ghashab. Harta yang belum hilang kepemilikannya, maka dialah 


708 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


pemiliknya. Telah aku jelaskan permasalahan ini dengan detail dalam 
bab tersebut.” 


761. Bab: Penjelasan tentang Anjuran Menyembelih Hewan Hasil 
Ghanimah Kaum Musyrik dan Penyembah Berhala serta Kafir 
Dzimmi, sebagai Bentuk Penghinaan Terhadap Mereka. 


ATA .. Je و مهي‎ PAN 


GAS NIKSA‏ مکمد إن عيسى NG‏ سلمة قال محمد 
وَحَدَنِي عبد الله بن ابي تجح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ il‏ عباس قال sa‏ 


MI‏ وي عام ES‏ في هَدَاياه جملا SN‏ راس رة من 
Bad Fa‏ ارين بدت | 


mang g r 


2898. Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami, 
Salamah menceritakan kepada kami, Muhammad menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Abu Najih menceritakan kepadaku, dari 
Mujahid, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Di hari Hudaibiyyah, 
Rasulullah SAW melakukan penyembelihan. Diantara hewan yang 
disembelih adalah hewan yang pernah menjadi milik Abu jahal yang 
dikepalanya ada sedikit tanda berwarna perak. Hal yang demikian 
dilakukan untuk menghina mereka.” 


702 Sanadnya shahih, Abu Daud Hadits 1749 dari jalur periwayatan Ibnu Abi Najih. 
Al Mustadrak 1 : 467 dari jalur periwayatan Muhammad bin Ishag. Ia berkata: 
Abdullah bin Abu Najih telah menceritakan kepadaku. 

703 Sanadnya shahih. Lihat Hadits sebelumnya 2897. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 709 


762. Bab: Penjelasan tentang Anjuran Menghadapkan Hewan 
Yang Akan Disembelih ke Arah Kiblat dan Membaca Doa ketika 
Melakukan Penyembelihan. 


fo 3209 PANA 


Wa cabe مِن‎ ES) ANN أَحْمَدُ بْنْ‎ Gis -6 


al Hara Pen‏ $- عن ابن إسحاق» HS‏ يزيد بن أ حبيب 
us ja‏ عر الد ala Ga‏ عَنْ ابي عياش» عَنْ AR‏ د 
الله ان نشول ل قا ا لويد as‏ ال جو A tag‏ 


1 0G. 


وحهت وجهي al‏ فط us DAN Sa‏ وما ئا س 
ja‏ إن صّلاتي in KS‏ وَمَمَاتِي 4 Y dii Dg‏ 
Sung A agé‏ ات AAA Jal f,‏ يسم الله الله ead‏ اللهم 
منك ولك من محمد وام 


2899. Ahmad bin Al Azhar telah menceritakan kepada kami 
dan telah aku tuliskan sesuai dengan aslinya. Ya'qub menceritakan 
kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishag, 
Yazid bin Abu Habib Al Misri menceritakan kepadaku, dari Khalid 
bin Abu Umran, dari Abu Iyasy, dari Jabir bin Abdullah: Di hari raya, 
Rasulullah SAW melakukan penyembelihan dua ekor kambing 
domba. Kemudian, saat menghadapkan hewan tersebut ke arah kiblat, 
Beliau membaca doa, “Sesungguhnya aku menghadapkan diriku 
kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung 
kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang 
yang mempersekutukan Tuhan.” (Os. Al An'am [6]: 79) Dan ayat, 
“Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (285/B) tiada sekutu bagi- 
Nya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku 


710 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)'," 
(Os. Al An'am [6] 162-163) Beliau melanjutkan, "Bismillah, Allahu 
Akbar. Ya Allah, ini pada hakikatnya berasal dari-Mu dan 
dipersembahkan untuk-Mu dari Muhammad SAW dan dari ummat 


Muhammad SAW.” 


763. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Berserikat diantara 
Beberapa Orang, jika Hewan Yang Disembelih adalah Unta atau 
Sapi, Meski Orang Yang Berserikat Tersebut Bukan Berasal dari 
Satu Keluarga. Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sepertujuh Unta 

atau Sapi sama Nilainya dengan Satu Ekor Kambing. 


PI SE بشر بن‎ Ip GAN عبد‎ GAS - 

- . 0-3 د هود 203623 202 ag. È St‏ ع s362‏ وو 

عن ابن جريج (T)‏ وحدنا محمد بن معمر القيسي» Udan‏ محمد بن 

0 ta م‎ 2... 29 4 4 yai 074 s. ref re. 

A‏ حبرنا ابن حريج حبر بي بو الزبير» نه سيمع جابراء يُقول: 
8a e 0 x 3‏ 

KA سبو في دك راد‎ AG مَعَ رَسُول الله ف في‎ GE 


e e er 
707 gr 


a) وقالا جَمِيعًا: فقال‎ BN في حديثه: ونحرنا وميل سبعين‎ LI 
YA فقال: ما‎ ajali في‎ BEN مَنْ‎ Ga BEM AD رَجُل: أرأيت‎ 


e2 . هم موس‎ Pa هم‎ ó 07 - 2 Za or 4 . ó r e . 9 H r 
كل‎ isy وحص حابر الحديبية» وقال عبد الرحمن: فنحرنا‎ DAN من‎ 
و سم‎ D 2... ت‎ r 
DN dan كل‎ SAM قال:‎ gana بَدَنَةِ عن سبعة» وقال ابن‎ 


# 


Or alr 


UAS)‏ سبعين بدئة isap‏ والبَاقِي لفظا وَاحِذًا 


74 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 2795 dari jalur periwayatan Zaid bin Abu 
Habib. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 711 


2900. Abdurrahman bin Basyar bin Al Hakam telah 
menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari 
Ibnu Juraij, ha Muhammad bin Ma'mar Al Oaisi telah menceritakan 
kepada kami, Muhammad -Ibnu Bakar menceritakan kepada kami,— 
Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Zubair menceritakan 
kepada kami, bahwasannya ia pernah mendengar Jabir berkata, “Kami 
pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah bersama Nabi SAW, 
setiap satu ekor unta dapat mewakili tujuh orang.” 


Abdurrahman dalam Haditsnya menambahkan: Dan kami 
menyembelihnya pada hari tersebut sebanyak tujuh puluh unta dan 
keduanya berkata: Semuanya. Ada seorang laki-laki bertanya 
kepadanya: Bagaimana menurutmu, apakah satu ekor sapi dapat 
digunakan sebagaimana dalam al Jazur (Unta) ? Ia menjawab, “Al 
Jazur tidak lain termasuk unta.” Jabir mengkhususkan dengan kalimat 
Al Hudaibiyyah. Abdurrahman berkata: Kemudian kami 
menyembelihnya saat itu dan setiap satu ekor unta untuk tujuh orang. 
Ma'mar berkata: Kami berserikat dalam setiap unta untuk tujuh orang 
dan kami menyembelih pada hari itu sebanyak tujuh puluh ekor 
unta.” 


5 g e o 3043 سود م‎ 


r 


D) 30‏ م 3 . or o 0 028 o‏ 
عمرو بن الحارش» ومالك بن A‏ عَنْ أبي الزبير» عن حابر بن عبد 
cah‏ قال: SAS‏ رَسُول الله يك عَامَ الحديبية البدئة عن AI An‏ 

2901. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Umar bin Al Harits dan 
Malik bin Anas RA memberitakan kepadaku, dari Abu Zubair, dari 


78 Muslim, Haji 353 dari jalur periwayatan Yahya. 


712 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Jabir bin Abdullah, ia berkata: Kami melakukan penyembelihan 
bersama Rasulullah SAW di tahun Hudaibiyyah, satu ekor unta untuk 
tujuh orang dan satu ekor sapi untuk tujuh orang.” 


764. Bab: Penjelasan bahwa Tujuh Orang Yang Melakukan Haji 
Tamattu Boleh Berserikat dalam Satu Ekor Unta atau Sapi. Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Sepertujuh Unta atau Sapi Termasuk 
Yang Mudah dalam Pelaksanaannya. Sebab Allah SWT 
Mewajibkan kepada Orang Yang Melakukan Haji Tamattu' 
untuk Menyembelih Hewan Yang Mudah. 


DJ عر عبد‎ ea Was YAH A - ۲ 


2 
کے‎ r 


و 2 0 r‏ 
D ee Sa GAS‏ هشيم Up‏ عبد i‏ عر chs‏ 
وحدثنا يعقوب بن إبراهيم» هشيم» أخبرنا عبد الملكء عن عطاء 
-es 3 hg‏ 


Pijs ANG y > 7 .. 5 8 5 P o 
عن جابر» قال: كنا تمع في عه رَسُول الله 3 وقال بِنْدَارٌ: قال:‎ 
Ga BAN عَنْ‎ KAN رَسُول الله فققاء فذح‎ SS 


2902. Bundar telah menceritakan kepada kami, Yahya 
menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, ha Ya'qub bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami, Abdul 
Malik memberitakan kepada kami, dari Atha, dari Jabir, ia berkata, 
“Kami pernah melaksanakan haji tamattu di masa Nabi SAW." 
Bundar juga berkata, “Kami pernah melaksanakan haji tamattu' 
bersama Nabi SAW dan kami menyembelih seekor sapi untuk tujuh 


oran sai 


706 Muslim, Haji 350 dari jalur periwayatan Malik. 
707 Sanadnya shahih. Abu Daud, Hadits 2807 dari jalur periwayatan Hasyim. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 713 


765. Bab: Tentang Seekor Sapi yang Dapat Disembelih untuk 
Tujuh Wanita yang Melaksanakan Haji Tamattu'. 


BAK PAS بن عند الله إن‎ A taun 
SA al عن‎ TA L al عن د یحی » عن‎ CGI عن‎ AI Kata 
مِنْ نسّائه في حَجَةٍ الودَاع بَقرَة‎ TN الله ف عن‎ Iya) pad قال:‎ 

2903. Muhammad bin Abdullah bin Maimun Al Iskandariyyah 
menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan kepada kami dari 
Al Auza'i, dari Yahya, dari Abu Salmah, dari Abu Hurairah RA, ia 
berkata, “Rasulullah SAW menyembelih satu ekor sapi untuk istri- 
istrinya yang melakukan umrah dalam haji wada”.”98 


766. Bab: Kebolehan Menyembelih untuk Orang Yang 
Melakukan Haji Tamattu', meski Tanpa Sepengetahuan Orang 
Tersebut. 


ERA 2 * AN PH 9 Ge s 07 PAN 
سفيان» قال:‎ Was الجبّار بن العلا‎ AS BAL - ٤ 


LEG 2.0 r s Ag Z202 ER r M eP r o A r 2 0 2 
سمعت يحيى بن سعيل» يقول: سيعت عمره» تقول: سيعت عالشة‎ 


Sia r aa a 6 d o£ ragi s77 2 3 م‎ 14 A r ” 
هَذا ؟‎ G فقلت:‎ jin بلحم‎ HA a كنا‎ D تقول:‎ a 


قاوا: ia‏ بر ضَحَّى رَسول الله فأ عَنْ نسّائه بالبقر 


705 Sanadnya shahih lighairihi —Nashir.) Imam An-Nasa'i meriwayatkan Hadits ini 
dari jalur periwayatan Yahya bin Abu Katsir. Lihat Fath Al Bari 3 : 551. 


714 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2904. Abdul Jabbar bin Al “Ala menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Yahya bin Sa'id berkata: Aku pernah mendengar Umrah berkata: Aku 
pernah mendengar Sayyidah “Aisyah RA berkata, “Ketika kami 
berada di Mina, ada yang mengantarkan untukku daging sapi. Saat itu 
aku bertanya, 'Daging apa ini?" Mereka menjawab, 'Ini adalah daging 
sapi yang disembelih oleh Rasulullah SAW untuk istri-istrinya yang 
melaksanakan haji tamattu” 9 


767. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Kalimat Adh- 
Dhahiyyah terkadang Digunakan untuk Penyembelihan Yang 
Bersifat Wajib. Sebab Istri Nabi SAW dalam Hajinya bersama 
Rasulullah SAW Melakukan Haji Tamattu' kecuali Sayyidah 

“Aisyah RA Yang Melakukan Haji Oiran. Sayyidah “Aisyah RA 
Memasukan Hajinya ke Dalam Umrah, sebab Saat Ia Tidak 
Dapat Melakukan Thawaf dan Sa'i karena Datang Haidh sebelum 
Sempat Melakukan Thawaf dan Sa'i untuk Umrahnya. 


دولاب GIS‏ عبد Jd‏ بن العلا coka WAS‏ قال: 
سَمِعْتُ عَبْدَ ga‏ بْنَ القَاسِمٍ (ح) Nu‏ حبرا ابن 
عة عَنْ عبد PA‏ القاسم CAD‏ ابو مُوسی» EA‏ ابن 
ae‏ عَنْ an KE‏ عن cah‏ عَنْ aa‏ أُضْحَى رَسُول 
الله 4 عن نسائه aije‏ هذا لفظ UI ate‏ وعلي» GG‏ بو مُوسى» 


قَالَ: ن BA‏ قَالَ لاء HA‏ بسرف JG‏ | ذل aka‏ 
قال لَهًا: أفضي ما يُقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ أن لا تطُوفِي Kl; AE eh‏ 


r 
36 
ds 


SN X9 
Hi 


709 Al Bukhari, Haji 115 dari jalur periwayatan Yahya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 715 


BBM هَذَا ؟ قَالُوا: ضّحَّى‎ CB IL LA La كنا‎ 
AJh sni عَنْ‎ 
2905. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Abdurrahman bin Al Qasim, “ha” Ali bin Khasyram 
menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah memberitakan kepada kami, 
dari Abdurrahman bin Al Oasim, “ha” Abu Musa menceritakan 
kepada kami, Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari 
Abdurrahman bin Al Oasim, dari ayahnya, dari Sayyidah “Aisyah RA, 
ia berkata, “Rasulullah SAW menyembelih satu ekor sapi untuk istri- 
istrinya.” | 
Lafazh Hadits ini dari Abdul Jabbar dan Ali, sementara Abu 
Musa dalam riwayatnya menyatakan: Sesungguhnya Nabi SAW 
berkata kepada sayyidah “Aisyah di saat ia mengalami datang haidh 
sebelum memasuki kota Makkah. Rasulullah SAW berkata 
kepadanya, “Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang 
yang melaksanakan ibadah haji kecuali thawaf di Ka'bah.” Sayyidah 
“Aisyah RA berkata: Ketika kami sedang berada di Mina, ada yang 
mengirimkan untukku daging sapi. Kemudian aku bertanya, “Daging 
apa ini?” Mereka menjawab, (286/A) "Rasulullah SAW menyembelih 
seekor sapi untuk istri-istrinya.”!* 


768. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Berita dari Jabir Yang 
Menyatakan bahwa Satu Unta dapat Digunakan untuk Tujuh 
Orang tidak Menunjukkan bahwa Satu Unta tidak Dapat 
Digunakan untuk Lebih dari Tujuh Orang. Gaya Bahasa Yang 
Demikian seperti Gaya Bahasa Yang Telah Aku Jelaskan dalam 
Kitab-Kitabku bahwa Bangsa Arab Terkadang Menyebut Jumlah 


710 Muslim, Haji 119 dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah. 


116 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Bilangan namun Tidak untuk Menafikan Jumlah Yang Lebih 
dari Yang Disebutkan. 


- 
70 30 107 م‎ ai r 


Kode - d‏ محمد بن عيسى» AN tana‏ قال: حديني 
م oå o A 3 b2 A 0 ur 0 Jo AG‏ 3 ه o lros‏ 58 
بن إسحاق» عن محمد بن مسلم الزهري» عن عروة بن الزبيرء 

م 


عن المِسُوّر بن MPA‏ وَمَرْوَان بن الحكمء Sela AT‏ قالا: CA‏ 
و > سل : a‏ 
رَسول الله يي عام الحديبية يريد زيارة SI‏ لا يريد NB‏ وَسَاق ana‏ 


Pera 
ج‎ 


0 # م 2 - r‏ وم 
s‏ 


- 
ا 


Aas 
or o اي هاس‎ fo s0٤ BI و‎ CS 
AS قال محمد: فحدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن‎ 
0 Iel LA Bo : 2 0 3 Aa - of ` 
عَشَرَ مائة‎ a الله الألصّاري قال كتا أُصْحَابُ‎ 


2906. Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami, 
Salmah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq 
menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Muslim Al Zuhri, dari 
Urwah bin Zubair, dari Al Miswar bin Makhramah, Marwan bin Al 
Hakam baerkata: Bahwasannya keduanya telah menceritakannya, 
keduanya berkata, “Di tahun Hudaibiyyah, Rasulullah SAW 
melakukan perjalanan untuk menziarahi Ka'bah, bukan untuk 
melakukan perang. Saat itu Beliau membawa tujuh puluh ekor unta 
untuk disembelih. Saat itu rombongan yang ikut berjumlah tujuh ratus 
orang laki-laki dan setiap satu ekor unta disembelih untuk sepuluh 
orang.” 


Muhammad berkata: Al A'masy telah menceritakan kepadaku, 
dari Abu Sufyan, dari Jabir bin Abdullah Al Anshari, ia berkata: Kami 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 717 


yang ikut dalam rombongan Hudaibiyyah berjumlah seratus empat 
belas orang." 


ع هود loo‏ 


۷ - دا غد wah‏ بن tata NA‏ سان وثنا علي بن 


o -0 2 - ه ومس‎ z 03 r To 3o <o f co. 
ابن عيينة» عن الزهري» عن عروة» عن اليسور بن‎ UYA حشرم»‎ 


r 


say 


Geo, - 9, . a7 0r) e o 122, Ya 2 kd £ ore Zero z 
الحديبية في بضع عشرة ما‎ PB مخرمة» ومروان» أن النبي‎ 


20 220 Er 200, Br i آله‎ pin 2000 H ia NGANG Gr هس‎ fo 
Gh KG كان بي الحليفة قلدَ الهذي وأشعره‎ ÉD a” 


& 


2907. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ali bin Khasyram 
menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah memberitakan kepada kami, 
dari Zuhri, dari Urwah, dari Al Miswar bin Makhramah dan Marwan: 
Bahwasannya Nabi SAW melakukan perjalanan di tahun Hudaibiyyah 
bersama seratus sepuluh orang lebih sahabat. Ketika tiba di Dzul 
Hulaifah, Beliau mengalungkan sesuatu pada hewan yang akan 
disemblih dan melakukan ihram dari daerah tersebut, kemudian ia 
menyebutkan Hadits ini. 


Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Ibnu Ishag disebutkan 
bahwasannya Beliau membawa tujuh puluh unta dan saat itu 
rombongan yang ikut serta berjumlah tujuh ratus laki-laki, maksudnya 
adalah jumlah yang Rasulullah SAW sembelihkan unta untuk mereka, 
bukan berarti seluruh sahabat yang ikut serta berjumlah tujuh ratus. 
Gaya bahasa yang demikian termasuk dalam jenis yang kami katakan: 
Kata manusia terkadang digunakan untuk mengungkap sebagian 


"1 Sanadnya yang pertama dha'if karena adanya sosok Ibnu Ishaq yang sering 
meng'an 'anah dan sanadnya yang lain yaitu yang berasal dari Jabir bersifat Hasan, 
karena ia secara jelas menceritakan —Nashir.) Ahmad 4 : 323 dari jalur periwayatan 
Muhammad bin Ishag. 


718 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


orang, sebagaimana firman Allah SWT, sedi 9 SÉ قال لهھ‎ Gal 

کد جتنا لل كلوق GL UG Ea AG‏ آله َم اوسيل 
“(Yaitu) orang-orang (yang menta 'ati Allah dan Rasul) yang kepada‏ 
mereka ada orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya manusia‏ 
telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu‏ 
takutlah kepada mereka,' maka perkataan itu menambah keimanan‏ 
mereka dan mereka menjawab, 'Cukuplah Allah menjadi Penolong‏ 
kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung." (Os. Aali 'Imran [3]:‏ 
)173 


Jelaslah, bahwa kata manusia dalam ayat tersebut tidak 
menunjukkan bahwa semua manusia mengatakan hal yang demikian 
dan tidak semua manusia berkumpul bersama mereka. 


Demikian pula dengan firman Allah SWT, 54 If 45 
SBI AG SIS “Kemudian bertolaklah kamu dari tempat 
bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah) dan mohonlah ampun 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (Os. Al Bagarah (2): 199) 


Dalam ayat ini jelas bahwa tidak seluruh manusia berangkat 
meninggalkan “Arafah, maksud dari firman Allah SWT dalam ayat ini 
adalah sebagian manusia, bukan semua manusia. 


Permasalahannya memang agak panjang dan bukan tempatnya 
untuk menerangkan secara mendetail. Riwayat dari Ibnu Uyainah 
secara jelas menunjukkan sahnya pentakwilan seperti ini. Bukankah 
dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Jabir berkata: Mereka 
berjumlah seratus sepuluh lebih. Dengan demikian, dapat dipastikan 
bahwa jumlah mereka yang ikut serta dalam rombongan tersebut lebih 
dari seribu tiga ratus orang. Karena kata Al Bidh'u menunjukkan 
bilangan antara tiga hingga sepuluh. Penyebutan jumlah bilangan 
dalam riwayat ini sama dengan yang ada dalam riwayat Abu Sufyan 
dari Jabir bahwa jumlah mereka ketika berada di Hudaibiyyah 
sebanyak seratus empat belas orang. Riwayat ini juga menunjukkan 


ShahihIbnuKhuzaimah || 719 


bahwa jumlah mereka seribu empat ratus. Lafazh ini menunjukkan 
bahwa Pernyataan dalam riwayat Ibnu Ishag: Jumlah manusia pada 
saat itu tujuh ratus laki-laki: Mereka adalah sebagian jumlah yang ada 
bersama Nabi SAW di Hudaibiyyah, bukan jumlah keseluruhan, 
berdasarkan pentakwilan ini. 


Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW 
menyembelih untuk sebagian dari mereka: Satu unta untuk setiap 
sepuluh orang, satu unta atau satu sapi untuk tujuh orang. Perkatan 
Jabir: Kami berserikat dalam satu ekor unta untuk tujuh orang dan 
dalam satu ekor sapi untuk tujuh orang: Maksudnya adalah sebagian 
yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyyah melakukan penyembelihan 
dengan cara demikian. 

Riwayat Al Miswar dan Marwan: Sepuluh orang berserikat 
dalam satu unta: Maksudnya adalah tujuh ratus orang dari mereka: 
Yaitu setengah dari jumlah yang ikut, bukan jumlah keseluruhan 
rombongan Hudaibiyyah.'!2 


Al Husein bin Wagid telah meriwayatkan dari Al 'Ilba' bin 
Ahmar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: 


ANN. 22 T 02 . كر‎ ` 0000 yg 
فاشت ركنا‎ I a رسول الله و في سفرء‎ g كنا‎ - 
3 -0 02 4 A o “ .م‎ 
الفظل‎ Was أبو عَمّا‎ Gang عَشَرة» ح‎ adi سَبْعَة» وفي‎ AS في‎ 
ai? ° oa? ت‎ 3 A2. 
AN بن موسى» عن الحسين بن‎ 
2908. Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah 
SAW. Kemudian Beliau melakukan penyembelihan dan kami 


berserikat dalam satu ekor sapi untuk tujuh orang dan dalam satu ekor 
unta untuk sepuluh orang, ha Abu Ammar menceritakan kepada kami, 


712 Al Bukhari, peperangan, 35 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Sufyan. 


720 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Al Fadhal bin Musa menceritakan kepada kami dari Al Husein bin 
Wagid, ha. 


BIS SE قسم‎ AA 
SA صكة هَل‎ Ji JIS بجرُور‎ TN في عَسَرَةَ مِنَ‎ 
2909. Riwayat Rafi” bin Khadij dalam masalah pembagian 


ghanimah, kemudian Nabi SAW menukar sepuluh ekor kambing 
dengan satu ekor unta menunjukkan dalil sahnya permasalahan ini. 114 


769. Bab: Anjuran untuk Membeli Hewan yang Akan Disembelih 
dengan Harga Yang Mahal, jika Memang Syaham bin Al Jarudi 
Termasuk Orang yang Riwayatnya dapat Dijadikan sebagai 
Hujjah. Hal Ini Termasuk dalam Jenis Yang Dikatakan 
oleh Al Mathlabi. 


BAP e‏ لما سيل أي 
اقاب ٠‏ أفضّل قال usut‏ َم تمتا وَأَنْفْسُهًا ء: عِنْدَ Welah‏ فقال في aib‏ هذا 
لخر juo‏ ا َر إلى أن يَعْلَمَ أن کان ما Ea cake‏ عند al‏ 
کان das‏ لِثوّاب الله إذا رجه لله 


2910. Dalam komentarnya terhadap riwayat Abu Dzar dari 
Nabi SAW, ketika ditanya tentang persembahan yang paling utama? 
Rasulullah SAW menjawab, “Yang paling mahal harganya dan paling 
paling baik menurut ahlinya.” Mengomentari riwayat ini, ia berkata: 


713 Sanadnya hasan. An-Nasaa'i 7 : 195 dari jalur periwayatan Al Fadhal bin Musa. 
714 Lihat Al Bukhari, Asy-Syirkah 16. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 721 


Pekerjaan yang paling baik dan paling besar pahalanya adalah 
pekerjaan yang maksimal untuk ukuran seseorang jika dilakukan 
semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Alah SWT. 7'5 


Tep asi Ka -۱‏ بي SA‏ البَعْدَادِيُ Het‏ ارقا 
E‏ 211311011 
cai‏ قال: sad‏ عُمَرُ Abadi ii‏ تجيبًا et‏ بها Uas ME‏ 
تی الب cil A AD Am a A SPEAR‏ بها 


BAY ؟ قال:‎ ih UN GA شري‎ sh, دي ب أيه‎ BLN 
Sai ben شان‎ ES ا‎ 
wih °2, ده‎ HA حَهُمْ بن الْحَارُودء وقال‎ E 


2911. Ahmad bin Abu Al Haram Al Baghdadi telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salmah menceritakan 
kepada kami, dari Abu Abdul Rahim, dari Syahmun bin Al Jarudi, 
dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Umar bin Khaththab RA telah 
menyembelih hewan yang paling bagus yang dimilikinya, ia 
membelinya dengan harga tiga ratus dinar. Kemudian ia mendatangi 
Nabi SAW dan berkata: Wahai Rasulullah, aku akan menyembelih 
hewan yang paling bagus yang aku dapatkan. Aku membelinya 
dengan harga tiga ratus dinar. Apakah aku jual hewan tersebut dan aku 
belikan seekor unta, kemudian unta tersebut aku sembelih? Rasulullah 
SAW menjawab, “Jangan, sembelihlah hewan yang telah kamu beli 
tersebut.” 


Abu Bakar berkata: Sahabat-sahabat Muhammad bin Salamah 
telah berbeda pendapat tentang nama Orang tua ini. Sebagian dari 


715 Lihat muslim, Keimanan 136. 


722 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


mereka mengatakan bahwa namanya adalah Jaham bin Al Jarudi dan 
yang lain mengatakan namanya adalah Syaham.”'* 


770. Bab: Penjelasan tentang Cacat pada Hewan hingga Ia Tidak 
Dapat Dijadikan sebagai Hadyu atau Ibadah Kurban. 


0-35. و‎ PAN . 20 3G. 3 PAN 


or 20 

Toa —YANY‏ محمد بن يشان جدننا محمد يعي ابن حمر 

y 2 5... y اوم 20 20 مده‎ Loc. Pr | 2 . 3. PA 
«SAS gal وابن‎ GA داود» وعبد الرحمن بن‎ Ap سویډ‎ SA 
عبد ال حمَن»‎ ip لمان‎ RG قالوا: شي شعبّة قال: سرع معت‎ Ad 0 


Jo 2o 2073 A o 


قال: سيعت عبيد بن فيروز» قال: E‏ 
ا الا AA NG NG 200 da‏ ا لا و م 
رَسُول الله 3 مِنَ CA‏ فقال: قال رَسُول الله 6: هَكذا saa‏ 
pa 5 ` 372 29% at 44‏ 8 ° 4 
AN‏ مِنْ يد رَسُول الله VE‏ زئ في الأضّاحِي: BO‏ 
a. PP DET Pn: Kd‏ مر A 5 Wi‏ مر و ر ر 7 
البين GS‏ والمَريضة LAI‏ مَرَضْهَاء والعرجاء البيْنْ ظلعهاء والكسيرٌ 
ze A A Zos o‏ ".8 ره r -o A a‏ 2 2 
التي EN‏ قال: فَإِنّي أَكْرَهُ أن يَكُونَ Lai‏ في 053 وَالْقَرْدِء قَالَ: C3‏ 
كرحت BY, dn‏ علَى sÉ‏ 

2912. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Ja'far, Yahya bin Sa'id, Abu 
Daud, Abdul Rahman bin Mahdi, Ibnu Abu Adi dan Abul Walid 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syu'bah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Sulaiman bin Abdul 
Rahman berkata: Aku pernah mendengar Ubaid bin Fairuz berkata: 


Aku pernah berkata kepada Al Bara, “Tolong jelaskan kepadaku apa 
yang tidak disenangi atau yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam 


716 Sanadnya dha'if. Abu Daud, Hadits 1756. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 723 


permasalahan hewan kurban?” Ia menjawab: Rasulullah SAW 
bersabda dengan memberikan isyarat dengan tangannya. Tanganku 
lebih pendek dibandingkan dengan tangan Beliau, “Ada empat cacat 
yang tidak dapat ditolerir hingga hewan yang memiliki salah satu dari 
empat cacat ini tidak dapat dijadikan sebagai hewan kurban: Hewan 
yang buta matanya, Yang sakit, Yang pincang dan Yang patah 
tanduknya.” Beliau melanjutkan perkataannya, "Bahwasannya aku 
tidak menyukai hewan yang cacat pada telinga dan tanduknya.” 
Beliau kembali berkata, "Apa yang aku tidak suka, maka 
tinggalkanlah, namun jangan kamu mengharamkannya untuk 


selainmu.”" 


771. Bab: Penjelasan tentang Makruhnya Menyembelih Hewan 
yang Telinga atau Tanduknya Terbelah. Yang Tidak Cacat Lebih 
Utama, namun Bukan Berarti Hewan Yang Telinga atau 
Tanduknya Terbelah Tidak Boleh Digunakan untuk Kurban. 
Sebab Nabi SAW Menjelaskan bahwa Ada Empat Macam Cacat 
Yang Membuat Seekor Hewan tidak Dapat Dijadikan Ibadah 
Kurban. Dengan Demikian Selain Cacat Yang Empat Tersebut 
Hukumnya Boleh. 


14 14 
Sor 1G م‎ brdo ماس م‎ nh 
. 


ama AS -‏ بْنْ ÉI‏ حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ SA‏ 


0 
á 23 hk. م‎ PAR 


o م‎ . 8 r s3 م‎ © KK A Zo Pa © تر‎ 2a 

SA‏ شعبة» عن GIS‏ قال: سيعت حجري بن lS‏ رجلا eea‏ عن 
p‏ إن A ee z A 4 zo eo 5 EF‏ 
علي أن تبي الله HB‏ أن pal ah at‏ 03 قال 535 
DS‏ ذلك لِسَعِيدٍ بن KA‏ فقال: Bp GG adi LAI‏ ذلك 


So 315. و‎ PAN يرم له ف‎ IS 


s r r 
717 Sanadnya shahih. Abu Daud, Hadits 1756 


724 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


عن 135 43 بن حَوْشَب قال LAN‏ القَرْنْ PA‏ 

2913. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Syu'bah 

menceritakan kepada kami dari Oatadah, ia berkata: Aku pernah 

mendengar Jura bin Kalib —Seorang laki-laki dari kalangan mereka— 

dari Ali, “Bahwasannya Nabi SAW pernah melarang melakukan 
penyembelihan hewan yang tanduk atau telinganya terbelah.” 


Qatadah berkata: Aku pernah menyebutkan hal yang demikian 
kepada Sa'id bin Al Musayyib, kemudian ia berkata: Kata Al Adhab 
maknanya adalah setengah atau lebih dari setengahnya terbelah. 


Bundar telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Khalid bin Atsamah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Basyir, 
dari Qatadah, dari Syahar bin Hausyab, ia berkata: Al Adhab 
maknanya adalah tanduk bagian dalam.” 


772. Bab: Larangan Menyembelih Hewan Yang Cacat pada 
Bagian Mata atau Telinganya untuk Hadyu atau Kurban, 
Larangan Tersebut Bersifat Anjuran untuk Tidak Melakukan, 
Sebab Yang Sempurna dan Sehat Lebih Utama. Dengan 
Demikian, bukan Berarti Yang Cacat di Telinga atau Di Matanya 
Tidak Boleh Digunakan, kecuali Jika Matanya Buta atau 
Telinganya Putus. 


78 Sanadnya dha'if karena ada sosok yang tidak dikenal sebagaimana telah aku 
jelaskan dalam kitab Al Misykat (1464) dan kitab Al Irwa' (1135) kemudian 
ditakhrij dalam kitab Al Mukhtarat karya Adh-Dhiya Al Mugaddasi (383,384) 
Dalam Hadits sebelumnya terdapat isyarah yang bertentangan dengan Hadits ini. 
Perhatikanlah! —Nashir.) Abu Daud, Hadits 2805, 2806 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Oatadah, namun riwayat ini dalam redaksi ungkapannya terdapat 
taqdim tak khir. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 725 


Kasa Ci -891‏ بن عَبْدٍ الأغلى» حَدَنْنَا حَالِدُ يعني ابْنَّ 
Pa 58 F ETE -°‏ را - r,‏ 3 
الحَارث (ح) Da,‏ محمد بن بشارء SAS ING D DI‏ شعبة 
Ka.‏ کو - د هوم مه Los z KAN 0 -0 å‏ ا 
رح وحدنا ابو مُوسَى» Wa‏ عبد الرحمن» عن سفيّان» وشعبّة وهذا 


- ورل r £ 2 - A a £ z‏ < 7 م r 27 o‏ 
حديث | لصنعاني» أن سلمة بن ce al Wi‏ قال: م سفت 5 حجية بن 
۶ 


DE رسول الله‎ EA عى الكدئ» يقرل: ست غك يقول:‎ 
239, تستشرف العين‎ 
2914. Muhammad bin Abdul A'la telah menceritakan kepada 
kami, Khalid, Maksudnya adalah Ibnul Harits menceritakan kepada 
kami, ha Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, 
Muhammad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami, ha Abu Musa menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Sufyan dan Syu'bah. 
Hadits ini adalah Hadits riwayat Ash-Shan'ani, Bahwasannya Salmah 
bin Kahil memberitakan kepadanya, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Ibnu Abi Al Indi berkata: Aku pernah mendengar Ali 
berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk 
memilih hewan yang bagian mata dan telinganya sempurna.” 


2 hari ce . o PER 
القيسي‎ jana محمد بن‎ AS - ۹0٥ 
- pi 
oa. o z 


حَدئِي ابي عَنْ أبي ga up IA‏ عن حح ن ii‏ 
أن رحلا سال علا عن ارق UB‏ عَنْ سق JG BA JG‏ لا 


E المنسك» قال: وكان رَسُول الله‎ AI قال:‎ ep قال:‎ Dag 


2 So A 07 E 
حدشا وهب بن جرير»‎ » 
م‎ r 


7 Sanadnya hasan.An-Nasaa'i 7 : 191 dari jalur periwayatan Muhammad bin 
Abdul A'la. 


726 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


uga‏ آل تسرف الل والأذن 
Muhammad bin Ma'mar Al Qaisi telah menceritakan‏ .2915 
kepada kami, Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, Ayah ku‏ 
menceritakan kepadaku dari Abu Ishag, dari Salmah bin Kahil, dari‏ 
Hujjah bin Adi: Pernah ada seorang lelaki bertanya kepada Ali RA‏ 
tentang seekor sapi. Kemudian ia menjawab: Ia dapat digunakan untuk‏ 
tujuh orang. Kemudian ia ditanya lagi: Bagaimana dengan hewan‏ 
yang tanduknya terbelah? Ia menjawab: Tidak menjadi masalah.‏ 
Kemudian ia ditanya lagi: Bagaimana dengan yang kakinya pincang?‏ 
Ia menjawab: Tidak mengapa jika kamu telah selesai melakukan‏ 
nusuk. Kemudian ia berkata: Rasulullah SAW telah memerintahkan‏ 
kepada kami untuk memilih hewan yang telinga dan matanya tidak‏ 
cacat.”‏ 


773. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Menyembelih Anak Domba (287/A) untuk Hadyu atau Kurban 
dengan Menyebut Riwayat yang Lafazhnya Bersifat Mujmal, 
tidak Mufassar. 


qa i Sa SA WA -ya‏ حَدَنِي ايء 

ME‏ بن ابي AS‏ بَعْجّة بن عبد الله ن بر CAS‏ > عن 
Ie‏ إن AP AP‏ قال: pad‏ رول الله 8# al isi Una‏ 
قال عقبة: Doa‏ لي جَدَعَة din‏ يا رَسُولَ الله» صَارَتْ لي Gie‏ 


"0 Sanadnya hasan shahih sebagaimana telah aku jelaskan dalam kitab Al Misykat 
(1463) —Nashir.) Ahmad 1 : 108 dari jalur periwayatan Ishag, dari Suraih, dari Ali 
RA. Sufyan dan Syu'bah telah meriwayatkan dari Salmah bin Kahil dari Hajiyyah : 
Bahwasannya ada seorang lelaki bertanya kepada Ali RA, Lihat Ahmad 1 : 95, 105. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 727 


قال: ضح لَهَاء قال ابو بکر: حرجت Wal Apt‏ في كياب 
US ditata‏ حرجت INI sja‏ التي Gi‏ ذِكرٌ الضَّحَايًا في هَذا 
S Pa‏ وور ر وھ Mo IT á E r AI‏ 
EES‏ الْعُلْمَاء لَمْ gila‏ أن كل ما جَارَ في KAN‏ فهو جَائرٌ 
في الذي 
Abu Musa telah menceritakan kepada kami, Mu'adz bin‏ .2916 
Hisyam menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku,‏ 
dari Yahya bin Abu Katsir, Ba'jah bin Abdullah bin Badar Al Jahni‏ 
menceritakan kepadaku, dari Agabah bin Amir Al Jahni, ia berkata,‏ 
“Rasulullah SAW membagi-bagikan hewan kurban kepada para‏ 
sahabat.“ Ugbah berkata “Aku mendapatkan seekor anak domba. Saat‏ 
itu aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan seekor anak‏ 
domba,' Rasulullah SAW menjawab, 'Berkurbanlah dengannya',”‏ 


Abu Bakar berkata: Aku telah mengeluarkan riwayat tentang 
permasalahan ini dengan lengkap dalam pembahasan tentang Adh- 
Dhahaya. Aku keluarkan riwayat-riwayat yang didalamnya 
disebutkan permasalahan adh-dhahaya dalam kitab ini, karena para 
ulama tidak berbeda pendapat tentang hewan gurban yang boleh 
digunakan untuk Udhhiyyah (ibadah kurban) boleh juga digunakan 
untuk hadyu.'” 


774. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Memotong- 
Motong Daging Hewan yang Telah Disemblih atas Izin Orang 
Yang Berkurban. 


هود 35.3 وهاه 02 


Lado - ۷‏ محمد ر 


721 Muslim, Al Adhahi 16 dari jalur periwayatan Hisyam. 


728 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


07 0 


ور ق را شاد بن ara‏ عن عب الله بن CA‏ عر عبد الله ب 
قال Iga) JB‏ لله : A e il ea sa‏ 
,225 إلى MK BD‏ حمس أو ميت in Jan gg‏ 


-3 رور‎ 0. z 


بهاء Wd‏ وَحَبَتْ Mpg‏ قال: TAS‏ حَفِيفة لَمْ Gagi‏ اك “ea‏ 


Aa AG 07 فقال:‎ ab من‎ 


2917. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Tsaur menceritakan 
kepada kami, dari Rasyid bin Sa'ad, dari Abdullah bin Yahya, dari 
Abdullah bin Oarath, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hari 
yang paling agung di sisi Allah SWT adalah hari nahar, kemudian 
hari Al Ourr.” Rasulullah SAW mengucapkan beberapa kalimat yang 
tidak aku mengerti. Kemudian aku bertanya kepada beberapa orang 
yang berada di samping Nabi SAW, ia menjawab, “Barangsiapa yang 


ingin, boleh memotong-motongnya. dii 


775. Bab: Dalil tentang Hewan Jadz’ah (Hewan yang Berusia Satu 
Tahun Masuk Tahu Ke Dua) Hanya Dapat Digunakan jika tidak 
Dapat Menemukan Hewan yang Bersifat Musin (Hewan yang 
Berusia Dua Tahun Masuk Tahun Ke Tiga). 


sor A PA ao- وبر‎ 362A سوس‎ 


BAL -YANA‏ محمد بن يی WA‏ ابو ي Gas‏ رهي 


gr SA شا‎ a مُحَمّدُ بْنُ‎ CD 


72 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1765 dari jalur periwayatan Tsaur. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 729 


I rez 


o7 3‏ ماع os‏ مهام KUE‏ ا ا د لج 9 
eh‏ عن أبي N‏ عَنْ جَابر» قال: قال رَسُول الله ا لا تذيَحُوا إلا 
مُسنّة إلا أن MASA (SE png‏ حَذعَة مِنَ "ON‏ 


2918. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abu Na'im menceritakan kepada kami, Zahir menceritakan kepada 
kami, ha Muhammad bin Al “Ala bin Karib menceritakan kepada 
kami, Sanan bin Muthahir menceritakan kepada kami, dari Zahir, dari 
Abu Zubair, dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Janganlah kalian menyembelih hewan kecuali yang bersifat musin. 
Jika tidak dapat menemukannya, maka kalian boleh menyembelih 


hewan yang bersifat jadz'ah.”” 


776. Bab: Penjelasan tentang Sedekah dengan Daging dan Kulit 
serta Perhiasan Hewan Hadyu dengan Menyebutkan Riwayat 
yang Lafazhnya Bersifat Mujmal bukan Mufassar. 


41 07 PANA 


8- حدتا عبد JI‏ بن م ea‏ د e‏ عن أبي 
HE aaa‏ ني النبِي SB‏ 
ai‏ م على of, dh‏ ا las jii‏ وجلالهاء Ang‏ قال: Opa‏ 
Abdul Jabar bin Al “Ala telah Heat kepada‏ .2919 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Najih, dari‏ 
Mujahid, dari Abu Laila, dari Ali, ia berkata, “Nabi SAW telah‏ 
memerintahkan kepadaku untuk mengurus untanya dan‏ 


memerintahkan agar aku mensedekahkan kulit dan perhiasannya." 
Menurutku ia juga berkata, “Juga dagingnya." 


723 Muslim, Adhahi 1913 dari jalur periwayatan Zahir. 
724 Muslim, Haji 348 dari jalur periwayatan Uyainah. 


730 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


777. Bab: Penjelasan tentang Membagikan Daging, Kulit dan 
Perhiasan Hewan Hadyu kepada Orang-Orang Miskin dan Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Riwayat Ibnu Uyainah Bersifat 
Mujmal, tidak Mufassar. Juga Perintah Nabi SAW untuk 
Membagikan Daging, Kulit dan Perhiasan Hewan Hadyu kepada 
Orang-Orang Miskin, bukan Kepada Orang-Orang Kaya dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Penyebutan secara Keseluruhan 
terkadang Yang Dimaksud adalah Sebagian. 


PA بک اا‎ ANA Ea مكو‎ A ih LAN 
Pai Aa ek ii eid أخخبرني‎ ah 
FEE ERENS SA أبي يى‎ 
P Ba SA أن يقسم بده كلها‎ SA a عَلَى‎ 
هَل سى‎ gi فلت‎ SU ولا يُنْطِي في‎ a 
ذَلِكَ ؟ قَالَ: لا‎ Di 


2920. Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, Al Hasan bin Muslim memberitakan 
kepadaku, bahwasanya Mujahid memberitakan kepadanya, 
bahwasannya Abdul Rahman bin Abu Laila memberitakan kepadanya 
bahwa Ali bin Abu Thalib RA memberitakan kepadanya, 
“Bahwasannya Nabi SAW telah memerintahkan kepadanya untuk 
membagi-bagikan seluruh hewan hadyu: Dagingnya, kulit dan 
perhiasannya kepada kaum miskin dan tukang jagal tidak diberi dari 
hewan yang disembelih.” Aku katakan kepada Al Hasan: Apakah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


Rasulullah SAW menyebutkan kepada siapa saja hewan tersebut 
dibagikan? Ia menjawab: Tidak. 


778. Bab: Dalil yang Menunjukkan bahwa Penyebutan Sesuatu 
secara Keseluruhan terkadang Makna Yang Dituju hanya 
Sebagian dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Maksud dari 
Perkataan Imam Ali bin Abu Thalib: Rasulullah SAW Telah 
Memerintahkan Kepadaku untuk Membagikan Seluruh Bagian 
Untanya, adalah Kecuali Sebagian Kecil. 


ia ر ابي ويك‎ Mana بكر:‎ du - -۱ 
a 


2921. Abu Bakar berkata: Riwayat Jabir bin Abdullah 
menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk 
menyisakan sedikit dari setiap unta.” 


` 779. Bab: Penjelasan tentang Larangan Memberikan Upah 
kepada Tukang Jagal dari Hewan Yang Disembelih dengan 
“Menyebutkan Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat Mujmal, 
tidak Mufassar. 


GS -0‏ عَلِي Gi‏ حشرم EL UE‏ عَنْ عَبْدٍ الكريم» 
عَنْ مُجَاهِدِه عن ابن ابي ليْلى» عَنْ GA JG CP‏ رَسُول الله هيك أن 


725 Muslim, Haji 349 dari jalur periwayatan Muhammad bin Bakar dan didalamnya 
ada penambahan redaksi “Fil masaakin.” 
726 Lihat Hadits setelahnya No : 2924. 


732 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ea Gi ad أن لا أطي‎ ah ai قوم على‎ 

2922. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Ibnu 

Uyainah memberitakan kepada kami, dari Abdul Karim, dari Muj ahid, 

dari Ibnu Abu laila, dari Ali, ia berkata: Rasulullah SAW telah 

memerintahkan kepadaku untuk mengurus untanya dan 

memerintahkan kepadaku agar tidak memberikan upah kepada tukang 
jagal dari unta yag dipotong tersebut.” 


780. Bab: Penjelasan tentang Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat 
Mufassar yang Menjelaskan Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat 
Mujmal Yang Telah Aku Sebutkan. Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Nabi SAW Melarang Memberikan Sesuatu dari Hewan 
Tersebut kepada Tukang Jagal sebagai Upah Pemotongan, bukan 
Sebagai Sedekah Kepadanya, jika Tukang Potong Tersebut 
Kebetulan Orang Miskin. 


PAN PAN 9 3230 TA PANA 


Wa an a عبد‎ GI محمد بن يشان‎ Gis - ۳ 
عن سفيّان» عر عبد‎ Dana Bun Bi سيان (ح)‎ 
أَمَرَهُ أن‎ BA ان‎ de عن مُحَاهِڊ» عن ابن ابي ليلى» عن‎ Ta 
H شيا‎ Ge مِنْ‎ JI أن لا يغطي‎ ah wo م عَلَى‎ T 
D: حديث و کي‎ 
2923. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 


kepada kami, ha Salim bin Jinadah menceritakan kepada kami, Waki’ 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abdul Karim, dari 


727 Muslim, Haji 348 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Abdul Karim. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 733 


Mujahid, dari Ibnu Abi Laila, dari Ali: Bahwasannya (287/B) Nabi 
SAW telah memerintahkan kepadanya untuk mengurus untanya dan 
memerintahkan agar tidak memberi sesuatu dari hewan tersebut untuk 
tukang jagal sebagai upah pemotongan. 

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Waki’ disebutkan: 
Memberikannya sesuatu dari hewan tersebut sebagai upah atas 
pekerjaan yang dilakukannya.” 


781. Bab: Penjelasan tentang Memakan Daging Hewan Hadyu 
yang Hukum Menyembelihnya Bersifat Sunnah. 


r, r, 
A r Aos PANA 


Ja Gian Anan ip P YA A -yaya 

al Ha‏ قال: CA‏ جَابرَ بن عبد Gas, ca‏ عبد الا 92 الغلاي 

جابر» قال: an AA‏ الله مِنْ كل حزور dani daan‏ في Š‏ 
Cadas‏ وکوا اللخ وَحَسَوًا مِنَ SA‏ هذا SAR Pnb‏ 


2924. Bundar telah menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah datang 
menemui Jabir bin Abdullah. Abdul Jabar bin Al “Ala dan Az- 
Za'farani telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, 
dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW pernah memerintahkan agar 
disisakan sebagian kecil dari setiap unta yang akan dibagikan. 
Kemudian daging tersebut dimasak dan dinikmati. 


78 Al Bukhari, Haji 120 dari jalur periwayatan Sufyan. 


734 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Hadits ini merupakan riwayat Az-Za' farani. 


Abu Bakar berkata: Ada seseorang yang bertanya tentang 
hukum hadyu yang bersifat wajib: Bolehkan si pemilik hewan hadyu 
tersebut memakannnya? Aku jawab, “Jika seorang yang melakukan 
haji qiran atau haji tamattu' menyembelih seekor unta atau sapi atau ia 
berserikat dalam satu unta atau satu sapi dan bagiannya dalam hewan 
tersebut lebih dari sepertujuh, maka ia boleh memakan selain bagian 
sepertujuh sapi atau unta tersebut. Sebab kewajiban bagi yang berhaji 
qiran atau tamattu” dalam hal berhadyu adalah sepertujuh kecuali bagi 
orang yang membolehkan seekor unta untuk sepuluh orang 
sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam riwayat As-Suar dan 
Marwan dan riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas RA, atau seekor 
kambing. 


Dengan demikian, lebih dari sepertujuh dari unta atau sapi 
tersebut bersifat sunnah. Oleh karena itu, ia boleh memakan bagian 
sunnah dari hewannya sebagaimana seorang yang melakukan ibadah 
kurban sunnah boleh memakan hewan yang disembelihnya. Dengan 
pemahaman seperti inilah, maka Rasulullah SAW pernah memakan 
daging hewan untanya, sebab Beliau menyembelih sebanyak seratus 
unta. Kewajiban Nabi SAW pada saat itu jika Beliau melaksanakan 
haji giran hanyalah sepertujuh unta kecuali bagi mereka yang 
berpendapat bahwa seekor unta boleh digunakan untuk sepuluh orang. 
Dengan demikian, lebih dari kewajibannya bersifat ibadah sunnah. 


Jika seseorang melakukan penyembelihan untuk haji tamattu' 
atau haji girannya (hadyu wajib), maka menurutku ia tidak boleh 
memakan hewan yang disembelihnya. Sebab setiap orang yang 
memiliki kewajiban mengeluarkan sebagian hartanya karena ada 
sebab, maka ia tidak boleh mengambil manfa'at dari harta yang wajib 
ia keluarkan. Dengan demikian, menjadi sangat aneh pernyataan orang 
yang berkata: Ia wajib melakukan penyembelihan hewan dan ia boleh 
memakannya. Sebab seseorang hanya boleh memakan hartanya 
sendiri atau harta orang lain atas izin pemiliknya. Jika hukum 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 735 


penyembelihan tersebut bersifat wajib, maka mustahil dikatakan: Ia 
wajib melakukan penyembelihan dan boleh memakan hewan tersebut. 
Jika seseorang dinyatakan boleh memakan hewan hadyunya yang 
bersifat wajib, hal yang demikian sama dengan mengatakan: Seorang 
yang berkewajiban mengeluarkan zakat hewan ternaknya boleh 
menyembelih hewan tersebut dan boleh memakan hewan yang 
dizakatkan yang disembelihnya. Jika kewajiban zakatnya dari tumbuh- 
tumbuhan, maka ia boleh memakannya, jika kewajibannya adalah 
mengeluarkan zakat buah-buahan, maka ia boleh memakannya. Tentu, 
tidak ada seorangpun ulama fikih yang memiliki pendapat yang 
demikian."7? 


782. Bab: Penjelasan tentang Masalah Hewan Hadyu Yang Hilang 

kemudian Diganti dengan Hewan Yang Lain. Setelah Hewan 
Pengganti Disemblih ternyata Hewan Yang Hilang | 
Tersebut Ditemukan. | 


plia مُعَاوِيَة» عن‎ Pn) WAH س بن تاد‎ tara —YAYo 
APN GÉ FAN Cl GS ساقت‎ G EE عَنْ‎ aha 
eta CA بن‎ Laik Was gah في‎ EN قالت: هَكَذَا‎ 


A 20 r 


A z 20 r 
“A”, gi AR A 0 2 r r . r ai at 
قال عائشة:‎ (hama بن سعيك» عن القاميم بن‎ anan حدنا‎ ci alan 


2925. Salim bin Jinadah telah menceritakan kepada kami, Abu 
Mu'awiyyah menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, 


| 
| 
7 | 
ar مله‎ PN 
79 Lihat Muslim, Haji 147. 
f 


736 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dari Sayyidah “Aisyah RA, bahwasannya ia pernah membawa dua 
ekor unta dan dua unta tersebut hilang. Kemudian Ibnu Zubair 
mengirimkan untuknya dua ekor unta untuk Sayyidah “Aisyah RA. 
Setelah dua ekor unta pengganti tersebut disembelih, dua ekor unta 
yang hilang ditemukan. Kemudian Sayyidah “Aisyah RA 
menyembelih kedua unta yang semula hilang. Setelah itu, Sayyidah 
“Aisyah RA berkata: Demikianlah sunah dalam penyemblihan unta. 


Ya'gub bin Ibarhim telah menceritakan kepada kami, Abu 
Mu'awiyyah menceritakan kepada kami, Sa'ad bin Sa'id 
menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Muhammad, ia berkata: 
Ia mengirim untuk sayyidah “Aisyah RA dua ekor unta, dengan 
redaksi yang sama. 


783. Bab: Penjelasan tentang Puasa bagi Orang Yang Melakukan 
Haji Tamattu?”, jika Ia Tidak Menemukan Hewan untuk 
Disembelih. 


o 4170 PAN 


KA بن جریر»‎ Ty hara TA i حدنا أَحْمَدُ‎ -Yq 


م 3 r Jo‏ ° ع 


Sea‏ عَنْ مُحَمَّدِ بن ae GA‏ 1 5 جيجح عَنْ 

مُجَاهِدِ GAS‏ عَنْ حابر بن عَبْدٍ الله» قال: كثرت DES‏ مِنَ AI‏ 
SA nas‏ پیا وَين أن تَحِل إلا الي فَائْلا: Val‏ بالإحلال 
روح Vas‏ إلى عَرَقَة ak aa Pa LA‏ ذلك رَسُولَ الله و Ar‏ 
dbs‏ فقال: أبالله ُعْلِمُوني Gi‏ الاس فأنا a ut, AL an Ar,‏ 


رلو استقبلت SR Cia‏ ما سفت LE, On‏ كما 


70 Sanadnya shahih. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihaqi 5: 244 dari jalur 
periwayatan Hisyam. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 737 


Dear AT adi dala فمن لَمْ يكن مَعَهُ‎ TA 
AS فينح‎ ia a 
2926. Ahmad bin Al Miqdam telah menceritakan kepada kami, 
Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, Ibnu Abu Najih 
menceritakan kepadaku, dari Mujahid dan Atha, dari Jabir bin 
Abdullah, ia berkata, “Telah banyak perbincangan diantara manusia, 
kemudian kami keluar untuk melaksanakan ibadah haji hingga antara 
kami dengan waktu pelaksanaan ibadah haji hanya tersisa beberapa 
malam. Ia berkata: Kami diperintahkan untuk berangkat, maka salah 
seorang dari kami berangkat menuju Arafah dalam kondisi junub. Hal 
yang demikian sampai kepada Nabi SAW dan Beliau berdiri untuk 
melantunkan khutbah. Dalam khutbahnya Beliau berkata, “Wahai 
manusia sungguh kalian mengenalku. Sesungguhnya Aku demi Allah 
adalah manusia yang paling tahu tentang Allah, yang paling 
bertaqwa kepada Allah SWT diantara kalian. Jika aku tidak membawa 
hewan hadyu, maka aku akan melakukan tahallul sebagaimana 
mereka melakukan tahallul. Barangsiapa yang tidak menemukan 
hewan untuk hadyu, hendaknya ia melakukan puasa sebanyak tiga 
hari dan ditambah tujuh hari setelah kambali ke keluarganya. Dan 
barangsiapa yang mendapati hadyu, hendaknya ia menyembelihnya.” 
Kemudian kami menyembelih seekor unta untuk tujuh orang. 
(288/A)”! 


مع & 


LI BN وقال غطاء: قال ابْنُ عبّاس: إن رَسُول‎ —Y ATV 


ors مار‎ 2, 


yng ۶ oz P 2 20 هاس‎ r -£ PIPA 20 É A . r07 


P! Muslim, Haji 141 dari jalur periwayatan Ibnu Juraij dari Atha namun didalamnya 
tidak disebutkan kalimat Puasa. 


738 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


S GE eaii‏ رَسُول الله 48 بعر EA Gi ah F‏ ِن حلفي مام 
تحت PEAH Sa‏ فقال A aj‏ : اصرح Gal‏ الاس هَل درون أي 
P‏ هَذَا ؟ NG‏ الشَّهْرٌ الْحَرَامُء قال: Ya‏ تَذْرُونَ أي aki‏ هَذَا ؟ قالوا: 
AI‏ الْحَرَامٌء قال: Je‏ تَذْرُونَ أي es‏ هَذَا ؟ قالوا: الْحَجْ JE‏ 
a‏ لله OB‏ اله قذ حرم a‏ دِمَاء كم KAS SU‏ 


r 


شَهْرِكُمْ din‏ وَكَحُْمَةِ SA‏ هذا SAA AS‏ هَذَاء al‏ رَسُول 


er 
. 
.. 


2 2 - - و اه 83 PPA‏ 

رقال جين وف على فُرّح: هذا adya‏ وكل SA‏ مقف 
Atha berkata: Ibnu Abbas RA berkata: Bahwasannya‏ .2927 
Rasulullah SAW saat itu membagi-bagikan kambing kepada para‏ 
sahabat. Sa'ad bin Abu Wagash mendapatkan seekor kambing jantan,‏ 
dan iapun menyembelih untuk dirinya sendiri. Ketika Rasululllah‏ 
SAW melakukan wukuf di “Arafah, Beliau memerintahkan Rabi'ah‏ 
bin Umayyah bin Khalaf, kemudian ia berdiri di bawah dua payudara‏ 
unta. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepadanya, “Berteriaklah,‏ 
wahai manusia, tahukah kalian bulan apakah ini?” Mereka‏ 
menjawab, “Ini adalah bulan suci.” Kemudian Nabi SAW bertanya‏ 
lagi, “Tahukah kalian, negeri apakah ini?” Mereka menjawab,‏ 
"Negeri suci.” Kemudian Beliau bertanya lagi, “Tahukah kalian, hari‏ 
apakah ini?” Mereka menjawab, “Haji akbar.” Kemudian Rasulullah‏ 
SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan atas‏ 
kalian darah kalian dan harta kalian sebagaimana kesucian bulan ini,‏ 
sebagaimana kesucian negeri kalian ini dan kesucian hari ini.”‏ 
Kemudian Rasulullah SAW menyelesaikan ritual hajinya. Ketika‏ 
melakukan wukuf di 'Arafah, Rasulullah SAW bersabda, “Ini adalah‏ 
tempat wukuf dan seluruh bagian Arafah merupakan tempat wukuf.”‏ 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 739 


Ketika berada di Oaz'ah, Beliau berkata, “Ini adalah tempat wukuf dan 
seluruh bagian Muzdalifah adalah tempat wukuf. 


784. Bab: Penjelasan tentang Mencukur Rambut setelah Selesai 
Melakukan Penyembelihan dan Penjelasan tentang Anjuran 
untuk Mendahului Bagian Kepala sebelah Kanan dalam 
Memotong Rambut juga Disertai Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Rambut Keturunan Nabi Adam AS Yang Dipotong atau 
Dicukur Hukumnya Tidak Najis. 


aa عل بن‎ LAI Ot Aa ps Wi =YAYA 


SEAN A مُحَمَّدِ حبرا‎ pa JA عَبْدُ‎ ES pall 
pah en الصّابونى‎ DELI إِسْمَاءِيْلٍ بن‎ OS أب‎ toy 
PENS بن حُريمة‎ BA بْنْ‎ AKA بن الفضل بن‎ SA Ab yi 
PI بن‎ NG Asi aa aa یک مدای‎ 


kas اول الْحَلافَ‎ KAA g áa 4 رَسُول الله‎ g ائه قال: لما‎ 
تاو‎ 5 dilas AA GEN اوه‎ Sab iye dilas AI 
بَيْنَ الاس‎ ea أن‎ Si با‎ 

2928. Syaikh Al Fagih Abu Al Hasan Ali bin Al Muslim As- 
Sulami telah memberitakan kepada kami, Abdul Aziz bin Ahmad bin 


72 Aku katakan: Sanadnya hasan —Nashir.) Al Haitsami berkata: 3 : 271. Imam 
Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab Al kabir dan rijal haditsnya tsiggah. Imam 
Ahmad mengeluarkan dalam kitab Al Musnad. 1 : 307 juz khusus tentang 
menyemblih kambing. 


740 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Muhammad menceritakan kepada kami, Al Ustadz Al Imam Abu 
Utsman Ismail bin Abdurrahman Ash-Shabuni memberitakan kepada 
kami dengan cara membacakan riwayat Hadits, Abu Thahir 
Muhammad Al Fadhal bin Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah telah 
memberitakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishag bin 
Khuzaimah menceritakan kepada kami, Abu Al Khithab Ziyad bin 
Yahya menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, 
dari Hisyam bin Hasan, dari Ibnu Sirrin, dari Anas bin Malik RA, 
bahwasannya ia pernah berkata, “Setelah Rasulullah SAW selesai 
melaksanakan lemparan jumrah dan melakukan penyembelihan 
hewan, tukang cukur mencukur habis rambut Beliau sebelah kanan 
dan menyerahkannya kepada Abu Thalhah. Kemudian tukang cukur 
mencukur bagian sebelah kiri dan memberikannya kepada Abu 
Thalhah. Setelah itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya 
untuk membagi-bagikannya kepada para sahabat.” 


785. Bab: Penjelasan bahwa Mencukur Habis lebih Utama 
Dibandingkan dengan Memendekkan, meski Memotong 
Pendek Dibolehkan. 


Ci SANA‏ محمد بن Ci Uas‏ عَبْدُ Sai‏ ب يعني 

Gi aja‏ عبَيْدُ Pa ng cai‏ عن ان al gê GE‏ ۳ قال: 

ANG ا‎ ME An a لهم عفر‎ 
والمقصرين‎ ale AS Gu Ku pana) FE 


2929. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdul wahab, maksudnya adalah Ats-Tsaqafi menceritakan kepada 
kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi’, dari Ibnu 


733 Muslim, Haji 327 dari jalur periwayatan Sufyan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 741 


Umar RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Ya Allah, ampunilah 
mereka yang mencukur habis rambutnya.” Mereka berkata, “Juga 
orang yang memendekkan rambutnya.” Namun Rasulullah berkata 
lagi “Ya Allah, ampunilah dosa mereka yang mencukur habis 
rambutnya.” Mereka berkata, “Juga orang yang memendekkan 
rambutnya.” Rasulullah SAW mengucapkannya sebanyak tiga kali, 
kemudian Beliau berkata, "Dan orang yang memendekkan 


rambutnya.” 


786. Bab: Penjelasan tentang Orang Yang Mencukur Rambut 
Nabi SAW ketika Beliau Melaksanakan Ibadah Haji. 


PAN و 3097 وو م‎ PAN 


DI -‏ محمد محمد بْنْ a D É‏ کي ابرا 


o3 309% 


ا a SADA‏ ابن تر أله PAN‏ 
رول لله 5 حل في حَجَةِ ank‏ ززعتو of‏ الْذِي حَلَقَ g Pa‏ 
gi A‏ ياد بن PEP‏ إن SAP‏ إن 
a‏ قال ابو بكر : إن الي Sa Ii‏ كقول: إن 
CA‏ ضيف USAI JI JAAN‏ تُضِيفَة إلى aiai 5) JAAN‏ أذ 
aan 1319‏ 
فأضيف GAN A3 Jd‏ به 

2930. Muhammad bin Basyar telah kada berikan kepada kami, 
Muhammad bin Bakir menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 


memberitakan kepada kami, Musa bin Agabah menceritakan 
kepadaku dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwasannya ia memberitakan 


788 Muslim, Haji 318 dari jalur periwayatan Ubaidullah. 


742 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kepadanya, “Sesungguhnya Rasulullah SAW mencukur habis 
rambutnya saat melakukan haji wada’. Mereka menduga keras bahwa 
yang mencukur rambut Nabi SAW saat itu adalah Ma'mar bin 
Abdullah bin Nadhlah bin Auf bin Uwaij bin Adi bin Ka'ab.” 


Abu Bakar berkata: Sesungguhnya pernyataan bahwa Nabi 
SAW mencukur rambutnya merupakan pernyataan dengan 
menggunakan gaya bahasa sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa 
arab yang menyandarkan pekerjaan kepada orang yang 
memerintahkan sebagaimana mereka juga menyandarkan pekerjaan 
kepada orang yang mengerjakannya, dan memang kenyataannya, 
Rasulullah SAW tidak mencukur dengan tangannya sendiri, namun 
memerintahkan seseorang untuk melakukannya. Oleh karena itu, 
pekerjaan tersebut disandarkan kepada Beliau sebagai orang yang 
memerintahkan. 


787. Bab: Anjuran Memotong Kuku dan Mencukur Rambut 
disertai Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jika Kuku Dipotong, 
maka Potongan Kuku Tersebut Tidak Dihukumi dengan Hukum 
Mayyit dan Tidak Juga Dihukumi Najis tidak Sebagaimana 
Pendapat Sebagian Kalangan Yang Mengatakan bahwa Setiap 
Bagian Anggota Tubuh Yang Lepas Dihukumi Hukum Mayyit 
(Najis). Riwayat dari Abu Wagidi Al-Laits dimana Rasulullah 
SAW Bersabda, “Setiap Bagian Tubuh Yang Lepas dari Hewan 
Yang Hidup, Hukumnya Hukum Mayyit.” Pernyataan Tersebut 
Dikeluarkan ketika Menyebut Kebiasaan Masyarakat Jahiliyyah 
yang Memotong Bulu Kambing dan Kesenangan Mereka 
terhadap Lemak Unta. Dengan Demikian, Pernyataan Nabi SAW 
Tersebut Merupakan Jawaban dari Dua Pertanyaan Tersebut 
dan Yang Sejenis Dengannya. 


78 Muslim, Haji 322 dari jalur periwayatan Musa, namun didalamnya tidak 
disebutkan nama orang yang mencukur. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 743 


OR بشر بن السري» عن‎ Ws OUT محمد بن‎ SA YAN 


bad‏ عَنْ يى بن أبي كثير EL‏ مُحَمّدُ بْنُ EA Ih‏ مُوسَى بن 


LHA 2 r, 
ر هس‎ 3 £ 


Waw cai need NAH‏ یحیی› NP ui of‏ د أن محمد بن 
AAA PA TA 9 b e KA nn LA oy Aa‏ - 
عبد الله بن زيدٍ cap]‏ أن باه شَهدَ النبي # عند المَنْحَر هو وَرَجَل مِن 
ER‏ را Taat‏ حاار ع ANE‏ رو 3< EA‏ “ساد 7 
الأنصّار Gs‏ رَسُول الله © Ka‏ في Pe Wash agi‏ 
r‏ رر Tia - - 7 3 a‏ 7 وعم مداه 2 
رجال» وقلم Aa abi‏ صاحبه» قال: xp‏ عندنا sell Spa‏ 


Md SN TI, 
2931. Muhammad bin Abban telah menceritakan kepada kami, 
Basyar bin As-Sirri menceritakan kepada kami dari Abban Al 
“Aththar, dari Yahya bin Abu Katsir, Muhammad bin Rafi 
menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada 
kami, Abban memberitakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada 
kami, bahwasannya Abu Salmah menceritakan kepadanya, 
bahwasannya Muhammad bin Abdullah bin Zaid telah memberitakan 
kepadanya, “Bahwasannya ayahnya pernah menyaksikan Nabi SAW 
melakukan penyembelihan hewan, dia termasuk salah seorang sahabat 
dari kalangan Anshar. Kemudian Rasulullah SAW mencukur habis 
rambutnya dan meletakkan rambut tersebut ke bajunya. Setelah itu, 
rambut- tersebut Beliau bagi-bagikan kepada beberapa orang sahabat. 
Beliau juga memotong (288/B) kukunya dan memberikanya kepada 
sahabatnya. Ia berkata: Kuku tersebut menurut kami diberi pacar 
(sejenis tumbuhan untuk mewarnai kuku). 


GI الدَرَامِي؛ حك حَسّان‎ Jan بن‎ Kadi Sa AN 


,” 


7 Sanadnya shahih. Ahmad 42 dari jalur periwayatan Abban Al ‘Aththar. 


744 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


r, 
PA Aa م‎ A ے‎ 
= b 


Gas J‏ بان Gi‏ يَحْبَىء بهذا alis AYI‏ (ح) Gi‏ الدَرَامِي» 


r, r, 
Abr ir 


AE أن‎ T يتن عدن‎ E NAS 
وتال‎ ai قال الدَرَامِي: فذكر‎ La حَدَنَهُ أن أَبَاهُ‎ NG بن عبد الله بن‎ 
غَيْرُ عَبْدٍ الصَمَدِ‎ Badai لَمْ يقل‎ K أبُو‎ 
2932. Ahmad bin Sayyid Ad-Darimi telah menceritakan 
kepada kami, Hasan, maksudnya adalah Ibnu Hilal menceritakan 
kepada kami, Abban menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan 
kepada kami dengan sanad yang sama, ha Ad-Darimi telah 
menceritakan kepada kami, Abdul Shamad menceritakan kepada 
kami, Abban menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada 
kami, Abu Salmah menceritakan kepada kami, bahwasannya 
Muhammad bin Abdullah bin Zaid menceritakan kepadanya bahwa 
ayahnya menceritakan kepadanya. Ad-Darimi berkata: Kemudian ia 
menceritakan kisah ini. Abu Bakar juga berkata: Tidak ada 
seorangpun yang mengatakan bahwa ayahnya bercerita kepadanya 
kecuali seorang yang bernama Abdul Shamad.”” 


788. Bab: Penjelasan tentang Riwayat Yang Membolehkan 
Mengenakan Wewangian di Hari Nahar setelah Melakukan 
Penyembelihan, meski Belum Melakukan Ziarah ke Ka'bah, 

berbeda Dengan Pendapat Sebagian Kalangan yang Menyangka 
bahwa Mengenakan Wewangian dalam Kondisi Yang Demikian 

Tidak Boleh kecuali Setelah Melakukan Ziarah ke Ka'bah. 


737 Lihat Hadits sebelumnya 2931. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


عمو - AS KAS‏ الجبار بن العلای CAS‏ سفيّان» عر KE‏ 


Ka LET) تقول‎ KAS gala القاس عَنْ ابي‎ A 


E z £ م‎ o oz- b - teri M 4 7 NA 
ولحله قبل أ‎ GA جين‎ Majalan بيدي‎ BB طيبت رسول الله‎ 


2933. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdul Rahman bin Al 
Oasim, dari ayahnya, ia mendengar Sayyidah “Aisyah RA berkata 
sambil membentangkan tangannya, “Bahwasannya aku memakaikan 
Rasulullah SAW wewangian dengan kedua tanganku ini ketika Beliau 
hendak melakukan ihram dan ketika selesai melakukan tahallul, 
sebelum Beliau berziarah.” 


r 2 
-07 fe LA i م‎ 


Da BS عَبْدَةَ أخخبرئا‎ OI Bis -yare 
عَنْ عَمْرو بن ديئار» عَنْ سَالِم‎ SEL ES المقدام»‎ HAK Ci) 
بل أن رور‎ Pa رَسُولَ الله يك‎ b SB بن عَبْد الله» عَنْ عائشةء‎ 
2934. Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami, 
Hamad bin Ziyad memberitakan kepada kami, ha Ahmad bin Al 
Migdam menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada 
kami, dari Umar bin Dinar, dari Salim bin Abdullah, dari Sayyidah 
“Aisyah RA, ia berkata, “Aku pernah memakaikan Rasulullah SAW 
wewangian di Mina sebelum Beliau melakukan ziarah ke Ka'bah.” 


738 Muslim, Haji 33 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Malik dari 
Abdurrahman. 
739 Sanadnya shahih. Lihat Hadits sebelumnya 2583. 


746 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


789. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Menggunakan 
Wewangian di Hari Nahar sebelum Melakukan Thawaf Ziarah 
dengan Minyak Wangi yang Mengandung Misk. 


AI AP عَنْ‎ G مَنْصُوْرٍ بن‎ Ya: KY Jb -yaro 
4 mof oL 5 ° 
MAY باب الطيْب عند‎ MI J في‎ E at بن‎ 
2935. Abu Bakar berkata: Riwayat Manshur bin Zadan dari 


Abdurrrahman bin Al Qasim telah aku jelaskan di awal kitab: Yaitu 
pada bab mengenakan wewangian ketika akan melaksanakan ihram." 


790. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi 
Mereka Yang Sedang Berada dalam Kondisi Haidh untuk 
Melakukan Semua Ritual Manasik Haji dalam Kondisi Haidh 
kecuali Melakukan Thawaf di Ka'bah dan Shalat. 


ت 
r‏ ےی 


JG سفيّان»‎ Kas ANA بن‎ di عَبْدُ‎ Hi -yara 
عَنْ أبيه» عَنْ عائشة» قالت:‎ A سَمِعْتُْ عَبْدَ الرّحْمَن بن الْقَاسِم‎ 
ch g ài رَسُول الله فك قالت: فضت فدحل علي رَسُول‎ pa Ep 
على‎ MEA ay DG تع‎ it ملك اقلت‎ GG S 
sah ات آدَمَ افضي ما يَقَضِي الْحَاج غَيْرَ أن لا ُطوفي‎ 
2936. Abdul Jabar bin Al ‘Ala telah menceritakan kepada 


kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Abdurrahman bin Al Qasim memberitakan dari ayahnya, 


740 Lihat muslim, Haji 46 dan Ibnu Khuzaimah Hadits no. 2853. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata, “Kami pernah melakukan 
perjalanan bersama Rasulullah SAW." Ia (Sayyidah “Aisyah RA) 
berkata: Saat itu aku mengalami haidh. Ketika masuk dan melihat aku 
dalam keadaan menangis, Beliau berkata, “Ada apa, apakah kamu 
mengalami haidh?” Aku menjawab, “Ya.” Beliau berkata lagi, 
“Sesungguhhya hal yang demikian telah ditentukan Allah SWT atas 
keturunan Adam AS. Sekarang lakukanlah apa yang seharusnya 
dilakukan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji kecuali 
thawaf,” 


791. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Melakukan 
Perburuan dan Melakukan Semua Yang Semula Terlarang pada 
Saat Berada dalam Kondisi Ihram setelah Melempar Jumrah di 

Hari Nahar dan Sebelum Melakukan Thawaf Ziarah, jika Lafazh 
Riwayat dari Sayyidah “Aisyah RA, dari Nabi SAW Ini Shahih. 

Jika Riwayat Ini Tidak Shahih, maka Riwayat dari Sayyidah 
“Aisyah RA Yang Meminyaki Nabi SAW dengan Wewangian 
Menunjukkan bahwa Melakukan Perburuan Dibolehkan, jika 
Menggunakan Wewangian Dibolehkan. Riwayat dari Sayyidah 
Ummu Salamah Menjelaskan bahwa Melakukan Perburuan 
setelah Selesai Melempar Jumrah Hukumnya Mubah, yaitu 
Pernyataan Nabi SAW, "(Sesungguhnya Ini)” Adalah Hari 
dimana Kalian Dibolehkan, jika Kalian Telah Melaksanakan 
Melempar Jumrah, Melakukan Segala Sesuatu Yang Semula 
Dilarang ketika Berada dalam Kondisi Ihram kecuali Berhubungan 
Seksual dengan Istri.” Aku Telah Mengeluarkan Bab Ini di 
Tempat Semestinya, Yaitu setelah Riwayat Ukasyah bin Muhshin. 


721 Muslim, Haji dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah dan didalamnya terdapat 
kalimat, "Namun jangan kamu melakukan thawaf di Ka'bah kecuali setelah mandi." 
742 Ada penambahan sebagaimana dalam Hadits yang sama, hal. 304 dan akan 
disebutkan dengan status maushul pada Hadits no. 2958 serta penjelasan mengenai 
keshahihannya —Nashir.) 


748 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


CAS -rary‏ مُحَمَّدُ CAS yah Hi‏ يريڌ بن هَارُونَ ابرا 
الحَحَاجٌ بن أرطأة» عَنْ ابي بكر بن aa‏ عن عَمْرَةَ عر عائشة 
sa “at e‏ 2 ` ا ع اگ s e YAA‏ 4 
قالت: قال رسول الله RB‏ إذا enkang ag‏ فقد حَل لكم الطيب 
r PEGA 5 P‏ م ر 32 3- 7 s r‏ 
a AI‏ بكر: قؤلة: إلا النَكَاحَ يُرِيدُ SI EU‏ 
F 0 se ANG PR |‏ و a r‏ 7 5 6م اس 
Gb‏ الوطءء وَقذ كنت LE‏ في AS‏ مَحَاني الْقرآن أن اسم التکاح 
a‏ العَرّب يقع على Aa)‏ وَعَلى الوّطء جَمِيعًا 
Muhammad bin Rafi” telah menceritakan kepada kami,‏ .2937 
Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Ibnu Al Hujjaj bin‏ 
Arthah memberitakan kepada kami, dari Abu bakar bin Muhammad,‏ 
dari Umrah, dari Sayyidah “Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda,‏ 
“Jika kalian telah melempar jumrah dan telah bercukur, maka kalian‏ 


boleh mengenakan wewangian dan mengenakan pakaian seperti biasa 
kecuali nikah." 


Abu Bakar berkata: Pernyataan Nabi SAW “Kecuali nikah," 
maksudnya adalah melakukan hubungan seksual. Aku telah jelaskan 
dalam kitabku yang berjudul Ma'ani Al Our'an bahwa kata nikah 
menurut bangsa arab terkadang digunakan untuk makna akad nikah 
dan terkadang digunakan untuk arti hubungan seksual.” 


1 
Jor pi r 


SAS -YAYA‏ عبد الجبّار بن العلا اا لفان عن عَمْرو 


NG‏ سم AENG‏ ا aa a NG‏ ا ت عكر 
قال: Sa‏ سَالِماء يُقول: IG‏ عائشة: أا طيبت رسول الله S3‏ وسنة 


43 Sanadnya shahih lighairihi, karena memiliki penguat dari Hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, Al Fathu Ar-Rabbani Hadits yang sama 12 : 186. 
Abu Daud Hadits 1978. Aku katakan: Dalam Hadits Ibnu Abbas tidak terdapat 
kalimat “Dan kalian telah bercukur,” dan inilah yang benar sebagaimana yang telah 
aku jelaskan dalam kitab Ash- Shahihah (239) —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 749 


f ai ot & Si 8 سول الله‎ 
2938. Abdul Jabbar bin Al ‘Ala telah EE kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Umar, ia berkata: Aku 
pernah mendengar Salim berkata: Sayyidah “Aisyah RA pernah 
berkata: Aku pernah memakaikan Nabi SAW wewangian dan sunnah 
Rasulullah SAW lebih berhak untuk diikuti.” 


dg 
کے‎ o 385. و‎ 


Nge ANA gig بن‎ ka Ga -yara 
PIA قال:‎ CAS عَنْ‎ Cab IN عَنْ سال عن‎ GP عن‎ aa 
کل شيء) إلا‎ a) 1- NA واي‎ ah بسبع حصیات»‎ P Nag 
DA ا و‎ 
dو‎ - | 2.3 و و‎ - S 

قال سالم: وكاتت عائشة» تقول: قد حل al‏ کل شي إلا 
DI‏ وقالت: B aJ LI‏ 
Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami,‏ .2939 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan‏ 
kepada kami, dari Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar RA, dari Umar‏ 
RA, ia berkata, “Jika seorang laki-laki telah selesai melempar jumrah‏ 
dengan tujuh buah batu, telah melakukan penyembelihan dan‏ 
bercukur, maka halal baginya melakukan segala sesuatu yang semula‏ 


terlarang ketika berada dalam kondisi ihram kecuali berhubungan 
seksual dengan istri dan mengenakan wewangian.” 


Salim berkata: Sayyidah “Asiyah RA berkata, “Maka ia boleh 
melakukan segala yang semula diharamkan ketika sedang berada 
dalam kondisi ihram kecuali berhubungan seksual dengan istri.” Dan 


78 Sanadnya shahih. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihaqi 5: 135. 


750 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ia (Sayyidah “Aisyah RA) berkata, "Aku pernah memakaikan 
Rasulullah SAW wewangian.” 


Abu bakar berkata: Dalam riwayat Sayyidah “Aisyah RA: Aku 
pernah memakaikan Rasulullah SAW wewangian dalam kondisi tidak 
berihram sebelum Beliau melakukan thawaf ifadhah di Ka'bah, ini 
menunjukkan bahwa jika seseorang telah selesai melempar jumrah, 
melakukan penyembelihan dan bercukur, berarti ia tidak lagi berada 
dalam kondisi ihram — meski ia belum melakukan thawaf di Ka'bah 
(289/A}— dan ia boleh melakukan segala sesuatu yang semula 
diharamkan pada saat berada dalam kondisi ihram kecuali melakukan 
hubungan seksual dengan istri dimana ulama sepakat bahwa hubungan 
seksual dengan istri tidak boleh dilakukan kecuali setelah seseorang 
selesai melakukan thawaf ziarah.” 


792. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Mengenakan 
Wewangian setelah Melempar Jumrah, Penyembelihan dan 
Bercukur sebelum Melakukan Thawaf Ifadhah Menurut 
Sebagian Ulama hanya Dibolehkan bagi Orang Yang Telah 
Melakukan Thawaf sebelum Wukuf Di Arafah dan Tidak Berlaku 
bagi Mereka yang Sebelum Wukuf Tidak Melakukan Thawaf. 


02 
شوم و ماس بر o‏ 


Aa Ea AS NAN بن‎ ISA Cia =Yat. 

GAS AG a‏ عن ام si‏ بت عبد الرّحْمَنٍ بن 
wg‏ بن BAN A pia‏ عن SI a‏ ها أن 
عاد بْنَ عبد الله دحل على عَائْسَةَ بنت عبد الرَحْمَنِ ya‏ 
A A‏ كانت حَاضَت يوم Ip SA Ta‏ تطف IP‏ 


745 Lihat Ath-Thabrani, Haji Hadits 222. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


BP‏ وقد IS‏ أَهَلت بالحَح dang‏ مِنْ TAI ang SA‏ فذحل 
3G GÉ‏ وهي a GAS‏ اليب a alah aal Ip JG‏ 
BIG NG LI Hb‏ ركع الج Dat)‏ قال YA Wp‏ 
gr -2‏ رمه z‏ 3 2 2 2 ےم ےم rz - ag‏ 2 
يل LE‏ ذلك عائشة Ab‏ إلى عروة Es‏ عَنْ ذلك فقال 
Dat et s 7 ” 8 Pagi‏ - 
إل لا يحل alah‏ لأَحَدٍ d‏ يَف قبل PA‏ وإن pad‏ وَرَمَى 
Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan‏ .2940 
kepada kami, Syu'aib, maksudnya adalah Ibnu Ishag menceritakan‏ 
kepada kami, dari Hisyam, yaitu Ibnu Urwah, dari Ummu Zubair binti‏ 
Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, bahwasannya ia (Ummu‏ 
Zubair RA) telah memberitakan kepadanya, dari “Aisyah binti‏ 
Abdurrahman, saudaranya: Sesungguhnya Ibad bin Abdullah pernah‏ 
datang menemui “Aisyah binti Abdurrahman, keduanya memiliki‏ 
seorang budak wanita yang menyisirkannya di hari nahar. Aisyah binti‏ 
Abdurrahman sedang berada dalam kondisi haidh ketika memasuki‏ 
kota Makkah dan sebelum melakukan wukuf di Arafah ia belum‏ 
melaksanakan thawaf. Saat itu, ihram yang dilakukannya adalah ihram‏ 
untuk haji. Kemudian ia bertolak menuju Arafah dan melempar‏ 
jumrah. Kemudian Ibadh datang menemui Aisyah binti Abdurrahman‏ 
yang saat itu sedang disisirkan dan mengenakan wewangian. Ibad‏ 
bertanya, “Apakah kamu mengenakan wewangian sebelum melakukan‏ 
thawaf® di Ka'bah?” Aisyah berkata, “Aku telah melempar jumrah‏ 
dan bercukur.” Kemudian Ibad berkata, “Sesungguhnya wewangian‏ 
tidak boleh digunakan oleh seseorang yang belum melakukan thawaf‏ 


sebelum wukuf di arafah, meski ia telah bercukur dan melempar 
jumrah.” 

Abu bakar berkata: Urwah bin Zubair melakukan pentakwilan 
bahwa penggunaan wewangian sebelum melakukan thawaf ziarah 


7% Demikian kalimat yang tertera dalam naskah aslinya. 


752 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


hanya dibolehkan bagi orang yang telah melakukan thawaf di Ka'bah 
sebelum melakukan wukuf di arafah. 


Jika riwayat tentang umrah dari Aisyah dihukumi marfu, yaitu 
pernyataan, “Jika kalian telah melempar jumrah dan bercukur, maka 
kalian mengenakan wewangian dan mengenakan baju biasa kecuali 
melakukan hubungan seksual dengan istri.” maka riwayat ini 
membolehkan semua orang yang melakukan ibadah haji memakai 
wewangian dan mengenakan baju biasa setelah mereka selesai 
melempar jumrah dan bercukur, baik sebelum wukuf orang tersebut 
telah melakukan thawaf atau tidak, kecuali berdasarkan riwayat Al 


Hujjaj bin Artha'ah dari Abu bakar bin Muhammad. 


Aku sendiri tidak yakin Hujjaj mendengar riwayat ini dari Abu 
Bakar bin Muhammad, namun dalam riwayat Ummu Salamah dan 
Ukasyah bin Muhshin disebutkan, "Sesungguhnya hari ini adalah hari 
dimana kalian dibolehkan, jika kalian telah selesai melempar jumrah, 
melakukan hal yang semua terlarang saat kalian sedang berada dalam 
kondisi ihram, kecuali melakukan hubungan seksual dengan istri. Jika 
kalian telah memasuki waktu petang dan belum melakukan thawaf di 
Ka'bah, maka kondisi kalian seperti kalian belum melempar jumrah.” 


Lafazh riwayat Ummu Salmah dan riwayat Ukasyah sama 
dengan ini. Jika riwayat ini dijadikan sebagai dalil sebagaimana 
zhahirnya, maka riwayat ini bertentangan dengan riwayat Urwah yang 
telah aku sebutkan. 


793. Bab: Anjuran Melakukan Thawaf di Hari Nahar, sebagai 
Wujud Meneladani Rasulullah SAW dan Sebagai Sikap 
Bersegera Melaksanakan Kewajiban Thawaf Yang Menjadi 
Pamungkas dari Pelaksanaan Ibadah Haji. Jika Seseorang Tidak 
Melakukannya dengan Segera, dikhawatirkan Ia Akan Terkena 
Kondisi dimana Ia Tidak Dapat Melakukannya, meski 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 753 


Mengakhirkan Thawaf dan Melakukannya setelah 


Hari Nahar Dibolehkan. 
AE حبرا‎ SG عَبْدُ‎ EA Ga مُحَمّدُ بن‎ EA -0 


Mean ه‎ ó 2022 fy A bi 223 o 2 NENG M 
دم رجع‎ AI أن رَسُول الله 8# أفاض يوم‎ GAB لله» عَنْ افع عَنِ ابن‎ 
A aaa e hy rora, وق‎ KN ا ا‎ Pd “ae 
ثم يرحع‎ PI فصلى الظهر بمنى قال نافِع: وكان ابن عمر يفيض يوم‎ 
ا‎ o s? E 3 NEH ” 4 

alas ويك‎ OA الظهر يعني بمّی»‎ Las 

2941. Muhammad bin Rafi’ telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ubaidullah memberitakan 
kepada kami, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, “Bahwasannya Rasulullah 
SAW berangkat untuk melaksanakan thawaf ifadhah pada hari Nahar. 
Kemudian Beliau kembali lagi dan melaksanakan shalat zhuhur di 
Mina.” Nafi’ berkata: Ibnu Umar juga melakukan thawaf ifadhah di 
hari nahar, kemudian ia kembali lagi dan melakukan shalat zhuhur —di 


Mina— dan ia menyatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal 
yang demikian.” 


794. Bab: Dalil yang Menunjukkan Bolehnya Melakukan 
Hubungan Seksual setelah Melaksanakan Shalat Sunnah Dua 
Raka’at Thawaf, meski Belum Kembali Ke Mina. 


Ja -vaer‏ خمد بن ابي سرب GAN‏ أن SA‏ بن 
ji aa‏ ° اة 2 3 2 YA -s - i AH 9:24 r‏ 
A SAI “nga‏ عن موسى إن E‏ كن كيل كن ابن 


747 Muslim, Haji 335 dari jalur periwayatan Muhammad bin Rafi’. 


754 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


LN PA مو م‎ Ê Ki ل‎ ta مع‎ o EE a D 
فيطوف به أسبوعاء ويصلي‎ CI قال: كان رسول الله 8ك يزور‎ 
1 2 9 z ar 2 ee مه‎ 74 

J‏ كعتين» 3 J~“‏ له النساء 

2942. Aku pernah membacakan sebuah riwayat di hadapan 
Ahmad bin Abu Suraij Ar-Razi, Umar bin Majma' Al Kindi telah 
memberitakan kepada mereka dari Musa bin Aqabah, dari Nafi’, dari 
Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW menziarah Ka'bah dan 


melakukan thawaf sebanyak tujuh putaran dan shalat sunah dua 
raka'at. Setelah itu Beliau halal bercampur dengan istrinya.” 


795. Bab: Hukum Mengerjakan Thawaf Ifadhah tanpa 
Melakukan Ramal (Berjalan Cepat) bagi Mereka Yang 
Melakukan Haji Oiran. Hukum Mereka Yang Melakukan Haji 
Ifrad dalam Hal Ini Sama dengan Yang Melakukan Haji Oiran. 


o 303 33 AG 


d وَهْب»‎ D عَبْدِ‎ Gada GAS YA LY 


r 3 


BE عَطَاء عَنِ ابن عباس ان رَسُولَ الله 4# لَمْ‎ ah A 
وقال عَطَاء: لا رَمَل فيه‎ ca PUT الذي‎ AI 

2943. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 

Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 
kepadaku, dari Atha, dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya Rasulullah 
SAW tidak melakukan ramal dalam thawaf ifadhahnya yang tujuh 
putaran. Atha berkata: Dalam thawaf tersebut Beliau tidak melakukan 


ramal.” 


78 Lihat Muslim, Haji 189, An-Nasaa'i 5 : 178 
79 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 2001. Ibnu Majah, Al Manasik 77 Hadits 
yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


19 


ShahihIbnuKhuzaimah || 755 


706. Bab: Anjuran Meminum Air Zamzam setelah Selesai 
Melakukan Thawaf Ifadah. 


6 3 مه 4 مير‎ PAN MN. 30 4G. 3 


ra “٤‏ محمد بن يحيى» حدننا عبد الله بن 
tata JAN‏ حاتم بن إِسْماعِيل» wa ara‏ عن cas)‏ قال: Ws‏ 


على حابر بْن KS‏ الله» فد كر الحَدِيث بطولهء وقال: ثم أفاض رَسُول الله 
كر > o ra 4 o fy 0 o o‏ و ع Ea na‏ 
4# إلى sadi‏ يعني AG‏ فأئى بني عَبْدٍ المُطلِب وَهُمْ يسنقون عَلى 
aga)‏ فقال: db Su‏ فلولا أن LAN Kak‏ عَلَى 
ا و ار E‏ ا م 30 
سيقارد لترّعت San‏ فتاولوه دلوا فشّرب مِنْهُ 
Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami,‏ .2944 
Abdullah bin Muhammad bin An-Nafili menceritakan kepada kami,‏ 
Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan‏ 
kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Kami pernah datang menemui‏ 
Jabir bin Abdullah. Kemudian ia menceritakan Hadits dengan panjang‏ 
dan berkata: Kemudian Rasulullah SAW bertolak menuju Ka'bah,‏ 
yaitu di hari nahar. Beliau mendatangi Bani Abdul Muthallib yang‏ 
sedang minum air zam-zam. Saat itu Beliau bersabda, “Minumlah hai‏ 
Bani Abdul Muthalib, jika saja orang-orang tidak minum bersama‏ 
kalian, maka aku juga pasti akan meminumnya," lalu mereka‏ 
mengambil air dengan ember dan meminum darinya.”‏ 


Li . 2 Be A اف‎ 26 9 Ge R 07 PA r 
WJ سفيّان»‎ Kab dh عبد الجبار بن‎ gi -Yq go 


sú الس 3 2 دلوا من‎ af toples عن | لشعبی» عن ابن‎ cmol 


750 Muslim, Haji 147 


756 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


مومه 


رَمَْمَ IG‏ قال ابو HIT‏ اراد شرب Lp Bp‏ كله 
beng IN Ta ny‏ اه 
ETETE‏ بَعْضٍ peh‏ كقؤله: ولا UNA jami‏ فأوقعَ | سم 
الصّلاةٍ عَلَى Js Cat BA‏ ?2 3 قال الله: DÉ LA‏ 
بيني nb ae Ga AE‏ امم 
الصَّلاةٍ عَلَى قِرَ SI 2 iel‏ في IKAN‏ ا 


2945. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, “Ashim menceritakan 
kepada kami dari Sya'bi, dari Ibnu Abbas RA, “Sesungguhnya Nabi 
SAW pernah minum dari sebuah timba yang berisi air zam-zam 
sambil berdiri.” 


Abu Bakar berkata: Maksud dari riwayat ini adalah Nabi SAW 
meminum dari ember tersebut, bukan semua air zam-zam yang ada di 
dalam ember Nabi SAW minum. Pernyataan seperti ini termasuk gaya 
bahasa yang telah aku jelaskan dalam permasalahan yang lain dalam 
kitab kami bahwa nama bagi sesuatu terkadang digunakan untuk 
sebagiannya saja, seperti firman Allah SWT, CP هر‎ Í; و‎ “Dan 
Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan 
Janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah diantara 
kedua itu." (Os. Al Isra' (17) 110) maksud kata shalat dalam ayat ini 
adalah membaca ayat secara khusus. Begitu juga seperti pernyataan 
Nabi SAW dalam salah satu Haditsnya, “Allah SWT befirman, 'Aku 
membagi shalat antara diri-Ku dengan hamba-Ku menjadi dua 
bagian,” Kemudian disebutkan surah Al Fatihah secara khusus. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 757 


Dengan demikian, maksud kata shalat dalam Hadits Nabi ini adalah 
membaca surah Al Fatihah dalam shalat. ”! 


797. Bab: Anjuran Meminta Dituangkan Air Zam-Zam, karena 
Nabi SAW Telah Menjelaskan bahwa Hal Yang Demikian 
Termasuk Amal Shalih dan Beliau Juga Memberitahukan bahwa 
Jika Manusia Tidak Berdesakan, maka Iapun akan 
Melakukannya bersama Mereka. 


KEN عَنْ عِكرمّة» عَنِ ابن عَبّاسِء أن رَسُولَ الله 8# جَاء إلى‎ ANE 
فإيت رَسُولَ الله ويك‎ MA AN فضلء‎ VA فاستسقى» فقال‎ 
يجعلون‎ SAN عِنْدِمَاء فقال: اسقنى» فقال: يا رَسُول الله‎ Pa 
3 0 مومه ره‎ Z á? 30 2 a æ 1 FA Pe ef 
وهم يسقون‎ PI يديهم فِيهء فقال: اسقني» فشرب منهء ثم أنّى‎ 
A ANG يت‎ p pa KATA اخ‎ E كر‎ A kag 
ثم قال: لولا أن‎ ang FE على‎ SP ويعمّلون فِيهاء فقال: اعْمَلواء‎ 
BR NE حى أَضَعَ الْحَبّل على هَذِهِ يَعْني عَاتِقَهُ‎ l 
SI قال بو بُكر: هَذا مِنَ الجنْس الذي تقول: إن الإشارة تقوم مَقَامَ‎ 
2946. Abu Basyar Al Wasithi telah menceritakan kepada kami, 

Khalid bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas RA, bahwasannya Rasulullah SAW datang mengunjungi 


tempat penampungan air dan Beliau memintanya. Abbas RA berkata: 
Wahai Fadhal pergilah ke ibumu. Kemudian aku membawakan Nabi 


—Y441‏ دا pa P‏ الوَاسِطِي» a wé‏ حالد بن عبد اله عن 


751 Al Bukhari, Haji 76 dari jalur periwayatan 'Ashim dan didalamnya tidak terdapat 
kalimat “Timba.” 


758 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SAW minuman yang dikirim oleh ibuku. Kemudian Rasulullah SAW 
berkata, “Tolong tuangkan untukku.” Ia menjawab, “Wahai 
Rasulullah, mereka telah memasukan tangan mereka ke dalamnya.” 
Namun Nabi SAW tetap berkata, “Tuangkanlah untukku.” Kemudian 
Nabi SAW minum darinya dan setelah itu Beliau mendatangi tempat 
zam-zam saat mereka sedang bekerja mengambilkan air zama-zam 
dan Beliau berkata, “Lakukanlah, sesungguhnya perilaku yang 
demikian termasuk amal shalih." 


Abu Bakar berkata: Pernyataan yang demikian termasuk dalam 
gaya bahasa, memberikan isyarat menempati posisi pernyataan 
lisan. 


798. Bab: Anjuran Meminum Nabidz (Perasan Buah selain 
Anggur) jika Nabidz Tersebut Tidak Memabukkan. 


۷ دیا مح بن بان EE‏ بن إِبْرَاهِيم بن أبي 


daa‏ عن pa IL‏ عَنْ A Eh Ong K‏ شر 


الْوَاسِطِي» gp Me Wa‏ عَنْ بَكْرء وَهَذَا ta‏ ابن أبي 
عَدِي: جَاء IYA‏ السقاية lia jaf JU ú Ji dk Las‏ 
gah Ap TB Oi sad‏ يفون JA GN‏ أن بل HE‏ من 
حَاجَةٍ ؟ Din AS G JW‏ بَعْدَ ما Ft Jaa JE sêga Las‏ 
به فقال: IA a d‏ الله 48 denah YES‏ وهو عَلَى 


P 


ا ا ا انز م 3 مه Zo e‏ فا a ta In‏ 4 ا 
بعيرو» dal)‏ أسامة بن زيدٍ فاستسقى»2 فسقيناه نبيذ! فشرب» لم تاوّل 


752 Al Bukhari, Haji 75 dari jalur periwayatan Khalid. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 759 


oto لك‎ o Js o 1 7 


SN BAN‏ فقال: a‏ وأَحْمَكُمْ وَكَدَلِكَ adak‏ 333 لا رید 
أن َير ذلك 


2947. Muhammad bin Abban telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ibrahim bin Abu Adi menceritakan kepada kami dari 
Hamid Ath-Thawil, dari Bakar bin Abdullah, ha Abu Basyar Al 
Wasithi menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami 
dari Humaid, dari Bakar dan ini merupakan Hadits riwayat Abu Adi, 
ada seorang arab pegunungan yang mendatangi tempat minum air 
zam-zam, kemudian ia meminum nabidz. Setelah itu, ia berkata: Ada 
apa dengan masyarakat di sekitar Ka'bah ini. Mereka memberikan 
minum susu dan madu kepada saudara-saudara mereka dan 
memberikan nabidz kepada yang lain, apakah mereka kikir atau 
mereka memang memiliki kebutuhan? Saat itu Ibnu Abbas RA 
berkata —dan saat itu penglihatannya sudah pudar—: Aku harus 
menemui laki-laki tersebut. Kemudian ia mendatanginya dan berkata: 
Sungguh, tidak ada dalam diri kami suatu kebutuhan dan tidak juga 
kami melakukannya karena kikir. Rasulullah SAW pernah memasuki 
masjid sambil berada di atas untanya dan kedatangannya diiringi oleh 
Usamah bin Zaid. Kemudian Beliau meminta minum dan kami 
berikan air perasan buah. Beliaupun meminumnya. Kemudian 
Usamah mengambil sisa air yang diminum Rasulullah SAW. Saat itu 
Beliau bersabda, “Kamu telah berbuat hal yang baik dan bagus. 
Demikianlah hendaknya kalian melakukannya.” Kami tidak ingin 
mengubah tradisi yang dianggap baik oleh Nabi SAW. 


Abu Bakar berkata: Riwayat dalam Hadits ini termasuk dalam 
gaya bahasa yang pernah kami jelaskan dalam kitab-kitab kami: 
Sesungguhnya Allah SWT membolehkan sesuatu dan menyebutnya 
secara mujmal, kemudian kemujmalan tersebut dijelaskan dalam ayat 
lain melalui lisan Rasulullah SAW bahwa sesuatu yang dibolehkan 
dalam penjelasan yang bersifat mujmal maksudnya adalah 
sebagiannya saja, bukan secara keseluruhan. 


760 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Demikian pula dengan Nabi SAW yang membolehkan sesuatu 
dengan penjelasan yang bersifat mujmal, kemudian Beliau 
menjelaskan secara terperinci dalam kesempatan yang lain bahwa 
sesuatu yang dibolehkan dengan penjelasan yang mujmal tersebut 
maksudnya adalah hanya sebagiannya saja, seperti firman Allah SWT, 
ASI ip SAN IN Gp IKAN KAI ل‎ GG HL WA و‎ “Dan 
makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang 
hitam, yaitu fajar.......” (Os. Al Baqarah (2): 187) dalam ayat ini 
kalimat makanan dan minuman disebutkan secara mujmal, namun 
dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa yang dibolehkan hanya 
sebagian saja dari makanan dan minuman: Bukan semua makanan dan 
minuman dibolehkan. Permasalahan dalam bab ini sangat penjang dan 
telah aku jelaskan dalam kitab-kitab kami yang lain. Sesungguhnya 
Nabi SAW membolehkan minum nabidz, jika nabidz tersebut tidak 
menyebabkan mabuk, sebab Beliau menjelaskan bahwa segala sesuatu 
yang memabukkan hukumnya haram.” 


799. Bab: Penjelasan tentang Sa'i antara Shafa dan Marwah 
dengan Thawaf Ifadhah bagi Mereka Yang Melaksanakan 
Haji Tamattu?. 

UAS YAN‏ يوئس بن عَبْدِ الأعلى» EA‏ ابن وَهْبء أن 
r 18 - san Ri Po. pena AR i- WF‏ .. ° 
Gang Kab KI‏ الفضل ii‏ يَعقوب الجرّري» AA D‏ يعني (jih‏ 
Zoe o e r + r i r PPA ta.‏ هاس r ls‏ 
جعفر غندر» ói‏ مالك» عن ابن شهاب» عن Ege‏ عن عائشة» أنه 
HE ie‏ رَسُول الله يك في حَجَةِ PB‏ قالت: فطاف اللي 


73 Muslim, Haji 347 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Humaid dengan 
redaksi yang panjang. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 761 


s s- 2 P r ر‎ o > 2 
AN Wb تح طَاقُوا‎ aja وبين الصقا والْمَرْوَة‎ si KAA هلوا‎ 
HAN Fa بعد أن رَجَعوا يِن‎ 
2948. Yunus bin Abdul 'Ala telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab (290/A) memberitakan kepada kami bahwa Malik pernah 
menceritakan kepadanya, ha Al Fadhal bin Ya'gub Al Jazari 
menceritakan kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu 
Ja'far Ghandar menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Urwah, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata: Kami pernah 
melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan 
haji wada. Ia (Sayyidah “Aisyah RA) berkata: Kemudian mereka yang 
melakukan ihram untuk umrah melakukan thawaf di Ka'bah dan 
melakukan thawaf (Sa'i) antara shafa dan Marwah. Setelah kembali 
dari Mina, mereka melakukan thawaf yang lain untuk haji mereka.” 


800. Bab: Penjelasan tentang Meninggalkan Sa'i antara Shafa 
dan Marwah berserta Thawaf Ifadhah bagi Mereka Yang 
Melakukan Haji dengan Cara Qiran atau Ifrad. 


Abu Bakar berkata: Riwayat dari Yunus bin Abdul A'la dari 
Ibnu Wahab, dari Malik di awal bab sebelum ini, didalamnya 
disebutkan: Dan mereka yang menggabungkan haji dan umrah hanya 
melakukan satu kali thawaf. 


801. Bab: Penjelasan tentang Mereka Yang Mendahulukan 
Urutan Ritual Haji karena Tidak Tahu dengan Menyebutkan 
Riwayat Yang Ringkas dan Menyebutkan tentang Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Orang Yang Berbuat Demikian karena 


758 Al Bukhari, Haji 31, Ath-Thabrani, Haji 223. 


762 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ketidak-Tahuannya tidak Terkena Kewajiban 
Membayar Fidyah. 


SAS - ۹‏ عبد jadi‏ ن اللاي وسعيد بن عبد ال uya‏ 


3 Sa CA NE ° 2 o D 2 4 P PAN 3 
قالا: حدثنا سفيّان» عن الرهري» عن عيسى بن طلحة» عن عبد الله بن‎ 
: a .. ام‎ os 0 Da 1 Pe Pn م‎ 2 iz 
قبل أن‎ Ca فقال:‎ AI إلى التي 2 يوم‎ Jar عمرو» قال: جاء‎ 
NG أن أَرْمِي» قال: ارم‎ JS حرج قال: وَدْبَحَت‎ NG اذبح قال: اذبح‎ 
AE < r Cd 9 P . 2 م‎ 1 Z2 2... 
ال فقال:‎ ca وقال المَخرومي في حديثه: إن رجلا سال‎ TP 
٠ z 5 re n 2 و‎ o 2 22 r 7 ya TM KP 
فقال: تحت قبل أن‎ dl A ثم‎ ah حلقت قبل أن اذبح فقال‎ 
E 
أربي‎ 
2949. Abdul Jabbar bin Al “Ala dan 53:10 bin Abdurrahman 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan mencerita 
kepada kami, dari Zuhri, dari Isa bin Thalhah, dari Abdullah bin Umar 
RA, ia berkata: Di hari Nahar, ada seorang laki-laki yang datang 
menemui Nabi SAW. Kemudian laki-laki tersebut bercerita kepada 
Nabi SAW: Aku bercukur sebelum melakukan penyembelihan. 
Rasulullah SAW menjawab, “Laksanakanlah penyembelihan, tidak 
masalah.” Kemudian laki-laki tersebut berkata lagi: Aku melakukan 
penyembelihan sebelum melempar jumrah. Rasulullah SAW 
menjawab, “Melemparlah, kondisi yang demikian tidak menjadi 
masalah.” 
Al Makhzumi dalam riwayat Haditsnya menyatakan: 


Bahwasannya ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, “Aku 
bercukur sebelum melakukan penyembelihan.” Kemudian ia juga 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 763 


berkata: Kemudian lelaki tersebut bertanya, “Aku melakukan 
penyembelihan sebelum melempar jumrah.”” 2 


-3 43 90 20, PAN 


Was NG GANG sam JA بن‎ Yaa Kila -yao 
کان‎ IE AS عِكْرمَة عن ابن‎ A GN a 
معو‎ T NENG 2 2 7 , ° سوس‎ bo بر ع‎ y A 78 
حرج فساله‎ y Z y بعنى» فيقول:‎ AI يسال يوم‎ BB سوال الله‎ 
ما‎ ang san فقال: لا حرج وَكَالَ:‎ ea فقال: حلقت قبل أن‎ a 
alin a) زیڈ بن‎ KA بن عَلِى»‎ gal CL أَمْسَيِت» قال: لا حرج‎ 
حرج‎ y, وقال: اذبح‎ 
2950. Basyar bin Mu'adz Al Agdi dan Ash-Shana'i telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Zaid bin Zari’ 
menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA: Pada hari nahar di Mina,” Rasulullah 
SAW pernah ditanya: Lalu Beliau menjawab, “Tidak menjadi 
masalah, tidak jadi masalah.” Kemudian ada seorang laki-laki 
bertanya kepada Nabi SAW: Ia berkata: Aku bercukur sebelum 
melakukan penyembelihan. Rasulullah SAW menjawab, “Tidak jadi 
masalah." Dan laki-laki tersebut bertanya lagi, “Aku melempar setelah 


lewat sore hari.” Rasulullah SAW menjawab, “Tidak menjadi 
masalah.” 


Nashar bin Ali menceritakan kepada kami, Yazid bin Zari’ 


memberitakan kepada kami cerita yang sama dan Rasulullah SAW 
berkata: Lakukanlah penyembelihan, tidak jadi masalah.” 


755 Muslim, Haji 331 dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah. 
756 Dalam naskah aslinya tertulis, “Yaumu mina” Koreksi berdasarkan kitab Bukhari. 
757 Al Bukhari, Haji 130 dari jalur periwayatan Yazid. 


764 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


802. Bab: Penjelasan tentang Khutbahnya Imam di Mina pada 


Hari Nahar setelah Zhuhur. 
قاو‎ so- 3 2 
عيسى يعني ابن يونس»‎ pe Kara علي بن‎ Lao - ۹٥۱ 


36. 3 


Ka Cia Pi ba O pih gi gh 
عِيسى بن‎ ie JÄ قال: سَمِعْت ابن شهاب»‎ gir AA 
الب 88 َتام‎ yi حلي عله لز غطرو بن‎ J b 
SEA فقال: يا یا رَسول الله مَا كنت‎ jan A يَوْمَ‎ Hasi 
Ta" cai فقال: یا رَسُول‎ AT کذا وكذا قبل كذا وَكَذَاء‎ af 
CA الثلاش فقال: افْعَل ولا‎ NY) أحسب أن كذَا وکا مَبْلَ کا‎ 
فما سیل يوم ميل عن شيء)‎ ya في‎ jana وَزَادَ ابن‎ ER RA 
T ولا‎ J إلا قال:‎ 


2951. Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, Isa, 
maksudnya adalah Ibnu Yunus memberitakan kepada kami, dari Ibnu 
Juraij, ha Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu 
Syihab berkata: Isa bin Thalhah menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abdullah bin Amru bin Ash RA telah menceritakan kepadaku: Ketika 
Nabi SAW berkhutbah di hari nahar, ada seorang laki-laki berdiri dan 
bertanya kepada Beliau, 'Wahai Rasulullah, aku tidak menduga bahwa 
yang itu dan itu lebih didahulukan dibandingkan dengan yang ini dan 
yang itu.” Rasulullah SAW menjawab, “Lakukanlah, tidak jadi 
masalah.” Kemudian ada seorang yang lainnya bertanya, “Aku tidak 
menduga bahwa yang ini sebelum yang itu.” Rasulullah SAW 
menjawab, “Lakukanlah, hal yang demikian tidak jadi masalah.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 765 


Hadits ini adalah Hadits riwayat Isa. Ma'mar dalam 
riwayatnya menambahkan: Rasulullah SAW tidak ditanya tentang 
sesuatu yang berkenaan dengan permasalahan ritual, kecuali Beliau 
selalu menjawab, “Lakukanlah, hal yang demikan tidak jadi 
masalah.” | 


9 20. 65 © > r e .. 5 r کو‎ Z 

7- قال أبو بكر: في حبر ابن سييرين» عن عبد الرّحْمَنِ Ji‏ 
أبي EK‏ عَنْ Kh ad‏ ن عبد GEN‏ عن أبي Aas TK‏ 
i 1 PR Una Sena Ki ta‏ 
رَسُولَ الله وك يَوْمَ AI‏ الْحَدِيث بطوله 

ل تيس م بره ع فو Ab r‏ - دو s0. ta?‏ 

Ta ea‏ لدان GE‏ ابو kan‏ ور غ محمد بن یری 
Cin‏ عَبْدُ | gaw‏ بن ابي بَكْرَة عن 
Kd‏ 
Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Ibnu Sirin, dari‏ .2952 
Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya dan Humaid bin‏ 
Abdurrahman, dari Abu Bakrah disebutkan: Di hari Nahar, Rasulullah‏ 

SAW melakukan khutbah, dan menyebutkan Hadits yang panjang. 


Bundar juga telah menceritakannya kepada kami, Abu “Amir 
menceritakan kepada kami, Ourrah menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Sirrin, Abdurrahman bin Abu Bakrah menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, dan Humaid bin Abdurrahman dari Abu 
Bakrah.”” 


o سه‎ 30 30732 Í 


بيه» Kang‏ بن عبد D‏ عن 


758 Muslim, Haji 329 dari jalur periwayatan Isa. 
789 Lihat Al Bukhari Haji 132 dari jalur periwayatan Abu “Amir. 


766 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


803. Bab: Penjelasan tentang Khutbahnya Imam di Atas 
Kendaraan. 


Cb -raor‏ عباس بن عبد الْعَظِيمٍ SAS Ap‏ اضر بن 
محم D‏ یکرم ف A‏ ابْنُ عار Ga‏ الْهرْمَاسُ 2 زياد Jadi‏ 
قال: th‏ رَسُولَ الله يي بمِئى يطب الاس وَهُوَ عَلَى gaai SU‏ 
Abas bin Abdul “Azhim Al Anbari telah menceritakan‏ .2953 
kepada kami, An-Nadhar bin Muhammad menceritakan kepada kami,‏ 
Ikrimah, yaitu Ibnu Ammar menceritakan kepada kami, Al Harmas‏ 
bin Ziyad Al Bahili menceritakan kepada kami, ia berkata, “Di Mina,‏ 
aku pernah melihat Rasulullah SAW dari atas kendaran untanya‏ 


melakukan khutbah di hadapan manusia dan saat itu aku sedang 
menemani ayahku.” 


804. Bab: Rukhshah (Keringanan) Melakukan Jima (Hubungan 
Seksual dengan Istri) di Hari Nahar setelah Melakukan 
Thawaf Hadhah. 


6 r 


a ba - + 


َك 


بش بكر KN i‏ 
َي kal KR‏ أن ped‏ اق خاي a KAMA Á‏ 
عائشة» DU‏ أفاض III‏ م اراد مِنْ صَفِيّة ما بريد JA‏ مِنْ 


700 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 195 dari jalur periwayatan Ikrimah, namun 
didalamnya tidak terdapat kalimat: Pada saat itu aku sedang menemani ayahku. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 767 


GI NI هي‎ EA 3 DI, EE GA "Jah abal 
Se بها رسُول الله‎ GAS أقاضّتء‎ 5 
2954. Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, Basyar bin Bakar 
menceritakan kepada kami, dari Auza'i, Ibnu Ibrahim bin Al Harits 
At-Taimi menceritakan kepadaku, Abu Salmah menceritakan 
kepadaku, Sayyidah Aiysha RA menceritakan kepadaku, ia berkata, 
“Setelah melaksanakan thawaf ifadhah, Rasulullah SAW ingin 
berhubungan dengan Shafiyyah, namun Beliau diberitahu bahwa 
Shafiyyah sedang dalam kondisi haidh. Kemudian Rasulullah SAW 
bertanya, “Apakah ia akan menahan kita?” Mereka menjawab: 
Sesungguhnya ia telah melakukan thawaf ifadhah. Kemudian Nabi 
SAW datang menemuinya. ”®’ 


805. Bab: Penjelasan tentang Orang Yang Lupa Melakukan 
Sebagian Ritual dan Di Hari Nahar Ia Ingat. 


PANA 30 ia- -3032 | PAN 


Was PE عرو بن‎ a ÜS محمد بن‎ Bab Yo 

ابو العام yan‏ عِمْرَان 25 393 PS coba‏ محمد بن حُحَادَةَ عر 
زياد بن sh Gi a Ae‏ قال: شهدت [e Pa‏ ف حجة 
ودا » Sea bag ya‏ 4 نسي أن aa‏ قال: ارم NG‏ 
حرج م أثاه آخخَرٌ فقال: É‏ ئسي ان JG kai‏ الي 133 ab‏ رلا 
حرج ت اه CAT‏ فقال سيت أن اذبح قال: اذبح NG‏ حَرَجَء G‏ 
سيل عن شيء يمين إلا قال: لا حرج وقال: FA LA Id‏ 


761 Al Bukhari, Haji 129 dari jalur periwayatan Abu Salamah. 


768 || ShahihIbnu Khuzaimah 


CA a يِن نلم‎ ATA إلا‎ 

2955. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 

Umar bin ‘Ashim menceritakan kepada kami, Abu Al “Awwam yaitu 

Imran bin Daud Al Oaththan menceritakan kepada kami, Muhammad 

bin Jihadah menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Alagah, dari 
Usamah (290/B) bin Syarik, ia berkata: 


Aku pernah menyaksikan Nabi SAW pada saat haji Wada' dan 
sedang melakukan khutbah didatangi oleh seorang laki-laki, Laki-laki 
tersebut mengatakan bahwa ia lupa melempar jumrah. Rasulullah 
SAW menjawab, “Melempar jumrah-lah, tidak jadi masalah.” 
Kemudian datang yang lain dan bertanya, “Aku lupa melakukan 
penyembelihan.” Rasulullah SAW menjawab, “Lakukanlah 
penyembelihan, tidak jadi masalah.” Saat itu Beliau tidak ditanya 
tentang sesuatu (yang berkenaan denga pelaksanaan ritual —penerj.) 
kecuali Beliau menjawab: Tidak jadi masalah. Dan ia berkata: 
Sesungguhnya Allah SWT telah menghilangkan kesempitan kecuali 
jika seseorang memfitnah saudaranya yang muslim, hal yang 
demikian adalah masalah.” 


806. Bab: Penjelasan tentang Bermalam di Mina pada 
Hari-Hari Tasyrik. 


5. Se 


As GN =Y4on‏ الله بن سڪيل الأشج sa‏ حال يعني 
هام a‏ لل ا" 5 bd y 2. 2 e‏ 2 
عَنْ عَائِشَّة قالت: أفاض رَسُول الله 8 مِنْ آخر يَوْمِهِ حن صلى AN‏ 
SA KRAI SU‏ إذا HAL NG‏ 


KAI ji ga AP عن‎ BA gi عَنْ مُحَمَدِ‎ OA On 


762 Sanadnya hasan. Abu Daud Hadits 2015 dari jalur periwayatan Ziyad. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 769 


a NG‏ تبات يعبر pa‏ كل Lai) aka‏ عِنْدَ الأولى وَعِنْدَ 
الثانية فيطيل aa NG IN Sa Pai) CE‏ عِنْدَهَا 


2956. Abdullah bin Sa’id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Abu Khalid, maksudnya adalah Sulaiman bin Hasan 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari 
Abdurrahman bin Al Qasim, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata, 
“Rasulullah SAW melaksanakan thawaf ifadhah di hari akhirnya 
setelah Beliau selesai melaksanakan shalat zhuhur. Kemudian Beliau 
kembali ke Mina di malam hari-hari tasyrik. Rasulullah SAW 
melempar jumrah setelah matahari tergelincir. Beliau melakukannya 
dengan tujuh buah batu dan setiap kali melakukan lemparan Beliau 
mengucapkan takbir. Setelah melakukan jumrah yang pertama, Beliau 
diam berdiri dan setelah melakukan lemparan jumrah yang kedua 
Beliau berdiri lebih lama sambil merendahkan diri kepada Allah SWT. 
Kemudian Beliau melakukan yang ketiga tanpa berhenti." 


Abu Bakar berkata: Lafazh ini, “Setelah selesai melaksanakan 
shalat zhuhur, zhahirnya bertentangan dengan riwayat Ibnu Umar 
yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Nabi SAW melakukan 
thawaf ifadhah di hari nahar, kemudian Beliau kembali dan 
melaksanakan shalat zhuhur di Mina." Menurutku, maknanya tidak 
bertentangan dengan riwayat Ibnu Umar RA. Nampaknya maksud 
Sayyidah “Aisyah RA dengan pernyataannya adalah: Rasulullah SAW 
melakukan thawaf ifadhah di hari akhir dan melakukan shalat zhuhur 
setelah Beliau kembali ke Mina. 


Jika riwayat Sayyidah “Aisyah RA difahami seperti ini, berarti 
tidak ada pertentangan dengan riwayat Ibnu Umar RA. Riwayat Ibnu 
Umar RA lebih kuat sanadnya dibandingan dengan riwayat ini. 
Riwayat Sayyidah “Aisyah RA jika ditakwil memiliki gaya bahasan 
taqdim ta'khir sebagaimna firman Allah SWT, ل عل عبدو‎ SA si a A 


le r 4 Lor 


a jt K و‎ MAN) “Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan 


|| shahih Ibnu Khuzaimah 


kepada hamba-Nya Al Kitab (Al Our'an) dan Dia tidak mengadakan 
kebengkokan di dalamnya.” (Os. Al Kahfi [18]:1) gaya bahasa seperti 
ini banyak terdapat di dalam Al Our'an dan sebagiannya telah aku 
jelaskan dalam kitabku yang berjudul Ma'ani Al Ouran. Aku juga 
akan menjelaskan sisanya insya Allah SWt, seperti firman Allah 
SWT, FI Ka KAI فلا‎ Kera Ê ik i; 
“Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami 
bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat, 
'Bersujudlah kamu kepada Adam,' maka merekapun bersujud kecuali 
iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud..” (Os. Al A'raf [7]: 
11) Makna pernyataan Sayyidah “Aisyah RA dengan pentakwilan 
seperti ini adalah: Rasulullah SAW melakukan thawaf ifadhah di hari 
akhir, kemudian Beliau kembali dan melaksanakan shalat zhuhur. 
Kalimat “Beliau melaksanakan shalat zhuhur,” didahulukan dari 
kalimat kemudian Beliau kembali. Sebagaimana firman Allah SWT, 
"Kami ciptakan, kemudian kami gambarkan," maknanya adalah Kami 
gambarkan kemudian Kami ciptakan. ”® 


807. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi 
Keluarga Abbas untuk Tetap Menentap di Makkah pada Hari- 
Hari Mina untuk Melaksanakan Tugas Mereka, 
Menyediakan Air Minum. 


CA > ip محمد‎ USA jana ip محمد‎ Gi - 0۷ 

#, و 
Yy, 2023 KN oA Ao‏ 30 223 ب - ° a TE...‏ 42 
ابن gada BP‏ عبيدة الله بن عجر عن باقع عن ابن PP‏ ان النبي 
Sg P Sg Pa WA Pa 5 . 0 2 PA‏ 2 7 دع 
ot B3‏ لِلعبّاس بن عَبْدٍ المُطلب» OEM‏ تبي الله #6 أن Cari‏ بمكة 
Sanadnya dha'if dan matannya munkar, karena bertentangan dengan Hadits‏ ?1 


riwayat Ibnu Umar RA. Abu Daud Hadits 1973 dari jalur periwayatan Abdullah bin 
Sa'id. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 771 


e 

2957. Muhammad bin Ma’mar telah menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 

memberitakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi’, dari 

Ibnu Umar RA, “Bahwasannya Nabi SAW telah memberikan izin 

kepada Abbas bin Abdul Muthallib. Ia meminta izin kepada Nabi 

SAW untuk menetap di Makkah guna menyediakan air minum, 
kemudian Nabi SAW mengizinkannya.” 


808. Bab: Penjelasan tentang Larangan Mengenakan Wewangian 
dan Baju, jika Seorang Yang Berhaji telah Memasuki Waktu Sore 
Hari sementara Ia Belum Melaksanakan Thawaf Ifadhah dan 
Larangan Melakukan Seluruh Yang Terlarang bagi Orang Yang 
Sedang Melaksanakan Ibadah Haji sebelum Melakukan 
Jumrah di Hari Nahar. 


A ابن ابي‎ A NS بن‎ Mama GAS -Yao 

j 

G3 انه ذَلِكَ حَمِيعًا‎ aing سلَمَة عَنْ ام سلَمَة‎ debina 

EAE‏ التي EEr E‏ فيهًا مَساء يوم 

الح فصا IG UN‏ فذحل IE‏ وَهْبْ وَمَعَهُ رال مِنْ آلي أبي Ei‏ 

Jp JB ENG Cia‏ الله B‏ لِوَهب: هَل فضت بَمْدُ ا با عبد 
: , 


- r 


لله ؟ قال: لا والله يا رَسُول اللهء قال: فائزع E Canadi‏ مِنْ a‏ 


764 Al Bukhari, Haji 133 dari jalur periwayatan Ubaidullah. 


772 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ANN KANG IA Ag AS AN DUA Rae WETON KN AA 00000 


ام - 
م A z‏ ق 


قال: Ka Ko E‏ مِنْ ca)‏ قالوا: ولم ا رَسُول | الله ؟ 


si 39 أن لاا كر كا‎ KAS رمم‎ SB رخص لكم‎ Ai 
Ap med ca أن تطوفوا بهذا‎ J3 al فإذا‎ CI إلا مِنَ‎ 
Bad قل أن روا‎ Ken 


2958. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Adi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq 
menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari ibunya, Zainab binti 
Abu Salmah, dari Ummu Salmah, keduanya menceritakan kepadanya, 
dan semuanya berasal dari Ummu Salmah, ia berkata: 


Di hari-hari bagianku, Rasulullah mengunjungiku di hari 
nahar, Beliau datang mengunjungiku. Kemudian Wahab masuk 
bersama seorang laki-laki dari keluarga Abu Umayyah yang datang 
dengan mengenakan pakaian biasa. Ia (Ummu Salamah) berkata: 
Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Wahab: Wahai Abu 
Abdilah, apakah kamu telah melaksanakan thawaf ifadhah?” Ia 
menjawab: Belum wahai Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, 
“Lepaslah bajumu!” dan iapun mentaati perintah Nabi SAW dan 
sahabatnya pun melakukan hal yang sama. Kemudian mereka 
bertanya kepada Nabi SAW, “Mengapa demikian wahai Rasulullah?” 
Beliau menjawab, “Ini adalah hari dimana kalian diberi keringanan, 
Jika kalian telah melempar jumrah, maka kalian boleh melakukan 
(291/4) apa yang semula terlarang dalam kondisi ihram kecuali 
melakukan hubungan seksual dengan istri. Jika kalian telah memasuki 
waktu sore sementara kalian belum melaksanakan thawaf, maka 
kondisi kalian (dalam kondisi ihram) sama dengan kondisi orang 


yang belum melempar jumrah."' 


768 Sanadnya shahih. Hal yang demikian telah aku jelaskan dalam kitab Shahih Abu 
Daud (1745) sesuatu yang tidak kalian lihat ditempat yang lain. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 773 


809. Bab: Penjelasan tentang Larangan Berpuasa di Hari Idul 
Fitri dan Hari Nahar (ledul Adhha) 


. م بير‎ 3. as r 


yai بن عبد‎ Kanang EDAN بن‎ Fa عبد‎ Lao -8 
مَوْلَى‎ NA) Jó, EWA 5 GAN عن‎ ogi gu NG 


م 22 0.903 


ابن as‏ قال: شهدت اليد ab pa‏ بن الحطابء فقال: إن رَسول الله 
فك تھی عَنْ صيّام gi‏ المي 0 pS jadi Jadi‏ مِنْ (Ap‏ 
AS a ey Uh,‏ فيه من ُسكِكم حرجت alah iji Ika‏ 
في كاب pah‏ تابي اكير 


2959. Abdul Jabar bin Al “Ala dan Sa'id bin Abdurrahman 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Zuhri, dari Abu Abid, Al Makhzumi 
Maula Ibnu Azhar berkata: Ia berkata: Aku pernah menyaksikan hari 
led bersama Umar bin khathab RA dan ia berkata, “Sesungguhnya 
Rasulullah SAW telah melarang melakukan puasa di dua hari ini. Hari 
Ied adalah hari dimana kalian berbuka dari puasa kalian dan hari 
penyembelihan adalah hari dimana kalian memakan hewan 
sembelihan kalian.” Aku telah meriwayatkan Hadits tentang 
permasalahan ini dengan lengkap dalam bab puasa di kitabku Al 
Kabir. 


Abu Bakar berkata: Para perawi telah berbeda pendapat 
tentang status kebudakan Abu Ubaid. Sebagian ahli riwayat 
mengatakan bahwa ia adalah budak Abdurrahman bin Auf RA. Hal 
seperti ini menurutku tidak bertentangan, sebab bisa saja Ibnu Azhar 
dan Abdurrahman bin Auf berserikat dalam melakukan pembebasan 
kebudakannya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa ia adalah 
budak Abdurrahman bin Auf sementara sebagian yang lain 


|| shahih Ibnu Khuzaimah 


| 
t 
| 
| 
| 
1 


berpendapat bahwa ia adalah budak Ibnu Azhar dan ia berwala' 
kepada kedua orang yang memerdekakannya.' 


810. Bab: Penjelasan tentang Larangan Berpuasa di Hari-Hari 
Tasyrik dengan Dasar Dilalah bukan Dengan Larangan yang 
Bersifat Shahrih (Jelas). 


Zo e وم‎ 270 


-5٠‏ َس ا بن عبدة al‏ عن ska‏ بن زی عن 


v و ويم‎ ra 


507 00 0 0 3 
عمرو (ح) Saran Was;‏ بن عبد ya Al‏ حرا سفيّان» عن عمرو» عن 


MU‏ بن جير بن E‏ سْحَيْم ن رَسُول الله يفيك مره أن 


E رو‎ 2 


ُنَادِي يام التشريق» وقال Si AN‏ يُنَادِي: لا يَدْحْل 
2 < ° م وه aa - ° 3 PE a.‏ 
الجنّة» إلا فس مُؤْمِئَة» gin JANE‏ قد حرجت هذا CO)‏ 
AS salah‏ الصوم 


2960. Ahmad bin Ubdah Adh-Dhabbi telah menceritakan 
kepada kami, dari Hamad bin Zaid, dari Umar, ha Sa'id bin 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Umar, dari Nafi' bin Jabir bin Math'am, dari Basyar 
bin Sahim, bahwasannya Rasulullah SAW telah memerintahkan 
kepadanya untuk memberikan pengumuman. Al makhzumi juga 
mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengutusnya di hari-hari 
Mina untuk memberikan pengumuman, "Tidak akan masuk surga 
kecuali jiwa yang beriman. Bahwasannya hari ini adalah hari-hari 
dimana kalian makan dan minum." Aku telah meriwayatkan bab ini 
secara detail dalam kitab shaum.'" 


76 Al Bukhari, puasa 66 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Zuhri. 
77 Sanadnya shahih. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihaqi 4: 298 dari jalur 
periwayatan Nafi”. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 775 


811. Bab: Penjelasan tentang Larangan Melakukan Puasa di 
Hari-Hari Tasyrik Berdasarkan Riwayat Yang Lafazhnya 
Bersifat Sharih (Jelas), bukan Dengan Kinayah atau Dilalah. 


BA وَهْبء‎ DU 5 Ha ES -0١ 

iaa‏ ومالك بْنْ ئس عَنِ ابن الْهَاد عن ابي مره مَولَى عَقِيلٍ بْنِ ابي 

طالب a‏ قال: ss‏ مَعَ عَبْدٍ الله بْنِ عَسْرِو بن عاص عَلّى أبيه فِي يام 

y Uda‏ هُوَ يَتَعَذَّى فَدَعَانًا ِلَى الطعام» فقال لَه عَبْدُ الله بن عَمْرو: 

ای فاب ul nan YG‏ عزنت أن هلو الام لبي MIA AP‏ 

Sa فأفطرواء‎ (AG aaa GA عَنْ صَويهنَ‎ 88 
AN 


2961. Ar-Rabi' bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Ibnu Al Hay'ah dan Malik 
bin Anas telah memberitakan kepadaku dari Ibnu Al Hadi, dari Abu 
Murrah Maula Agil bin Abdul Muthallib, sesungguhnya ia telah 
berkata, “Aku pernah masuk bersama Abdullah bin Amru bin Ash RA 
untuk menemui ayahnya di hari-hari tasyrik. Saat itu ia sedang makan 
dan mengajak kami makan bersamanya. Kemudian Abdullah bin 
Amru bin Ash berkata kepadanya: Aku sedang puasa. Kemudian 
Amru bin Ash RA berkata kepadanya: Tidakkah kamu tahu 
sesungguhnya Rasulullah SAW melarang melakukan puasa pada hari- 
hari ini dan memerintahkan untuk tidak berpuasa." Kemudian ia 
memerintahkan mereka berbuka dan merekapun berbuka." 


Salah seorang dari keduanya menambahkan yang lain. 


765 Sanadnya shahih dan penjelasannya telah kami berikan. Lihat Hadits No 2149. 


776 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


812. Bab: Sunnah Melaksanakan Shalat di Mina bagi Selain 
Penduduk Makkah dan Selain Orang Yang Bermukim di Makkah 
Yang Wajib Melaksanakan Shalat dengan Sempurna (Tidak 
Digashar) dengan Menyebutkan Dalil dimana Sebagian Kalangan 
Sangat Bersikeras Berpendapat bahwa Seluruh Jamaah Haji 
Disunnatkan Melaksanakan Shalat dengan Cara Digashar 
seperti Shalatnya Musafir. 


د هود دوع إلا 30 - مع 0-4 


PA 8. r 8 MI 

DAS ابن‎ A a EA -۲ 

an مو‎ at, HS 5 ماله‎ f ما 20 عيمس‎ an 

وحدننا علي بن عصرم اخبرنا عيسى D‏ وحدنا سلم بن جنادة» 
EEN E SEE AA‏ ع قاد SN o‏ ا 
Wa‏ معَاوية رح وحدنا 0 ن بشار» Bab‏ عبد Wu PI‏ 
Sg. Ar Ag‏ 3 ول مم بم 2 ا ا os” 9 zoa‏ 
Oki‏ (ح) PAN Hay CA‏ معاوية» وجريرء كلهم 


0. 


gp‏ الأعْمَشٍء غَيْرَ أن في حَدِيث الثؤري» عَنْ pa Ola‏ الأعْمَش» عَنْ 
0 داص ها o‏ ف BL‏ امد SA ab $a s EY Pi CE‏ 
Dean‏ بْنِ يزيد قال: صلی عُثمّان بی SAI‏ فقال 
عَبْدُ الله: Sake‏ مَعَ رَسُول الله يك SESI‏ وَمَعَ أبي بكر So)‏ 


5 
- 


ا ررم 5 PMS:‏ و 3 r s pa‏ 
ya ph‏ > م ترقت بكم الطرّق» فَوَدِدْت أن لي gil ia‏ كعات 
IEE yi -‏ 3 هذا He gua bj‏ بن جاده 


2962. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Namir menceritakan kepada kami, ha Ali bin Khasyram 
menceritakan kepada kami, Isa memberitakan kepada kami, ha Salim 
bin Jinadah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyyah 
menceritakan kepada kami, ha Muhammad bin Basyar menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, ha Yusuf bin Musa menceritakan kepada 
kami, Abu Muawiyyah dan Jarir menceritakan kepada kami, 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 777 


semuanya mengambil dari Al A'masy kecuali dalam Hadits Ats- 
Tsauri dari Sulaiman, yaitu Al Amasy, dari Ibrahim, dari 
Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: Utsman RA melaksanakan shalat 
di Mina sebanyak empat raka'at. Abdullah berkata: Aku pernah 
melaksanakan shalat bersama Rasulullah SAW sebanyak dua raka'at, 
bersama Abu Bakar RA sebanyak dua raka'at dan bersama Umar RA 
sebanyak dua raka'at. Kemudian setelah itu kalian berbeda dan aku 
sangat menginginkan. 


Lafah Hadits ini berasal dari riwayat Salim bin Jinadah. ® 


WAS -٣۳‏ محمد بن العلا SAS‏ ابو حال عن عبيد الله 


بن عم عَنْ A‏ قال: صلی رَسُول الله و ویو بكر 

وُر یی ركن WA‏ صر من مارت 

2963. Muhammad bin Al ‘Ala telah menceritakan kepada 

kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin 

Umar, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW, Abu 

Bakar RA dan Umar bin Khathab RA melaksanakan shalat sebanyak 

dua raka'at di Mina. Demikian pula dengan Utsman bin Affan RA di 
awal pemerintahannya.” 


813. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Melaksanakan Shalat di Mina Sebanyak Dua Raka'at, sebab 
Beliau Saat Itu dalam Kondisi Musafir, tidak Mukim. Status 

Rasulullah SAW Saat Itu adalah Sebagai Penduduk Madinah dan 
Mengunjungi Makkah untuk Melaksanakan Ibadah Haji dan 
Beliau Tidak Bermukim Di Sana (291/B) dengan Status Mukim 


'8 Al Bukhari, Haji 84 dari jalur periwayatan Sufyan. 
70 Al Bukhari, Tagshiru shalat 2 dari jalur periwayatan Ubaidullah, Haji 84. 


778 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Yang Wajib Melakukan Shalat dengan Sempurna, 
tanpa Digashar. 


Abu Bakar berkata: Riwayat Yahya bin Abu Ishag dari Anas 
menyebutkan: Bahwasanya Nabi SAW selalu melakukan shalat 
dengan cara di gashar hingga Beliau kembali. 


o Io م‎ 


os nk - 4‏ ف o‏ يكم في 
UI padi‏ وفي P of da S il‏ الصَّلاةٍ ja‏ عَلَى 
Ao snf o‏ 
TT‏ 


2964. Dalam riwayat Ibnu Abbas RA disebutkan bahwa Allah 
SWT mewajibkan kalian melaksanakan shalat sebanyak empat raka'at 
disaat kalian sedang berada di tempat kalian dan dua raka’at disaat 
kalian sedang berada dalam kondisi musafir. Kemudian ia 
menjelaskan bahwa kewajiban melaksanakan shalat bagi yang 
berstatus mukim adalah empat raka’at sebagaimana kewajiban ini 
sama dengan yang lain yang tidak mukim.” 


6- ,3 عائشة Lp‏ الصلاة JS‏ ما رضت 3S‏ ثم 

يد في ia PA Hah jab DL‏ عله Bilah AA‏ 5 
قصرٌ الملا و إذا كان حَاضِرًا SALA‏ قال ابو بكر BEE,‏ 
کاب ed dg PP ba‏ 
عباس وعائشة دلاة E‏ أن الوأحب عَلَى gl [ay aka Jah‏ با مِنْ 


771 Telah disebutkan sebelumnya. Lihat Hadits no. 304. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 779 


غير Mal‏ تحب DAUN ali‏ بوتى إِذْ هُوَ AN aka‏ لأن 
3 < اميم ربعا فلا Sal A AAN AIA‏ لقتال Las‏ 
Jah WA)‏ ومن (AG‏ بها ين زر aaa a‏ لما 

30, 2 P 03 77 Na 

pt مُسَافِرِينَ‎ pe متى ارين الرحوع إلى مَك‎ al peng p الصلاة‎ 
ia a as 4 جائز‎ 
2965. Riwayat dari Sayyidah “Aisyah RA yang menyebutkan 
bahwa shalat yang pertama kali diwajibkan jumlah bilangan 
raka'atnya adalah dua raka'at, kemudian ditambahkan dua raka'at jika 
seseorang dalam kondisi tidak bepergian, secara jelas menunjukkan 
bahwa mereka yang ada di Mina dengan status mukim (tidak musafir) 


wajib melakukan shalat dengan jumlah bilangan raka'at sempurna dan 
tidak boleh melakukannya dengan cara gashar. 


Abu Bakar berkata: Aku telah menjelaskan dalam kitab shalat 
maksud riwayat Yahya bin Abu Ishag dari Anas. 


Riwayat Ibnu Abbas RA dan Sayyidah “Aisyah RA 
menunjukkan bahwa mereka yang berstatus sebagai penduduk 
Makkah dan mereka yang bukan penduduk Makkah, namun mukim di 
Makkah, wajib melaksanakan shalat di Mina dengan jumlah bilangan 
raka'at sempurna. Sebab status mereka adalah mukim, bukan musafir 
dan kewajiban shalat bagi mereka yang berstatus demikian adalah 
empat raka'at. 

Dengan demikian, mereka yang bukan musafir dan 
tidak dalam kondisi ketakutan, tidak boleh mengerjakan shalat dengan 
cara gashar. Penduduk Makkah dan mereka yang mukim di Makkah 
wajib melakukan shalat dengan jumlah bilangan raka'at sempurna jika 
keluar menuju Mina sambil niat akan kembali ke Makkah (tidak 


780 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


musafir), kedua golongan ini tidak boleh melaksanakan shalat di Mina 
dengan cara qashar.”” 


814. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Hari Al Ourr, yaitu 
Awal Hari-Hari Tasyrik. 


هي 3G. S‏ ووم 


Ga --5‏ محمد بن 


Ki 5 rara JÉ‏ حا Su‏ عن 
gi‏ 0 .. رده A A 2 s E LA Tati o‏ 
راشا بن kn‏ عن عب الله بن لحي» عن عَبْدٍ الله بْنِ IP‏ قال: قال 
ير 0 e 2, N JT of 9 S‏ ر 00 
yang‏ الله asi BB‏ الأيام Aa‏ يوم SA‏ 
Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami,‏ .2966 
Yahya menceritakan kepada kami, Tsur menceritakan kepada kami‏ 
dari Rasyid bin Sa'ad, dari Abdullah bin Naji, dari Abdullah bin‏ 
Oarath, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hari yang paling‏ 
agung di sisi Allah SWT adalah hari nahar, kemudian hari Al Qur.””‏ 


815. Bab: Penjelasan tentang Awal Nabi Melakukan Lemparan 
Jumrah dan Illat Yang Membuat Nabi SAW Memulainya 
sebelum Kembali. 


Jo 220‏ ت 


bi. PAN 2 228 PA‏ 5 عم 

r‏ ل ye ` 3 s 2 a LA‏ يغ وي مير 

عن ابن عَبّاس» قال: جاء جبريل إلى رسول الله قي فذهب به ليريه 
s: , pa pa‏ 


ee -£ rr 2 -%7 و‎ o2 Pa z A Ph r PPA 
Sup ag ئم‎ kendi DU فذحل منتى‎ a المتاسيك» فائفرَج‎ 


772 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat Hadits no. 303. 
773 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat hadits No. 2966. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


ai TS يسبع‎ UP Ga عند‎ 88 IU AA | a 
ی ساخ م بع له فی‎ an سبع‎ Wi SAN FA َه في‎ & 
AT FL AAS pn فرَمَاهُ‎ PFPA 2 حم‎ 


2967. Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi telah menceritakan kepada 
kami, Ali bin Al Hasan bin Syagig menceritakan kepada kami, Abu 
Hamzah menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Sa'id bin 
Jabir, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, “Jibril pernah datang menemui 
Rasulullah SAW dan ia memperlihatkan kepada Beliau tentang 
tatacara melaksanakan ritual manasik haji. Jibril memasuki Mina dan 
memperlihatkan kepada Nabi SAW tentang cara melempar jumrah. 
Setelah itu, ia memperlihatkan “Arafah kepada Nabi SAW. Kemudian 
syetan mengikuti Nabi SAW ketika di Jumrah dan Nabi SAW 
melempar dengan tujuh buah batu hingga ia (syetan) terbenam. 
Kemudian syetan mengikuti lagi di jumrah yang kedua dan Nabi SAW 
melemparnya dengan tujuh buah batu hingga syetan tidak muncul lagi. 
Kemudian syetan mengikutinya lagi di jumrah yang ketiga dan Nabi 
SAW melemparnya dengan tujuh buah batu hingga ia (syetan) 
menghilang, kemudian ia pergi.” 


816. Bab: Penjelasan tentang Waktu Melempar Jumrah 
di Hari-Hari Tasyrik. 


r PANI‏ ° ومه 
Ga - ۹۸‏ علي بن gan; (PS‏ عِيسى» عن ابن GU o‏ 
avi Teng P g‏ ابو حال io, D‏ عبد الله بن سید 
T4 Sanadnya dha'if. Al Haitsami berkata dalam kitab Majma Az-Zawa'id 3 : 26.‏ 
Imam Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab Al kabir dan didalamnya terdapat‏ 


kalimat: Atha bin Sa'ib adalah sosok yang sering melakukan kesalahan dalam 
periwayatan. 


782 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


r 


3 عدت م وميم 207 i e‏ 3 .35 


PANA 2 .., 2. KP 8.‏ 
HA geyi‏ ابن إدريس (ح) وحدنا محمد بن معمر› حدنا محمد 
2g‏ سر ndah NA A 97 3 ° - d r‏ کو Si‏ 38 اس اس 
يني ابن بکر» Gai‏ عن ابن جريج KIRI‏ 

سام هاما ore en “3 ` or‏ 0-33 707 ابن 0 ,3 م 
جابر بن عبد الله يقول: کان النبي عليه السلام يرمي يوم النحر ضحى» 


r 


0 né 0... CT... 2 

وأا ani‏ ذَلِكَ LS‏ زَوَال AN SI AA‏ عَنْ أبي 
j i É . . oi‏ 

الزبير» عن por‏ 


2968. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dan Abu kuraib 
menceritakan kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, 
ha Abdullah bin Sa'id Al Asyaj menceritakan kepada kami, Ibnu Idris 
menceritakan kepadaku, ha Muhammad bin Ma'mar menceritakan 
kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Bakar 
menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu 
Zubair telah memberitakan kepadaku, bahwasannya ia pernah 
mendengar Jabir bin Abdullah berkata, “Nabi SAW melempar jumrah 
di hari nahar pada pagi hari. Setelah hari nahar, Beliau melakukannya 
setelah matahari tergelincir.” 


Abu Karib berkata: Al Asyaj menambahkan dari Abu Zubair, 
dari Jabir.” 


PA‏ 3 .36 2 مه م 


68- حدنا محمد بن العلاي as‏ ابن خوار يعني حميدا 


الکوفي» عَنِ ابن جرج IG‏ لا أربي حى Gani a‏ ان حابر بن 


. 
. 
. r 


2 الا ا ا و 0 : 
ais‏ الله» قال: كان رَسول الله يت يَرْمِي AI F3‏ قبل CG III‏ بَعْدَ 


775 Muslim, Haji 314 dari jalur periwayatan Ali bin Khasyram. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 783 


JA POS إن‎ Lap هَذَا حَِيث‎ KG الروال» قال ابو‎ Ss ذلك‎ 
SEL AD ya sbs حَفِظ‎ 


2969. Muhammad bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Khuwar, maksudnya adalah Humaid Al Kufi menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata, “Aku tidak akan melempar 
jumrah kecuali setelah matahari meninggi. Bahwasannya Jabir bin 
Abdullah pernah mengatakan bahwa di hari nahar Rasulullah SAW 
melempar jumrah sebelum tergelincirnya matahari. Pada hari 
setelahnya, Beliau melakukannya ketika matahari tergelincir.” 


Abu Bakar berkata: Hadits ini berstatus gharib, jika Ibnu 
Khuwar memasukkan Atha'” di dalam isnadnya.'” 


817. Bab: Penjelasan bahwa Ritual Melempar Jumrah Dilakukan 
untuk Mengingat Allah SWT, bukan Sekedar Melempar 
Batu ke Tempat Jumrah. 


يي 7ر2 PAN‏ مع .م 23 


Ty‏ ا dis‏ اقا بن حي عن ٠ kage‏ قالت: 
قال رَسُول الله #8: Jaw CA‏ الطرّاف SI‏ وين الصفا ia adha‏ 


776 Dalam sanad diatas tidak disebutkan nama Atha. Nampaknya orang yang menulis 
untuk Imam Khuzaimah tidak menuliskannya. 

77 Sanadnya dha'if karena Ibnu Khuwar adalah sosok yang diangap lemah dalam 
hal periwayatan Hadits. Muslim dan yang lainnya memiliki perbedaan dengannya 
dalam mengisnad Hadits ini. Hadits ini ditakhrij dalam kitab Shahih Abu Daud 
(1720) —Nashir.) 


784 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2970. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
bin Yunus memberitakan kepada kami, dari Ubaidullah, yaitu Ibnu 
Abu Ziyad, Al Qasim bin Muhammad menceritakan kepada kami dari 
Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya thawaf di ka'bah, sa'i diantara shafa dan Marwah 
serta melempar jumrah dilakukan untuk mengingat Allah SWT. si 


818. Bab: Penjelasan tentang Takbir Yang Diucapkan Setiap Kali 
Melempar Batu dan Berhenti Di Tempat Jumrah Yang Pertama dan 
Kedua dengan Berdiri Lama sambil Merendahkan Diri kepada Allah 

SWT (292/A) dan Tidak Berhenti di Jumrah Agabah setelah 
Melakukan Lemparan Jumrah di Hari-Hari Mina. 


du Sor PANA 


Was -yayi‏ عبد لله بن سَعِيدٍ Gis NI,‏ أبو الد وهو 


PA 


KN ae se Ban 

- 2 - 9 
SP ri) بينى لي أ‎ KS صلی صلاة لطر ثم رع‎ 
یکر مع كل‎ Ga gia Kau KASI IG KASI 
gai kaan مطل الام‎ na وتجند‎ JAN te Lag da 


rr o 


امالك ولا Ha‏ عندها 


عَنْ أبيه» عر MIE KE‏ أفاض رَسُول الله B‏ مِنْ آخير Dea‏ 


2971. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Abu Khalid, yaitu Sulaiman bin Hayan menceritakan kepada 
kami dari Muhammad bin Isag, dari Abdurrahman bin Al Oasim, dari 


775 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat Hadits no. 2882. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 785 


ayahnya, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW 
melakukan thawaf ifadhah di hari akhirnya setelah melaksanakan 
shalat zhuhur. Kemudian Beliau kembali ke Mina dan menetap di 
tempat tersebut pada malam hari-hari tasyrik. Beliau melempar 
jumrah setelah matahari tergelincir. Di setiap jumrah Beliau 
melakukan lemparan dengan tujuh buah batu. Setiap kali melempar 
sebuah batu, Beliau mengucapkan takbir. Beliau berdiam di tempat 
jumrah yang pertama dan jumrah yang kedua. Beliau berdiri dengan 
lama dan merendahkan diri kepada Allah SWT. Setelah itu Beliau 
melakukan lemparan jumrah yang ketiga dan tidak berdiri lama di 
tempat tersebut”??? 


819. Bab: Penjelasan tentang Berdiri di Tempat Jumrah Yang 
Pertama dan Kedua setelah Melakukan Lemparan dan Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Posisi Berdiri setelah Melakukan 

Lemparan Yang Pertama adalah Di Depan, bukan Di Belakang, 
Disamping Kanan atau Di Samping Kiri Tempat Jumrah. Berdiri 
setelah Melakukan Lemparan Jumrah Yang Kedua di Arah Kiri 

Yang Berada Setelah Lembah, sambil Menghadap Ke Arah 
Kiblat pada Saat Berdiri di Kedua Jumrah Tersebut serta 
Mengangkat Kedua Tangan. 


SIG Pi iji AA ih -wavy‏ بن عَلِي الْبسْطامِي» 

AS NG‏ عُثْمَانَ بن عم MI‏ يُونْسُ عن الزّهْري» أن رَسُول الله 
ف كان إذا رَمَى mban E‏ مى gha pang Mang‏ 
كبر WIS‏ رَمَى cikar‏ ته Jah asy gaii aa‏ الت رَافِعًا 


79 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat Hadits No. 2956. 


786 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


r r ó r 6 5 2,9 3 z 2oy NG Pa 

EN LN‏ وكان A BO Jaka‏ الجَمْرَة الثانيّة» A‏ بسَبْع 
r 3 Ma Ji‏ . 

LA JEN ذات‎ ah ثم‎ kasa y WIS يكير‎ Nan 
o م‎ || 3 “8 Pd t 4 59 

الْوَادِي» فيقِف مُستقبل ALA‏ رافِعًا يَدَيْه يَدْعُوء GE‏ الْجَمْرَةَ التي عِنْدَ 
wa a de‏ و 

Ki)‏ فيرْمِيهًا بسَبْع حَصيّاتٍ يكير مَعَ كل Blah‏ ثم Dai‏ ولا 
Lagi‏ عِنْدَهَاء قال IL al MEA‏ ب عَبْدِ الله» lia Jiwa WAS‏ 
MAP 5 2 Pa?‏ کا ۹ E TT‏ و 
عن tal‏ عن النبي ل: و ن ابن عمر ل > قال البسطامي: قال 


A 
or bnp uga م‎ 83... ۴ 


(jali ثم‎ URI يوس وقال في‎ UI 
Ja BI caah قال يعدت بمثل هذا الْحَدِيثٍ عَنْ‎ aa ولا قف‎ 
سوا‎ Sp لفط محم‎ 

2972. Muhammad bin Yahya dan Al Husein bin Ali Al 
Busthami telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Utsman 
bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada 
kami dari Zuhri, bahwasannya Rasulullah SAW melempar jumrah 
yang berada setelah masjid Mina dan melakukannya dengan tujuh 
buah batu. Setiap kali melempar, Beliau mengucapkan takbir. 
Kemudian Beliau maju ke depan dan berdiri menghadap ke arah 
ka'bah sambil mengangkat kedua tanganya dan berdoa. Beliau berdiri 
dalam jangka waktu yang agak lama. Setelah itu Beliau melanjutkan 
lemparan jumrah yang kedua. Rasulullah SAW melemparnya dengan 
tujuh buah batu dan setiap kali melempar satu batu, Beliau 
mengucapkan takbir. Setelah itu Beliau beralih ke sebelah kiri dengan 
posisi setelah lembah. Beliau berdiri menghadap ke arah Ka'bah 
sambil mengangkat kedua tangan dan berdoa. Setelah itu Beliau 
menuju jumrah Agabah dan melakukan lemparan dengan tujuh buah 
batu. Setiap kali melakukan lemparan, Beliau mengucapkan takbir. 
Setelah itu Beliau bergerak dan tidak berdiri di tempat jumrah.” Zuhri 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 787 


berkata: Aku pernah mendengar Salim bin Abdullah bercerita dengan 
Hadits yang sama dari ayahnya, dari Nabi SAW. Ia berkata, “Ibnu 
Umra RA juga melakukannya dengan cara yang demikian.” 


Al Busthami berkata: Ia berkata: Yunus telah memberitakan 
kepada kami dan berkata tentang jumrah agabah: Beliau melakukan 
lemparan jumrah dan melakukan takbir setiap kali melakukan satu 
lemparan. Setelah itu Beliau bergerak dan tidak berdiri di tempat 
tersebut. Lalu ia berkata: Ia telah menceritakan hadits yang sama dari 
ayahnya dan sisa riwayatnya sama dengan lafazh riwayat Muhammad 
bin Yahya." 


820. Bab: Penjelasan tentang Khutbahnya Imam 
di Pertengahan Hari Tasyrik. 


aa‏ 3 .35 30 .6 2 ه ميم ٠ 2 Be‏ ام 
La -- ۳‏ محمد بن بقار وإسحاق یر" زيادٍ بن يزيد 
r,‏ و 


.و هس 4 
العَطارٌء وَهَذَا حَدِيث بندار» حَدَتَنَا بو عَاصمء Ci‏ ربيعة بن KP‏ 
o aa T, sa 0. PING 016 > ° 2 se‏ مهي له . 
الرحمن بن حصن» حدتني جدتي سراء بنت Ulas‏ وكائت ربة بيت في 
Lia 5 sea 9 DN.‏ ت و ag 4 2 ee 4 a A‏ 
adat‏ قالت: kas‏ رَسُول الله ف يوم الرعوس فقال: أي lid AL‏ ؟ 
Seb KAN Wi‏ 2 و ار ن و رو و ول 02 2 2 e‏ 
A‏ الله ورسوله MA‏ قال: 0 المشعر الحرام ؟ قلنا: بلى» JU‏ فاي 
4 


Sia » 4, Anto Pa | Cu, Def” 3225 A2 na o 
AA i kacangi الله ورَسوله أغلمء قال: اليس‎ NG يوم هَذَا ؟‎ 
e Seo” ل ەه‎ 2 AP e 5y م2‎ | PT EARS AK E 
وقالا: وأموالكم عليكم‎ (KA, Blah 51 Setan بلی» قال: فإن‎ 
IG هَذَاء‎ Sak هَذَاء في‎ KS هَذَاء في‎ KAI UPS حرام‎ 
Oak Ja هَل بلغت ؟ اللهُمّ‎ Sa us Ala إسْحَاق:‎ 
750 Al Bukhari, Haji 142 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Utsman bin Bahar. 


788 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


JANGAN 

2973. Muhammad bin Basyar dan Ishag bin Ziyad bin Yazid 

Al Athar —Hadits ini adalah Hadits riwayat Bundar— Abu Ashim 
menceritakan kepada kami, Rabi'ah bin Abdurrahman bin Hashin 
menceritakan kepada kami, Nenekku, Sara binti Nabhan menceritakan 
kepadaku, dahulu ia adalah pengurus Ka'bah di masa Jahliyyah, ia 
berkata, “Di hari Ru'us Rasulullah SAW melakukan khutbah di 
hadapan kami semua. Dalam khutbahnya, Beliau bertanya, 'Hari 
apakah ini? Kami menjawab, 'Allah SWT dan Rasul-Nya lebih 
mengetahui." Beliau berkata, 'Bukankah ini adalah masy'aril haram?" 
Kami menjawab, 'Ya, benar.' Beliau bertanya lagi, “Hari apakah ini?" 
Kami menjawab, 'Allah SWT dan Rasul-Nya lebih mengetahui." 
Beliau berkata, 'Bukankah ini adalah pertengahan hari tasyrik?' Kami 
menjawab, 'Ya, benar.' Setelah itu Beliau bersabda, "Sesungguhnya 
darah kalian -Ishaq menambahkan— dan harga diri kalian, keduanya 
berkata, 'Dan harta kalian diharamkan atas kalian sebagaimana 
keharaman hari ini, di bulan ini dan di negeri ini." Ishaq 
menambahkan, 'Hendaknya yang dekat diantara kalian 
menyampaikan kepada yang jauh. Ya Allah, apakah aku telah 
menyampaikannya kepada kalian. Ya Allah, apakah aku telah 
menyampaikannya kepada kalian. Ya Allah, apakah aku telah 


menyampaikannya kepada kalian,” 3 


781 Sanadnya dha'if karena sosok Rabiah tidak dikenal —Nashir.) Abu Daud, Hadits 
1953 dari jalur periwayatan Muhammad bin Basyar dengan redaksi yang ringkas. 
Kata Ru'us adalah jamak dari kata Ra'sin. Yang dimaksud dengan hari Ru'us adalah 
hari-hari tasyrik. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 789 


821. Bab: Penjelasan tentang Isi Khutbah Yang Dilakukan Imam 
di Hari Nafar Awal, tentang Bagaimana Cara Berangkat dan 
Cara Melakukan Lemparan Jumrah serta Memberi Penjelasan 
kepada Khalayak tentang Pelaksanaan Sisa Ritual Haji. 


PANA‏ 3 اسم وعد سم 


Ula -YAV E‏ محمد بن Mu Pi‏ يش AP‏ حَدئني إسحاق 
LI 5 r ve, Ao‏ و سه 
بن إبراهيم» قال: Adu:‏ ل ع 


10 Sor 


NE ae‏ الله ن NE‏ بن يي عن ابي الي عن جاب ان رَسُولَ 
لذ 4 جن حم بن KA Si Mah Fb‏ على لي كاين 
مَعَهُ حتّى إذا كنا awali a‏ فلا استوى GEN pasan GKI‏ 
al‏ ظَهْرِو calla Gaadi Sd -o‏ وقال: AG‏ كان 
يوم افر الأول قَام بُو ai Ól A S‏ كيف Doa‏ 


EY 


Je sela ba “de AH فرغ‎ AH Aa WAH رمو‎ HS 
حتمها‎ = 


2974. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami 
dengan Hadits yang bersifat gharib, Ishag bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku pernah membacakan sebuah riwayat di 
hadapan Abu Ourrah Musa bin Tharig dari Ibnu Juraij, Abdullah bin 
Utsman bin Khatsim menceritakan kepadaku, dari Abu Zubair, ia 
berkata, “Setelah kembali dari melaksanakan umrah Ja'ranah, 
Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar RA sebagai pemimpin bagi 
orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan saat itu kami 
bersamanya. Ketika kami tiba di Al 'Araj, ia mengumandangkan adzan 
shubuh. Saat berdiri akan melakukan takbir, ia mendengar suara 
tangisan di belakangnya dan ia pun menghentikan takbirnya.” 


790 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Kemudian ia menceritakan Hadits dengan panjang dan berkata: Ketika 
tiba hari nahar yang pertama, Abu Bakar RA berdiri dan 
menyampaikan khutbahnya di hadapan manusia. Ia menjelaskan 
kepada mereka tentang cara meninggalkan tempat, cara melakukan 
lemparan jumrah dan memberitahu mereka tentang tatacara 
melakukan manasik. Setelah selesai melakukan khutbah, Ali RA 
membacakan surah At-Taubah di hadapan manusia hingga khatam.” 


822. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) (292/ B) 
bagi Tukang Gembala Melakukan Lemparan Jumrah 
di Malam Hari. 


Z2 -3 So 3. AN 


7 عن مالك‎ E EA حدينًا بن جنادة»‎ -YAVo 


N 


N LAN 


au‏ أن يَرْمُوا JL‏ ون Nami‏ الرّمي 
Salim bin Junadah telah menceritakan kepada kami,‏ .2975 


Waki' menceritakan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Abdullah 
bin Abu bakar, dari Abu Baddah, dari ayahnya, 


“Bahwasannya Rasulullah SAW telah memberikan rukhshsah 
(memberikan keringanan dengan membolehkan) bagi penggembala 
untuk melakukan lemparan jumrah di malam hari dan membolehkan 
mereka menggabungkan lemparan jumrah.”8 


782 Aku katakan: Sanadnya dha'if karena adanya sosok Abu Zubair yang sering 
melakukan 'an'anah. Ia adalah sosok yang dianggap mudlis. —Nashir.) 

788 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1976, namun didalam riwayat ini tidak 
disebutkan kalimat: Melakukan lemparan jumrah di malam hari. An-Nasaa'i 5 : 221, 
At-Tirmidzi, Haji 108. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 791 


823. Bab: Penjelasan Tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Para 
Pengembala, Satu Hari Melakukan Lemparan dan Pada Hari 
Setelahnya Tidak Melakukan Lemparan. 


a -yava‏ عَنْ عبد الله بن أبي بكر 

عَنْ أبيه» عَنْ ابي an‏ بن عَدِي» عَنْ أبيهء أن BN‏ رخص BE‏ 
so kece so s0.‏ 
أن يرموا يوماء ويدعوا يوما 

2976. Abdul Jabbar bin Al “Ala menceritakan kepada kami 

dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, dari Abu Baddah bin Adi, 

dari ayahnya, “Bahwasannya Nabi SAW telah memberikan rukhshah 

kepada para pengembala untuk melakukan lemparan jumrah selama 

satu hari dan tidak melakukan lemparan pada hari berikutnya.” 


Gas -١ 7‏ علي بن حشرم ابرا a‏ عبد الله 
Kn‏ بن أبي Ki‏ عن أبي EN‏ عَنْ Jin‏ 
هذا الْحَدِيثِ 


2977. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Uyainah memberitakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar, 
dari Abdul Malik bin Abu Bakar, dari Abu Al Baddah, dari ayahnya 
dengan Hadits yang sama.'' 


عه ع مع ا .. r‏ 5-07 .4 


—YAYA‏ حا يعقوب بن إدب 


7“ Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 : 221 dari jalur periwayatan Sufyan. 
785 Lihat Hadits sebelumnya No. 2876. 


792 || ShahihIbnu Khuzaimah 


4 
: 
$ 
A 
: 
| 
å 


بن القاسيم, عَنْ AE‏ الله بن ابي SK‏ عَنْ أبيه» عَنْ ابي باح ji‏ عَڍِي» 
عَنْ أبيهء أن رَسُول الله ؤي رخص eU‏ أن يَرْمُوا الحمار يَوْمَاء LE‏ 
2 

2978. Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, 

Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, Rauh bin Al Qasim 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari 
ayahnya, dari Abul Baddah bin Adi, dari ayahnya: Bahwasannya 
Rasulullah SAW telah memberikan rukhshah kepada para 
penggembala untuk melakukan lemparan jumrah selama satu hari dan 


meninggalkannya selama satu h i.186 


824. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Memberikan Rukhshah kepada Para Pengembala untuk Tidak 
Melakukan Lemparan Jumrah selama Satu Hari dan Melakukan 
Penggembalaan Selama Satu Hari, pada Dua Hari Pertama Hari 
Tasyrik. Hari Pertama Mereka Menggembala dan Hari Kedua 
Mereka Melakukan Lemparan Jumrah. Kemudian Setelah Itu, 
Mereka Melakukan Lemparan di Hari Nafar, bukan Berarti 
Mereka Dibolehkan Tidak Melakukan Lemparan Jumrah di Hari 
Nahar dan Hari Nafar Akhir. Maksudnya Adalah, Melempar 
Jumrah di Hari Pertama dan Hari Kedua Mereka Satukan 
Pelaksanaannya, baik Di Lakukan Di Hari Pertama atau 
Di Hari Kedua. 


Ii SAS -6‏ بن عبد الأعلى» a‏ وَهْبِء أن 


# 


ا os 0 7 r A‏ ا ° رص ° .8 E ea o2‏ 
مالکا احبر عن با الله بن ابي PAK‏ عَنْ csal‏ أن ابن عاصم 
Lihat Hadits No. 2977.‏ 786 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 793 


Da‏ عَنْ sal‏ أن رَسُول الله ويك رخص SI‏ الإبل في 
ori 645 ú ij‏ و AI aa kas‏ 4 کک الد P DA‏ 


A انا أي عه إلى حلب و‎ ae 
GAP Ana الْمَذْكورٌ في حبر سَهْلٍ بن‎ o DAN A مكاحي‎ PI 


2979. Yunus bin Abdul Ala telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, bahwasannya Malik 
memberitakan kepadanya, dari Abdullah bin Abu Bakar bin 
Muhammad, dari ayahya, bahwasannya Ibnu Ashim bin Adi 
memberitakan kepadanya, dari ayahnya, “Bahwasanya Rasulullah 
SAW telah memberikan rukhshah kepada para pengembala unta di Al 
Baitutah utuk melakukan lemparan jumrah di hari nahar, kemudian 
melakukannya lagi pada esok harinya atau lusa dari hari nahar, 
kemudian mereka melakukan lemparan jumrah di hari nahar.” 


Abu Bakar berkata: Yang dimaksud dengan Abul Baddah 
adalah Ibnu Ashim bin Adi. Mereka yang menyebutnya dengan nama 
Abul Baddah bin Adi, berarti menisbahkannya kepada kakeknya. Dan 
Ashim bin Adi ini adalah Al Ajlan pemilik kisah Li'an yang 
disebutkan dalam riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'di.' 


825. Bab: Penjelasan Tentang Waktu Nafar dari Mina 
di Akhir Hari Tasyrik. 


A l -‏ الفقِيهُ أبو الْحَسَن عَلِي بن ملم السلي 


787 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 : 221 dari jalur periwayatan Malik. At-Trmidzi, 
Haji 108. Abu Daud, Hadits 1975 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


794 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


PRSI NENG عند كال سيريا‎ ya عَبْدُ العريز‎ Gs 
Ab Mu فراع عليه‎ yT Oa 


ضحد DA‏ عو en ae‏ 
ak‏ بن HA‏ حا يوس بن عَبْدٍ الأغلى المدفي» Wal‏ ابن 


. 3... 


Ga SA ngan بن وعامة‎ i SG of عمرو بن الْحَارثي‎ SA ad 
a Ka ah آله حا أن رسول الله ف صلى‎ JG بن‎ 


aah TO tur,‏ رکب ى لت Obah‏ به قال أَبُو 
A‏ هذا ا O‏ قال yi‏ 
Z Te Ta - 3 Kar DN‏ 2 صس # 30320 r P‏ ° 
بكر: قرا علي ابو A‏ هَذَاء قال: كب glio KAI‏ عن ابن 
55 

2980. Asy-Syaikh Al Faqih Abul Hasan Ali bin Al Muslim 
As-Sulami memberitakan kepada kami, Abdul Aziz bin Ahmad bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ustadz Abu 
Utsman Ismail bin Abdurrahman Ash-Shabuni telah memberitakan 
kepada kami dengan cara membacakan riwayat. Abu Thahir 
Muhammad bin Al Fadhal bin Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah 
telah memberitakan kepada kami, Abu Bakar bin Muhammad bin 
Ishaq bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, Yunus bin Abdul 
A'la Ash-Shidqi menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
memberitakan kepada kami, Umar bin Al Harits memberitakan 
kepadaku, bahwasannya Oatadah bin Da'amah telah memberitakan 
kepadanya, dari Anas bin Malik, bahwasannya ia pernah menceritakan 


kepadanya, “Setelah melaksanakan shalat zhuhur, ashar, maghrib dan 
Isya, Rasulullah SAW beristirahat sebentar di Makhshab. Setelah itu 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 795 


s 
; 
f 


Beliau menaiki kendarannya dan bertolak menuju Ka'bah untuk | 
melakukan thawaf.” i 

Abu Bakar berkata: Hadits ini termasuk dalam derajat gharibu 
bashriyyun. Tidak ada seorangpun yang pernah meriwayatkannya 
kecuali Umar bin Al Harits. 


Abu Bakar berkata: Abu Musa telah membacakannya 
kepadaku: Ia berkata: Ahmad bin Shalih telah menuliskannya untukku 
dari Ibnu Wahab.” 


826. Bab: Anjuran Berhenti di Mashhab sebagai Wujud 
Meneladani apa Yang Pernah Dikerjakan oleh Nabi SAW. 


A Jo Ju 3 PANA 


کو P‏ 07 ت A y 2 Pt‏ وبي 
—YAAN‏ حدنا ابو Jah‏ حسين بن Wa eia‏ الوليد بن 
CAN a teka‏ حَدَني Suan KA BAN‏ 
ت ee‏ عا LA Me‏ * بطع هك Pe‏ 4 
pp 9 Han AL‏ قال: قال لا pan)‏ الله 5 وحن بینی: 
ھا Big‏ و و م Kania‏ خوك وين ao‏ ا ING‏ 
حن تازلون غدا الحيف بني Ja‏ بَنْدَارٌ: جين Velg ab‏ 
T 2 TE 22 4 2 5‏ ب 9 2 r P‏ ِو r‏ 
هُوَ: حَيْث تَقَاسَمُوا عَلَى الكفرء وَذْلِكَ أن Van‏ وَكِتَائَة تَحَالْفُوا عَلَى بني 
ear PA -‏ ° 23 مه A‏ وه ر ور 0 
هاشم» وبني الْمُطلِب أن لا يُنَاكِحُوهُمْ ولا RAT‏ يُسَلمُوا AB‏ 
زر لذ هه شي بتر Leah‏ 
Abu Ammar Al Husein bin Harits telah menceritakan‏ .2981 
kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al‏ 
Auza'i menceritakan kepadaku, Zuhri menceritakan kepadaku, Abu‏ 
Salmah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, Abu Hurairah RA‏ 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ketika berada di Mina, Rasulullah‏ 


788 A1 Bukhari, Haji 146 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


796 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SAW berkata kepada kami, Besok kita akan berhenti di lembah Bani 
Kinanah. Bundar berkata kepada kami: Ketika mereka melakukan 
perjanjian berdasarkan kekufuran. Sebab dahulu, ada perjanjian antara 
masyarakat Ouraisy dan Kinanah dengan Bani Hasyim dan Bani 
Muthallib bahwa mereka tidak akan menjalin perbesanan dan tidak 
akan melakukan transaksi jual beli hingga keduanya (Bani Hasyim 
dan Bani Muthallib) menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka, 
yaitu di daerah Mashhab.”?? 


PA‏ و 3 3 309 مه 


NG عَبْدٍ الأعلّى» وَمُحَمَّدُ بْنْ صر‎ Hi Lelah CSS -Y AAN 
3 2o’ 2., AS o 


حدنا يشر بن ڊ 4 Ka CI ha‏ ابن شهاب» عن al‏ 
Up da‏ هرر OMA‏ بين 


(Ha r a r 


2 م‎ © ... 2 
الأورَاعِي» عن‎ SA بشر بن بكر‎ CI الربيع»‎ G 
in HE عير اهم قَالُوا: أن لا ناوهب ولا کون‎ sn شاب‎ 
لله مه قال أ ویوئس: حيث‎ aa موا إلى‎ Sp 
2982. Yunus bin Abdul A'la dan Muhammad bin Nandhar 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: (293/A) Basyar 
bin Bakir menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada 
kami, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, dari Salmah, dari Abu 


Hurairah RA, “Bahwasannya Nabi SAW pernah mengatakan hal yang 
demikian.” 


Ar-Rabi' telah menceritakan kepada kami, Basyar bin Bakar 
menceritakan kepada kami, Al Auza'i memberitakan kepadaku, dari 
Ibnu Syihab dengan Hadits yang sama, namun mereka berkata, 


78 Muslim, Haji 344 dari jalur periwayatan Al Walid. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 797 


| 


“Janganlah kalian menikahi mereka dan tidak ada satupun keterikatan 
dengan mereka hingga mereka menyerahkan Rasulullah SAW kepada 


mereka.” 
Ar-Rabi” dan Yunus berkata: Ketika mereka mengadakan 
sumpah saat berada dalam kekufuran. 


Abahar berkata, “Ketika mereka bersumpah saat masih berada 
dalam kekufuran."”” 


827. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Pada Saat Berada di 
Mina, Nabi SAW Memberitahukan kepada Mereka bahwa Ia 
Akan Berhenti di Daerah Al Abthah. Maksud Abu Ra'i dengan 
Pernyataannya Adalah: 


orz‏ 3 بر 


pa “Aa DM Ira Ge — YAAY 
Jy 3 P e of s5 لا أنه أ‎ SA ة في ذلك‎ WA) gin SA ولم‎ 
WA ضر ب‎ A ala) aa 
2983. Aku mendirikan kubah Rasululllah SAW dan Beliau 
tidak memerintahkanku untuk melakukannya. Kemudian Beliau 
datang dan beristirahat. Maksudnya yaitu Beliau tidak 
memerintahkanku mendirikan kubah di tempat tersebut, bukan 


maksudnya Nabi SAW melakukan istirahat di daerah Al Abthah 
karena didirikan kubah untuknya di daerah tersebut.” 


2003 30 3G. و‎ PANG 


—YAA£‏ حدننا محمد بن عزير aga AN at CI‏ عن 


790 Muslim, Haji 344. Al Bukhari, Jihad 180. 
791 Muslim, Haji 342. 


|| shahih Ibnu Khuzaimah 


EEE. E na aa بيو ون‎ aa ل‎ Bana 


B رَسُول الله‎ dea KR 
KEK BA Wu يعني‎ AK NENENG ea 
BB حَدیث بوس سوا قال ابو بکر: سوال الب‎ Jin add 
عَنْ أبي هرر‎ Maka PAN عن‎ A G bs يرل غَدَا في‎ 
di عَنْ‎ aa GN NG BEN AR لا رث‎ kadhi Gel فاا‎ 
Calg فِيمًا سب‎ ang A SL عن عرو بن‎ gem ن‎ 
الْقِصكَيْنِ في هَذَا الإستادٍ وقد بيت عله هَذَا احبر في كاب‎ Ki في‎ 

الكبير 


e‏ م 


2984. Muhammad bin Aziz Al Aili telah menceritakan kepada 
kami bahwa Salmah pernah menceritakan kepadanya dari Agil, dari 
Ibnu Syihab, dari Abu Salmah, dari Abu Hurairah RA, “Ketika 
hendak berangkat dari Mina, Rasulullah SAW berkata, 'Besok insya 
Allah kita akan beristirahat di lembah Bani Kinanah saat mereka 
melakukan perjanjian dalam kekufuran',” Maksudnya adalah daerah 
Mahshab, kemudian ia menceritakan Hadits seperti Hadits yang 
diriwayatkan oleh Yunus. 


Abu Bakar berkata: Pertanyaan kepada Nabi: Dimana Beliau 
akan berhenti esok hari adalah Hadits riwayat Zuhri, dari Abu Salmah, 
dari Abu Hurairah, sementara akhir kisahnya, "Seorang muslim tidak 
mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi muslim," Hadits ini dari Ali 
bin Husein, dari Umar bin Utsman, dari Abu Salmah. Menurutku, 
sikap Ma'mar yang menggabungkan kedua kisah ini dalam satu 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 799 


rangkaian sanad tidak memiliki dasar yang kuat dan aku telah 
menjelaskan tentang cacatnya riwayat ini dalam kitab Al Kabir.” 


WAS ATAS‏ محمد إن يكن Wa‏ عبد الرراق ارتا 
gi o E DE KEAN é CA‏ عَنْ عرو بن OA‏ عن أسَامَة 
بن ریب قَال: قُلْتْ يا رَسُولَ الله G JG‏ ؟ وَذَلِكَ في JB aa‏ 
yasa KÉ OU ES JB Ya Jak OB Ja,‏ بني WS‏ 
بني هاشم أن CASE‏ ولا يبايعوهم رلا egak‏ قال AR‏ قال 
MAA Ng PI‏ قال: قال: لا رٹ الْكَافِرَ NG aa‏ 


لملم الْكَافِرَ 

2985. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan 
kepada kami, dari Zuhri, dari Ali bin Husein, dari Umar bin Utsman, 
dari Usamah bin Zaid, ia berkata, “ Aku pernah bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, di mana tuan akan berhenti esok hari?” —saat itu Beliau 
dalam kondisi melaksanakan ibadah haji—, Beliau menjawab, 
'Apakah Agil telah membuatkan untuk kita tempat untuk beritsirahat?' 
Kemudian Beliau berkata, 'Besok kita akan beristirahat di lembah 
Bani Kinanah ketika mereka mengadakan perjanjian saat masih 
berada dalam kekufuran.' Saat itu, Bani Kinanah dan Kaum Ouraisy 
mengadakan perjanjian bahwa mereka tidak akan mengadakan 
hubungan perbesanan dan perdagangan dengan Bani Hasyim.” 


792 Lihat Muslim, Haji 344. 
33 Dalam naskah aslinya tertera kalimat: “Aina taguulu.” Nampaknya yang benar 
adalah hasil koreksian kami. 


800 || EERE BA 


Ma'mar berkata: Zuhri berkata: Al Khaif maknanya adalah lembah. Ia 
berkata: Kemudian Beliau berkata, “Seorang muslim tidak mewarisi 
orang kafir dan seorang yang kafir tidak mewarisi orang muslim.” 


ah D -‏ الڍِي ذكرت» صر بن عَلِي 
2 مامه Pi 3 aa!‏ .3038 اس هس 2 سه 7 
وَعَبْدُ الجبار بْنْ اللاي ََلِي بن حشرم قال AS‏ الجبار: 


ji‏ لجهضمى. 


Pt r 


ا فان وال ف ا ا فيان زر ab‏ وال از ipa‏ 


eld So ھر ہے‎ f 


Naa Ana pke BP Up 
Ji ولم يَأمُرني أن‎ gan الله ك‎ Ipa Bara قال:‎ gih 
4) رافع:‎ P قال‎ tge وقال‎ jai CNN NA en kak caka 
1g وال َد‎ JA h که‎ Hah حفن‎ lp ka ني ان أثرل‎ An 
B G WS, 3 الجبار: لم يام‎ 
JE قال: وَكان بو راع عَلَى‎ OI عَبْدُ‎ A Ja 
Lam de لي كني تك‎ e be B 
Jian 


2986. Nashar bin Ali Al Jahdhami, Abdul Jabar bin Al “Ala 
dan Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami tentang Hadits 
Ibnu Rafi’ yang telah aku sebutkan. Abdul Jabar berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dan Nashar berkata: Sufyan bin Uyainah 
memberitakan kepada kami dan Ibnu Khasyram berkata: Ibnu 
Uyainah memberitakan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari 


78 Al Bukhari, Jihad 180 dari jalur periwayatan Ma'mar, namun didalamnya tidak 
terdapat kalimat, "Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir.” Lihat Fath Al Bari 6 
:176. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 801 


Sulaiman bin Yasar, dari Abu Rafi”, ia berkata, Aku mendirikan 
kubah Rasulullah SAW di daerah Abthah dan Beliau tidak 
memerintahkanku untuk beristirahat di Abthah. Kemudian Rasulullah 
SAW datang dan beristirahat di tempat tersebut. 


Hadits ini adalah Hadits Nadhar. Ali juga berkata: Abu Rafi” 
berkata: Beliau tidak memerintahkanku beristirahat di Al Abthah. Aku 
hanya datang dan mendirikan kubah. Setelah itu Rasulullah SAW 
datang dan berstirahat. Abdul Jabar berkata: Nabi SAW tidak 
memerintahkanku untuk mendirikan kubahnya. Aku juga melakukan 
hal yang demikian di Al Abtahah, kemudian Beliau datang dan 
beristirahat. Abdul Jabar menambahkan dan berkata: Abu Rafi' adalah 
orang yang lekas lelah dan tempat peristirahatan Nabi SAW ketika 
tiba dari Madinah terletak di atas Makkah. Abu Rafi” berkata, 
“Kemudian aku datang dan membuat kemah. Setelah itu Beliau datang 
dan beristirahat." 


828.Bab:Menjelaskan Tentang Dalil yang Menunjukkan Bahwa 
Nabi SAW Beristirahat di Al Abtahah agar Mudah Keluar, Meski 
Saat Berada di Mina Nabi SAW Pernah Memberitahukan 

Mereka bahwa Beliau akan Beristirahat di Tempat Tersebut. 

Sedangkan Penyebutan Dalil yang Menunjukkan bahwa Perilaku 
Nabi SAW yang Demikian tidak Termasuk Dalam Tata-Cara 

Pelaksanaan” ”“ Ritual Haji Dimana Mereka yang tidak 
Mengerjakannya Dianggap Menyalahi Aturan atau 
Menyebabkan Seseorang Terkena Hadyu. 


. 30 و دمو‎ PAN 


Wa SAN Kama Wa —YAAV‏ یحی WA‏ شا 


795 Muslim, Haji 342 dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah. 
7% Dalam naskah aslinya tertera kalimat, “Min sunanin alihil hajj.” Nampaknya 
yang benar adalah hasil koreksi yang kami tuliskan. 


802 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Lam #8 رَسُول الله‎ IS عَنْ عائشة قالّت:‎ cal aa 

BAK‏ شاء رل ومن شاء ت رکه 

2987. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 

Yahya menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada 

kami, Ayahku menceritakan kepadaku, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia 

berkata, “Bahwasannya Nabi SAW beristirahat di Al Mashhab agar 

mudah keluar. Barangsiapa yang hendak bersitrahat di tempat tersebut 

silahkan, dan barangsiapa yang tidak mau melakukannya juga 
silahkan.” 


r, 
i r 


i Bis -YAMA‏ بن D GI‏ وَكِيعٌ» عن هشام بن 
عرو aka‏ عن عَائْشَّة قالت: نزول 2 amal A‏ ليس Lu) ač ge‏ 
ئرل رَسُول الله B‏ ليكون AN‏ 
Salim bin Jinadah telah menceritakan kepada kami,‏ .2988 
Waki’ menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari‏ 
ayahnya, dari Sayyidah “Aisyah (293/R), ia berkata, “Beristirahat di‏ 


Al Mashhab tidak termasuk sunnah haji. Sesungguhnya Rasulullah 
SAW beristirahat di tempat tersebut agar mudah keluar.” 


Abu Bakar berkata: Pernyataan Sayyidah “Aisyah RA, “Bukan 
termasuk sunnah,” maksudnya adalah bukan termasuk sunnah dimana 
manusia berkewajiban mencontoh perilaku Nabi SAW. Sebab seluruh 
perilaku Nabi SAW, meski yang bersifat mubah sekalipun terkadang 
disebut sunnah. Maksudnya adalah kaum muslimin boleh 
mengikutinya, sebab perilaku Nabi SAW yang demikian hukumnya 
mubah, meski mereka tidak wajib melakukannya.” 


7 Lihat “Muslim” Al Hajj 340. 
"8 Muslim, Haji 339 dari jalur periwayatan Hisyam. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 803 


829. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sebuah Pekerjaan 
Terkadang Tidak Disebut dengan Ungkapan Syai un jika Hukum 
Pekerjaan Tersebut Bersifat Tidak Wajib, meskipun Hukumnya 
Bersifat Mubah. 


ia 


as -8‏ عبد gi‏ بن ea‏ وسعيد بن عبد > GAP‏ 


YA‏ منيي» 33 بن حشرم قال علي اتر Ju,‏ الآخرون: 
a Oia‏ عَنْ عَمْرِو بن a‏ عَطَاءء عَنِ ابن عباس: ليس 
لمحب بون TI PAN‏ سول الله EPEE‏ ل 
ن عا لعي aa ana BAN‏ 
ول فتفي اسم NA EKA‏ لزي تحن La‏ 3 3 العلم 
dash‏ أن رول LN BL‏ الشّيء وَاقِعٌ عَلَى الْفِغْلِ 33 کان 
Lala NG JL Jadi‏ 


2989. Abdul Jabar bin Al “Ala dan Sa'id bin Abdul Rahman, 
Ahmad bin Muni” dan Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, 
Ali berkata: Ia memberitakan kepada kami. Yang lainnya berkata: 
Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Umar bin Dinar, dari 
Atha', dari Ibnu Abbas RA, Berhenti di Mashab bukan bermaksud 
apa-apa. Ia hanya sebuah tempat dimana Rasulullah SAW beristirahat 
di tempat tersebut. 


Abu Bakar berkata: Maksud pernyatan Ibnu Abbas RA, 
“Laisal muhshab bisya'in,” berhenti di Al Mashab tidak berarti apa- 
apa, adalah bukan tempat dimana kaum muslimin yang melaksanakan 
ibadah haji wajib beristirahat di tempat tersebut. Perilaku yang 
demikian oleh Ibnu Abbas RA tidak disebut “Syai'un” padahal 
beristirahat di Mashshab disebut juga sebuah pekerjaan dan kata | 


804 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Syai'un” dapat diterapkan pada sebuah pekerjaan, meskipun 
pekerjaan tersebut bersifat mubah, bukan wajib.” 


830. Bab: Anjuran Beristirahat di Al Mashhab, meskipun 
Perilaku Yang Demikian Hukumnya Tidak Wajib. Sebab Para 
Khalifah Rasulullah SAW —Yang Diperintahkan Rasulullah 
SAW kepada Ummatnya untuk Mengikuti Sunnahnya dan 
Meneladani Sunnah Mereka— Melakukan Istirahat 
di Tempat Tersebut. 


م .8034 .» م م ووم 92 .3035 


kera —YAA.‏ محمد بن Kang sad)‏ بن يحيى2) ومحمد بن 
Pw‏ عله 2 هوم مه A67 ya‏ 303 | 
يَحْبَىء asung‏ قالوا: SIS‏ عبد Was III‏ عيذ الله عن اف É‏ 
8 زرا zra‏ > رو »اه 3 ,,. b aaa‏ 3 2 
ابن عمر» قال: كان رسول الله 5 UN wa‏ وعمر» وعثمان ينزلون 
الأنطح 
Muhammad bin Rafi’, Muhammad bin Yahya dan‏ .2990 
Muhammad bin Sahal bin Askar telah menceritakan kepada kami,‏ 
mereka berkata: Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ubaidullah‏ 
menceritakan kepada kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia berkata,‏ 
“Rasulullah SAW, Abu Bakar RA dan Umar RA beristirahat di Al‏ 
Abthah.”0‏ 


عو .3036. م عم .3036 عه .3035 


AA 
ومحمد بن‎ (AI) ومحمد بن‎ KPU وحدثنا محمد بن‎ —YAAN 


FF e‏ کا عبد الرّرّاقء Can Wat‏ عن ايوب عن git‏ عن 


7? Muslim, Haji 341 dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah. 
200 Lihat Muslim, Haji 338. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 805 


2991. Dan Muhammad bin Yahya, Muhammad bin Rafi' dan 
Muhammad bin Sahal telah menceritakan kepada kami, mereka 
berkata: Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
memberitakan kepada kami, dari Ayub, dari Nafi” dari Ibnu Umar 
dengan Hadits yang sama. ®" 


831. Bab: Anjuran Melaksanakan Shalat di Al Mashhab, jika 
Seseorang Beristirahat di Tempat Tersebut. 


۹- قال SA‏ الثؤري عَنْ عَبْدٍ BA‏ ريع عَنْ 
Oi a‏ ۳ َه PES‏ 2 

لسن م هذا الاب قد Anie‏ قبل 

2992. Abu Bakar berkata: Riwayat Ats-Tsauri, dari Abdul 


Aziz bin Rafi’, dari Anas termasuk dalam bab ini dan aku telah 
mendiktekkannya sebelum ini. 


o 3 30 5‏ و 


FE نافع عن ابن‎ SAN وَرَوَي عبد الله بن‎ - ۳٣ 
Sa كاتا‎ Ki AN ki ala yg 8# أن تبي الله‎ 
° 1 2 رو ت - - م‎ 3 i Kn 
Pa a فصلى بها الظهر‎ MB يفعَله حتى‎ jab وكان بن‎ 
-oå 


وَالعِشَاء GAS‏ الصبْعاني GIS‏ الْمُعْتَمِرٌ قال a anaa‏ الله 


r 


2993. Abdullah?” bin Umar Al Umari telah meriwayatkan dari 
Nafi” dari Ibnu Umar: Ketika melakukan perjalanan, Nabi SAW 


801 Muslim, Haji 337 dari jalur periwayatan Abdurrazzag. 
202 Lihat Muslim, Haji 336. Al Bukhari, Haji 146. 


806 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


beristirahat di Al Abthah. Abu Bakar RA dan Umar RA juga 
melakukan hal yang demikian. Ibnu Umar RA juga melakukan hal 
yang demikian sampai akhir hidupnya. Dan Rasulullah SAW 
melakukan shalat zhuhur, ashar, maghrib dan Isya di tempat 
tersebut.?0 

Ash-Shan'ani telah menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Abdullah berkata: 


- Se 32320 


NASI WA -raae‏ بن مَنيع» tra‏ الحَسَن بن موسىء عن 
زُهَيْر عَنْ ابي إِسْحَاق» عن ابن ابي ححيفة» عن caah‏ قال: رايت رَسُول 
لله فيك صلى NU‏ صلاة PE to) Pak‏ عَمْرو بن SE‏ 
عن HS‏ عن A‏ من á‏ الاب 
Ahmad bin Muni’ telah menceritakan kepada kami, Al‏ .2994 
Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, dari Zahir, dari Abu‏ 
Ishaq, dari Ibnu Abi Jahifah, dari ayahnya, ia berkata, “Aku melihat‏ 
Rasulullah SAW melakukan shalat ashar sebanyak dua raka’at di Al‏ 
Abthah. °5‏ 


Riwayat Umar bin Al Harits dari Qatadah, dari Anas bin Malik 
termasuk dalam bab ini. 


% Dalam naskah aslinya teretra kalimat: Ubaidullah. Seakan-akan yang benar 
adalah kalimat hasil koreksian kami. 

504 Al Bukhari, Haji 148 dari jalur periwayatan Ubaidullah. 

505 Sanadnya shahih. Ahmad 4 : 308 dari jalur periwayatan Abu Ishaq. Ahmad 4 : 
308-309 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Waki'. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 807 


832. Bab: Penjelasan bahwa Rasulullah SAW Menggashar Shalat 
di Al Abthah setelah Meninggalkan Mina, berbeda Dengan 
Pendapat Sebagian Kalangan di Zaman Kami yang Menyatakan 
bahwa Seorang Yang dalam Perjalanan Pulang dari Haji Wajib 
Melaksanakan Shalat secara Sempurna (Tidak Boleh Di Oashar). 


PA r PA 


EN جا رک‎ AAN اھ‎ A خانا‎ —Y440 

فيان حا عون بن ابي حُحَيْفة عن أب قال: اتيت اي B‏ 

بالأبطح» وهو في WA‏ حَمْرَاء قال: FPS‏ بلال بفضل وضوئه ije‏ 

اضح وكائل ادن BE ah‏ هَكَذَا وَهَكَذَا يني يمينا 

E e aa ل ا‎ NGANG 
جحبه‎ 9¢ Dk agi i LS) قال: ثم‎ > 3 


FAN سَاقيْه فصلى إلى‎ Si أَنْظرٌ الك‎ ISS حلة له حمرای‎ oat 
الك وَرَاهَا لا يمتع»‎ SA ba تمر‎ gin a Pad 


و 
ف عرس ان الْمَدِينَةء قال بو بک : حرجت طرق 
شر شوب ا | قاد عن ادي ف Pn‏ 

2995. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, Aun bin Abu Jahifah telah menceritakan kepada kami, 
dari ayahnya, ia berkata: 

Aku pernah datang menemui Nabi SAW di Al Abthah dan saat 
itu Beliau berada di dalam tandu yang berwarna merah. Ia berkata: 
Kemudian Bilal keluar dari tandu tersebut sambil membawa sisa air 
wudhu Nabi SAW. Setelah itu, Bilal mengumandangkan adzan dan 
akupun mengikuti apa yang ia ucapkan dalam adzan...demikian, ke 
kiri dan ke kanan. Ia berkata: Merekapun berkumpul. Kemudian Nabi 


808 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SAW keluar dengan mengenakan jubah berwarna merah dan aku 
melihat betisnya yang putih. Kemudian Beliau memimpin shalat 
Zhuhur atau ashar sebanyak dua raka'at. Rasulullah SAW terus 
melaksanakan shalat dengan cara digashar hingga tiba di kota 
Madinah. 


Abu Bakar berkata: Aku telah meriwayatkan jalur-jalur 
periwayatan riwayat Yahya bin Abu Ishag dari Anas di selain di 


tempat ini. 806 


-o Ge or ae ea NA‏ هم 


BN Th أخخبرئا عبد‎ Gas أحمد بن‎ Ga -5 
BALAS Sp بن مالل قال‎ gl عَن‎ aa Al وهو‎ 
Ba Sri ar A dai 


2996. Ahmad bin Ubdah telah menceritakan kepada kami, 
Abdul Warits memberitakan kepada kami, dari Yahya, yaitu Ibnu Abu 
Ishaq, dari Anas bin Malik, ia berkata, “Kami pernah melakukan 
perjalanan dari Madinah menuju Makkah bersama Nabi SAW. Beliau 
mengimami shalat kami sebanyak dua raka'at —dua raka'at hingga 
kami kembali ke Madinah.” Aku bertanya kepadanya, “Apakah saat 
itu kalian bermukim di makkah?” Ia menjawab, “Kami bermukim 
(menetap) di Makkah selama sepuluh hari.” (294/A).*”” 


306 Sanadnya shahih, Ahmad 4 : 308 — 309 Hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Waki’. 

807 Tagshiru Shalat dari jalur periwayatan Abdul Warits dan penjelasannya telah 
disebutkan sebelumnya. Lihat Hadits no. 956. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 809 


833. Bab: Anjuran Melakukan Perjalanan Meninggalkan 
Al Hashbah di Akhir Malam sebagai Wujud Meneladani 
Rasulullah SAW. 


- 
i r 


r 
LA ` 


4 Iro Cha La r r9 © م‎ . 07 Ah Mi 07 
عائشة:‎ IG SA قال: قال‎ ali) مَنْصُورٌء عَنْ‎ WA عبد الله»‎ 


١ 
1١ 


2 A 3820 7 برص‎ To r ALI لص‎ ` g r 54 

Jj مِنَ الأنطح. وَهُوَ يَصْعَدُ وأنا أئزل» أو‎ Ula رَسُول الله هيك‎ il 

dana وَأنا‎ 

2997. Abu Hasyim Ziyad bin Ayub telah menceritakan kepada 

kami, Ziyad, maksudnya adalah Ibnu Abdullah menceritakan kepada 

kami, Manshur menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, ia berkata: 

Al Aswad berkata: Sayyidah “Aisyah RA berkata, "Aku menemui 

Rasulullah SAW yang akan meninggalkan Al Abthah di akhir malam 

dalam posisi di atas kendaran dan aku berada dalam posisi di bawah 
atau Beliau dalam posisi di bawah dan aku di atas kendaraan.” 


r, 
-os ar 


EN SG -4‏ أبو بكر CS CA A‏ أف 
قال: Ai‏ عَاِسَة حرجا مَعَ رَسول الله ف 


r 2 ° 1 r 5 r 0 eer 
الحَدِيث بطولهء وقال في الخبر: فأذن بالرّحِيل في أصحَابه يعني‎ Si 
به‎ Ulas gal ١ فم بال قبل علد‎ CASN فارتحا‎ A هن‎ 


1 er ež 


2 لاش ai‏ ر ومع بام a” Pa ki‏ 
CP‏ فر كب ثم انصرف متوجها إلى BA‏ 


508 Al Bukhari, Haji 151 dari jalur periwayatan Ibrahim dengan redaksi yang 
panjang, namun dalam riwayat tersebut tidak terdapat kalimat: Beliau sedang naik 
ke atas kendaraan. 


810 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2998. Bundar telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar, 
maksudnya adalah Al Hanafi menceritakan kepada kami, Aflah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Al 
Oasim bin Muhammad menceritakan dari Sayyidah “Aisyah RA, 
“Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW, 
kemudian ia menceritakan Hadits yang panjang dan berkata dalam 
riwayatnya tersebut, lalu Beliau mengizinkan para sahabat untuk 
meninggalkan Al Mashhab. Kemudian para sahabat meninggalkan 
tempat tersebut. Beliau tiba di Ka'bah sebelum shalat shubuh, 
kemudian melakukan thawaf. Setelah itu, Beliau keluar dan menaiki 
kendaraannya berangkat menuju Madinah.” 


834. Bab: Penjelasan tentang Perintah Melaksanakan Thawaf 
Wada? dengan Menyebutkan Riwayat Yang Lafadzhnya Bersifat 
Umum, namun Yang Dimaksud adalah Khusus. 


° - E A PA مع اده‎ aU هود لوم‎ 

WA - 68‏ عبد الجبار بن العلاء» Wa‏ سفيان» عن ابن 

° مه‎ 4 F P > h, 7 Toa br p - ه‎ Pa 

طاوس» عن ca‏ عن ابن عباس» قال: ral‏ الناس أن يكون >l‏ عهدهم 
eeik‏ 


با 


2999. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari 
ayahnya, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, “Rasulullah SAW 
memerintahkan kepada para sahabat agar nenjadikan thawaf wada’ 
sebagai akhir dari keberadaan mereka di Makkah.” 


809 Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Syaikhain. Keduanya telah mengeluarkan 
Hadits ini dari riwayat Aflah sebagaimana terdapat dalam kitab shahih Abu Daud 
(17 51) —Nashir.) Abu Daud, Hadits 2005, 2006 dari jalur periwayatan Aflah. 

10 Al Bukhari, Haji 144 dari jalur periwayatan Sufyan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 811 


Ag Gi - ۰‏ بن عَبْدِ UE II‏ سفيان» عَنْ 


Ara Ola‏ عن rab‏ عن ابن عَبّاسِء كان الئاس oppa‏ كل 
kah‏ فقال IA‏ الله : AN‏ حَدُكُمْ جى يکون A‏ 


3000. Yunus bin Abdul Ala telah menceritakan kepada kami, 
Sufyan memberitakan kepada kami, dari Sulaiman Al Ahwal, dari 
Thawus, dari Ibnu Abbas RA: Dahulu banyak orang yang 
meninggalkan Makkah dengan segala kondisi. Kemudian Rasulullah 
SAW bersabda, “Janganlah salah seorang diantara kalian 
meninggalkan kota Makkah kecuali dengan menjadikan thawaf 
sebagai akhir dari kegiatannya di Makkah”! 


835. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Lafazh Riwayat Yang 
Telah Aku Sebutkan dalam Riwayat Ibnu Abbas RA adalah 
Lafazh Yang Bersifat Umum, namun Makna Yang 
Dikehendakinya adalah Khusus, dan Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Maksud Nabi SAW dengan Perkataannya, “Janganlah 
Salah Seorang diantara Kalian Melakukan Perjalanan kecuali 
Dengan Menjadikan Thawaf Wada” sebagai Akhir dari Kegiatannya 
di Makkah," adalah: Kecuali Bagi Orang Yang Haidh, dengan 
Menyebutkan Lafazh Umum namun Yang 
Dimaksud adalah Khusus. 


0-3 4b e 


EER حشرم ابرا عِيسى»‎ ên عَلِي‎ Wis Ya 
HA إلا‎ EU sate KK قال:‎ ALI عن‎ » jg 


r 


el ن رَسول الله ظا رص‎ ob 


r 


311 Al Bukhari, Haji 379 dari jalur periwayatan Sufyan, dari Sulaiman Al Ahwal. 


812 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3001. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
memberitakan kepda kami, dari Ubaidullah, dari Nafi’, dari Ibnu 
Umar, ia berkata, “Barangsiapa yang melaksanakan haji, hendaknya 
menjadikan thawaf sebagai akhir dari kegiatannya di Makkah kecuali 
bagi mereka yang haidh. Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan 
rukhshah kepada mereka yang haidh." 


836. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Memberikan Rukhshah kepada Wanita Haidh Yang Kembali Ke 
Kampung Halaman tanpa Thawaf Wada’ jika Ia Telah 
Melakukan Thawaf Ifadhah. 


ay‏ کا عبد الكان بن اللاي son Ée‏ عن 
CA‏ عَنْ عُرْوَة A‏ إن صَفِيّة Jana a CS‏ 
اله eta DB‏ هي ؟ Telat GI eii‏ حدما JÉ dai‏ 
قلا إذا Ta‏ 


3002. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Zuhri, dari Urwah, dari 
Sayyidah “Aisyah RA: Ketika Shafiyyah mengalami haidh, kondisi 
yang demikian diceritakan kepada Nabi SAW, dan Beliau berkata, 
“Apakah ia akan menahan kita?” Aku menjawab, “Sesungguhnya ia 
mengalami haidh setelah selesai melaksanakan thawaf ifadhah.” 
Rasulullah SAW berkata, “Jika demikian tidak menjadi masalah, ia 
boleh melakukan perjalanan pulang.” 


*!? Sanadnya shahih. At-Tirmidzi, Haji 97 dari jalur periwayatan Isa bin Yunus. 
813 Muslim, Haji 382 dari jalur periwayatan Zuhri. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 813 


837. Bab: Anjuran Masuk ke Dalam Ka'bah dan Berdzikir serta 
Berdoa di Dalamnya. 


kawu WAS aki gh Kara -P.Y‏ يعني 


A‏ 2ے 


ای“ LA Si‏ حبرا ابن جر حرج قال: sean) Er‏ سمعت ابن 
Ia us‏ الك وك da Ig Ap DAS‏ قال: م 04 


.. Jo 


يُنْهَى عَنْ دول ولَكِن Ea‏ يقول: sel SA‏ بن oa‏ رَسُول 
مز ھ کت عل GÍ ag: Bagas A‏ 
قال: بل في ia JS‏ 


3003. Muhammad bin Ma'mar bin Rab'i telah menceritakan 
kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Bakar Al Basani, 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, ia 
berkata: Aku pernah berkata kepada Atha: Apakah kamu pernah 
mendengar Ibnu Abbas RA berkata: Sesungguhnya kalian 
diperintahkan untuk melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah dan tidak 
diperintahkan untuk memasukinya? Ia menjawab: Ia tidak melarang 
memasukinya, namun aku pernah mendengarnya berkata, “Usamah 
bin Zaid telah memberitakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW ketika 
memasuki Ka'bah berdoa di seluruh bagian Ka'bah.” Aku bertanya: 
Di semua bagian atau di setiap sudutnya? Ia menjawab: Bahkan di 
setiap sisi Ka'bah." 


818 Muslim, Haji 395 dari jalur periwayatan Muhammad bin Bakar. 


|| shahih Ibnu Khuzaimah 


838. Bab: Penjelasan tentang Meletakkan Wajah dan Kening di 
Dinding Ka'bah ketika Memasukinya dan Berzdikir serta 


Beristighfar. 
Gi سیل‎ ip یحی‎ Ui بن شار‎ Kama Ci yr. 
js ang EE AA 


de. 23 


f a i aig AN بلالا أجاف‎ ab DB Ja هو‎ 


AS Lai لين تيان‎ BAN الأ‎ A Kh a EVGEN 
ER REN St, ا عليه‎ r 
فَحَمِدَ الله‎ KASI وَحْهَهُ وَحَسَّدَهُ على‎ ap AKSI استقبل من بر‎ 
SI ركن مِنْ أركان‎ 13 dea a Sh, 
MU a فحَمِد‎ A Sa فَاستقبله‎ 
- 0 o D s - aa" ii £ ge 8 
الكعبة حَارِجًا يِن‎ ag Makita SES) ثم رج فصلى‎ JUAN 
so o ðr | e e 4 ر‎ 
القبلة‎ oja cakal oia وقال:‎ seal 
3004. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Abu 
Sulaiman menceritakan kepada kami, Atha menceritakan kepada kami 
dari Usamah bin Zaid, Bahwasannya ia pernah bersama Rasulullah 
SAW memasuki Ka'bah. Kemudian Beliau memerintahkan Bilal 
untuk menutup pintu. Saat itu Ka'bah memiliki enam tiang. Kemudian 
Beliau masuk hingga dua tiang yang berada di samping pintu Ka'bah. 


(Dan Beliau duduk) memuji Allah, melantunkan pujian dan berdoa 
serta beristighfar. Setelah itu Beliau berdiri dan berjalan hingga 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


menghadap"? ke bagian belakang Ka'bah. Beliau merapatkan wajah 
dan jasadnya ke Ka'bah, kemudian memuji Allah SWT dan 
melantunkan pujian untuk-Nya serta beristighfar. Setelah itu, Beliau 
menghampiri setiap sudut Ka'bah dan menghadap ke arah tersebut 
sambil mengucapkan takbir, tahlil dan tasbih. Beliau memuji Allah 
SWT dan melantunkan pujian kepada-Nya sambil memohon dan 
beristighfar. Setelah itu, Rasulullah SAW keluar dari Ka'bah dan 
melaksanakan shalat dua raka'at menghadap ke arah Ka'bah dan 
Beliau bersabda, “Ini adalah kiblat (arah dalam melaksanakan 
shalat), ini adalah kiblat." 


AA ga CA naga بن علي‎ ai Wa ه..م-‎ 
6-3 مق وم‎ Dl ده‎ e 00 
WA الح إن مح‎ Was, (ح)‎ yT 


he Ba,” |‏ 07 مه 


Wa الدورقي»‎ Wang عَبْدُ الْمَلْكِ (ح)‎ Ga dal YO 
0l. > .. 08 P Da ez 
jen مسيم اجر ا أن الي عَنِ ابن‎ 
SI افوا و في‎ gp cal la; الْحَدِيث‎ i aji عَبْدُ‎ Gas 

والشيء 


3005. Nadhar bin Ali Al Jahdhami telah menceritakan kepada 
kami, Isa bin Yunus memberitakan kepada kami, dari Abdul Malik Al 
Azumi, ha Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, Abdul Malik 
menceritakan kepada kami, ha Ad-Dauragi menceritakan kepada 
kami, Hasyim menceritakan kepada kami, Abdul Malik memberitakan 
kepada kami, ha Ali bin Al Mundzir menceritakan kepada kami dari 


Por, 9 


815 Dalam naskah asli tertera “Hatta ayyaan," dan yang nampaknya benar adalah 
kalimat yang kami tuliskan. 

316 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 : 173 — 174 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Yahya. 


816 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ibnu Fudhail, Abdul Malik menceritakan kepada kami, kemudian 
mereka menceritakan Hadits dengan panjang, nampaknya mereka 
memiliki sedikit perbedaan dalam redaksi pengungkapannya. 


839. Bab: Penjelasan tentang Takbir, Tahmid, Tahlil dan Berdoa 
serta Beristighfar ketika (294/B) Berada di Setiap Tiang Ka'bah. 


DE عَنْ عَبْدٍ‎ ape BI بن مُوسى»‎ lap GAS AN 
ma “ea 07 De | GE E NT Loe ora 0 
دحل مع‎ Ai أسامة بن زید»‎ Has "JB celhs بن أبي سليمان» عن‎ 
LN إِلَى أركان‎ BAN رَسُول الله وي فذكر الْحَدِيث وقال: ثم‎ 
SARAN وسال الله‎ tra IAIN HI يُستقبل كل ركن منها‎ 
MA BE 3 
3006. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
bin Abdul Malik bin Abu Sulaiman menceritakan kepada kami dari 
Atha', ia berkata: Usamah bin Zaid menceritakan kepadaku, 
“Bahwasannya ia pernah masuk ke dalam Ka'bah bersama Rasulullah 
SAW. Kemudian ia menceritakan Hadits tersebut dan berkata: 
Kemudian Rasulullah SAW menuju tiang-tiang Ka'bah. Setiap kali 
menghadap tiang, Beliau mengucapkan takbir, tahlil, tahmid dan 
berdoa serta beristighfar kepada Allah SWT." Lalu ia menceritakan 
sisa Haditsnya. ® 


817 Sanadnya shahih. An-Nasaaa'i 5: 174 dari jalur periwayatan Ya’ qub Ad-Dauragi. 
18 Lihat Hadits sebelumnya No. 3005. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 817 


840. Bab: Anjuran untuk Sujud Diantara Dua Tiang ketika 
Masuk ke Dalam Ka'bah dan Duduk setelah Melakukan Satu 
Kali Sujud dan Berdoa. 


7 er PAN Pe ANE 2er 3. ^o NAH PAN 
JANI عبد‎ Ba الفضل بن يعقوب الحرّري»‎ BAS - ۷ 
aa عبَيْدُ الله بن أبي تحيح؛ عَنْ‎ A إسْحَاق»‎ YA AG عن مُحَمدٍ‎ 
Ja spaa T Fe le UN BG Lu. ie” 
g أن رسول الله‎ ma Ena ولقد‎ "dak وعطاءء أن ابن عباس» كان‎ 
id Sor sel م مكمه مە ار . - 2 و ع م‎ 
حر بين العَمُودَيْنِ سَاجداء ثم فدعا ولم يصل‎ Nekat جين‎ 
3007. Al Fadhal bin Ya'gub Al Jazri telah menceritakan 
kepada kami, Abdul A’la menceritakan kepada kami dari Muhammad, 
yaitu Ibnu Ishag, Ubaidullah bin Abu Najih menceritakan kepada 
kami dari Mujahid dan Atha', bahwasannya Ibnu Abbas RA pernah 
berkata: Dan saudaraku pernah berkata kepadaku: Bahwasannya 
Rasulullah SAW ketika memasuki Ka'bah melakukan sujud diantara 
dua tiang. Kemudian Beliau duduk dan berdoa, namun tidak 
melakukan shalat.” 


841. Bab: Penjelasan bahwa Nabi SAW Pernah Melaksanakan 
Shalat di Dalam Ka'bah. Penjelasan Ini Termasuk dalam Gaya 
Bahasa Yang Pernah Aku Jelaskan dalam Kitab Kami bahwa 
Berita Yang Wajib Diterima adalah Berita Orang Yang 
Memberitakan bahwa Ia Melihat Kejadiannya atau Mendengar 
Perkataan Nabi SAW, bukan Berita Yang Bersifat Menafikan 
atau Menolak Sesuatu. Riwayat Fadhal Bin Abbas RA Yang 
Mengatakan bahwa Beliau Tidak Melaksanakan Shalat 
Menafikan Nabi SAW Mengerjakan Shalat di Dalam Ka'bah, 


819 Sanadnya shahih. Ahmad 1 : 211 dari jalur periwayatan Ibnu Ishaq. 


818 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


bukan Bersifat Menetapkan. Riwayat Yang Mengatakan bahwa 
Nabi SAW Melakukan Shalat di Dalam Ka'bah Berarti Beritanya 
Menetapkan bahwasannya Beliau Melakukannya. Yang Wajib 
Diterima adalah Riwayat Yang Menyatakan bahwa Ia Melihat 
Nabi SAW, bukan Riwayat Orang Yang Menafikan Shalatnya 
Nabi SAW di Dalam Ka'bah. Ini Adalah Permasalahan 

Shuwailah dan Telah Aku Jelaskan di Tempat Yang Lain dalam 

Kitab-Kitab Kami bahwa Para Ulama Tidak Berbeda Pendapat 
dalam Pernyataan Ini. 


م..”- wa‏ یحی بن حب حبيب ERA do CL‏ عن 
مه ° - 2 D‏ 223 ه Lg 9 No 27 “5 ni‏ 5 
عَمْرو بن ديا عن ابن PP‏ بلال» أن رَسُول الله 8 صلى في 
حَوْف KS‏ (ح) Kasi Gang‏ بن SU ng‏ عن عَمْرِو بن 
ديار أن LAS Ge‏ عَنْ بلال» أن BD‏ صَلَى في حوفي 
الكعبة 
Yahya bin Habib Al Harits telah memberitakan kepada‏ .3008 
kami dari Umar bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Bilal, bahwasannya‏ 
Rasulullah SAW pernah melakukan shalat di dalam Ka'bah. Ahmad‏ 
bin Abdah juga telah menceritakan kepada kami, Hamad‏ 
memberitakan kepada kami, dari Umar bin Dinar, bahwasannya Ibnu‏ 
Umar menceritakan kepadanya dari Bilal, bahwasannya Nabi SAW‏ 

pernah melaksanakan shalat di dalam Ka'bah. ° 


520 Sanadnya shahih. At-Tirmidzi, Haji 46 dari jalur periwayatan Hamad bin Zaid. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 819 


842. Bab: Penjelasan tentang Tempat di Dalam Ka'bah yang 
Digunakan oleh Nabi SAW untuk Shalat. 


oR ب قرع حدقا الفضيل. بن‎ LEAN حا‎ ra 
عَن ان عُمَرَه أن رَسُول الله وك‎ DaN مُوسى‎ Cia 
kaag رند رَد يف رَسُول الله فق‎ uh isi على‎ gi يوم‎ Ja 
ليت‎ z in aib ابن‎ feii UB بن طَلْحَة‎ oui بلال»‎ 
JAG ddk ip Oa rA. o 
اباب تم حرج رَسُولَ الله ى‎ ala فيه طويلا وََعلَقُوا‎ 


II م‎ 


Gi ابن عُمَرَ بلالا:‎ JES وَآخخَرٌ مَعَهُ‎ GA الت فَسَبقهم ابن‎ ABU 
كم صلى‎ Bi ولم‎ udi il رَسُول الله ؟ ارا‎ Lo 


3009. Al Hasan bin Oaz'ah telah menceritakan kepada kami, 
Al Fudhail bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Musa bin 
Agabah menceritakan kepada kami, Nafi” memberitakan kepada kami, 
dari Ibnu Umar RA, bahwasannya Rasulullah SAW melakukan 
perjalanan di hari penaklukan kota Makkah di atas kendaraan dan saat 
itu Usamah bin Zaid mengiringinya. Demikian pula dengan Bilal dan 
Utsman bin Thalhah. Ketika mendatangi Ka'bah, Beliau mengutus 
Ibnu Thalhah untuk meminta kunci Ka'bah dan ia-pun membukanya. 
Kemudian Nabi SAW, Usamah, Bilal dan Utsman bin Thalhah masuk 
ke dalam Ka'bah dan semua berdiam di dalam Ka'bah dalam jangka 
waktu yang agak lama dan merekapun mengunci pintu Ka'bah. Ketika 
Rasulullah SAW keluar dari dalam Ka'bah, merekapun segera 
mengikutinya. Kemudian mereka berjumpa dengan Ibnu Umar dan 
yang lainnya. Ibnu Umar bertanya kepada Bilal dimana Rasulullah 
SAW melaksanakan shalat? Kemudian Bilal memperlihatkan tempat 


820 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Nabi SAW melaksanakan shalat dan Ibnu Umar RA tidak bertanya 
tentang berapa raka'at shalat yang dikerjakan oleh Nabi SAW, 


r, 
A 07 کے‎ 


KAS - ٠‏ عبد الجبار بن SIA‏ ومحمد بن عُمَرَ بن 

AA 4 PJ aa A at‏ مرق ° ري r‏ ر 
العباس» قالا: Ola Gas‏ قال عبد الجبار» قال Kas‏ رف سمعة 
70 - ° و > ب abs‏ ا g02‏ - 3 2.3 
مِن افع» عن ابن عمرء وقال محمد: عن أيوب» عن افِع» عن ابن PS‏ 
“ye. ngi 7‏ ور 7 » مر - هس DA‏ 282 سه frs ig - A:‏ ...2 
قال: دحل رسول الله & يوم gaill‏ وهو على 286 AN‏ حتى Eu‏ 
o - 07 4 ° 4 A |‏ 0 م gr d‏ ° 
A‏ دَعَا عُثْمَانَ بن طَلْحَة بالْمِفتَاح فذحب إلى ofe aal‏ 


Ek asa A أ يرح‎ dakan فقال:‎ akan 


2 4 رق ور 7 2 و ران رك‎ “oo Ye f 3 aa 02 Ps 
وَدَحَل مَعَهُ عثمّانء وبلال» وأسَامَة» فأجَافوا‎ BD فذحل‎ I 
ر ,2 و كا مر واه‎ é< AP 3. | كه‎ sc. A Aa be ل‎ 2 
Y y A r La . 0 7 r EEA A Te # A or 
PER قال: يا بلالء أيْنَ صلى رَسُول الله‎ AI بلالا قائمًا عَلَى‎ dn 


ال ن ER Koala Gis AAN‏ ضلي لهذا لفط 


3010. Abdul Jabar bin Al “Ala dan Muhammad bin Umar bin 
Al Abbas RA telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar berkata: Ayyub 
menceritakan kepada kami, ia mendengarnya dari Nafi', dari Ibnu 
Umar RA, dan Muhammad berkata: Dari Ayub, dari Nafi’, dari Ibnu 
Umar RA, ia berkata: 


821 Aku katakan: Sanadnya shahih lighairihi. Bukhari telah meriwayatkan Hadits ini 
dalam kitab 4I Maghazi —Hajatul Wada' dari jalur periwayatan yang lain dari Nafi’. 
—Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 821 


Pada hari penaklukan kota Makkah, Rasulullah SAW 
mendatangi Makkah dengan mengendarai unta milik Usamah hingga 
Beliau tiba dan mengistirahatkan untanya di halaman Ka'bah. 
Kemudian Beliau memanggil Utsman bin Thalhah untuk meminta 
kunci Ka'bah. Utsman bin Thalhah segera pergi menemui ibunya 
untuk meminta kunci, namun sang ibu tidak memberikannya. Saat itu, 
Utsman bin Thalhah berkata: Berikan! jika tidak aku akan mencabut 
pedangku dari punggungku. Kemudian sang ibu memberikan kunci 
tersebut kepadanya dan iapun segera membuka pintu Ka'bah. 
Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah diiringi oleh 
Utsman, Bilal dan Usamah. Merekapun menutup pintu Ka'bah. Ibnu 
Umar RA berkata: Saat itu usiaku masih remaja. Ketika para sahabat 
yang lain beranjak, maka akupun mengikutinya. Kemudian aku 
melihat Bilal sedang berdiri di depan pintu. Ia (Ibnu Umar RA) 
berkata, “Wahai Bilal, dimanakah Rasulullah SAW melaksanakan 
shalat?” Ia menjawab, “Diantara dua tiang di depan,” dan aku lupa 
menanyakan (285/A) kepadanya tentang berapa raka'atkah shalat 
yang dikerjakan oleh Nabi SAW. 


Ini adalah lafazh Hadits dari Muhammad bin Umar. 


843. Bab: Penjelasan Jarak antara Tempat Nabi SAW Berdiri 
dengan Ka'bah dan Tembok. 


WAH BI Na Gis YAA‏ وَكِيع» عن 


سڪيا عن E BU‏ عن AE‏ قال: eT‏ 
ف ؟ فقال: في a ea pad‏ وبين الحائط Tak D‏ أو قَدْرُ ثل 


`> 
o 


Va ` tv NG 


522 Muslim, Haji 389, 390 Hadits yang sama. 


822 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3011. Salim bin Jinadah telah menceritakan kepada kami, 
Waki’ menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Sa'id, dari Nafi”, 
dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Bilal RA 
tentang dimanakah Nabi SAW melaksanakan shalat? Ia menjawab: Di 
dalam Ka'bah bagian depan dan jarak antara Beliau dengan tembok 
Ka'bah adalah tiga dzira' atau sekitar tiga dzira'. Abu Amir agak 
ragu. 2 


844. Bab: Penjelasan tentang Kekhusyu'an di Dalam Ka'bah jika 
Seseorang Masuk ke Dalamnya, tentang Arah Pandangan dan 
Tempat Sujud Hingga Keluar dari Dalam Ka'bah. 


0 
° r So 3270 9 


NN‏ بن عِيسى بن ريد بن عَبْدٍ الجبار بن مالك 


Gs A Ko 3023 Abr PATA 3 Sor PAN 3 m 2 04‏ 
اللحمي التنيسي» C‏ عمرو بن بي سلمة» حدثنا مهير بن محمد 


PA‏ 2072 2 3 و ه 8 S , o o‏ ا ع ه 
KE AS‏ الله أن LAS iae‏ 
KA Ge d‏ إا دحل Sa A‏ بَصرَهُ Ja‏ 
السّقفء PI‏ ذلك إخلالا لله GANG‏ دحل رسول الله ي aki‏ ما 
لف Bln HP jai‏ حرج نها 

3012. Ahmad bin Isa bin Zaid bin Abdul Jabar bin Malik Al 
Khumasi At-Tanisi telah menceritakan kepada kami, Umar bin Abu 
Salmah menceritakan kepada kami, Mahir bin Muhammad Al Makki 


menceritakan kepada kami dari Musa bin Aqabah, dari salim bin 
Abdullah, bahwasannya Sayyidah “Aisyah RA pernah berkata: Aneh 


82 Sanadnya shahih. Lihat Hadits 2024. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


sekali jika seorang muslim berkesempatan masuk ke dalam Ka'bah 
dan berdoa kepada Allah SWT dengan mengagungkan-Nya sambil 
melihat-lihat bangunan langi-langit Ka'bah. Rasulullah SAW pernah 
masuk ke dalam Ka'bah dan pandangan mata Beliau tidak pernah 
lepas dari tempat sujudnya hingga Beliau keluar dari dalam Ka'bah.” 


845. Bab: Anjuran Masuk ke Dalam Ka'bah. Sebab Yang Masuk 
Ke Dalamnya akan Mendapatkan Banyak Kebaikan dan Ketika 
Keluar dari Dalam Ka'bah, maka Ia Keluar dari Keburukan dan 
Dalam Kondisi Diampuni oleh Allah SWT. 


a- 30 3603 هود‎ 


Dn سَعِيدُ بن‎ DA يى‎ ii محمد‎ Cl “٣ 
الرحمن بن محص عَنْ‎ AR NA Japan عَبْدُ الله بن‎ Gia 
a E Na د‎ ag 2 re 
a Js LN دل‎ BN عَطاءء عن ابن عبّاس» قال: قال رَسُول‎ 
ar. AD Ey ° م‎ ee r A . 
من سيئة معفورا له‎ T>S حسنة)‎ 
3013. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al 
Mu 'awwil menceritakan kepada kami, Umar bin Abdurrahman bin 
Muhishin menceritakan kepada kami dari Atha', dari Ibnu Abbas RA, 
Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang masuk ke 
dalam Ka'bah, maka ia masuk ke dalam kebaikan dan barangsiapa 


yang keluar dari dalam Ka'bah, maka ia keluar dari keburukan dan 
diampuni oleh Allah SWT.” 


524 Sanadnya munkar. Mengenai sosok Ahmad bin Isa, Ibnu Adi mengatakan bahwa 
ja adalah sosok yang munkar. Ad-Daraguthni mengatakan bahwa ia tidak dianggap 
sosok yang kuat dalam periwayatan Hadits dan Ibnu Thahir mengangapnya sebagai 
sosok yang suka berbohong. 

825 Sanadnya dhai'f. Al Haitsami berkata (3 : 293) Ath-Thabrani meriwayatkan 
dalam kitab Al kabir dan Al Baraz dengan Hadits yang sama dan didalam sanadnya 


824 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


846. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Masuk ke Dalam 
Ka'bah Hukumnya Tidak Wajib. Sebab Setelah Masuk, Nabi 
SAW Mengatakan bahwa Sebenarnya Beliau Tidak Ingin Masuk, 
khawatir Hal Yang Demikian akan Memberatkan Ummatnya 
pada Masa Setelahnya. Hal Yang Demikian Sama dengan Sikap 
Nabi SAW Yang Terkadang Meninggalkan Pekerjaan Yang 
Disenanginya untuk Meringankan Ummatnya. 


EN GR Ip db ES -4‏ وَكِيعٌ عَنْ JE‏ بن 

BB رَسُولُ‎ aa Si 
DE AD DP AU IA al يِن‎ 
A IG وَكَذَاء‎ US Aj عِنْدِيء‎ a J یا‎ dela 
Les Os أن‎ Las A اکن فعلت»‎ dang HI las 


متي مِن SIS‏ 

3014. Salim bin Jinadah telah menceritakan kepada kami, 

Waki' menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abdul Malik, dari 
Ibnu Abi Malikah, dari Sayyiddah “Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah 
SAW pernah keluar meninggalkanku dengan kondisi senang dan 
bergembira. Namun setelah itu, Beliau kembali dalam kondisi sedih. 
Saat itu aku berkata, "Wahai Rasulullah, tuan telah keluar dari sisiku 
dalam keadaan senang dan bergembira, namun sekarang kondisi tuan 
seperti ini.” Beliau menjawab, “Sesungguhnya aku telah masuk ke 
dalam Ka'bah dan setelah itu aku berfikir sebaiknya aku tidak 


ada sosok Abdullah bin Al Mu'ammil yang diangap tsiggah oleh Sa'ad dan yang 
lainnya, padahal ia adalah sosok yang dha'if. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 825 


memasukinya. Aku khawatir telah memberatkan ummatku pada masa 
setelahku.” 6 


847. Bab: Anjuran Melaksanakan Shalat di Depan Pintu Ka'bah 
setelah Keluar dari Dalam Ka'bah. 


ملعم لاه ااي وار ANA Es 4 WA‏ يعني ابن 
ر A Da E‏ 8 عع r ea‏ 
بكر Oji CA ea‏ جر قال: قلت لِعَطاء: سَمِعْتْ ابن e‏ 
ر or 5$ 0 Ta‏ 3203 3 37 < 2 " 
AG PA AP JAAN‏ لم يكن يُنْهَى عَنْ 
al‏ ولَكِن سيه يقول: get‏ أَسَامَة ن ريي أن BB‏ 
دحل a‏ حَرَجَ ركع فِي قبل tera) sadi‏ وقال: akal Ah‏ 
Muhammad bin Ma'mar Al 02151 telah menceritakan‏ .3015 
kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Bakar Al Barsani‏ 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami: Ia‏ 
berkata: Aku pernah berkata kepada Atha: Pernahkah kamu‏ 
mendengar bahwa Ibnu Abbas RA berkata: Sesungguhnya kalian‏ 
diperintahkan untuk thawaf (mengelilingi Ka'bah —penerj.) dan tidak‏ 
diperintahkan untuk memasukinya? Ia ('Atha`) menjawab: Ia tidak‏ 
pernah melarang memasukinya, namun aku pernah mendengarnya‏ 
berkata: Usamah bin Zaid pernah memberitakan kepadanya bahwa‏ 
Nabi SAW pernah masuk ke dalam Ka'bah. Ketika keluar, Beliau‏ 
melakukan shalat di depan Ka'bah sebanyak dua raka'at. Lalu Beliau‏ 
berkata, “Ini adalah kiblat (arah yang dituju dalam melaksanakan‏ 
shalar)." 7‏ 


526 Sanadnya shahih. Abu Daud, Hadits 2029 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Ismail. 
27 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat Hadits no. 3003. 


826 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


848. Bab: Penjelasan tentang Tempat Yang Digunakan oleh Nabi 
SAW untuk Shalat Dua Raka'at setelah Beliau Keluar 
dari Dalam Ka'bah. 


Soe 30o PAN 


Na na eb أبو‎ is بن علي»‎ Ga ~۳۰۱٦ 

ا © | م ۶ P a r‏ ل D Dn RA‏ ...2 
قال: Tata‏ مُجَاهِدًا يُحَدّثء عن ابن AE‏ قال: دحل ابي 8ك CN‏ 
فد ع Kanaan e‏ عم E a E‏ 
فجئت فإذا قد حَرّج» وإذا بلال قائم عِنْدَ باب الكعبةء قال: قلت: يا 


of 2‏ م y é f‏ ت 3 e A z < A‏ بزع one‏ 
بلال» Gal‏ صَلى النبِي قي ؟ فقال: ها هُناء قال: ثم حرج فصلى KAS)‏ 
"Ju ang Aa ikan‏ فكان a BADAN, SNG ai E‏ ف 
قبل اب بني (Pa‏ قال ابو بکر: بريد فَكَانَ مُحَاهِدٌ Gisa‏ أي صلا 


Ld و‎ s ورم‎ 
قبل باب بني خروم‎ AA صلَى بين‎ MR في‎ 
3016. Umar bin Ali telah menceritakan kepada kami, Abu 
Adhim menceritakan kepada kami, Saif menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Mujahid menceritakan dari Ibnu 
Umar RA, la berkata: Nabi SAW pernah masuk ke dalam Ka’bah. 
Ketika aku datang, Beliau telah keluar dari dalam Ka’bah. Saat itu, 
Bilal sedang berdiri di depan pintu Ka'bah. Ia (Ibnu Umar RA) 
berkata: Aku bertanya kepadanya, “Wahai Bilal, dimanakah Nabi 
SAW melaksanakan shalat?” Ia menjawab, “Di sini.” Ia berkata, 
“Kemudian Nabi SAW keluar dan melaksanakan shalat sebanyak dua 
raka'at diantara Hijir dan pintu Ka'bah.” Ia berkata, "Mujahid pernah 
menceritakan bahwa Beliau melaksanakan shalat diantara dua tiang 
yang berhadapan dengan pintu Makhzum.” 


Abu Bakar berkata: Maksudnya adalah Mujahid pernah 
menceritakan shalat Nabi SAW didalam Ka'bah berada diantara dua 
tiang yang posisinya berhadapan dengan pintu Bani Makhzum. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 827 


849. Bab: Penjelasan tentang Memeluk Ka'bah ketika Keluar 
dari Dalam Ka'bah, jika Yazid bin Abu Ziyad termasuk Orang 
Yang Masuk dalam Syarat-Syarat Yang Telah Kami 
Sebutkan di Awal Bab. 


PPA, 


Tila ES YAN‏ بن مُوسَىء AR‏ عن يزيد بن ابي 
Aa . <٠ 0. - o “.‏ ل J NA Ng‏ 
a‏ عن pala‏ عن عبد yai‏ بن صَفوَانء قال: لما فتح ابي BB‏ 
s e JN a l e‏ ده مرك مع افو ا ,.3 
6 قال: قلت: لبس D win‏ وحدنا علي بن المنذر الكوفي» 
as mi‏ يزيد بن ابي NG‏ عَنْ مُجَاهِدِ عن ja AE‏ 
أو صَفْوَان A Dan‏ بشر الراسط حا Be‏ 
NG‏ عَنْ gas‏ عَنْ ke‏ إن S ASSN AE‏ عبد PAMA‏ 
(ON yi?‏ قال: at‏ ابي Jen h‏ البيت» b‏ فلبسست AN Hp ae‏ نُطلقت» 
وقد حَرَج من الت هُوَ وأصحابة مُستَلِمُونَ ما بين الجر إلى الحَجَرء 
وَاضعِي خدودَهُم على A Er SI‏ يه مر الاب EN‏ 
رحلين» فقلت: كيف صتَحَ ابي كط فقالوا: صلى ركعتين Ke‏ السارية 
لي IG‏ هَذَا حَدِيث ابن فضيًا 
Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir‏ .3017 
menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Mujahid,‏ 
dari Abdurrahman Ibnu Shafwan, ia berkata: Ketika Rasulullah SAW‏ 


berhasil membebaskan kota Makkah, ia (Abdurrahman bin Shafwan) 
berkata: Aku berkata, “Aku akan mengenakan bajuku.” 


Ali bin Al Mundzir Al Kufi juga telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Ziyad 
(295/B) menceritakan kepada kami dari Mujahid, dari Abdurrahman 


828 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


atau Shafwan bin Abdurrahman, ha Abu Basyar Al Wasithi juga telah 
menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami dari 
Yazid, dari Mujahid, dari Shafwan bin Abdurrahman atau 
Abdurrahman bin Shafwan, ia berkata: 


Nabi SAW mendatangi kota Makkah dan Beliau masuk ke 
dalam Ka'bah, kemudian aku memakai bajuku. Ketika aku datang, 
Beliau telah keluar dari dalam Ka'bah. Saat itu, Beliau dan para 
sahabat mengusap bagian antara hajar aswad dan hijir Isma'il lalu 
menempelkan pipi mereka ke dinding Ka'bah. Kemudian Nabi SAW 
melintasi pintu??? dan aku menyelinap diantara dua orang. Aku 
bertanya: Apa yang dikerjakan Nabi SAW? Mereka menjawab: Beliau 
melaksanakan shalat dua raka'at di samping tiang yang menghadap ke 
arah Ka'bah. Hadits ini adalah riwayat dari Ibnu Fudhail.?? 


850. Bab: Anjuran Melaksanakan Shalat di Hijir Isma'il, jika 
Tidak Bisa Masuk ke Dalam Ka'bah. Sebab Sebagian Hijir Ismail 
Merupakan Bagian dari Ka'bah dengan Menyebutkan Riwayat 
Yang Lafazhnya Bersifat Umum, namun Makna Yang 
Dikehendakinya adalah Khusus. Aku Khawatir ketika Riwayat 
Ini Didengar oleh Sebagian Orang Difahami oleh Mereka bahwa 
Seluruh Hijir termasuk Bagian Ka'bah. 


4" حلا ايع بن ining OA‏ بن صر ING‏ حا 
.3 . 


ابن وهب» NENG‏ ابن UI gl‏ عن ع عن آم عن عَائْشَّة 


525 Demikian kalimat yang tertera dalam naskah asli. 

129 Sanadnya hasan lighairihi dan Hadits ini kekuatannya bertambah mengingat 
pengamalan seluruh sahabat sebagaimana aku katakan dalam kitab Al Manasik )21- 
21) cetakan pertama, dan penjelasan secara terperinci ada dalam Al Ahadits Ash- 
Shahihah (2138) —Nashir.) Ahmad 3 : 421 dari jalur periwayatan Jarir yang 
didalamnya terdapat pertanyaan kepada Umar RA tentang apa yang dikerjakan oleh 
Nabi SAW saat berada di dalam Ka'bah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 829 


g لله‎ e EL فيه»‎ ra Ern gf حب أن‎ e قات‎ 
ai فقال: يا عائشة إن قَوْمَك لكا بُو‎ Pl فأذحلني‎ ah 
s ير‎ aa an A - 20 > ae e 
m) أن تصلي في‎ Ss الججر مِن البّيت» فإذا‎ pagar استقصروا‎ 
e فيو‎ o 7 0 Pa 8 ° . », 7 
KAI JALAN JAYA | فصل في‎ 
3018. Ar-Rabi' bin Sulaiman dan Bahar bin Nadhar 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Wahab 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zanad menceritakan kepadaku 
dari Algamah, dari ibunya, dari Sayyidah “Aisyah RA. ia berkata: Aku 
ingin sekali masuk ke dalam Ka'bah dan melakukan shalat di 
dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW menggandeng tanganku dan 
memasukkanku ke dalam hijir isma'il. Saat itu, Beliau berkata, “Wahai 
“Aisyah RA, sesungguhnya kaummu ketika membangun Ka'bah telah 
mengurangi bangunan tersebut dari pondasi pokoknya dan 
mengeluarkan Hijir ismail dari bangunan Ka'bah. Jika kamu ingin 
melaksanakan shalat di dalam Ka'bah, maka lakukanlah shalat di 
bagian hijir Ismail, sebab ia termasuk bagian Ka'bah.” 


as r 


Ke de BAL - 5 

لاد عَنْ SIP pn‏ َال ا بر بن تر في عقب iga‏ قال 
ابن ابي الرئاد: AN‏ هِشَام GAS‏ عَنْ بيه عَنْ a‏ رَسُولَ 
الله Obi ARAH‏ مويك بالکفر لأذعلت aadi‏ في eri‏ قال 
i 4‏ حرجت ما شب هرو اللفظة التِي هي SIA WG a iya‏ حاص 


330 Sanadnya hasan. Abu Daud, Hadits 2 - 28 dari jalur periwayatan Abdul Aziz dari 
“Algamah. 


830 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


في AS‏ الكبير 

3019. Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Zinad memberitakan 
kepadaku, dari Hisyam, dari Urwah, Bahar bin Nashar berkata kepada 
kami setelah akhir pembicaraannya: Ibnu Abu Zanad telah berkata: 
Dan Hisyam bin Urwah telah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, 
dari Sayyidah “Aisyah RA, bahwasanya Rasulullah SAW pernah 
bersabda, “Jika saja kaummu tidak baru keluar dari kekufuran, 


niscaya akan aku masukkan kembali hijir tersebut menjadi bagian 
dari Ka'bah.” 


Abu Bakar berkata: Aku telah mengeluarkan riwayat yang 
serupa lafazhnya dengan ini yang lafazhnya bersifat umum, namun 
makna yang dikehendakinya adalah khusus dalam kitab Al Kabir.” 


851. Bab: Penjelasan bahwa Sebagian Hijir Ismail Merupakan 
Bagian dari Ka'bah dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa 
Maksud Nabi dengan Pernyataannya, “Mereka telah 
Mengeluarkan Hijir dari Ka'bah,” adalah Sebagian dari Hijir, 
bukan Semuanya. Pernyataan Yang Demikian Termasuk dalam 
Gaya Bahasa Yang telah Aku Jelaskan dalam Kesempatan Lain 
di Kitab-Kitabku bahwa Sebuah Nama Yang Menggunakan Alif 
Lam Ma'rifah Terkadang Digunakan untuk Menunjukkan 
Sebagian dari Keseluruhan. 


. 


PANA 8 so 3 PP Ur . ا‎ e ° ús 18. 
Was محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي»‎ aa KAK 


. -3 مھ‎ 2 Am Í < Cd 35.3 >. 
. . 5 


وهب بن جرير» DI‏ 3 


81 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat Hadits 2742. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


KB لي عائشة: قال لي رَسول الله‎ AG SEA aa 


Jadi 5 ci مت‎ agi Matan ie agin WA ايش ولا أن‎ 
= ُو عن تف‎ HI Ja ANANG 
MAA A Pa IIL Sa, GP UN شَرفياء‎ UL 
جين‎ Bagas وائ قال:‎ ci a er) دعا ابْنُ‎ AN قال: فكان ذَاكَ‎ 

هَدَمَهُ ag‏ فَاسْتَخْرَجَ أسّاس PAN KING ii a SAB‏ 
قلت يزيد بن رُومَان» واا IS‏ 2 َه مَعَهُ: أرني اوا م 
الجر من قال: أ ريكهُ الآنء قَلمًا ai‏ ليو قال: cap yadi a‏ قال 


a KA o so م‎ Iso. 7 ` £ 
JA بن‎ Gaya Sy Ka, D أبي: فحرزيه‎ 
PANG PAN 


sad يزيد بن رُومَان» عَنْ عَبْدِ الله بن‎ G ag GAS 


3020. Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al Makhrumi 
telah menceritakan kepada kami, Wahab bin Jarir menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Yazid bin Ruman menceritakan dari Abdullah bin Zubair 
RA, ia berkata: Sayyidah “Aisyah RA pernah berkata kepadaku: 
Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, 


"Wahai “Aisyah, jika saja kaummu tidak baru keluar dari 
zaman jahiliyah, niscaya akan aku hancurkan bangunan ka'bah agar 
aku dapat memasukkan kembali bagian hijir yang pernah mereka 
keluarkan dari ka'bah. Mereka melakukan hal yang demikian karena 
saat itu mengalami kekurangan dana. Kemudian akan aku jadikan 
Ka'bah memiliki dua pintu: Satu pintu di arah timur dan satunya lagi 
di arah barat dan pintu tersebut akan aku jadikan langsung 
menyentuh tanah. Aku akan jadikan bangunan Ka'bah tersebut benar- 


|| shahih Ibnu Khuzaimah 


benar berada di atas pondasi yang pernah dibangun oleh Nabi 
Ibrahim AS.” 


Ia (Ayahku) berkata: Ini pula yang pernah membuat Ibnu 
Zubair menghancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali. Ia 
berkata: Aku pernah menyaksikan proses penghancurannya dan 
pembangunannya kembali. Ia mengeluarkan pondasi Ka'bah. Ayahku 
berkata: Aku pernah bertanya kepada Yazid bin Ruman, —Saat itu 
aku sedang melaksanakan thawaf bersamanya— “Tolong beritahu, 
bagian mana yang telah mereka keluarkan dari Ka'bah.” Ia menjawab, 
“Aku akan memberitahukannya kepadamu sekarang.” Ketika tiba di 
batas tersebut, ia berkata: Inilah bagian tersebut. Ayahku berkata, 
“Kemudian aku mencoba mengukur dan panjangnya kira-kira tiga 
dzira'.” 

Demikian Musa bin Ismail meriwayatkan, Jarir telah 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Ruman menceritakan kepada 
kami dari Abdullah bin Zubair. 


یر ا A‏ 32 30 د هم م 218 2 r‏ 0 3 .. 
YANI‏ — حدتاه محمد بن یحیی»› Gas‏ موسى بر إسماعيل» 
م ل2 PAN . 303 r‏ 


ورواه uas OÚ ji Ng‏ 3 بن جار ا زیڈ بن رومان عَنْ 
HP‏ عَنْ عائشة» أن AD‏ ال قال Aj‏ فذَكرَ الْحَدِيث» فقال: قال 
Bay‏ قد شهدت ابن RI‏ جين Pj rara AAA‏ ني» FEE‏ 
in gag Besa gaga KAN‏ 


3021. Muhammad bin Yahya telah menceritakannya kepada 
kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami. Yazid bin Harun 


332 Lihat Hadits no. 3021. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 833 


meriwayatkannya, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, Yazid 
bin Ruman menceritakan kepada kami dari Urwah, dari Sayyidah 
'Aisyah RA, bahwasannya Nabi SAW pernah berkata kepadanya: 
Kemudian ia menceritakan Hadits. Ia berkata: Yazid berkata: Aku 
telah menyaksikan proses penghancuran bangunan ka'bah oleh Ibnu 
Zubair. 


Az-Za'farani menceritakannya kepada kami, Yazid 
menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar berkata: Riwayat Yazid bin Harun menunjukkan 
bahwa Yazid bin Ruman pernah mendengar berita tersebut dari 
keduanya.'? 


PAN a- -30262 و‎ PANG 


gana حدنا محمد بن يحيى» حَدَنْنَا عبد الرّازق» عر‎ - ۲ 
“aa mM Pa R 3 at 2 Ng = za o ora ° - 
عَنْ أبي الطفيّلء قال: كائت الكعبة في الحَاهلية مبنية‎ PN 
الْحَدِيثْ‎ S BE لَيْسَ فيه مَدَرٌ وكائت قَذْرٌ مَا يََتَحِمُهَا‎ PL 
م 25 تو‎ ve 2 a nn 7 á و‎ 
AS الخصين بن‎ Un كان‎ ÁD الكعبةء وقال:‎ G Ra بطوله في‎ 
s% AP bi -s odp so pa ody o a Ee AG 3 
7 gr To one er 0 £ Lana or Tk y 9 
BSF ab الكعبة»‎ AG قومِك بالكفر‎ BIS YP التي ف قال:‎ 
ao سيت‎ 3 o7 اه‎ MAN A 0 ° t . ja L207 pa 
مِنْ رَسُول‎ Nb anan AA AAA وأحبرني‎ te 
رام ر‎ Pg 35 1 
الله يي ثم ذكر قصة طويلة‎ 


3022. Muhammad bin Yahya (296/A) telah menceritakan 
kepada kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Khatsim, dari Abu Thufail, ia berkata: 


833 Al Bukhari Haji 42 dari jalur periwayatan Yazid bin Harun. An-Nasaa'i 5 : 170. 


834 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Di zaman jahiliyyah, Ka'bah dibangun dari adukan tanah tanpa 
lumpur. Kemudian ia menceritakan Hadits yang panjang dalam kisah 
pembangunan Ka'bah dan berkata: Ketika zaman tentara Hashin bin 
Nair, kemudian ia menceritakan terjadinya kebakaran yang menimpa 
bangunan tersebut di zaman Ibnu Zubair RA. Ibnu Zubair berkata: 
Sayyidah “Aisyah pernah memberitakan kepadaku: Bahwasannya 
Nabi SAW bersabda, “Jika saja kaummu tidak baru keluar dari 
kekufuran, maka akan aku hancurkan Ka'bah ini, sebab mereka telah 
meninggalkan sekitar tujuh dzira yang menjadi bagian hijir 
dikarenakan kekurangan dana.” 


Ibnu Khaitsam”“ berkata: Dan Ibnu Abu Malikah telah 
memberitakan kepadaku, dari sayyidah “Aisyah RA, bahwasannya ia 
mendengar hal yang demikian dari Rasulullah SAW. Setelah itu, ia 
menceritakan kisah yang panjang.” 


Ku vr... PAN 4 ر‎ so ا الى‎ PA 

۳ - حدننا الفضل بن يعقوب الجزري» حدنا ابن بكر يعني 
.6 أ مع 0-3 La‏ د o‏ 3 202 إلا 20 03 ° 3 o-‏ 
محمدل خبرني ابن جريج» قال: سمعت عبد الله بن عبيدٍ بن عمير» 
وَالْوَلِيدَ بْنَ عَطَاءء عن الْحَارث بن عَبْدٍ الله بن أبي رَبيعَة» قال: قال عَبْدُ 
RA [PA ” ° e ٠ >‏ ا [A an?‏ لا ع TN e-‏ ° 
الله بن Ab‏ بن AS‏ وَفدَ SI‏ عبد الله على عبد SALA‏ بن 
مَرْوَانَ في لاقي فَقَالَ ae‏ الْمَلِكِ: مَا أظن أا Dik‏ 

م ت A o 2 2 So‏ 
ae‏ مِنْ عائشة ما کان یذ کر أَنَّهُ Gh Ana‏ قال الْحَارث: Udi‏ أا 


° 5 y و‎ 2 2 D Tn Lan 4 م هادم ر‎ EAS Pa | ra 
OBB تقول: مَاذا قالت: قال رَسُول‎ Giran قال‎ Gh سَمِعْتّهُ‎ 


534 Dalam naskah aslinya tertera kalimat, Abu Khatsim dan hal seperti ini kesalahan 
si juru tulis Imam Ibnu Khuzaimah. 

** Sanadnya shahih. Abdurrazag Al Mushannaf 5 : 102 — 106 dengan redaksi yang 
panjang dari jalur periwayatan Ma'mar. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


SAM pange WE NY Ip لبنس‎ OE قك استقصرُوا من‎ 
LINA ره‎ gga 97 0 J0 SAN 30 SD ع و‎ 
فان بدا لِقَؤْمُك مِنْ بَعْدِي أن يبوه فَهَلمّي فلأريك‎ eta ما ت رکوا‎ Tual 
x a 2 Kg Ee م‎ s Clk, 30 ا‎ 
CA هذا حَدِيث عبد الله بن‎ pa kan مِنْ‎ GP BG cala ما تر کوا‎ 
4 r 0 م‎ 
balas وذ كر الحَدِيث‎ 
3023. Al Fadhal bin Ya’qub Al Jazri telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Bakar maksudnya adalah Muhammad 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepadaku, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Abdullah bin Abid bin Umair dan 


Walid bin Atha' dari Al Harits bin Abdullah bin Abu Rabi'ah, ia 
berkata: Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata: 


Al Harits bin Abdullah telah mengobarkan pertentangan 
dengan Abdul Malik bin Marwan di zaman kekhilafahannya. Abdul 
Malik berkata, “Aku mengira Abu Khabib maksudnya adalah Ibnu 
Zubair tidak mendengarnya dari Sayyidah “Aisyah RA sebagaimana 
yang ia klaim telah mendengarnya dari Sayyidah “Aisyah RA. Al 
Harits berkata: Benar, memang aku sendiri pernah mendengarnya dari 
Sayyidah 'Aisyah RA. Ia (Abdul Malik) berkata: Apa yang telah 
engkau dengar darinya?” Ja menjawab: Ia (Sayyidah “Aisyah RA) 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


“Sesungguhnya kaummu telah memendekkan ukuran 
bangunan Ka'bah dari pondasi yang sebenarnya. Jika saja kaummu 
tidak baru keluar dari kemusyrikan, maka akan aku kembalikan 
bagian yang telah mereka kurangi. Jika muncul keinginan dari 
kaummu setelahku untuk membangunnya kembali, maka kemarilah; 
Akan aku tunjukkan kepadamu bagian yang telah mereka tinggalkan.” 


836 Dalam naskah aslinya tertera kalimat, “Maa maara,” dan yang betul nampaknya 
yang telah kami tuliskan sebagai ganti kalimat tersebut. 


836 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Kemudian Nabi SAW memperlihatkan kepadanya sekitar tujuh 
dzira”.” 

Hadits ini adalah riwayat dari Abdullah bin Ubaid dan ia 
menceritakan hadits yang panjang.” 


852. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Ibadah 
Umrah di Bulan Dzul Hijjah setelah Berlalunya 
Hari-Hari Tasyrik. 


ab r 


gir عِيسى» عن ابن‎ KAN علي ن حشرم‎ Gis VE 
BA أخبرة:‎ jab GA أن‎ at عَنْ‎ Ab حَدَنِي موسى بن‎ 
تُه يرون‎ di يَحْلقون في‎ A قَالَ: وكان‎ Pe في‎ kah 


3024. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
memberitakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Musa bin Agabah 
menceritakan kepadaku, dari Nafi', bahwasannya Ibnu Umar RA 
pernah memberitakan kepadanya, bahwasannya Nabi SAW mencukur 
habis rambutnya di saat melaksanakan haji wada”. Ia (Ibnu Umar RA) 
berkata: Dahulu manusia mencukur rambutnya pada saat 
melaksanakan ibadah haji, kemudian mereka melakukan umrah saat 
kembali. Kemudian ia berkata: Apa yang digunakan untuk mencukur? 
Kami katakan kepada salah seorang diantara mereka: Gunakanlah 
pisau cukur untuk mencukur rambutmu. 


837 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat hadits 2739. 
838 Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Bukhari, Ahmad dan yang 
lainnya telah mengeluaran Hadits ini dari jalur periwayatan yang lain, dari Musa bin 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 837 


853. Bab: Penjelasan tentang Umrah di Bulan Dzulhijjah dari 
Tan'im bagi Mereka Yang Telah Melakukan Haji di Tahun 
Tersebut, berbeda Dengan Pendapat Sebagian Kalangan Yang 
Menyatakan bahwa Melaksanakan Umrah Tidak Boleh 
Dilakukan kecuali Dimulai dari Migat-Migat Yang Telah 
Dijelaskan oleh Nabi SAW ketika Beliau Menjelaskan tentang 
Tempat-Tempat Migat Tersebut: Penduduk Madinah Melakukan 
Ihram dari Dzul Hulaifah...demikian Seterusnya. 


NONA of أشهب»‎ ru JANI يوئس بن عبد‎ a "Yo 


or 470 AS soni 


bol‏ ن ابا erat‏ جاب أن رَسُولَ الله Bb‏ أَعْمَرَ عَائْسَةَ مِنَ 


aali ذِي‎ da 

3025. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, 

Asyhab memberitakan kepada kami, bahwasannya Al-Laits 

memberitakan kepadanya, bahwasannya Abu Zubair memberitakan 

kepadanya dari Jabir, “Bahwasannya Rasulullah SAW pernah 

memerintahkan Sayyidah “Aisyah RA memulai ihram umrah dari 
Tan'im di bulan Dzulhijjah.” 


Bi ۳‏ يونس ea‏ الله ب 


d 


NG LA 3 


'Agabah, namun tanpa kalimat, Ia berkata, "Dahulu manusia," Hadits ini telah 
ditakhrij dalam kitab Al Irwa` (1084) dan Shahih Abu Daud (1779). Muhammad bin 
Bakar juga meriwayatkan: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dengan Hadits 
tersebut, namun tanpa tambahan kalimat. Imam Bukhari telah mengeluarkannya 
dalam Al Maghazi —Hajjatul Wada', dan Ahmad (2/88) oleh karena itu, aku khawatir 
tambahan ini dimasukkan ke dalam Hadits. Lalu orang yang berkata, “Dahulu 
manusia...” Adalah Ibnu Juraij dan ia termasuk Mu'dhal. Wallahu a'lam. — 
Nashir.) 

339 Lihat Hadits setelahnya 3026. 


838 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


eg 


ado‏ ر خر عر حابر بن e‏ الله» أن رسول الله فيك ael‏ عائشة 
Yunus telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin‏ .3026 
Wahab menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada‏ 
kami, bahwasannya Abu Zubair telah memberitakan kepadanya, dari‏ 
Jabir bin Abdullah, bahwasannya Rasulullah SAW pernah‏ 
memerintahkan Sayyidah “Aisyah RA melakukan umrah dari Tan'im‏ 
di malam Hashbah.“?‏ 


854. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Melakukan Ihram 
Umrah dari Migat Yang Telah Ditentukan oleh Nabi SAW lebih 
Utama Dibandingkan Melakukannya dari Tan'im, sebab 
Jaraknya Lebih Jauh dan Biayanya Lebih Mahal. Kaidahnya: 
Sesuatu yang Lebih Jauh dan Biayanya Lebih Banyak, maka 
Lebih Besar Pula Ganjarannya. 


sh it - ۷‏ مُوسَى محمد بن CAN‏ وَالْحَسَنْ بن Jasa‏ 
الرعفراني» قالا: SA WAS‏ قال الزغفراني a £ a‏ قال: Bas‏ 
ابن OP‏ عن إِبرَاهِيم) Gaon al Ak mi‏ (ح) IU El‏ 
E tang‏ ڪن ان عون AA‏ عن Ca Ip SPA‏ 
وَعَنِ aa‏ عَنْ أمّ na pad‏ قالت: IG‏ عَائشة: يا رَسُولَ الله وَفِي 
a [UN‏ بن gf a‏ قالت: يا رول 2 ا الاس 


A gkah‏ ك وَاجدٍ ؟ قال: ab SA‏ فاخرجي ّى 
Muslim, Haji 136 dari jalur periwayatan Outaibah dari Al-Laits.‏ 0“ 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 839 


2 z Z و‎ z 11 AS ca ng or s s? 7 A o: 
sas قال:‎ “bi قال:‎ dis las Je Ga م‎ cáca dab rai 
za KN ra 
الله قا وَفِي‎ Jaan و كما قال‎ f sela أو قذر‎ Da Je GI, 
كدر تقفيك و تضاف ار كما قال‎ Je خير الحسين بن الحسن: ولكة‎ 
الله ل‎ Im) 
3027. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna dan Al Hasan 
bin Muhammad Az-Za’farani telah menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Husein menceritakan kepada kami, ia berkata: Az- 
Za'farani berkata: Ibnu Al Hasan, ia berkata: Ibnu 'Aun menceritakan 
kepada kami dari Ibrahim dan Al Qasim, dari Ummul Mukminin, ha 
Ad-Daurugi menceritakan kepada kami, Ibnu Aliyyah menceritakan 
kepada kami dari Ibnu 'Aun, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Ummul 
Mukminin, dari Al Qasim, dari Ummul Mukminin, ia berkata: 
Sayyidah “Aisyah RA berkata, “Wahai Rasulullah, dan didalam 
riwayat Al Husein bin Al Hasan, sesungguhnya ia (Sayyidah “Aisyah 
RA) berkata: Wahai Rasulullah, apakah manusia mengerjakan dua 
nusuk (dua ibadah) sementara aku hanya mengerjakan satu ibadah.” 
Rasulullah SAW menjawab, “Tunggulah, jika kamu telah selesai dari 


haidhmu, maka pergilah ke Tan'im dan lakukanlah ihram dari tempat 
tersebut." 


Setelah itu, kamipun berjalan melewati Jabal kadza dan kadza. 
Ia berkata: Aku kira maksudnya adalah jabal Kuda. Akan tetapi umrah 
tergantung sesuai dengan kadar usaha dan nafkahmu. Atau 
sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. 


Dalam riwayat Al Husein bin Al Hasan: Akan tetapi ia 
(Menggunakan dhamir mudzakkar ghaib) tergantung kadar usaha dan 
nafkah. Atau sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. A 


%1 Al Bukhari, ‘Umrah 8 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu “Aun. 


840 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


855. Bab: Penjelasan tentang Gugurnya Hadyu bagi Orang Yang 
Melakukan Umrah setelah Berlalunya Hari-Hari Tasyrik, meski 
Ia Telah Melaksanakan Haji di Tahun Tersebut. 


46 A. م‎ 380 3G. 3 PAN 


Cod - ۸‏ محمد nig yana‏ ا و ر 
ERS Tea‏ £ .89770 و e 2r ee‏ 
عروه» حدني “JG P SA TE‏ حرجنا مع رَسُول لله P‏ 
.ا م . A TR ia H‏ 
مُوَافِينَ لهلال ذي الحِجَة فقال رَسُول الله gk jan Jai MESARA:‏ 
AE sanga ha‏ ...3 
فليهل؛ و من FESI‏ ن N AH Jadi 3 nse Je‏ ئي Ling aaf‏ 
ai Gan‏ مَنْ mai) Gan Jal‏ مَنْ اَهَل ب a rena‏ 
a Jas‏ فاد ركني يوم ,3 فة وأا jali‏ فشک ذلك daa a‏ 
y‏ 55 سم | 9 1 s‏ 3 7 0 0 
الله و فقال: دعي عُمرتك وَانْقضي راسك وَامْتَشِطِيء ed dat‏ 
فلا كان Jadi Kab SN AI‏ مي عبد AKA PEN‏ 
dyan Jah BASAH‏ مَكَانَ Kai AAS‏ الله 5 void‏ وعمرتهاء J,‏ 
و 1 - 
يكن في شيء مِن ذلك SI‏ وَلا Hp‏ ولا Do‏ 
Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami,‏ .3028 
Yahya menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada‏ 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, Sayyidah “Aisyah RA -‏ 
menceritakan kepadaku, ia berkata, “Kami pernah melakukan‏ 
perjalanan bersama Rasulullah SAW di awal bulan Dzulhijjah.‏ 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang ingin melakukan‏ 
ihram untuk umrah, maka lakukanlah dan barangsiapa yang ingin‏ 
melakukan ihram untuk haji, maka lakukanlah. Jika saja aku tidak‏ 
membawa hewan untuk hadyu, maka aku akan melakukan ihram untuk‏ 


umrah.” Diantara mereka ada yang melakukan ihram untuk umrah dan 
diantara mereka ada yang melakukan ihram untuk haji. Kemudian aku 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 841 


mengalami haidh sebelum masuk ke kota Makkah. Saat tiba hari 
Arafah, aku mengalami kondisi haidh. Ketika aku mengadukan 
kondisiku kepada Rasulullah SAW, Beliau berkata, “Tinggalkanlah 
umrahmu dan urai serta sisirlah rambutmu, kemudian lakukanlah 
ihram untuk haji.” Ketika tiba hari hashbah, Beliau mengutus 
Abdurrahman bin Abu bakar RA bersamaku menuju Tan'im. 
Kemudian Abdurrahman menemaninya dan iapun melakukan ihram 
untuk umrah. Lalu Allah SWT mentakdirkan Sayyidah “Aisyah 
merampungkan haji dan umrahnya. Semua itu dilakukan tanpa ia 
(Sayyidah “Aisyah RA) melakukan hadyu, puasa ataupun sedekah.” ` 


Abu Bakar berkata: Aku telah menjelaskan tentang masalah 
yang telah aku diktekan berkenaan dengan riwayat-riwayat yang 
menggambarkan hajinya Nabi SAW: Bahwasannya Sayyidah “Aisyah 
RA meninggalkan umrahnya dimana ia tidak dapat melakukan thawaf 
di ka'bah karena kondisinya yang sedang haidh, bukan berarti ia 
menolak umrahnya. Aku juga telah jelaskan bahwa dalam pernyataan 
Nabi SAW kepadanya, “Thawafmu memadai untuk haji dan umrah,” 
menunjukkan bahwa ia tidak meninggalkan umrahnya. Ia hanya tidak 
melaksanakan pekerjaan umrah dikarenakan kondisinya yang sedang 
haidh hingga tidak dapat melakukan thawaf di Ka'bah. Aku juga telah 
jelaskan bahwa dalam pelaksanaan yang demikian tidak ada 
kewajiban hadyu, sedekah ataupun puasa, maksud Sayyidah “Aisyah 
RA adalah dalam umrah yang aku laksanakan setelah haji, aku tidak 
mengerjakan hadyu, sedekah ataupun puasa. 

Dalil yang menunjukkan sahnya pentakwilan ini adalah 
bahwasannya Nabi SAW telah melakukan penyembelihan untuk istri- 
istri Beliau sebelum Sayyidah “Aisyah RA melakukan umrah dari 
Tan'im. Tidakkah kamu mendengar ia berkata, “Ketika tiba hari 
nahar, ada yang mengirimkan untukku daging sapi. Kemudian aku 
bertanya, 'Daging apakah ini?” Dijawab, 'Rasulullah SAW 
menyembelih seekor sapi untuk istri-istrinya." Sayyidah “Aisyah RA 


842 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


mengetahui bahwa dalam pelaksanaan hajinya ada kewajiban hadyu 
sebelum ia melaksanakan umrah.” 


Dalam riwayat Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari 
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia 
berkata: Di akhir riwayat, Rasulullah SAW berkata, "Pergilah 
bersama Abdurrahman ke Tan'im dan lakukanlah ihram untuk 
umrah." Kemudian Sayyidah “Aisyah RA melakukannya dan ia tidak 
melakukan penyembihan hadyu.“? 


r 1, 
.. Je A r Îr 2 229) سيد عي مشر وبر‎ 


kasan BAK ۹‏ بن عُمَرَ GG‏ تَمَامٍ BS‏ بن عب 
gi Tea feg a AAN KA KK er- o y‏ 0 26233 20 
الله بن بكير حذئني ميمون بن DG‏ عن بيه قال وسمعت محمد بن 
07 ت هس . Pi a‏ م هدام 27- وو os o‏ 
عبار الرحمن بن توفل يقول سيعت هشام بن عروة يحدث عن عروة 
ر م Pa € Sa A Sa Pri AP, TAN ng r e‏ 
يقل سيعت عائشة فذكر قِصّة طويلة وذكر هَذا AS‏ الذي ذكرت 

r ام‎ . 
يُحَدّث عن‎ yai بن عبد‎ LSN في آخير الخبّر قال وقال سيعت‎ 
B رَسُوْل الله‎ CA Me عَنْ‎ das 
5-2 CAN Ang SAMA الل لد اي‎ Tan ° raih 
قال أبو بكر فهذا‎ AB حضت فاعتمرت بعد الحج ثم لم أصم ولم‎ DG 
e همده‎ 2 Aa مهام‎ .z or o zr - 6 0... - 8 8. PA 
SA بَعْدَ يلك‎ KE Ip لم صم‎ GT الخبر بین اها أَرَادَتْ‎ 
GLS لا‎ SI مِنَ‎ DAA 
3029. Muhammad bin Umar bin Tamam telah menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Abdullah bin Bakir menceritakan kepada 
kami, Maimun bin Makhramah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, 


Ia berkata: Aku pernah mendengar Muhammad bin Abdurrahman bin 
Naufal berkata: Aku pernah mendengar Hisyam bin Urwah 


542 Muslim, Haji 115 dari jalur periwayatan Hisyam. Al Bukhari, Umrah 7 dari jalur 
periwayatan Yahya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 843 


menceritakan dari Urwah, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Sayyidah 'Asyah RA berkata: Kemudian ia menceritakan kisah yang 
panjang. Kemudian ia menyebutkan kalimat sebagaimaa yang aku 
sebutkan di akhir riwayat. Ia berkata: Aku pernah mendengar 
Muhammad bin Abdurrahman menceritakan dari Urwah dari 
Sayyidah “Aisyah RA, bahwasannya ia menceritakan kepada mereka 
tentang umrah mereka setelah melakukan haji bersama Rasulullah 
SAW, Sayyidah “Aisyah RA berkata: Aku mengalami haidh. Setelah 
itu aku melakukan ibadah umrah setelah selesai melaksanakan ibadah 
haji. Lalu setelah itu, aku tidak melakukan puasa dan tidak juga 
melakukan penyembelihan. 


Abu Bakar berkata: Riwayat ini menunjukkan bahwa maksud 
dari perkataan Sayyidah “Aisyah RA adalah: 12 tidak melakukan puasa 
dan tidak juga melakukan penyembelihan hewan hadyu setelah 
melakukan umrah dari Tan'im, bukan sebelum umrah." 


856. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Menghajikan Orang 
yang Tidak Mampu Melaksanakan Ritual Haji karena Usianya 
Yang Sudah Uzur. Dalil Yang Menunjukkan bahwa Allah SWT 

telah Memberikan kepada Nabi SAW Amanah untuk 

Menjelaskan Al Qur'an, baik Yang Bersifat Umum ataupun 

Khusus. Kemudian Nabi SAW Menjelaskan bahwa Maksud 
Firman Allah SWT dalam Al Qur'an, “Dan Manusia Tidak 

Mendapatkan kecuali Apa Yang Telah Ia Kerjakan...” (Os. An- 

Najm [53]: 39) bukan Semua Perbuatan. Yang Dimaksud oleh 

Allah SWT dalam Ayat Ini Hanyalah Sebagian Amal, bukan 
Semuanya. Sebab Jika Yang Dimaksud oleh Allah SWT adalah 

Semua Amal, Maka Seseorang Tidak Dapat Melaksanakan 

Ibadah Haji kecuali Untuk Dirinya Sendiri dan Tidak Gugur 


543 Al Bukari, Haji 118 dari jalur periwayatan Abul Aswad Muhammad bin 
Abdurrahman bin Naufal dengan redaksi yang ringkas. 


844 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Kewajiban Haji Seseorang jika Dihajikan oleh Orang Lain dan 
Sa'i Yang Dilakukan oleh Orang Lain juga Tidak Dapat Menjadi 
Sa'inya, sebab Bukan Ia Yang Melakukan Sa'i. 


na عِيسى»‎ UP علي بن حشرم‎ Ci e 


عن ابن Cata coii‏ ان بن Oli‏ عن اين PE‏ عن of Padi‏ 


N 
vu 


WA‏ ل نا رسو لذ إن یي طبخ E‏ له ريض ال 
في CA‏ > وَهُوَ لا palet‏ ان ي يسوي على canai jab‏ فقال BD‏ 


Jo. 8. 
عنه‎ 


r 


3030. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
memberitakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, 
Sulaiman bin Sanan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas RA, 
dari Al Fadhal, bahwasannya ada seorang wanita dari Khats’am 
bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku yang sudah 

` sangat tua telah terkena kewajiban haji, namun ia tidak mampu berada 
di atas untanya.” Kemudian Nabi SAW menjawab, “Hendaknya kamu 
menghajikannya.”** 


857. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Seorang Yang Sudah 
Tua, jika Memiliki Harta setelah Usianya Lanjut dan Ia 
Berkecukupan, atau Ia Mendapatkan Harta setelah Masuk Islam, 
maka Ia Wajb Melaksanakan Ibadah Haji, meski Ia Tidak 
Mampu Melakukan Ritual Haji. Dalil Yag Menunjukkan bahwa 
Makna Istitha'ah (Mampu) sebagaimana Yang Dinyatakan oleh 
Mathlabi RA Terbagi Menjadi Dua: Mampu Dari Segi Fisik dan 
Punya Harta Yang Dapat Digunakan untuk Biaya Pelaksanaan 


*“ Muslim, Haji 408 dari jalur periwayatan Ali bin Khasyram. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 845 


Ibadah Haji dan Yang Kedua Adalah Mampu dalam Arti 
Memiliki Harta dan Pelaksanaannya Dilakukan oleh Orang Lain. 
Hal Yang Demikian Sama dengan Pernyataan Orang Arab: Aku 
Mampu Membangun Rumah dan Mampu Menjahit Bajuku, 
Maksudnya Adalah Ia Mampu Membayar meskipun Ia Tidak 
Dapat Membangun Rumah dan Menjahit Baju dengan 
Tangannya Sendiri. 


SH GA A 0١ 
بن‎ JG عن ابن شهاب» عن‎ PA وال وابن‎ ATT مالك‎ 
Lah عباس‎ ii اعرف قال: کان الفضل‎ sọ عَبْدَ الله بن‎ af يسار‎ 


سول الله SA R3‏ ول الله & ااه من | Jaa asih A‏ 


eee 


الفضل Jos ch Gý jas‏ ُو اله ا ja‏ وخة jah‏ 
بدو إلى a‏ الآرء قالت: يا رسول Ol cai‏ فريضّة الله في الْحَجّ 


A 


أذركت أبي شَيْخًا كبيراء لا E‏ أن bi al Ji ani‏ عَنْهُ ؟ 
قال: (ai‏ وَذْلِكَ في akah‏ 3 اوداع Hak‏ يزيد على uan‏ قال ce‏ 
a‏ ۾ ابن شِهّاب» عن Pot‏ أي E‏ و Mart‏ عَنِ ابن AP‏ 
Isa bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Ibnu‏ .3031 

Wahab menceritakan kepada kami, Malik, Yunus, Al-Laits dan Ibnu 
Juraij memberitakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin 
Yasar, bahwasannya Abdullah bin Abbas RA pernah memberitakan 
kepadanya, Ia berkata: Al Fadhal bin Abbas RA pernah mengiringi 
Nabi SAW dalam perjalanannya. Saat itu, ada seorang wanita dari 
Khats'am datang menemui Nabi SAW untuk meminta fatwa. Saat itu, 
Al Fadhal melihat ke arah si wanita dan si wanita juga melihat ke arah 


846 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


W A 


Al Fadhal. Kemudian Nabi SAW memalingkan wajah Al Fadhal 
dengan tangannya ke arah lain. Wanita tersebut berkata: Hai 
Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan haji. Ayahku 
telah terkena kewajiban tersebut, namun usia ayahku sudah sangat 
lanjut dan tidak mampu berada di atas kendaraan, apakah aku boleh 
menghajikannya? Rasulullah SAW menjawab: Ya, boleh. Peristiwa 
ini terjadi di saat Rasulullah SAW melaksanakan haji wada’. Sebagian 
perawi menambahkan. sebagian yang lain dalam riwayat yang mereka 
kemukakan. 


Al-Laits berkata: Ibnu Syihab telah menceritakan Hadits ini 
kepadaku dari Sulaiman, atau keduanya mendapatkan dari Ibnu Abbas 
RA. 


Pt r 


SAS -۲‏ عَبْدُ الجبّار بن ES A‏ سفيان» قال: 


rara Ce Gas, (D) SA ana‏ سيان Bas, (Do)‏ علي 
ر بن حشرم Kal‏ ان ية عن AN‏ عن AN OP IA gi OCE‏ 
عَبّاسِ) of‏ اا مِنْ حع الت Jg‏ لله Jai, pd) aas BW‏ 


م م 


LA nak علَى‎ adi الله فى‎ Taj Dl ca یا رَسول‎ KIE as) 
عن وى أذ انه‎ ala Ja ALAN MISA IS قفا‎ | 
عه ل‎ ad وقال: أن‎ gas عَم وَقَالَ الْمَخْرُومِي: غَدَاةَ‎ : NAYA 
SE KE sadi Jin PI وَلَفْظ ابن ۽ حشرم في‎ TEF Jadi يقل:‎ 
عَنْهُ ؟ قال: الم‎ pil : قال:‎ ah غير‎ 


%5 Al Buhari, Haji 1. Muslim, Haji 407. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 847 


3032. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar dari Zuhri, ha Al Makhzumi menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, ha Ali bin Khasyram 
menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah memberitakan kepada kami, 
dari Zuhri, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas RA: 


Bahwasannya pernah ada seorang wanita dari Khats'am 
bertanya kepada Nabi SAW di pagi hari nahar. Saat itu, Al Fadhal 
sedang mengiringi Nabi SAW. Wanita tersebut bertanya: Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan haji atas 
hamba-Nya dan ayahku usianya sudah sangat tua, ia tidak mampu 
berada di atas kendaraan, menurut tuan, bolehkan aku 
menghajikannya? Rasulullah SAW menjawab, “Ya, boleh.” 

Al Makhzumi berkata: Ghadaatun adalah bentuk jamak, dan ia 
menyebutkan dalam riwayatnya: Bolehkah aku menghajikannya? dan 
tidak mengatakan bahwa Al Fadhlu mengiringi Nabi SAW. Matan 
riwayat Ibnu Khasyram sama dengan Hadits riwayat Abdul Jabar, 
namun dalam riwayatnya ia berkata: Apakah boleh aku 
menghajikannya? Rasulullah SAW menjawab: Ya, boleh.“ 


858. Bab: Penjelasan tentang Wanita boleh Menghajikan 
Laki-Laki. 


عم . م aaa) Gd Ul‏ أبو Ji‏ لْحَسَن عَلِي sk | kna Za‏ 
حدقا عند AAN‏ امد ين محمد إجازة قال حيرا ka SINI‏ ابو 


Pd 


Ab A الصابوني قراءه عَلَيْهِ أخبرئا‎ ALI إِسْمَاءِيْل بن عبد‎ OLS 


“6 Sanadnya shahih. Al Humaidi mensanadkan Hadits ini. Hadits 507 dari jalur 
periwayatan Sufyan. 


848 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


و مد مضعم وو 0 Ao‏ مر .2035 O‏ مسي 40 PAN Z20735‏ کو o‏ رس .8 
z r‏ # 


e 40606 Aro er © 


Wis بن وَطبء‎ PAN اخم بن عبد‎ ita Tip OA 
سات بن يشان‎ AA رلته عن‎ MG pah عم‎ 
Ik - br e ر‎ & -209% ` pe SE saf 
القفضل بن عباس ريف‎ a أخبره أن‎ 
2 2 A Ha 25 Maan ma AOA د‎ E غو‎ 
قال:‎ tega as ya امرأة‎ EP رسول الله وق قال: فائت رسول الله‎ 
3 1 5 o € 0 or, رد‎ 205, E E 

فجعل الفضل ينظر إليها وكنظر ca)‏ قال: فجَعل يصرف وجه الفضل بيده 
إلى AN‏ قالت: يا رَسُول الله» إن فريضة الله في D‏ 
aa gl SI‏ كبيرًا لا pala‏ أن ينبت على HE ali)‏ عَنْهُ ؟ 
قال: َعَم وَدْلِكَ في حَجة اوداع 

3033. Al Faqih Abu Al Hasan Ali bin Al Muslim As- Sulami 

telah memberitakan kepada kami, Abdul Aziz bin Ahmad Ibnu 
Muhammad memberitakan kepada kami dengan jalan memberikan 
ijazah, Al Ustadz Al Imam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman 
Ash-Shabuni telah memberitakan kepada kami dengan cara 
membacakan riwayat Hadits, Abu Thahir Muhammad bin Al Fadhal 
bin Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah memberitakan kepada 
kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab menceritakan 
kepada kami, pamanku menceritakan kepada kami, Malik dan Laits 
memberitakan kepadaku dari Ibnu Syihab, bahwasannya Sulaiman bin 
Yasar telah memberitakan kepadanya, bahwasannya Abdullah bin 
Abbas RA telah memberitakan kepadanya, Ia berkata: Al Fadhal bin 
Abbas RA pernah mengiringi Nabi SAW dalam perjalanannya. Ia 
berkata: Seorang wanita dari Khats'am datang menemui Nabi SAW 


untuk meminta fatwa. Ia berkata: Saat itu, Al Fadhal dan wanita 
tersebut saling berpandangan. Kemudian Nabi SAW memalingkan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 849 


wajah Al Fadhal dengan tangannya ke arah yang lain. Wanita tersebut 
berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah 
mewajibkan haji atas hamba-Nya dan ayahku usianya sudah sangat 
tua, 12 tidak mampu berada di atas kendaraan. Menurut tuan, bolehkah 
aku menghajikannya? Rasulullah SAW menjawab, “Ya, boleh.” 
Peritiwa ini terjadi saat Rasulullah SAW melaksanakan haji wada’. 
(297/B).' 


859. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Haji untuk Orang Yang 
Telah Meninggal Dunia dengan Menyebutkan Riwayat Yang 
Lafazhnya bersifat Mujmal, tidak Mufassar. 


Ji LI بن موس الان عن د‎ Was BAL ٤ 
cak قال:‎ DA nE مُوسَى بن‎ Et Tan) a Ea سید‎ 
الطلق إلى ابن‎ E kai Gp UB مُعتَِرِينَ‎ Tale اء وَستان بن‎ 
pasih لي‎ E ò لابن عباس‎ A LB قال:‎ a تَحَدَث‎ Ad 
وَلَيْسَتْ مَعِي ؟ قَال:‎ Gal Ol Gea أغْرُو في هَذِه الْمَعَازِي‎ Jb 
الله الجهني أن‎ aa سيان‎ iba DL Up من‎ cah ut xi 
dekan wu سال لي رَسُول الله‎ 
ألم يكن زئ‎ ga as pa قال: َعَم لَوْ کان عَلَى‎ G3 Ge 
Kena 
3034. Imran bin Musa Al Qazzaz telah menceritakan kepada 
kami, dari Abdul Warits bin Sa'id, Abul Tiyah menceritakan kepada 


** Muslim, Haji dari jalur periwayatan Malik. Al Buhari, Haji 1. 


850 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kami, Musa bin Salmah Al Hudzli menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku dan Sinan bin Salmah pernah melakukan perjalanan 
untuk melaksanakan umrah. Ketika tiba di daerah Al Bathha, aku 
berkata kepadanya: Ayo kita menemui Ibnu Abbas RA dan bercakap- 
cakap dengannya. Ia berkata, “Aku katakan —kepada Ibnu Abbas 
RA— bahwa ibuku tinggal di Mesir dan aku sekarang sedang 
melakukan perjalanan. Jika aku memerdekakannya, apakah yang 
demikian boleh?” Ibnu Abbas RA menjawab, “Akan aku ceritakan 
peristiwa yang lebih dari itu. Istri Sinan bin Abdullah Al Jahni 
bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ibunya yang sudah 
meninggal dunia dan belum sempat melakukan ibadah haji. Bolehkah 
ja melakukan ibadah haji untuk ibunya? Rasulullah SAW menjawab, 
'Ya, boleh. Jika ibumu punya hutang kepada seseorang, bukankah 


kamu boleh membayarkannya?! Lakukanlah haji untuk ibumu',”$4$ 


Lo Abaz Z2 ol 3 0 set HS‏ سه 


ae Cu) حماد بن‎ ban بن عبدة»‎ Kasi WA - ٥ 
A داس في‎ z و و‎ Pa م ت‎ 5 
مُوسى بن سَلمّة» قال: سَمِعْت ابْنَ عبّاس» يُقول: قال فلان‎ PT 
يح أو لا‎ SS bab وَهُوَ‎ Ad الجهني: يا‎ 
قال: حج عَنْ أبيك‎ CI pel 2g 
3035. Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami, 
Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abu Tiyah, dari 
Musa bin Salmah, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas RA 
berkata, “Seorang lelaki yang berasal dari Al Jahni pernah bertanya, 
'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia 
dalam usia yang sudah sangat tua dan ia belum melaksanakan ibadah 


848 Sanadnya shahih dari jalur periwayatan Imran bin Musa. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 851 


haji atau ia tidak mampu melaksanakan ibadah haji.' Kemudian Nabi 
SAW berkata, 'Lakukanlah haji untuk ayahmu',”*” 


860. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Haji untuk Orang Yang 
Terkena Kewajiban Haji dengan Sebab Ia Masuk Islam atau 
Dengan Sebab Ia Memiliki Kemampuan dalam Segi Harta atau 
Dengan Sebab Keduanya namun Ia Tidak Mampu 
Melaksanakannya Sendiri. Penjelasan Tentang Perbedaan?” 
antara Orang Yang Tidak Mampu Melaksanakan Ibadah Haji 
dengan Sebab Usianya Sudah Sangat Tua dengan Orang Yang 
Tidak Mampu Melaksanakannya karena Sakit dan Masih Ada 
Harapan untuk Sembuh. Seorang Yang Tidak Mampu 
Melaksanakan Haji dengan Sebab Usianya Yang Sudah Sangat 
Tua, Kondisinya Tidak Akan Kembali Menjadi Muda, sementara 
Orang Yang Tidak Mampu Melaksanakan Haji Karena Sakit, 
Masih Ada Kemungkinan Ia akan Kembali Sehat. 


VA قال: قال الشَافِعِي:‎ MR بْنْ‎ JI CA A 

مالك (ح) CA‏ يونس بن AEN ae‏ 
ngan‏ عَنِ KA A3 oi‏ ني تسای عن i‏ ا a‏ قال: 
كان Jai‏ ْنُ عباس ba‏ ابي ف Bi‏ امرأة من Si pat‏ 
Yi‏ ا AI Ja, ag‏ فجَعَل رَسُول الله ها pai‏ وجه 


r 


الفضل إلى AN‏ فقالت: يا رَ سول الله إن فريضة الله عَلَى ake‏ 


IN هم‎ 


BIL أن‎ bh HUI 


849 Sanadnya shahih. Lihat An-Nasaa'i 5 : 89 Hadits yang sama dari Ikrimah dari 
Ibnu Abbas RA. 

850 Dalam naskah aslinya tertera kalimat, “47 Oarnu,” dan yang betul nampaknya 
yang telah kami tuliskan sebagai ganti kalimat tersebut. 


852 || Shahih Tbnu Khuzaimah 


BA لا يَسِتَطِيعٌ أن يبت عَلَى‎ S Una في الْحَجّ أذركت بي‎ 
ALE De اوداك في‎ e : عله ؟ قال:‎ mil 
3036. Ar-Rabi' bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, 
Ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Malik memberitakan kepada kami, ha 
Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
memberitakan kepada kami, bahwasannya Malik telah memberitakan 
kepadanya, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu 
Abbas RA, ia berkata: Al Fadhal bin Abbas RA pernah mengiringi 
Nabi SAW dalam perjalanannya. Ia berkata, Seorang wanita dari 
Khats'am datang menemui Nabi SAW untuk meminta fatwa. Ia 
melanjutkan perkataannya: Saat itu, Al Fadhal dan wanita tersebut 
saling berpandangan. Kemudian Nabi SAW memalingkan wajah Al 
Fadhal dengan tangannya ke arah yang lain. Wanita tersebut berkata, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan haji 
atas hamba-Nya dan ayahku usianya sudah sangat tua, ia tidak mampu 
berada di atas kendaraan. Menurut tuan, bolehkan aku 
menghajikannya?” Rasulullah SAW menjawab, “Ya, boleh.” Peritiwa 
ini terjadi saat Rasulullah SAW melaksanakan haji wada'.**! 


861. Bab: Penjelasan tentang Laki-Laki Yang Menghajikan 
Wanita yang Tidak Mampu Melaksanakan Haji karena Usianya 
Yang Sudah Sangat Tua dengan Menyebutkan Riwayat Yang 
Lafazhnya Bersifat Mujmal. 


O AN Jor 30 3G. و‎ PAN 


PV‏ ا ند بن مرن HE APN‏ بن أبي 
rp Bi g Éi‏ عَن الْحَسَّنِء قال: بني أن رَسُول الله f‏ 


851 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat Hadits 3033. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 853 


3 م هاده‎ xi Lor 2a? afu قال 1 ده م سم‎ Nb 
مل‎ NG الإسلام ولم يحج‎ BI كبيرٌ‎ ka gl ol فقال:‎ Jr) 
Ji أن أف‎ tega ain على‎ Jeda شد‎ Ap ale Ia 
رَسُول لله : احْحُج عَنْ أبيك‎ 


3037. Muhammad bin Maimun Al Jazzar telah menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Abu Al Hujjaj menceritakan kepada kami, 
“Auf menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata: Telah 
sampai berita kepadaku tentang Rasulullah SAW bahwa suatu hari ada 
seorang laki-laki datang menemui Beliau. Laki-laki tersebut berkata, 
“Bahwasannya ayahku yang sudah sangat tua masuk Islam dan ia 
belum melaksanakan ibadah haji serta tidak mampu berada di atas 
kendaraan. Jika aku ikat ia di atas kendaraan, aku khawatir kondisi 
yang demikian akan menyebabkannya meninggal dunia.“ Kemudian 
Rasulullah SAW berkata, “Lakukanlah haji untuk ayahmu.” 


Tua -Y.L YA‏ 3 382 ن Ereta gya‏ هم ن ابي 
5 مه s 2 WITA o - . Pa orc o‏ 9 2 
EN Na‏ سال عن مه 


3038. Muhammad bin Manshur telah menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Abu Al Hujjaj menceritakan kepada kami dari ‘Auf, 
dari Ibnu Sirrin, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW dengan 
Hadits yang sama, namun dalam riwayat ini yang diceritakan oleh 
laki-laki tersebut adalah ibunya. >? 


852 Al Hafizh telah memberikan isyarah ke riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Al Fath 4 
: 68, namun sanadnya dha'if. Hadits ini berderjat mursal dan Yahya bin Abu Al 
Hujjaj adalah sosok yang layyin sebagaimana disebutkan dalam At- Tagrib. 

* Sanadnya dha'if, Al Hafizh memberikan isyarat dalam Al Farh 4 : 68 kepada 
riwayat Ibnu Khuzaimah. 


854 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


862. Bab: Larangan Melakukan Haji untuk Mayyit bagi Orang 
Yang Belum Pernah Melaksanakan Haji untuk Dirinya Sendiri. 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Riwayat-Riwayat Yang Telah 
Aku Sebutkan Bersifat Mujmal dan Tidak Mufassar. Sebab 
Dalam Riwayat-Riwayat Dimana Nabi SAW Memerintahkan 
Melakukan Haji untuk Orang Lain, tidak Terdapat Penjelasan 
bahwa Nabi SAW Bertanya Kepada Orang Tersebut: Apakah Ia 
Sudah Melaksanakan Haji untuk Dirinya Sendiri atau Belum? 
Hadits Ini Menunjukkan bahwa Nabi SAW Memerintahkan Hal 
Yang Demikian (Menghajikan Orang Lain) kepada Orang Yang 
Telah Melaksanakan Haji untuk Dirinya Sendiri, bukan Kepada 
Mereka Yang Belum Melaksanakan Haji untuk Dirinya Sendiri. 


TA إن معاد‎ ARA Be 3 Oya (ix - . وم‎ 

سي عَنْ ae NA‏ عَنْ سَعِيدٍ سيد بن حبير» عن ابن of urus‏ 
ول لله BB‏ مع Aa‏ يقول: gr us‏ عن (Aa yai‏ فقال: RR‏ 
MA‏ اسي از ريب IG tuhan BE‏ لا قال: ola jari‏ 


Sa بان‎ gd بكر: فِي هذا ذا‎ gl نّم حح عن شبرمَة» قال‎ ut 
كه‎ Aa ا‎ i Jang حَجّ عَنْ ئفسه عَلَيْهِ أن‎ BK Sa 
3039. Harun bin Ishag telah menceritakan kepada kami, 
“Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari 
Qatadah, dari “Azrah, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas RA: 
Bahwasannya Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki 
mengucapkan kalimat, “Labbaika an Syabramah,” Kemudian Nabi 
SAW bertanya kepadanya, “Siapakah Syabramah?” Laki-laki tersebut 


menjawab, “Ia adalah saudaraku atau kerabatku.” Nabi SAW bertanya 
lagi, “Apakah kamu sudah melaksanakan ibadah haji?” Ia menjawab, 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


4 
t 


“Belum.” Kemudian Nabi SAW berkata, “Jadikanlah haji ini 
untukmu, kemudian setelah itu lakukanlah haji untuk Syabramah.” 


Abu Bakar berkata: Riwayat ini menunjukkan bahwa seorang 
yang melantunkan talbiyyah untuk orang lain, jika ia belum pernah 
melaksanakan haji untuk dirinya sendiri hendaknya ia menjadikan 
(298/A) hajinya tersebut untuk dirinya sendiri. 


863. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Umrah untuk Orang 
Lain Yang Tidak Mampu Melakukannya karena Usianya 
Yang Sudah Lanjut. 


Kór‏ 36.3 30 مه 


US Was Cia الأعلى‎ NG Was ٠ 

يعني ابْنَّ الْحَارِ O ta‏ قال: Da‏ النْعْمَانَ يْنّ سلا IG‏ 

سيعت عمرو بن wing ri‏ عن ابن ana‏ أنْهُ قال: يا رَسُول الله إن 

بي b‏ كبر لا يَسْتَطِيعٌ الْحَجّ والْعُمْرَهَ ولا الظْعْنَ قال: Pb‏ 
أبيك» 2 


3040. Muhammad bin Abdul A’la Ash-Shan’ani telah 
menceritakan kepada kami, Khalid, maksudnya adalah Ibnu Al Harits 
menceritakan kepada kami, Syu’ bah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku pernah mendengar An-Nu'man bin Salam berkata: Aku 
pernah mendengar Umar bin Aus menceritakan dari Ibnu Razin, 
bahwasannya ia pernah berkata, “Wahai Rasulullah, bahwasannya 
ayahku telah sangat lanjut usianya. Ia tidak mampu melaksanakan haji 
dan umrah dan tidak mampu bepergian.” Kemudian Nabi SAW 
berkata, “Lakukanlah haji untuk ayahmu dan juga umrah.” 


854 Sanadnya dha'if. Abu Daud Hadits 1811 dari jalur periwayatan “Abdah. 
858 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 : 88 — 89 dari jalur periwayatan Syu'bah. 


856 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


864. Bab: Penjelasan tentang Orang Yang Bernadzar Melakukan 
Haji, Kemudian Ia Meninggal Dunia sebelum Sempat 
Menunaikan Nadzarnya. Perintah untuk Menggadhanya dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Biayanya Diambil dari Harta 
Orang Yang Meninggal. Sebab Nabi SAW Menyamakan Nadzar 
Melaksanakan Haji dengan Hutang. 


- 3. Na 2007 az an 


Sa Ga an Was (GA WAS YAN 


0-3 r 


أبي bpk‏ قال: : Da‏ سويد بن جير ا ای ا A‏ 
SES BA NYA JE NGT es O‏ عَنْ ذلك JG‏ 
Oni‏ إن OLA) JEN‏ دين CS sd‏ قاضِيّهُ ؟ قال: نعم قال: فاقضُوا 


الل ا SAN‏ خا علي vaf TA‏ عِيسى» عن na‏ 

sim NYI وَهُوَ ابو بش بهذا‎ PA MAN 

3041. Bundar telah menceritakan kepada kami, Muhammad 

bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 

kami dari Abu Basyar, ia berkata: Aku pernah mendengar Sa'id bin 
Jabir menceritakan dari Ibnu Abbas RA: 


Bahwasannya pernah ada seorang wanita bernadzar untuk 
melaksanakan ibadah haji, namun wanita tersebut meninggal dunia. 
Kemudian saudaranya yang laki-laki datang menemui Nabi SAW dan 
bertanya kepada Beliau tentang permasalahan saudarinya. Rasulullah 
SAW menjawab, “Bagaimana menurutmu, jika saudarimu memiliki 
hutang kepada seseorang, apakah kamu akan menunaikannya?” Ia 
menjawab, “Ya, aku akan melunasinya.” Kemudian Rasulullah SAW 
berkata, “Tunaikanlah hutang kepada Allah SWT. Sesungguhnya 
hutang kepada Allah SWT lebih utama untuk ditunaikan.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 857 


Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
memberitakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Ja'far bin Iyas, yaitu 
Abu Basyar, dengan sanad yang sama.??6 


865. Bab: Dalil yang Menunjukkan bahwa Harta Milik Mayit 
Yang Digunakan untuk Melaksanakan Haji Wajib adalah 
Secukupnya, tidak Hanya Sepertiganya Saja. 


A 
A Ab r 


DA D - ۲‏ ابن عييتةء قال: 
ام 8 3 s . s s 8 PJ‏ 
سيعت الزهْري NI‏ عر سليمَان بن يسار عن ابن عباسء أن امرأة 
مِنْ حثعم سألت SB BI‏ الْحَدِيث» وقال: قال سفيّان: IKA‏ 
sA,‏ 53 03 9 4 2 مع g . å r P s.‏ ه ا م 
IA EAN a‏ عَمْرُو Hi‏ ديتار» عَنِ GAN‏ عن aka‏ 
بن Oa‏ عن ابن عَبَّاسء il‏ وراد: فقالت: يا رسول الله» فهل anis‏ 
ذلك ؟ فقال: َعَم كما لَوْ کان JE‏ دين anal asa‏ 
Ar-Rabi' telah menceritakan kepada kami dari Asy-‏ .3042 
Syafi'i, Ibnu Uyainah memberitakan kepadanya, ia berkata: Aku‏ 
pernah mendengar Zuhri menceritakan dari Sulaiman bin Yasar, dari‏ 
Ibnu Abbas RA: Bahwasannya seorang wanita dari Khats' am bertanya‏ 
kepada Nabi SAW. kemudian ia menceritakan Hadits dan berkata:‏ 
Sufyan berkata: Demikianlah yang aku hafal dari Zuhri.‏ 


Umar bin Dinar telah menceritakan kepadaku, dari Zuhri, dari 
Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas RA Hadits yang sama. 
Kemudian ia menambahkan: Wanita tersebut bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apakah yang demikian bermanfa'at untuknya?” Rasulullah 


85% Al Bukhari, Aiman Wa An-Nudzur 30. (11 : 584 ) dan didalam riwayat tersebut 
ada kalimat, “Fahuwa ahaggu bil gadha." 


858 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SAW menjawab, “Ya, seperti ia memiliki hutang kepada seseorang, 
kemudian kamu melunasinya.” 


866. Bab: Penjelasan tentang Nadzar Melaksanakan Ritual Haji 
dengan Cara Berjakan Kaki, kemudian Orang Yang Bernadzar 
tidak Mampu Melaksanakannya dengan Menyebutkan 


Riwayat yang Ringkas. 
حف حا‎ Un حا علي بن حُجْرء‎ -٣ ٣ 


ANA 07 bz o2 0 ve.‏ الأ OT trs‏ أن 
عمرو وهو ابن أبي عمروء عن عبد الرحمن الاعرج» عن أبي هريرة» أن 
or, zro y á‏ م 2 Zane PE Bean sni “Bon, a PAYA‏ 
UB‏ شیا كبيرا يُهَادَى بین a‏ وکا Jl age‏ ابي 
ف: ما شان هَذَا الشّيّخ ؟ فقال ابنَاهُ: يا رَسول الله كان ale‏ تدر JG‏ 
BN‏ اركب He Gl‏ فإن BELA‏ وَعَنْ BI‏ 
Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Ismail bin‏ .3043 
Ja'far menceritakan kepada kami, Umar, yaitu Ibnu Abi Umar‏ 
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman Al A'raj, dari Abu‏ 
Hurairah RA: Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang laki-‏ 
laki yang usianya sudah sangat tua sedang berjalan dengan dipapah‏ 
oleh kedua anaknya. Kemudian Nabi SAW berkata, “Apa yang sedang‏ 
dilakukan oleh orang tua ini?” Kedua anaknya berkata, “Wahai‏ 
Rasulullah, ia memiliki nadzar.” Kemudian Nabi SAW berkata,‏ 
“Wahai orang tua, naiklah kendaraan. Sesungguhnya Allah SWT‏ 
Maha Kaya dan tidak butuh kepada nadzarmu yang demikian.”‏ 


857 Sanadnya shahih. Musnad Al Humaidi, Hadits no. 507 dari jalur periwayatan 
Sufyan. 
858 Muslim, Nadzar 10 dari jalur periwayatan Ali bin Hujr. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 859 


Pt r 


A P aa ب‎ Ki gkah Ba - ٤ 

سَمِعْت A‏ وَِمّا عن ab‏ عَنْ أنس © Iban Ph‏ بن يَحتَى بن 

اض Ea‏ عَبْدُ الصَّمّدِء Aa Was‏ عَنْ seal‏ عَنْ اُئس» أن ول 

E‏ رأى سنا GA‏ ين انه َال BIA‏ ما هذا ؟ 

قالوا: ذرَ أن يشي إلى اليس 206 Ol‏ الله عَنْ تعيب هَذَا تسه لعي 
du‏ فامرة أن ت 


3044. Ash-Shan’ani telah menceritakan kepada kami, Basyar 
menceritakan kepada kami, Humaid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Anas atau Tsabit, dari Anas, ha 
Muhammad bin Yahya bin Fayyadh menceritakan kepada kami, 
Abdul Shamad menceritakan kepada kami, Humaid menceritakan 
kepada kami, dari Tsabit, dari Anas: Bahwasannya Rasulullah SAW 
pernah melihat seorang yang sudah tua berjalan dipapah oleh kedua 
anaknya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Ada apa ini?” 
Mereka menjawab, “Laki-laki ini bernadzar melaksanakan ritual haji 
dengan cara berjalan kaki menuju Ka'bah.” Rasulullah SAW berkata, 
“Sesungguhnya Allah SWT tidak butuh dengan perilaku seseorang 
yang menyiksa dirinya sendiri.” Ia berkata: Kemudian Rasulullah 
SAW memerintahkannya untuk naik kendaraan.” 


* Muslim, Nadzar 9 dari jalur periwayatan Jumaid, Al Bukhari Juz tentang Jaza'u 
Ash-Shaid. 27. 


860 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


867. Bab: Penjelasan tentang Hadyunya Orang Yang Bernadzar 
Melaksanakan Ritual Haji dengan Cara Berjalan Kaki, kemudian 
Ia Tidak Mampu Melakukannya. Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Dua Riwayat Yang Telah Aku Kemukakan di Awal Bab 
adalah Riwayat Yang Bersifat Singkat. 


PANG‏ 3 .36 30 . م 


-Y to‏ حَدَننَا مُحَمدُ بن بَشَارِ حَدَنَْا ابو اوت a‏ هام 
عن اده Peah‏ : بن عامر» ئه سال ابي 
iy JG Med‏ ن الله غني عن ذر 
aa, LS UEA‏ يدن 


3045. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abu Daud menceritakan kepada kami, Hamam menceritakan kepada 
kami dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA dari Aqabah bin 
Amir, bahwasannya ia pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang 
permasalahan saudarinya yang bernadzar akan berjalan kaki menuju 
Ka'bah. Kemudian Nabi SAW menjawab, “Sesungguhnya Allah SWT 
tidak butuh dengan nadzar saudarimu yang demikian. Handaknya 
saudarimu naik kendaran dan melakukan penyembelihan hewan.” 


868. Bab: Penjelasan tentang Orang Yang Bersumpah Melakukan 
Perjalanan Menuju Ka'bah dengan Cara Berjalan Kaki, 
kemudian Orang Tersebut Tidak Mampu Melakukannya. 


- so Sáz کے و‎ 


860 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 3296 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Hamam. Muslim, Haji 11 Hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Ugbah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 861 


Cia‏ شريك عَنْ أبي إِمْحَاقَ في الرَّحُل يخلف بالمشيء فيعحز 
II a‏ اوه عت gn I PA Ce dsr,‏ سس © - 
US go‏ قال: قال ابن عباس: يحج من قابل فير كب ما شاء» ويمشي ما 
شاب LI‏ قال a‏ مُحَمِّدُ بْنْ A ga IE‏ 
D o? C 2 5‏ . ەو TES 3 Y ó A‏ 
أبي طلحة» عن كريب» عن ابن rý‏ يرفعة إلى ah 2 gahi‏ قال: 
رم g Á 0 " se r 52 Je‏ 
Gin AS US‏ 

3046. Muhammad bin Rafi’ telah menceritakan kepada kami, 
Yahya, maksudnya adalah Ibnu Adam menceritakan kepada kami, 
Syarik menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq tentang seorang 
laki-laki yang bersumpah melakukan perjalanan dengan cara berjalan 
kaki, namun ia tidak mampu melakukannya, akhirnya ia naik 
kendaraan. Ia berkata: Ibnu Abbas RA berkata: Ia dapat melakukan 
haji dengan cara yang ia senangi, bisa berjalan kaki dan bisa juga naik 
kendaraan. 

Syarik berkata: Muhammad bin Abdurrahman, Maula Abu 
Thalhah menceritakan kepada kami dari Karib, dari Ibnu Abbas RA 
yang memarfu 'kannya kepada Nabi SAW, bahwasannya ia berkata: 
Hendakya ia melakukanya dengan naik kendaraan dan membayar 
kafarat atas sumpahnya.'! 


Ab r 


Cas uas Ma - ۷‏ الفضل بن مُوسّی» عن Baja‏ 
عَنْ مُحَمَّدٍ Ja‏ أبي طَلْحَة عَنْ كرَيْبء عَنِ ابن عباس أن Wg‏ جَاء 
اله لا YG pa Sai‏ لها AI) HET, ab‏ يهنا 


%1 Sanadnya dha 'if, karena Syarik termasuk sosok yang lemah dalam hafalan. — 
Nashir.) 


862 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3047. Abu Amir telah menceritakan kepada kami, Al Fadhal 
bin Musa menceritakan kepada kami, dari Syarik, dari Muhammad, 
Maula Abu Thalhah, dari Karib, dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya 
pernah ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi SAW dan 
berkata, “Sesungguhnya saudari perempuanku bersumpah akan 
melakukan perjalanan menuju Ka'ah dengan cara berjalan kaki." 
Kemudian Nabi SAW menjawab, “Sesungguhnya Allah SWT tidak 
akan memberikan apa-apa atas kepayahan yang telah dilakukan oleh 
saudarimu. Katakan padanya, 'Hendaknya ia melakukan perjalanan 


haji dengan naik kendaraan dan membayar kafarat atas sumpahnya', 
(298/B)** 


869. Bab: Penjelasan tentang Gugurnya Kewajiban Haji bagi 
Anak Kecil sampai Ia Baligh dan Bagi Orang Gila hingga Ia 
Sembuh dari Gilanya. 


> 


HA TEN‏ عبد AG INI‏ عبد الله بن 

الْحَكَم قالا: KN A‏ جرير بن حازم» عن Pe‏ 
Ole‏ عَنْ أبي ضبان عن ابن عباس قال: مر عَلِي بن ابي طالب 
بمَحَنُوئَةٍ بني فلانٍ قد زنتء آم عُمَرُ برَحْمِهَاء فردهَا عَلي» وقال لِعُمَرَ: 
TA AA‏ ررحم ode‏ ؟ قال: Ki‏ قال: of CSi Gi‏ ول الله 

. ” 3 e و‎ P ai <23 2.3 ERA 

ف قال: Jala)‏ عن ثلاثةٍ: عن المَجئون المَغْلوب على alan‏ وعَنِ 
gia‏ قال بو بكر: Ja aah‏ عِنْدِي عَلَى أن Oa‏ حُجّ بو في 


82 Sanadnya dha'if. Abu Daud Hadits 3295 dari jalur periwayatan Syarik. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 863 


LAS فاق لَمْ جره‎ ag حال‎ 
3048. Yunus bin Abdul A'la dan Muhammad bin Abdullah bin 
Al Hakam telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim memberitakan 
kepadaku, dari Sulaiman bin Mahran, dari Abu Zhibyan, dari Ibnu 
Abbas RA, ia berkata: Suatu hari Ali bin Abu Thalib RA bertemu 
dengan seorang wanita yang gila dari bani fulan yang telah berzina. 
Umar bin Khathab RA pernah memerintahkan untuk menghukum 
rajam si wanita, namun Ali bin Abi Thalib RA menolak keputusan 
Umar bin Khathab RA. Saat itu, Ali bin Abi Thalib RA berkata 
kepada Umar bin Khathab RA, "Wahai Amirul Mukminin, apakah 
kamu akan merajamnya?” Umar bin Khathtab RA menjawab, “Ya.” 
Kemudian Ali bi Abi Thalib RA berkata, “Tidakkah kamu ingat 
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Pena diangkat dari tiga 
golongan manusia: Dari orang yang gila, dari orang yang tidur 
hingga ia bangun dan dari anak kecil hingga ia bermimpi (baligh)." 
Abu Bakar berkata: Riwayat ini menunjukkan bahwa jika 
orang yang gila melakukan ibadah haji, kemudian ia sembuh, maka 
haji yang pernah dilakukannya tidak dapat menggugurkan 
kewajibannya sebagaimana yang berlaku pada anak kecil. 


870. Bab: Penjelasan bahwa Anak Kecil Yang Belum Baligh 
Tidak Terkena Kewajiban Haji. Dalil Yang Menunjukkan bahwa 
Maksud Pernyataan Nabi SAW, “Oalam," (Catatan Amal) 
Diangkat dari Tiga Golongan Manusia adalah Tulisan tentang 
Kesalahan dan Dosa jika Hal Tersebut Dilakukan oleh Orang 


363 Hadits shahih dan rijalnya tsiggah dan Hadits ini juga memiliki jalur periwayatan 
yang lain yang telah aku sebutkan dalam kitab Al Irwa' (298, 2103) —Nashir.) Abu 
Daud, Hadits 4399 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Jarir. 


864 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Sudah Baligh, bukan Berarti Perbuatan Baik yang Dilakukan 
Oleh Orang Yang Belum Baligh tidak Dicatat. 


AB r 


Anaa سفيّان» قال:‎ MEI بن العلا حَدَ‎ ET عَبْدُ‎ KAS - -Y tq 
Ad عن ابن عَبّاسِء‎ e PETAI قال:‎ a عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن‎ 
رکب فسلم عَلَيْهِم‎ Ann ek کان‎ AB مدر س مك2‎ B 


T فقال: رَسُول الله‎ Be فَمَنْ‎ RUPA ؟ قال‎ Gih E 
TT 
قال بُرَاهِيم: فحَد قحد‎ ara قال: ولك‎ Sa > IG الله هَل‎ E 
peta kêna) alah د‎ Ten ابن المُنكدر ف‎ aa Ág 
وقال: فقالت: أَلِهَدَا حَجّ ؟ قال: ولك‎ Cbi وم قل:‎ e ر‎ 
Gi في‎ J6, Ci 


3049. Abdul Jabar bin Al A'la telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar dari Ibrahim bin Agabah, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Karib memberitakan dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya 
Nabi SAW pernah melakukan perjalanan dari Makkah. Ketika tiba di 
daerah Rauha, sebuah rombongan yang menggunakan kendaraan 
menemuinya. Rasulullah SAW memberi salam kepada mereka dan 
bertanya, “Siapakah kalian?” mereka menjawab, “Kami adalah orang 
muslim.” Kemudian mereka bertanya, “Siapakah tuan.” Beliau 
menjawab, “Rasulullah.” Salah seorang wanita yang ada dalam 
rombongan tersebut terkejut. Kemudian ia mengangkat seorang anak 
“kecil dan berkata, “Wahai Rasulullah, apakah anak kecil ini terkena 
kewajiban haji?” Beliau menjawab, “Pahalanya untukmu.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 865 


Ibrahim berkata: Aku telah menceritakan Hadits ini kepada 
Ibnu Al Munkadar, kemudian ia melakukan haji bersama seluruh 
keluarganya. 


Ali bin Khasyram juga telah menceritakan kepada kami, 
Sufyan memberitakan kepada kami dan dalam riwayatnya ia tidak 
menyebutkan, "Kemudian wanita tersebut kaget." Ia berkata, "Wanita 
tersebut berkata, 'Apakah anak kecil ini juga wajib melaksanakan 
haji? Beliau menjawab, 'Pahalanya untukmu.' Dalam semua jalur 
periwayatan ia menggunakan kata, 'An',"*“ 


871. Bab: Penjelasan tentang Hajinya Anak Kecil, 
kemudian Ia Baligh. 


WA 
3 -ob PA 


Wa JA iji Mama Ka JH Ela -Y.9.‏ يزيد بن 
ررب ana Ka‏ عَنِ الأَعْمشء عَنْ أبي OGÉ‏ عن ابن سء أن 
as‏ حح الي فهي ا daaa‏ 


be 


ا َِذَا حح الأغرابي فهي لَه حَحَة دا هَاجَرَ عليه حَجة 
GA usai‏ بِنْدَانٌ وا موسی» A NG‏ ابن أبي GAE‏ عن 
ih‏ عَنْ onL‏ عن ابي Ob‏ عَنِ ابن aim AE‏ مَوْقوفاء قال ابو 
بكر : هَذَا meal A ale‏ بلا شلك قال أبو بكر: ojá‏ اللفظة: EP‏ 
Ga‏ الأعرابي مِنَ الجئس الي كنت أقول إِنَّهُ في بَعْض الأؤقات دُونَ 
“cai >‏ الأوقات» وهه AU‏ الفظة إن sa‏ صحت عن Wb 3 Pa‏ كا هذا 
KATEMU‏ مَكةء RF EET Da G3 UB‏ 


864 Muslim, Haji 409 dari jalur periwayatan Sufyan. 


866 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


=> pI الأعرابي‎ Sa في‎ AA, Fa SA Li 
بعد فح مَك‎ Gal png لِسقوط‎ PARA ai 

3050. Bundar telah menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Yazid bin Zari' 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Al A'masy, dari Abu Zhibyan, dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya 
Nabi SAW pernah bersabda, “Jika seorang anak kecil melaksanakan 
ibadah haji, maka haji tersebut untuknya hingga ia baligh. Jika anak 
tersebut telah mencapai usia baligh, maka ia wajib melaksanakan haji 
lagi. Jika seorang arab pegunungan melaksanakan ibadah haji, maka 
ibadah haji tersebut untuk dirinya dan jika ia melakukan hijrah, maka 
ia wajib melaksanakan haji lagi.” 

Bundar dan Abu Musa memberitakan kepadaku, keduanya 
berkata: Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dari 
Abu Zhabyan dari Ibnu Abbas RA dengan Hadits yang sama dengan 
status Hadits mauguf. 


Abu Bakar berkata: Riwayat ini, menurut pengetahuanku tidak 
diragukan keshahihannya. 


Abu Bakar berkata: Lafazh ini, “Jika seorang arab pegunungan 
melaksanakan ibadah haji, termasuk dalam gaya bahasa yang pernah 
aku jelaskan, terjadi dalam sebagian waktu dan bukan secara 
keseluruhan. Jika lafazh ini benar bersumber dari Nabi SAW, 
nampaknya perkataan tersebut terlontar sebelum peritiwa pembebasan 
kota Makkah. Setelah terjadinya pembebasan kota Makkah dan Beliau 
mengatakan bahwa tidak ada lagi hijrah setelah peristiwa pembebasan 
tersebut, maka tidak ada lagi perbedaan antara orang “Arabi dengan 
orang yang melakukan hijrah dalam hal kewajiban melaksanakan 
ibadah haji. Dengan demikian, haji yang pernah dilakukan oleh sang 
A'rabi tersebut telah menggugurkan kewajibannya dengan sebab 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 867 


gugurnya kewajiban melaksanakan hijrah setelah peristiwa 
pembebasan kota Makkah. 


872. Bab: Penjelasan tentang Haji Al Akriya (Orang Yang Bekerja 
untuk Orang Yang Sedang Melaksanakan Ibadah Haji) dan Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Melakukan Pekerjaan Yang 
Demikian Hukumnya Mubah, sebab Ia Menerima Gaji dari 
Pekerjaan Halal yang Dilakukannya. 


Ae Mentan PAN 2 -oá áz 0 SPN PANA 
بن‎ AG Wa الزعفراني»‎ Jaa الحسن بن‎ ide - 


a an b, Le o- لكر‎ TI INA aa 9 
قال: قلت لابن‎ a petii Ani عَنْ أبي‎ Gea معاوية» حدثنا العلاء بن‎ 


Pd 
7 á rr | 


عُمَرَ: Ó‏ قوم ثكري في i i‏ ون قَوْمِي يَرْعْمُونَ SY‏ 
فقال ان II TAS‏ تطوفون AR‏ بى الصا KAA‏ 
ate‏ القن إن In‏ کی Sri‏ قد 

LEP 


- ° مر‎ 4 5 526 s NA 
مِنْ‎ Wad NSF أن‎ Me a ليس‎ SG E Uh 


° - 08 - PAN ó o دي چو‎ or z PA Pa 0 ر‎ 
علي بن سڪيد بن‎ UAS عليه وقال: انتم حجاج»‎ UNS ربکم» فدعاه‎ 
2 إن‎ Pi r Zz r 0 A e PA r 2 0 5 9 r 
TEA یحیی بن أبي زائده» عن العلاء بن‎ Ga SAS Ög pana 


بهذا الإستادٍ 


365 Sanadnya shahih. Anggapan pengarang kitab ini yang menganggap maugufhya 
Hadits ini menurutku tidak memiliki dasar yang kuat, sebab Ibnu Al Minhal adalah 
sosok yang tsigah dan hafizh. Dia telah menambahkan, namun penambahan dari 
sosok yang tsigah dapat diterima. Nampaknya dengan dasar inilah Adh-Dhiya Al 
Mugadasi mengeluaran Hadits ini dalam Al Ahadits Al Mukhtarah” dan Hadits 
tersebut ditakhrij dalam kitab Al Irwa' (968) —Nashir.) Al Mustadrak 1 : 481 dari 
jalur periwayatan Muhammad bin Al Minhal. Ibnu Abi Adi meriwayatkan dari 
Syu'bah dengan status mauguf, dan ini benar sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu 
Khuzaimah. 


868 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3051. Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah 
menceritakan kepada kami, Marwan bin Muawiyyah menceritakan 
kepada kami, Al “Ala bin Al Musayyib menceritakan kepada kami 
dari Abu Umamah At-Taimi, ia berkata: Aku pernah berkata kepada 
Ibnu Umar RA: 


Sesungguhnya kami adalah sekelompok orang yang berprofesi 
menyewakan dan kaum kami beranggapan bahwa kami tidak dapat 
melakukan haji. Kemudian Ibnu Umar RA berkata, “Bukankah kalian 
melakukan thawaf di Ka'bah? Bukankah kalian juga melakukan sa'i 
diantara shafa dan Marwah? Bukankah kalian..bukankah kalian...” 
Sesungguhnya pernah ada seorang laki-laki yang datang menemui 
Nabi SAW dan bertanya kepada Beliau dengan pertanyaan yang sama 
dengan pertanyaanmu kepadaku dan Beliau tidak menjawabnya 
hingga turun ayat, 'Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia 
(rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah 
bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy aril Haram. 
Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang 
ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu 
benar-benar termasuk orang-orang yang sesat',” (Os. Al Baqarah [2]: 
198). Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang yang bertanya 
dan membacakan ayat Al Our'an kepadanya. Setelah itu Beliau 
berkata, “Kalian adalah orang yang juga melaksanakan ibadah haji.” 


Ali bin Sa'id bin Masrug Al Kindi telah menceritakan kepada 


kami, Yahya bin Abu Za'idah menceritakan kepada kami dari Al “Ala 


bin Al Musayyib dengan sanad ini.” 


866 Sanadnya shahih dan seluruh rijalnya Tsigah. Komentar Al Hafizh tentang At- 
Taimi dapat diterima, tidak dapat diterima. Sebab Ibnu Mu'in dan yang lainnya telah 
menganggapnya tsigah. Oleh karena itu, aku telah mengeluarkanya dalam kitab 
shahih Abu daud (1523) —Nashir.) Abu Daud, Hadits 1733 Hadits yang sama dari 
jalur periwayatan Al 'Ala. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 869 


r, 2, 
PATA á i r 


Ga A -٣۰ ۲‏ أسباط jawa lgi‏ الْقَرَشِي» عَن 
D SE‏ مه o 2 2 o nga‏ 03- - ه لدع ا 
الحسن بن عمرو الفقيمي» Li,‏ بريء من COM‏ عن ابي أمامة mail‏ 
قال: قلت لابن AL‏ فذکر al‏ 
Az-Za'farani telah menceritakan kepada kami, Asbath‏ .3052 
bin Muhammad Al Ourasyi menceritakan kepada kami, dari Al Hasan‏ 
bin Umar Al Fagimi —aku tidak ingin terlibat dalam pengakuannya—‏ 
dari Abu Umamah At-Tamimi, ia berkata: Aku pernah berkata kepada‏ 
Ibnu Umar, kemudian ia menceritakan Hadits yang sama.”‏ 


873. Bab: Penjelasan tentang Hajinya Orang Yang Diberikan 
Upah dan Dalil (299/A) Yang Menunjukkan bahwa Jika 
Seseorang Mempekerjakan Dirinya dengan Bayaran (Untuk 
Membatu Orang Yang Haji —Penerj.) Dan Melaksanakan Haji 
untuk Dirinya Sendiri, maka Ia Berhak Mendapatkan Bayaran 
dari Orang Yang Menyewanya dan Melaksanakan Kewajiban 
untuk Dirinya Sendiri. 


Beo 77A اة‎ | A 07 PANG a -3230 2h72 و‎ PAN 
37 


Lado —Y OY‏ محمد بن يحيى حدنا عبد ق أخبرنا معمر 
Jero KESAL‏ بن JA‏ 
A‏ ارت تفسي ين قوم BSA‏ بض SA gal‏ يلوا 
يني وَين Jeh MA‏ يُجْرَئُ ذلك عٿي فقال بْنْ عباس عَم هَذَا ia‏ 


N 


r ? jo Yr os T “ o cos a ل ا‎ 
Pa ayan AN مما كسبوا‎ ai الذِينَ قال الله أُوليِك لهم‎ 


567 Sanadnya shahih dan Hadits ini adalah pengulangan dari Hadits sebelumnya. 


870 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3053. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan 
kepada kami, dari Abdul Karim Al Juzri, dari Sa'id bin Jabir, ia 
berkata: Ada seorang laki-laki datang menemui Ibnu Abbas RA dan 
berkata, "Aku telah menyediakan diriku untuk melakukan pekerjaan 
kepada satu kaum. Kemudian aku tidak mengambil sebagian upahku 
jika mereka mengizinkanku melaksanakan manasik haji. Apakah haji 
yang demikian telah menggugurkan kewajibanku?" Ibnu Abbas RA 
menjawab, "Ya, orang yang demikian termasuk dalam golongan yang 
disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya, 'Mereka itulah orang- 
orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan 
Allah sangat cepat perhitungan-Nya',” (Os. Al Baqarah (2): 202). 


874. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Kegiatan 
Perniagaan saat Melakukan Ibadah Haji dan Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Menyibukkan Diri dengan Sesuatu Yang 
Hukumnya Mubah, seperti Mencari Harta di Selain Waktu- 
Waktu Yang Digunakan untuk Pelaksanaan Ritual Haji tidak 
Mengurangi Pahala Haji Yang Dilakukan, tidak Membatalkan 
Haji. Perilaku Yang Demikian Juga Tidak Menyebabkan Orang 
Tersebut Terkena Kewajiban Menyembelih Hadyu, 
Puasa atau Bersedekah. 


6-3035. 3 PAN 


Gala يعني ابن‎ SS Erea J بن‎ kasan ab -rot 

حا ah Pk‏ عَنْ عَطَاى عَنْ عُبَيْدٍ ِن عُمَيْرِ عَنِ ابن عباس أن 
A‏ كانُوا في JÍ‏ الْحَجّ ياعون RP) an‏ وَسُوق ذِي JA‏ 
manah‏ الح KR‏ حرم JG‏ الله: ليس LA‏ 


“8 Sanadnya shahih. Al Mustadrak 1 : 481 dari jalur periwayatan Ma'mar. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 871 


Pej فحني‎ l ۾‎ Al توا فَضْلا مِنْ ربكي »> في‎ 
ad a 
3054. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Hamad, maksudnya adalah Ibnu Mus'adah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Anu Dzi'bi menceritakan kepada kami, dari Atha, dari 
Ubaid bin Umair, dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya di awal 
pelaksanaan haji dahulu, banyak orang yang melakukan jual beli di 
Arafah dan di pasar Dzul Majazi serta di musim-musim haji. Mereka 
khawatir perilaku yang demikian terlarang dilakukan. Kemudian Allah 
SWT menurunkan ayat, “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari 
karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu 
telah bertolak dari “Arafah, berzikirlah kepada Allah di 
Masy arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah 
sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya 
kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” 
(Qs. Al Baqarah (21: 198) di musim-musim haji. Kemudian Ubaid bin 
Umair menceritakan kepadaku bahwa dia membaca ayat tersebut di 
mushhaf.'8 


هه.*- do a Gis‏ بكر PERESS CE‏ 
5 بهذا Ana‏ بمثله رح Bas,‏ أ بن Ga‏ ارا ماد بن 
AG‏ عَنْ E‏ الله بْنِ أبي يزيت قال: سمحت ابن APN‏ يقرأهَا: ليس 


AD Ap أن لوا طلا من ريكب » في‎ a 


8? Sanadnya shahih. Al Mustadrak 1 : 481 dari jalur periwayatan Ibnu Abi Dzi'b 
dan didalamnya tidak terdapat kalimat, “Karena Ubaid bin Amid membaca dari 
mushhaf.” 


|| shahih Ibnu Khuzaimah 


3055. Bundar telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al 
Hanafi menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b menceritakan 
kepada kami dengan sanad yang sama tentang hadits ini. Ha Ahmad 
bin Ubdah menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid menceritakan 
kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Zaid, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Ibnu Zubair membaca ayat, “Tidak ada dosa bagimu untuk 
mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu di musim 


haji 3,870 


875. Bab: Penjelaskan tentang Jumlah Haji Yang Pernah 
Dilakukan oleh Nabi SAW dan Dalil Yang Membantah Pendapat 
Sebagian Kalangan Yang Mengatakan bahwa Nabi SAW 
Melakukan Haji Hanya Satu Kali. Setelah Hijrah, Rasulullah 
SAW Memang Hanya Melakukan Haji Satu Kali, Namun 
Sebelum Hijrah Beliau SAW Pernah Melakukannya. 


CAN) WAN, AG الله بن الْحَكم بن ابي‎ ig ع‎ AAN 


320 مق مور‎ ih 


.3 . ور ر $ 2 6 3 م 

e Le. .. 8 .”. 2 As i- pa A 2 -ó a- - 39 

بن يحيى الصدفي» حدنا (ba)‏ حدني سفيان الثوري» عن Pe‏ 
o 7‏ م هاس ° 07 1 ” - 3 ` 9 ie.‏ 7 
P - S ak ° r P‏ ر ر z ia‏ 

چ حجتین قبل أن Gala‏ وحجة بعدما SAS Wa peli‏ 33 

eee lad ena A |‏ ھە 


NA 
معها عمره‎ OP بن يحيى » وحجة‎ 
3056. Abdullah bin Al Hakam bin Abu Ziyad 1ش‎ 
seorang ulama Kufah menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Habbab 


370 Sanadnya shahih, sebab tidak mungkin menetapkan sebuah bacaan Al Qur'an 
hanya berdasarkan riwayat satu orang jika bertentangan dengan bacaan jutaan orang. 
Dengan demikian sanad ini dianggap munkar. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 873 


menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada 
kami, ha Ahmad bin Yahya Ash-Shadafi menceritakan kepada kami, 
Zaid menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 
kepadaku, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin 
Abdullah, Bahwasannya Rasulullah SAW telah melaksanakan ibadah 
haji sebanyak tiga kali, dua kali sebelum Beliau melakukan hijrah dan 
satu kali setelah Beliau melakukan hijrah. 


Ahmad bin Yahya berkata: Dan satu kali melakukan haji 
bersama umrah.?”! 


876. Bab: Dalil Yang Menunjukkan Sahnya Matan Hadits Ini dan 
Penjelasan bahwa Nabi SAW Pernah Melaksanakan Ibadah Haji 
Sebelum Beliau Hijrah Ke Madinah, tidak Sebagaimana Yang 
Diduga oleh Sebagian Kalangan Yang Menganggap Hadits Ini 
Cacat dan Mengklaim bahwa Tidak Ada Seorangpun Yang 
Meriwayatkan Hadits Ini kecuali Zaid bin Al Habbab. 


ra 30 3G. یہ و‎ 


Ws —Y ON‏ محمد بن عيسى Gas‏ سم قال: فحني 

cu. 0 049.‏ اس ها 05 o‏ £ ص o Gao 3 o‏ مه 3 مه 
محمد بْنْ إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصّاري» عَنْ عْثْمَانَ بن أبي OGÉ.‏ بْن ar‏ بن م E a‏ افم 


foz o °‏ مها 0 Ka 7 ofl o hZ‏ ل 
بن جَبَيْره عن أبيه حبير بن مُطعمء قال: لقد رايت رَسُول الله R‏ قبل أن 


"71 Sanadnya dha'if. At-Tirmidzi 6 dari jalur periwayatan Zaid bin Habab, dan ia 
berkata: Aku pernah bertanya kepada Muhammad: Maksudnya adalah Imam 
Bukhari, tentang masalah ini, namun ia tidak mengenalnya sebagai Hadits yang 
diriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Ja'far dari ayahnya dari Nabi SAW Aku 
melihatnya tidak menyimpan Hadits ini. Ia berkata: Hadits ini diriwayatkan dari Ats- 
Tsauri, dari Abu Ishag dari Mujahid dengan status mursal. 


874 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1o ررق‎ to. rr ler A - Te ا‎ gr ore سم و”‎ 
مِنَ الله‎ G3 ما ذاكَ إلا‎ 


3057. Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami, 
Salim menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad 
bin Umar bin Hazam Al Anshari, dari Utsman bin Abu Sulaiman bin 
Jabir bin Mu'allim, dari pamannya, Nafi” bin Jabir, dari ayahnya Jabir 
bin Math'am, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah SAW 
sebelum Beliau diturunkan wahyu melakukan wukuf di atas untanya 
di Arafah bersama dengan yang lain. Kemudian Beliau bertolak dari 
tempat tersebut. Hal yang demikian tidak lain semata-mata karena 
taufik dari Allah SWT. 


Abu Bakar berkata: Maksud pernyataan, “Sebelum diturunkan 
kepadanya wahyu,” adalah sebelum diturunkan ayat, "Kemudian 
bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak 
(Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..” (Os. Al Bagarah (21: 199) 
atau sebelum Al Our'an selesai diturunkan semuanya. Dalil yang 
menunjukkan pemahaman yang demikian adalah: 


o ا‎ NA á PA ra PANA a ا‎ 

-Y. oA‏ أن سلم بن WA WANG‏ قال: Wa‏ ابو معاويّة عن 

A Tg 2... fo- 2‏ 8 21 9 27 هاس RAE R Z‏ 
هشام» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كانت CAB‏ ومن OS‏ ديئهًا يُقفون 


er r A e ه م‎ z r P D 
Wp يفون‎ DAN وكان سير‎ Cm Ola بالمزدلفة» وكاثوا‎ 


872 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat Hadits 2817 tanpa ada penambahan kalimat, 
“Hal yang demikian tidak lain merupakan taufig dari Allah SWT.” Al Hafizh dalam 
kitab Al Fath memberikan isyarah ke penambahan ini dalam riwayat Yunus bin 
Bakir dalam kitab Maghazi Ibnu Ishag dan Musnad Ishag bin Rawahaih. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


Pan si Gb أن‎ pb a Ly جَاءَ‎ US 
TN اس راهن ت‎ AE فاك‎ DG قيض انهاه‎ 
SISA ba BA ES AN احبر دال َلَى أن الله عر وَل‎ 
KIA يِن‎ MA وركيم‎ BISA ريش في وقوفِهم‎ 
MP من حَيْثْ أقاض الاس أي عبر‎ Ngah IS oa gand Aa 
الْحئس الي قول: إن‎ Ga WAN dig BASA DAR NAS Ga 
AR SAS Gain مُحِيط أن‎ (Jali) اسْم الاس قَذ يَمَعٌ على بَعْضِهِمْ‎ 
Lipa وَفِي قول‎ kaa a uh ET Ui, uu 
من لله که له على أن اله َم كن مره في ذلك اوقت‎ dag کان إلا‎ 
الله‎ of [OMAH لأشبة أن يقول:‎ a مره بالوقف‎ 
أن‎ gs af pali en أن‎ ai 4 5 Ap au مره‎ 
ITA أي جَمِيعُ‎ ali Ji 

EEN EE اَي‎ DIa 
an Kal ang) JS akas TA عَلَيِْ عض‎ Ip WG ana 
جَمِيعَ‎ OT ala Jis بقؤله: قبل أن‎ SOP lih, Yng 
OT قبل أن ينز ل عَلَيْهِ شيء مِنَ‎ Yara 


3058. Sesungguhnya Salim bin Jinadah telah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyyah menceritakan kepada kami, 
dari Hisyam, dari ayahnya, dari Sayyidah “Aisyah RA: Ia berkata: 


876 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Dahulu masyarakat Ouraisy dan mereka yang menganut agama 
mereka melakukan wukuf di Muzdalifah. Perilaku yang demikian 
mereka namakan Al Hamas. Sementara itu, masyarakat arab selain 
mereka melakukan wukuf di Arafah. Ketika datang Islam, Allah SWT 
memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk mendatangi “Arafah dan 
melakukan wukuf di tempat tersebut, kemudian melakukan 
keberangkatan dari tempat tersebut. 


Ia (Sayyidah “Aisyah RA) berkata: Perintah tersebut terdapat 
dalam ayat, “Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya 
orang-orang banyak (Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Os. 
Al Baqarah[2]: 199) 

Riwayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan 
Nabi SAW melakukan wukuf di Arafah dan melakukan hal yang 
berbeda dengan masyarakat Ourasiy yang melakukan wukuf di 
Muzdalifah dan mereka tidak mau keluar dari tanah haram karena 
perilaku yang demikian mereka sebut Al Hamas, dengan dasar ayat, 
“Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang 
banyak (Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Maksudnya adalah: 
Selain masyarakat Ouraisy yang melakukan wukuf di Muzdalifah 
(299/B). Lafzah ini termasuk dalam gaya bahasa sebagaimana yang 
telah aku jelaskan bahwa ketika menyebutkan kata manusia, terkadang 
yang dimaksud hanyalah sebagiannya saja. Sebab kenyataan yang ada 
menunjukkan bahwa tidak semua manusia melakukan wukuf di 
Arafah dan yang melakukan wukuf di “Arafah hanya sebagiannya 
saja. 

Dalam riwayat Jabir yang didalamnya terdapat kalimat, 
”Semata-mata karena taufik dari Allah SWT.” menunjukkan bahwa 
saat itu Allah SWT belum menurunkan perintah untuk wukuf di 
Arafah. Sebab jika menurut Jabir saat itu telah turun perintah untuk 
wukuf di Arafah, maka kemungkinan besar ia akan mengatakan: Maka 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 877 


aku tahu bahwa Allah SWT telah memerintahkan wukuf di tempat 
tersebut. 


Aku katakan: Bisa saja maksud pernyataan Jabir tersebut 
adalah sebelum diturunkannya seluruh Al Our'an. Sebab sebelum 
Nabi SAW hijrah ke Madinah, hanya sebagian ayat saja yang 
diturunkan. Berdasarkan hal ini, maka aku memahami bahwa maksud 
perkataan Jabir, “Sebelum wahyu di turunkan,” adalah sebelum Al 
Our'an diturunkan seluruhnya, bukan berarti saat itu Rasulullah SAW 
belum menerima wahyu sama sekali.” 


- 
3G. و‎ i r ر 29 موس‎ 


—Y.04‏ لان مجم بن معمر» (Hi Ju LJ?‏ محمد بن 
f 4‏ ملاسم o 073 o KAN or $ So‏ و 4 £ A re. £ KA‏ 
S‏ أخبرنا ابن جريج» Aa‏ عن جبير بن مطعمء قال: أضللت 
Wa‏ لي A‏ فالطلقت إلى Saga P ia‏ 
اناس Ba‏ عَلَى بعرو TR‏ عرفت UI‏ بغدما JJ‏ علب قال أبُو بكر: 
op‏ کان DS OA ii HA Ae‏ جير (alah iji‏ فهذا الحبر Dad‏ 
“lele É #0. 073 BE n 7 EP‏ رمه r par‏ و e‏ 
أن تأويل dea‏ بْن حب عَنْ أبيه أي قبل أن يَنْزل عَلَيْهِ جَمِيعٌ TAN‏ 
Sebab Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan‏ .3059 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada‏ 


kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku dari Jabir bin Math'am, ia berkata: 


Di hari Arafah, untaku hilang. Kemudian aku berangkat 
menuju Arafah untuk mencarinya. Saat itu di sana telah ada Nabi 
SAW bersama yang lain sedang melakukan wukuf di padang Arafah 
di atas untanya. Peristiwa tersebut terjadi setelah Beliau menerima 
wahyu. 


573 Lihat Al Bukhari, Haji 91 Tafsir surah Al Bagarah. 


878 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Jika Abdul Aziz bin Juraij pernah bertemu 
dengan Jabir bin Math'am, maka riwayat ini menjelaskan bahwa 
maksud pernyataan Nafi” bin Jabir dari ayahnya adalah Peristiwa 
tersebut terjadi sebelum Al Our'an di turunkan seluruhnya. 5 


4 or Pt r 


Cia - 5‏ عبد di‏ بن العلا AG G‏ عَنْ عَمْرِو 
قال: ngan‏ مُحَمَّدَ بن جير بن مُطْعِوٍء عَنْ dah‏ قال: 0 
يرا لي بعرفة» LI‏ نت الب فق واققا رة مَحَ dg elih AN‏ إن هنا 
GA isa)‏ وكان BA‏ ييف بعرقة مينيه التي كان 


P 


بها 


r 


3060. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Umar, la berkata: Aku 
pernah mendengar Jabir bin Math'am menceritakan dari ayahnya, ia 
berkata: 


Suatu hari aku mencari untaku di padang “Arafah. Kemudian 
aku melihat Nabi SAW sedang melakukan wukuf di “Arafah bersama 
yang lain. Demi Allah, ini termasuk Al Hamas, mengapa ia 
melakukan hal yang demikian. Saat itu Nabi SAW melakukan wukuf 
di “Arafah dengan binatang yang telah menetap lebih dari setahun." 


574 Sanadnya dha'if. Ahmad 4 : 84 Hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Muhammad bin Bakar. 

875 Muslim, Haji 53 dari jalur periwayatan Sufyan hingga pernyataan: Kenapa ia 
berada di sini. An-Nasaa'i 5 : 205 dari jalur periwayatan Sufyan. Lihat Musnad Al 
Humaidi Hadits 560. Dan perkataannya, “Dan Nabi SAW," dikeluarkan olehnya 
dengan status dimaugufkan kepada Mujahid. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 879 


o 


074 D r o ia 2 40 2er pa 
بن جبير» عن‎ Kaban حدتاه المخزومي» وقال: عن‎ SE 
Pa Ia . 3 “ vl s aer Da A r e er 4 PNG a $ 
لا تُجَاورٌ الحرم»‎ Da مِنَ الحرم وکائت‎ TA أبيه» وقال: فما‎ 
Sg 2 . 03 r فر و‎ A Sa ra رك‎ ML 
بعرفة مينيه‎ Hi ولم يقل كان‎ WA iya TASYA أَهْل‎ Pa تقول:‎ 


التي كان بهاء yA‏ ربيعة 
Al Makhzumi telah menceritakannya kepada kami, ia‏ .3061 
berkata: Dari Muhammad bin Jabir, dari ayahnya, ia berkata: Kenapa‏ 
ia keluar dari tanah haram? Saat itu masyarakat Ouraisy tidak ada‏ 
yang keluar dari tanah haram. Mereka (masyarakat guraisy) berkata:‏ 
Kami adalah keluarga Allah dan tidak akan keluar dari tanah haram.‏ 
Dan tidak berkata: Beliau melakukan wukuf di “Arafah.‏ 


Dan riwayat Rabi'ah bin Ibad termasuk dalam bab ini." 


AE a مِنْ‎ G بن‎ 


++ مب Oia‏ يوسف بن Op ERS g‏ عن عطاء بن 


UG‏ رَسُولَ ال 
ee 22 en E -t S 5‏ م ssb až‏ 00 
8# في dial‏ وهو واقف بعرفات مَعْ المشركين» ثم SE‏ 
SY‏ واقفا Kap‏ ذلك ia‏ أن الله D‏ 
Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir‏ .3062 
menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Rabi'ah, dari‏ 
ayahnya, dari seorang laki-laki Ouraisy, ia berkata: Di zaman‏ 
jahiliyyah, aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan wukuf di‏ 
“Arafah bersama kaum musyrikin. Kemudian di zaman islam, aku‏ 
melihat Beliau melakukan wukuf ditempat tersebut juga. Dari situ aku‏ 


876 Lihat Musnad Al Humaidi Hadits 560. 


880 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


faham bahwa Allah SWT telah memberikan taufik kepadanya untuk 
melakukan hal yang demikian.” 


877. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Memasuki 
Kota Makkah tanpa Melakukan Ihram. 


Da Da 


of وَهْبِء‎ AN ES ENI يونس بن عبد‎ Ad 

8 مال أن رَسُول الله‎ 0 Ae was Ku 
فَقَال:‎ Jêng جَاءَهُ‎ a دحل مَكة عَامَ الْمَنْح وَعَلَى‎ 
: فقال رول اله‎ AAS Ek sha رَسُول الله ابر أخخطل‎ G 


CARA 8 يكن رَسُول الله‎ d A3 الوه قال ابن‎ 
3063. Yunus bin Abdul Ala telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, bahwasannya Malik 
menceritakan dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik RA, di tahun 
pembebasan kota Makkah, Rasulullah SAW memasuki Makkah 
dengan mengenakan penutup kepala. Ketika Beliau mencopotnya, ada 
seorang laki-laki yang datang dan berkata, “Wahai Rasulullah, Ibnu 
Ahzhal sedang menggantungkan dirinya di kelambu Ka'bah.” 
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, “Bunuhlah.” Ibnu Syihab 
berkata, "Saat itu Rasulullah SAW tidak berada dalam kondisi 
ihram.” 


6.3. Ss 30 362 A 


Pua aka G مُحَمّدُ بْنْ عيسى»‎ Ea - 0 £ 


57 Sanadnya dha'if karena ada sosok Ibnu Sa'ib yang sering melakukan kesalahan 
dalam periwayatan. —Nashir.) 
878 Muslim, Haji 450 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Malik. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 881 


uga ©‏ مه o ° Pap. D °, < o Lor‏ ل 1 57 ال ل 8 
إسحاق» عن جعفر بن الفضل بن الحَسن بن عمرو بن أمية ea‏ 


TA - o7 0‏ ل ۶ لا sa‏ 5 
عن ad‏ عن aan‏ قال: بعتي رَسول الله PERASAAN‏ 


P 


e WE AN‏ أبَا'سفيّان بن Sis SSU SD‏ الحديف) رقال: 
فلك دعلا فك قال لي A‏ لَك ان kas‏ فتطوف adi‏ 
اوغا Peha‏ 5 فقلت: PAN JAPA caka Jal del ud‏ 


AN NA “of Pa Ne DA. 9 A - Kp o E e ر‎ 

رسوا aa‏ سم جلسوا Bu la‏ فيها من الفرس الأبلق» فلم يرل 
o2 pa‏ ور و ور Bapa‏ 2 

SA أسبُوعا وصليتا‎ A a 

3064. Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami, 

Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari 


Ja'far bin Al Fadhal bin Al Hasan bin Umar bin Umayyah Adh- 
Dhamiri, dari ayahnya, dari kakeknya, Ia berkata: 


Rasulullah SAW pernah mengutusku bersama salah seorang 
sahabat dari kalangan Anshar. Saat itu, Beliau berkata, “Pergilah 
kalian berdua dan bunuhlah Abu Sufyan bin Harb.” Kemudian ia 
menceritakan Hadits dan berkata, “Ketika kami memasuki kota 
Makkah, sahabat yang bersamaku berkata, 'Apakah kita memulainya 
dengan melakukan thawaf selama satu minggu dan setelah itu kita 
melakukan shalat dua raka’at?' Aku jawab, “Aku lebih tahu kondisi 
masyarakat Makkah, jika mereka melakukan kezaliman, maka mereka 
akan menguatkan bangunan-bangunan mereka kemudian mereka akan 
berlindung di dalamnya. Aku juga lebih faham tentang kuda-kuda 
yang belang-belang. Kemudian kami tidak beristirahat hingga tiba di 
Ka'bah. Kami melakukan thawaf selama satu minggu dan 
melaksanakan shalat dua raka'at. Setelah itu kami keluar.” 


379 Sanadnya dha'if. 


882 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Kua SE 


KUMPULAN BAB TENTANG UMRAH, KEWAJIBAN 
DAN SUNAH-SUNNAHNYA SERTA FADHILAH DAN 
KEUTAMAANNYA. 


878. Bab: Penjelasan bahwa Melaksanakan Umrah Hukumnya 
Wajib. Keberadaannya dalam Islam Sama dengan Haji, namun 
(300/A) Menurut Sebagian Ulama Hukumnya Tidak Wajib. 


WA r‏ و 


ANN ngeh يوسف بن واضح الْهَاشِمِي‎ Wus —Y. 10 
NE حَِيث ابن عَم‎ SB ani أبيه» عَنْ يى بْن‎ P 
yof agé حبريل إِيّاهُ عن الإسلام فقال: الإسلامٌ: أن‎ de Mu 
2. r 0 5 و‎ Ey s8. 31 2 A WA 
الصّلاة» وثؤتي الركاة»‎ ad of, إلا الله وان مُحَمَّدَا رَسُول الله‎ a) 
رَمَضّان»‎ pai) وأن يم الوؤضوءء‎ SA مِنَ‎ IS GA Li 
Ciao ملم ؟ قال: َعَم قال:‎ UB ذلك‎ Ul BB قال:‎ 
3065. Yusuf bin Wadhih Al Hasyimi telah menceritakan 
kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami 
dari ayahnya, dari Yahya bin Ya'mar, kemudian ia menceritakan 
Hadits Ibnu Umar RA dari Nabi SAW saat Beliau ditanya oleh Jibril 
AS tentang Islam. Rasulullah SAW bersabda, “Islam adalah engkau 
bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu 
adalah utusan Allah SWT, engkau melaksanakan shalat, menunaikan 
zakat dan melaksanakan haji dan umrah, mandi ketika junub, 


menyempurnakan wudhu dan melaksanakan puasa ramadhan.” Jibril 
AS bertanya, “Jika aku melakukan semua hal tersebut, apakah aku 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 883 


termasuk seorang muslim?” Beliau menjawab,“Ya.” kemudian Jibril 
AS berkata, “Engkau benar.” 


Gas — 15‏ عبد الله بن سیل A WAH gå“‏ حال عن 
a‏ افِع» عن tjah gil‏ قال: ليس aal ya‏ إلا adêg‏ حَحة 
SAR P‏ 0.12 و 28م م مه سام موم l‏ ےم Tao 8o‏ - 
TS)‏ واحبتانِ لا بد CL‏ فَمَنْ IAI‏ ذلك as‏ وتطوعٌ 
Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada‏ .3066 
kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari‏ 
Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Tidak ada seorangpun kecuali ia‏ 
terkena satu kali kewajiban melaksanakan haji dan umrah.‏ 
Barangsiapa yang melakukannya lebih dari sekali, hal yang demikian‏ 
adalah pekerjan yang baik dan termasuk tathawwu' (Sunnah). 3%"‏ 


e- و‎ ° r - | Pe 2 A A r 

SPA عن‎ AE KR Jk PAN 

a و‎ - s ` b -a b AAL 5 = 5 

PAI‏ جَابر قال Gad‏ مِنْ AT gl‏ إلا وَعَلَيْهِ iga‏ واحبة 

3067. Al Asyaj telah menceritakan kepada kami, Abu Khalid 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari 
Jabir, ia berkata: Tidak seorangpun yang diciptakan Allah SWT 
kecuali ia terkena kewajiban melaksanakan ibadah umrah.” 


880 Telah dijelaskan sebelumnya, lihat Hadits no. 1, Muslim, Iman 4 dan didalamnya 
disebutkan kalimat “Umrah” Al Hafizh memberikan isyarat dalam kitab Al Fath 3 : 
597 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. 

881 Al Bukhari, Umrah 1 Mu'allag. Al Hafizh mengisyaratkan dalam kitab Al Fath 3 
: 597 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. Al Mustadrak 1 : 471 dari jalur periwayatan 
Ibnu Jurajj. 

882 A1 Hafizh memberikan isyarat dalam kitab Al Fath 3 : 597 kepada riwayat ini dan 
ia menghasankan sanadnya. 


884 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ام ةدم ر ا r‏ - 

IEA‏ : هذا YA‏ يدل على وهِين حبر الححّاج 
ُن PKI NA eU‏ حابر سيل PERAK‏ 
r‏ ت r‏ یو ل و r, A D‏ 0 
قال لا إن َير فهو أفضل PER A‏ 
g b m 2 a’ AG {o 01 g‘ PAN‏ ا مهمه 
a a‏ الي 8 يُقول في agan)‏ 
ها and‏ يواح لما حالف قول اي 88 وي حبر مَنصور عَنْ ابي 
J‏ عَنِ BUS jab Kab Ai Aad‏ أن ian‏ واجبة 
عند شمن e‏ 


3068. Abu Bakar berkata: Riwayat ini menunjukkan lemahnya 
riwayat Hujjaj bin Arthah, dari Ibnu Al Mukandar, dari Jabir: 
Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukum melaksanakan umrah: 
Apakah wajib? Beliau menjawab: Tidak, jika kamu melakukannya, hal 
yang demikian sangat baik. 


Basyar bin Mu'adz menceritakan kepada kami, Amr bin??? Ali 
menceritakan kepada kami, Al Hujjaj bin Arthah menceritakan kepada 
kami . 

Jika Jabir pernah mendengar Nabi SAW mengatakan bahwa 
hukum melaksanakan umrah tidak wajib, maka ia tidak mungkin 
menentang perkataan Nabi SAW. 


Dalam riwayat Manshur dari Abu Wa'il, dari Adh-Dhabi bin 
Ma'bad dalam kisah Umar RA menunjukkan bahwa menurut Umar 
bin Khathab RA, hukum melaksanakan umrah adalah wajib. 84 


883 Dalam naksah aslinya tertera kalimat “Umar bin Ali” tanpa ada huruf wawu 
setelah kata Umar.” Koreksi yang kami lakukan berdasarkan kitab Imam At- 
Tirmidzi. 

884 Sanadnya dha'if, At-Tirmidzi, Haji 88 dari jalur periwayatan Umar bin Ali. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 885 


Wa 8‏ يوسف بن مُوْسَى jyan PA GE‏ عَنْ 

أبي JG‏ قال قال الضيي بن معب كنت رحلا SA Éra BA‏ 
AS‏ حَرنصًا على الاد وي وَحَذت الْحَح TAG‏ مكثويتين علي 
Ks‏ يقال لَهُ هَدِيْمُ ن عَبْدٍ الله JAAN eli‏ 
حرص على الجهاد وي GEA ANN AI ang‏ علي aS‏ 
لي أن أَحْمَعَهُمَا فقال إحْمَعْهَا ثم أذبح ما Pa‏ مِنَ SAMA‏ 
هما مَعا قلا ئت a yag adan‏ ِن pee GA An‏ 


d 
. 


وا Jal‏ بهمًا GAN JG Wa‏ للآحَرَ ما هذا بأفقه من AG Aini‏ 


AN‏ عَلَّي Je‏ 5 ايت Sand uda ab‏ كنت رَجُلاً 


Lan واي‎ Gad عَلىَ‎ ei وأا‎ aluh Ih pa tel 
رلا ين عَشِبْرَتِي يقال له هيم بن‎ IE GA حح‎ 
حرص عَلَى الْحهَاد وي وَحذت الْحَجّ‎ AU عبد الله قلت‎ 
Be JG أن أَحْمَعَهُمًا‎ ga على‎ AN, 
gd) AAN AE بهمَا حَمِيْعًا‎ UM الْهُدَي‎ ai 


r 
r 


Ga فقال‎ Wa Gas af h صوحان‎ iji وريد‎ an سليمان بين‎ 
١ و‎ E a © هم © ب‎ ees ~ 
تيك‎ E Lea Ab لي‎ IGS ِن بور قال‎ ii ما ڌا‎ N 
3069. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu Wa'il, ia berkata: 
Adh-Dhabi bin Mu'bid pernah berkata: 


Aku adalah seorang arab yang semula beragama nashrani, 
kemudian aku masuk Islam dan ingin sekali melakukan jihad. Aku 
mendapati haji dan umrah diwajibkan atasku. Kemudian aku 


886 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


mendatangi seorang laki-laki dari keluargaku yang bernama Hadim 
bin Abdullah. Aku bertanya kepadanya: Wahai Hanah, sesungguhnya 
‘aku ingin sekali pergi berjihad dan aku juga menemukan bahwa haji 
dan umrah diwajibkan atasku, bagaimana aku menggabungkan haji 
dan umrah? Ia menjawab: Gabungkanlah dan sembelihlah hewan 
untuk hadyu. Ia (Adh- Dhabi) berkata: Kemudian aku melakukan 
ihram untuk haji dan umrah. Ketika tiba di Al Adzib, Sulaiman bin 
Rabi'ah dan Zaid bin Dhauhan bertemu denganku dan aku telah 
melakukan ihram untuk keduanya. Saat itu salah satu dari keduanya 
berkata kepada yang lain: Orang ini tidak lebih fagih dibandingkan 
dengan untanya. Saat itu aku merasa sebuah gunung menimpa diriku 
hingga aku datang menemui Umar RA dan aku katakan kepadanya: 
Wahai Amirul Mukminin, aku adalah orang arab yang dahulu 
memeluk agama nashrani. Kemudian aku masuk Islam dan ingin 
sekali melaksanakan jihad. Aku juga menemukan bahwa haji dan 
umrah diwajibkan atasku. Kemudian aku mendatangi seorang laki-laki 
dari keluargaku yang bernama Hadim bin Abdullah. Aku bertanya 
kepadanya: Wahai Hanah, sesungguhnya aku ingin sekali pergi 
berjihad dan aku juga menemukan bahwa haji dan umrah diwajibkan 
atasku, bagaimana aku menggabungkan haji dan umrah? Ia menjawab: 
Gabungkanlah dan sembelihlah hewan untuk hadyu. Kemudian aku 
melakukan ihram untuk haji dan umrah. Ketika tiba di Al Adzib, aku 
bertemu dengan Sulaiman bin Rabi'ah dan Zaid bin Dhauhan dan saat 
itu aku telah melakukan ihram untuk keduanya. Kemudian salah satu 
dari keduanya berkata kepada yang lain, orang ini tidak lebih fagih 
dibandingkan dengan untanya. Umar menjawab: Hadyumu sesuai 
dengan sunnah Nabimu. 


Abu Bakar berkata: Tidak adanya pengingkaran dari Umar 
terhadap pernyataan Adh-Dhabi bin Mu'bid, bahwasannya aku 
menemukan haji dan umrah diwajibkan atasku, ini menunjukkan 
bahwa menurut Umar RA, hukum melaksanakan umrah adalah wajib. 
Sebab jika menurut Umar RA hukum melakukan umrah adalah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 887 


sunnah, bukan wajib, maka Umar RA pasti akan mengingkari 
pernyataannya dan kemungkinan akan berkata, “Kami tidak 
menemukan bahwa umrah diwajibkan kepadamu. Yang kami temukan 
hajilah yang diwajibkan atasmu, bukan umrah. Sikap umar RA yang 
tidak mengingkari fatwa Hadim bin Abdullah menunjukkan bahwa 
melaksanakan haji dengan cara giran hukumnya boleh, meski tanpa 
membawa unta atau sapi dari tempat migat haji dan umrah. Riwayat 
tersebut juga menunjukkan bahwa orang yang melakukan haji giran 
sama sengan orang yang melakukan haji tamattu, dalam hal 
melaksanakan hadyu, tidak sebagaimana yang difahami oleh sebagian 
kalangan yang menyatakan bahwa (300/B) mereka yang 
melaksanakan haji giran harus membawa unta atau sapi dari tempat 
miqat ia melakukan ihram. "83 


879. Bab: Penjelasan tentang Jumlah Umrah Yang Pernah 
Dikerjakan oleh Rasulullah SAW. 


uya | عن‎ BP Tarra بن موسّى»‎ Lita 93 Ka - Ys 
ون‎ dma) PIRENA f عَنْ مُجَاهِدِء قال: دَحَلت‎ 
حالس إلى حجر عائشة» قال: وإذا الاس في الخد لون‎ jt 
PSA قال: كم‎ a عَنْ صلاتِهِم فقال:‎ Sak صَلاةَ الضحى»‎ 
Un ؟ قال:‎ NI 


3070. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, ia berkata, 
"Aku pernah masuk menemui Urwah bin Zubair di masjid. Saat itu 
Abdullah bin Umar sedang duduk dekat kamar Sayyidah “Aisyah 


555 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 : 113 — 114 dari jalur periwayatan Jarir. 


888 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


RA." Ja melanjutkan perkataannya, "Sementara di masjid saat itu 
banyak orang yang sedang melaksanakan shalat dhuha. Kemudian aku 
bertanya kepadanya tentang shalat yang mereka kerjakan. Ibnu Umar 
RA berkata, “Hukumnya bid'ah.” Kemudian ia (Mujahid) bertanya 
lagi, "Berapa kali Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umrah?” Ia 
menjawab, “Empat kali.” 


GIE عَنْ‎ lan Wa ابو داو‎ BA بُنْدَارٌ‎ KAS - 
183 ھر ہے‎ Cia Y SAN ھر ر‎ ° A pa PA LE 
a pa وعمرثة‎ Bg رحج حَجة‎ 
3071. Bundar telah menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Hamam menceritakan kepada kami dari 
Oatadah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik RA 
tentang berapa kalikah Rasulullah SAW mengerjakan ibadah umrah? 
Ia menjawab: Beliau melaksanakan empat kali umrah dan sekali 


melaksanakan haji dan umrah tersebut dilakukannya bersama haji. 


880. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Ibadah Umrah dan 
Penjelasan Tentang antara Satu Umrah dengan Umrah Yang 
Lain Menjadi Penghapus Dosa Yang Pernah Dilakukan. 


کے 


Wis - ۲‏ علي Ap‏ الْمُنْذ Cin‏ این میں عن عبید الله 
y 4 PA Z20273 e 7 0 WAN 0.‏ ا 
عن سمي» عن ابي Ie‏ عَنْ ابي OR‏ أن سول الله a‏ قال: 
الْعمْرَةٌ إلى الْعُمْرَةٍ كفارة لِمَا brpa AS LA‏ جَرَاى إلا 


"86 Al Bukhari, Umrah 3 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Jarir. 
557 Al Bukhari Umrah 3 dari jalur periwayatan Hamam. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 889 


الْجَنّة 

3072. Ali bin Bundar telah menceritakan kepada kami, Ibnu 

Namir menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari Suma, dari 
Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, bahwasannya Rasulullah SAW 
pernah bersabda, “Sesungguhnya antara satu umrah dengan umrah 
yang lain menjadi kafarat (penghapus dosa-dosa) yang dilakukan 
diantara keduanya, dan balasan bagi haji yang mabrur tidak lain 


adalah surga.” 


A or PANA 


jo 5 bo 0 4‏ 8 4 و ° و ام 
Wa = YEN‏ عبد الجبار Was AI ip‏ سفيّان» قال: 
KN‏ ول #8 PH br | PESA Aa‏ وهر + ممه Yg‏ 
ayudo‏ سمي رح وحدنا حواره بن محمل» حدنا سفیان» عن سمي » 
Pe gagi E AN E ITE £ 0. 2 É 0.‏ > سل AN‏ 
عن ابي it‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله agan) BB‏ إلى 
ba TN 3g? SA ato. 01 ocd Hr PR Ior r Tu uc.‏ 
a‏ تكفر ما AG MA‏ المبْرُورٌ La‏ جَرَاءء إلا الجنّة عير أن 
SA r ° ap‏ 2 
عَبْدَ الجبار قال: يبلغ به 


3073. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Suma telah 
menceritakannya kepadaku. ha Jautsarah bin Muhammad telah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Suma, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Sesungguhnya antara satu umrah dengan umrah 
yang lainnya menjadi kafarat (penghapus dosa-dosa) yang dilakukan 
diantara keduanya. Dan balasan bagi haji yang mabrur tidak lain 
adalah surga” Namun Abdul Jabbar berkata: Ia akan 
menyampaikannya.” 


388 Al Bukhari, Umrah, Hadits yang sama dari jalur periwayatan Suma. 
889 Muslim, Haji 437 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah. 


890 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


881. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jihadnya Kaum 
Wanita adalah Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah. Riwayat 
Ini —Sepengetahuanku— Menunjukkan bahwa Hukum 
Melaksanakan Umrah adalah Wajib Sebagaimana Hukum 
Melaksanakan Haji. sebab Nabi SAW Memberitahukan bahwa 
Mereka (Kaum Wanita) Wajib Melaksanakan Umrah 
sebagaimana Mereka Wajib Melaksanakan Haji. 


r 
i 2 


SAS -rva‏ علي Bas SAN‏ ابن Cas Ja‏ حَبيب 

بن أبي GS‏ عَنْ TG‏ بئت ah‏ عَنْ عَائِشَةَ م di ayah‏ 
قلْتْ: يا رَسُولَ الله» هَل عَلَى EN‏ اد ؟ قال: عَلَيْهُمْ SGo‏ لا JG‏ 
A‏ قال ابو بَكْر: في وله a BB‏ لا JG‏ فيه 
ai of An,‏ الذي belle‏ الْحَج Td‏ بيان أن Gani‏ وَاحبة 
PEN Aa‏ حَائز أن SA JE JG‏ 


G‏ هو تَطوعٌ غير وَاحب 

3074. Ali bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami, 

Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Habib bin Abu Umrah 

menceritakan kepada kami dari “Aisyah binti Thalhah, dari Sayyidah 

“Aisyah Ummul mukminin, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada 

Nabi SAW, “Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita terkena 

kewajiban melakukan jihad?” Beliau menjawab, "Mereka terkena 

kewajiban jihad yang didalam jihad tersebut tidak ada peperangan: 
Yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah.” 


Abu Bakar berkata: Pernyataan Nabi SAW, “Mereka terkena 
kewajiban jihad yang didalam jihad tersebut tidak ada peperangan,” 
dan pemberitahuan Nabi SAW bahwa jihad yang diwajibkan kepada 
mereka adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah menunjukkan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 891 


bahwa hukum melaksanakan umrah adalah wajib sebagaimana haji. 
Sebab zhahir pernyataan Nabi SAW, “Alaihinna,” menunjukkan 
makna wajib. Sebab tidak mungkin kalimat yang demikian diartikan 
sebagai perintah yang hanya bersifat anjuran, bukan wajib. 


882. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Melaksanakan Ibadah Umrah dengan Menggunakan Kendaraan 
Yang Dipersiapkan untuk Jihad Fi Sabilillah. 


to. So a AB 2 2306362 3 A67 


GI a Was بن بشارء‎ h حدنا محمد‎ —Y ٥ 


wi بن‎ PAN Ie بن‎ DS BRG عن إبراهِيم بن مهاحرء‎ gå 
A F PA الى امسن تن‎ Olga Joni قال:‎ 
Gang AG Hadi الله وها أرادت‎ Jan في‎ GS زَوْحَهَا حَعَل‎ 
RA هذ‎ Ipa uk LK 
عُمْرَةَ في‎ oh مِنْ سبل الله‎ SAN adl وقال: إن‎ daken أن‎ B3 


رمان تقول oe‏ قتعا كه 

3075. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Muhajir, dari Abu Bakar 
bin Abdurrahman bin Al Harits, ia berkata: Marwan pernah mengutus 
seseorang pergi menemui Ummu Ma'gal untuk menanyakan 
kepadanya tentang Hadits ini. Kemudian Ia (Ummu Ma'gal) 
menceritakan bahwa suaminya pernah menjadikan untanya sebagai 
kendaraan untuk jihad fi sabilillah. Saat itu ia (Ummu Ma'gal) hendak 


890 Sanadnya shahih. Ibnu Majah Manasik 8 Hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Muhammad bin Fadhil. 


892 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


melaksanakan ibadah umrah dan ia meminta unta tersebut kepada 
suaminya, namun sang suami menolaknya. Setelah kejadian tersebut, 
-ia datang menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian 
tersebut kepada Beliau. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan 
kepada sang suami untuk memberikannya dan Beliau berkata, 
"Sesungguhnya haji dan umrah termasuk jihad fi sabilillah. 
Sesungguhnya melaksanakan umrah di bulan Ramadhan sebanding 
dengan haji atau menyamai haji.” 

Abu Bakar berkata: Riwayat ini menurutku bertentangan 
dengan pernyataan sebagian kalangan yang berpendapat bahwa 
barangsiapa yang mewakafkan sesuatu untuk kebaikan ia harus 
melepaskannya (tidak boleh menjadikan sesuatu tersebut berada di 
tangannya). Sebab Nabi SAW membolehkan Abu Ma'gal berlaku 
demikian (mewakafkan untanya), namun unta tersebut masih tetap 
berada di tangannya. Riwayat ini juga menunjukkan sahnya pendapat 
Al Mathlabi bahwa habsu (wakaf) dapat terjadi dengan perkataan, 
meski sesuatu yang diwakafkan tersebut tidak dikeluarkan, masih 
tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.” 


883. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringan) bagi Orang 
Yang Telah Selesai Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah 
Secara Bersamaan, untuk Melakukan Ihram Umrah di Daerah 
Mana Saja di Luar Tanah Haram. 


o 362 3 هد‎ 


ا KALA‏ بار يننا A‏ بكر يشي AE‏ 
ا cast‏ قال: سمعت F mui‏ محم عن عَائْشَّة قالت: Jen‏ 


"1 Hadits shahih sebagaimana telah aku jelaskan dalam kitab Shahih Abu daud 
(1732) —Nashir.) Abu Daud Hadits 1988 dari jalur periwayatan Ibrahim bin 
Muhajir. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 893 


علي رَسُول الله يق KU,‏ فقال: ما شأئك ؟ قالّت: LAY‏ قال: 
è - 5 2 <‏ ممه عات عاط د P e- A‏ م GB oo.‏ 
JANE‏ الت يِن NO‏ کب الله علَيك ما كب NA‏ 
فذكر JO aed‏ كى رل NENGA NAGA A‏ 


ajang gi فقال ارج بأعنيك»‎ A Sa 
3076. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abu Bakar, maksudnya adalah Al Hanafi menceritakan kepada kami, 
Aflah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Al Oasim bin Muhammad menceritakan dari Sayyidah “Aisyah RA, ia 
berkata: Suatu hari Rasulullah SAW masuk menemuiku dan saat itu 
aku sedang menangis. Beliau bertanya: Ada apa? Aku menjawab: Aku 
tidak . dapat melakukan shalat. Kemudian Beliau berkata, “Tidak 
mengapa, sebab kondisimu yang demikian merupakan satu ketetapan 
yang diberikan Allah SWT bagi kaummu." Kemudian ia (Al Oasim bin 
Muhammad) bercerita tentang Hadits ini dan ia berkata, “Hingga 
Beliau tiba di Mahshab dan kamipun beristirahat bersama Beliau. 
Kemudian Nabi SAW memanggil Abdurrahman bin Abu Bakar dan 
Beliau berkata, “Keluarlah bersama saudarimu (Sayyidah “Aisyah 
RA) untuk melakukan ihram umrah.” 


884. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Melaksanakan Ibadah 
Umrah di Bulan Ranmadhan. Dalil (301/A) Yang Menunjukkan 
bahwa Umrah Yang Demikian Sebanding dengan Haji Disertai 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sesuatu Terkadang Diserupakan 
dengan Sesuatu Yang Lain dan Antara Keduanya Terdapat 
Persamaan, Namun Persamaan Tersebut tidak Dalam Semua Sisi. 
sebab Jika Umrah Dipersamakan dengan Haji dalam Semua Sisi, 
maka Umrah Dapat Menggantikan Posisi Haji. Jika Benar-Benar 


“2 Muslim, Haji 123 dari jaur periwayatan Aflah dengan redaksi yang panjang. 


894 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


: . Dipersamakan, Niscaya Orang Yang Melaksanakan Umrah di 
Bulan Ramadhan dapat Menggugurkan Kewajiban Hajinya. Jika 
, Demikian, maka Orang Yang Bernadzar Melaksanakan Ibadah 
Haji dapat Memenuhi Nadzarnya dengan Melaksanakan Ibadah 
Umrah dan Ia Tidak Wajib Melaksanakan Haji Yang 
Dinadzarkannya. 


GAS ENY‏ بشرٌ bi‏ هلال» CI‏ عبد SIB‏ بن سَعِيدٍ 

IG‏ اراد رَسُولُ الله فك d‏ قات Wi TA‏ حجني مَعّ رَسُول 
Gua‏ اجك عَلَيْه Pan SIG‏ على Wont‏ 
قال: ذَاكَ AAA‏ أا IG daga‏ حجني على حَمَلِكَ فلان قَالَ: ذَلِكَ 
حَبيس Jala‏ الله» SG‏ قبع تمرئك» قال: ذَاكَ قوتي وقوئك AB‏ 
رَسُول الله BB‏ من مَك GA AR gg IE‏ رَسُولَ الله و 
مي السلا وَرَحْمَة الله» GA‏ تخل II Lak‏ 
3 فقال: يا رَسُول cai‏ إن SA‏ قر ئك adl‏ وَرَحْمَّة الله Ay‏ 
كانت a‏ أن أَحُجّ بها مَعَكَ فقلت لَها: ليس عِنْدِي ما Hil‏ 
a Jari‏ أمَا PUN‏ كنت Ga‏ فكان في سبیل الله 
َقَالَت: حكني على نَاضِحِك» ka D SB‏ أنا وَولَدْكُ Sa‏ 
di cars‏ داك قوتي nah IG ai‏ رَسُولُ الله BER‏ 
مِنْ حِرْصهًا عَلَى sa ui DA‏ ان اساك ما a Jawi‏ م 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


KAS غدل حَجَّة مَعِي‎ a السسّلامَ‎ Lgi قال:‎ 
Olah) في‎ 
3077. Basyar bin Hilal telah menceritakan kepada kami, Abdul 
Warits bin Sa'id Al “Anbari menceritakan kepada kami dari Amirul 
Ahwal, dari Bakar bin Abdullah Al Muzni, dari Ibnu Abbas RA, ia 
berkata: Ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan ibadah haji, 
ada seorang wanita berkata kepada suaminya: Hajikanlah aku bersama 
Rasulullah SAW. Ia menjawab: Aku tidak memiliki sesuatu yang 
dapat membantumu melaksanakan ibadah haji. Sang istri berkata lagi: 
Hajikanlah aku dengan tanamanmu yang telah bersemi. Ia menjawab: 
Itu untuk menopang keperluanku dan anakmu. Kemudian sang istri 
berkata lagi: Jika demikian, hajikanlah aku dengan untamu yang ada 
di si fulan. Sang suami menjawab: Unta tersebut telah aku wakafkan 
untuk digunakan di jalan Allah SWT. Sang istri berkata lagi: Juallah 
kurmamu. Ia menjawab: Itu makanan pokokku dan juga makanan 
pokokmu. 


Ketika Rasulullah SAW kembali dari Makkah, sang istri 
mengutus suaminya untuk menemui Rasulullah SAW, Bacakan 
salamku untuk Rasulullah SAW dan tanyakanlah kepada Beliau: 
Ibadah apakah yang dapat mengimbangi ibadah haji bersama tuan? 
Kemudian sang suami datang menemui Nabi SAW dan berkata: 
Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku membacakan salam untukmu. 
Ia pernah memintaku melakukan haji dengannya bersama tuan. 
Kemudian aku katakan kepadanya bahwa aku tidak memiliki sesuatu 
yang dapat membuatmu melaksanakan ibadah haji. Ia menjawab: 
Hajikanlah aku dengan untamu yang ada pada si fulan. Kemudian aku 
jawab: Unta tersebut telah aku wakafkan untuk digunakan di jalan 
Allah SWT. Kemudian Nabi SAW berkata: Bukankah jika kamu 
menghajikannya itu juga merupakan pekerjaaan di jalan Allah SWT. 
Kemudian ia (si wanita) berkata: Hajikanlah aku dengan tanamanmu 
yang telah bersemi. Ia menjawab: Itu untuk menopang keperluanku 


896 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dan anakmu. Kemudian sang istri berkata lagi: Jual-lah kurmamu. Ia 
menjawab: Itu makanan pokokku dan juga makanan pokokmu. 
Kemudian Nabi SAW tertawa dan takjub dengan keinginan si wanita 
yang sangat besar untuk melaksanakan ibadah haji. Dan istriku 
memerintahkanku untuk bertanya kepada tuan tentang ibadah apakah 
yang dapat menyamai haji bersama tuan. Kemudian Rasulullah SAW 
menjawab, "Sampaikan salamku untuk istrimu dan kabarkan 
kepadanya sesungguhnya melaksanakan umrah di bulan Ramadhan 
sebanding dengan melaksanakan ibadah haji bersamaku." 


885. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Ihram 
Umrah dari Ja”ranah. 


Ao. مع‎ Af PANA 


GN عبد‎ D بن مَنصور الرّمَادِيُ‎ KA EI -Y VA 


Z20723 


03 عن 5 هريرة» في‎ ali P A SAN of (yana خبرني‎ 
من‎ p ate E 23 الله مولت قال: لما‎ iya Bag 
"ali تلك‎ JK الجغرالة» ثم نا‎ 


3078. Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi telah menceritakan 
kepada kami, Abdurrazzag”” mencerita kepada kami, Ma'mar telah 
memberitakan kepadaku, dari Zuhri, dari Ibnu Al Musayyib, dari Abu 


° Sanadnya hasan shahih. —Nashir.) Abu Daud Hadits 1990 dari jalur periwayatan 
Abdul Warits. 

9 Dalam naskah aslinya tertera kalimat, “Abdullah,” dan koreksi kalimat ini 
berdasarkan kitab At-Tahdzib dan yang lainnya. Ibnu Katsir dalam tafsir surah 
Bara'ah telah menisbahkannya kepada Abddrazzaq dengan matan dan sanad. 
Kemudian ia berkata, Redaksi hadits ini ada kejanggalan, sebab yang menjadi 
pemimpin dalam rombongan umrah Ja'ranaj pada saat itu adalah Utab bin As-yad, 
sementara Abu Bakar menjadi pemimpin rombongan pada tahun ke sembilan. “ 
Nashir). 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 897 


Hurairah RA dalam pernyataanya: Terbebas dari Allah SWT dan 
Rasul-Nya. 


Ia berkata: Ketika Rasulullah SAW bersama rombongan 
berangkat dari Hunain, Beliau melakukan ihram untuk umrah di 
Ja'ranah. Kemudian Beliau memerintahkan Abu Bakar RA untuk 
menjadi kepala rombongan dalam haji tersebut.?”” 


886. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melaksanakan Umrah di 
Bulan-Bulan Haji bagi Orang Yang Tidak Akan Melakukan Haji 
di Tahun Tersebut. Dan Penjelasan tentang Rukhshah bagi 
Orang Tersebut untuk Kembali Ke Kampung Halamannya 
setelah Selesai Melaksanakan Ibadah Umrah sebelum Ia 
Melaksanakan Haji. 


PEN 


Gia - 4‏ الربيع بْنْ P‏ وخر بن PS‏ قالا: Bi‏ 
ن وَهْب» ابرا ابن أبي MI‏ عر Tale‏ وهو Kila SA‏ عَنْ 
Jane ap ud‏ أن رَسُولَ الله à‏ وي أَمَرَ الاس عَامَ حَحَةِ الْوَدَاع» فقال: 
م Ka HO BA‏ قبل J3‏ الْحَجّ فليفعل» ٠‏ قال ابو بكر: هَذا "JI‏ 
oa E yai‏ قول المُطلبي: أن G h‏ الْحَجّ مَمْدُودٌ مِنْ جين يحب عَلى 
ga‏ أن LA‏ به AE‏ إِذْ لَوْ كان فَرْض الْحَّ عَلَى ما وة خط 
مَنْ LN‏ اليل وَرَعَمْ ان مَنْ الْحَجّ عن اول ea‏ يحب AI ale‏ 
کان فيا Li‏ لِمَنْ كان مَعَهُ عام حجر 
اوداع أن jani ai‏ قبل أن حح madia‏ وَبيْنَ الْحَجّ Jpg pi‏ لأن 


5 Sanadnya shahih. 


898 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dl مَضْيْنَ مِنْ ذِي‎ DN Pru المُصطفي‎ 
sor 2 9 2 og A es م‎ ore و‎ D Ar 
من‎ pa بعد‎ LA SARA qi ahs وبينهم وبين عرفة َة‎ 
م‎ ma قبل أن‎ pe أن‎ ngra, 
3079. Ar-Rabi? bin Sulaiman dan Bahar bin Nashar telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Wahab 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Zinad memberitakan kepada 
kami, dari Algamah, yaitu Ibnu Abu Algamah, dari ibunya, dari 
Sayyidah “Aisyah RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW menjadi 
pemimpin dalam pelaksanaan haji wada’. Kemudian Beliau berkata, 
“Barangsiapa yang hendak kembali dengan umrahnya sebelum haji, 
ia boleh melakukannya.” | 


Abu Bakar berkata: Riwayat ini menjadi pendukung pendapat 
Al Mathlabi yang mengatakan bahwa kewajiban haji bersifat 
berkepanjangan bagi seseorang?” (Tidak harus dilakukan di tahun 
seseorang telah dianggap mampu dan terkena kewajiban haji). Sebab 
jika kewajiban haji sebagaimana difahami oleh sebagian kalangan 
bersifat alal faur (wajib dilakukan di tahun orang tersebut terkena 
kewajiban haji) maka mereka yang menundanya termasuk orang yang 
bermaksiat dan Rasulullah SAW tentu tidak akan mengizinkan orang 
yang ikut bersamanya dalam perjalanan haji wada tersebut kembali 
hanya dengan melaksanakan umrah sebelum melaksanakan haji, 
sementara saat itu waktu yang tersisa antara mereka dengan 
pelaksanan ritual haji tidak lama. Sebab saat melaksanakan haji 
wada’, Nabi SAW memasuki kota Makkah sekitar tanggal empat Dzul 
hijjah dam sisa waktu yang ada untuk pelaksanaan ritual haji hanya 
tinggal lima hari. Meski demikian, Nabi SAW membolehkan mereka 


8% Demikian tertera dalam naskah aslinya: Yaitu dengan kalimat: Hiina uajibu alal 
mawaali. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 899 


yang telah selesai melaksanakan anitah —dan belum melakukan 
haji— untuk kembali. wi 


887. Bab: Diperbolehkannya Umrah sebelum Haji serta Dalil 
bahwa Keduanya adalah Satu Jenis. Oleh karena itu, Allah 
Memerintahkan Keduanya, dan Menyebutkan setelah Satunya, 
serta Melaksanakannya Adalah Diperbolehkan (301 ba') dalam... 


Selesai penulisan manuskrip ini. Saya mohon kepada Allah 
Yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa agar memberikan pertolongan 
kepada kita atas terwujudnya naskah lain secara sempurna, 


Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan segala puji bagi 
Tuhan Semesta Alam Shalawat dan salam atas tuan para utusan, atas 
keluarga, sahabat, dan mereka yang mengikutinya dengan kebaikan 


597 Sanadnya hasan shahih. —Nashir.) 


900 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


